— 
Fi 
S3 
R2 S 
— 
- 
— 


litero AntarNusa 


Tafsir 
MESUkALI 


Teks, Terjemahan dan Tafsir 


Litera AntarNusa 


YUSUE ALI 


Teks, Terjemahan dan Tafsir 
Ouran 30 Juz 


Oleh 


Abdullah Yusuf Ali 


Terjemahan bahasa Indonesia oleh 


Ali Audah 


Jilid 1 (Surah 1-22) 


Litera AntarNusa 


Ali, Abdullah Yusuf 
Tafsir Yusuf Ah : tafsir Gur'an 30 juz : teks, terjemahan dan tafsir / 
oleh Abdullah Yusuf Ali : terjemahan bahasa Indonesia oleh Al ! 
Audah. — Cet 3 — Bogor , Pustaka Litera AntarNusa, 2009 
896 hlm. , 17,5 x 25,5 cm 


Judul ash The Holy Gur'an. text translation and commentary. ' 
ISBN 978-979-8100-48-2 


1. Al-Our'an - Tafsir 1 Judul. 


1, Audah, Ah. 
297.13 


Lan 


Judul asli. The Holy Our an, Text, Translaton and Commentary oleh 
“Abdullah Yusuf "Ali, Penerbit Amana Corp. Brentwood, Maryland, 
USA, 1989. 

Lzin terjemahan dari Penerbit Amana Corp. Brentwood, Maryland, USA, 
kepada penerjemah, 

Cetakan pertama, Februari 1993, cetakan kedua, Januari 1996, diterbitkan 
oleh PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, dengan judul Our 'an- Terjemahan 
dan Talsirnya. 

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indanesia oleh Ali Audah. 

Puisi (R) diterjemahkan oleh Sapardi Djoko Damono 

Cetakan keuya, Oktober 2009. 

Diterbitkan oleh PT Pustako Litera AntarNusa, 

Jl. Arzimar III. blok B no. TA, tel. (0251) 8370505, fax. (0251) 8380805, 
Bogor 16152 . 

Jl. STM Kapim no. Il. tel. (021) 86902033, fax. (021) 86902032, 
Kalimalang-Pondok Kelapa, Jakarta 13450. 

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Nomor 19/2002. 

ISBN 972-979-8100-48-2 

Anggota IKAPI 

Seiting dan kulit luar oleh Litera AntarNusa. 

Dicetak dan binding oleh PT Mitro Kerjaya Indonesia, 

Jl STM Kap no. II, tel. (021) 86902033, fax. (021) 86902032, 
Kalimalang-Pondok Kelapa, Jakarta 13450. 


PAN AJA — 
ena AA eri 


NO: P.VI/I/TL.02.1/142/2009 
Kode: AH-IWU/0.01/111/2009 


A5 adil Way ASI en pa ola Haa pu2 ea 
Ay Kanjo da Je Inap HN Ae ye HI OLI WAN ewasa 
US up Seng OS | cai 
Paw MA XII: D1 


AN Jluy 1 US 
2» YA Du “ 


olah Haa PP enamimn pn 
Ka 


Aa kena yi Tr gp 


PENGANTAR PENERJEMAH 


BAHWA Tafsir Abdullah Yusuf Ali dalam bahasa Ingeris. The Holi Our an, Text, Transtatinn 
and Commentarv sudah tersebar luas ke seluruh dunia rasanya sudah cukup diketahur Tafsir ini 
mula-mula terbit di Lahore dalam tahun 1934 kemudian diterbitkan juga di Amerika Serikat. di 
Arab Saudi dan di Libanon 

Pada dasarnya, hampu senap tafsw Our'an, dalam bahasa apa pun. mempun 
masing-masing mufasir ingin meninjaunya sesuai dengan wawasan dan bidangnya. sehingga setiap 
tafsir akan member manfaat tersendiri pula kepada pembacanya Tafsir Our'an Abdullah Yusut 
Ali tampaknya banyak menekankan pada masalah-masalah filosofi, sastra dan sejarah. atau ke- 
budayaan pada umumnya Dan ini penting sekali untuk dikaji, apalayi karena ta lama hidup ih Barat, 
banyak menyelami kebudayaan dan cara berpikir Barat serta banyak bergaul dengan masyarakat 
bukan Muslim. tanpa meninggalkan ciri-ciri Islam yang selalu menjadi peganganny a—- merupakan 
segi lam lagi yang juva cukup menarik 

Cara penafsirannya tidak bersifat apologi (lihat h xxi), tdak dipaksa paksakan unuk di- 
sesuaikan dengan gagasan tertentu, sehingga karenanya Tafsw ini boleh dikatakan dapat diterima 
oleh semua pihak Gaxunya tenang, tinjauannya menukih dalam Jan 2 berusaha tidak membuat 
kritik terbiadap pihah mufasir mana pun, tetapi pendinannya sendiri bila perlu diperlihatkan Di 
sana sini terlihar ta “menafsiikan Our'an dengan Our'an'. yang sudah menjadi tuntutan utama 
tafsir yang baik 

Mengingat semua itu dan untuk menambah Kuuzanah tafsir Our'an dalam bahasa Indonesia, 
akan baik sekali jika Tufsir ini diterjemahkan. Dan ini pula yang sudah tama terpikir, saya ingin 
menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, dan memang sudah sepatutnya demikian. Tetapi 
sekitar tahun 1980-an baru dapat saya mulai Itu pun. karena beberapa kesibukan pekerjaan ini 
sering pula tertunda 

Ada beberapa ketentuan dalam terjemahan 1 yang perlu dicatat, yakni 

|. Terjemahan ayat Gur'an ke dalam bahasa Indonesia tidak selalu mengikun terjemahan bahasa 
Inggris, kecuali jika ada hubungannya dengan Catatan bawah (Tafsir) 

2, Bentuk kata jamak sebagian dipakai bentuk tunggal kalau tidak terlalu memengaruhi makna, 
atau jika terdapat berulang-ulang 

3, Nama orang alau nama tempat dibiarkan seperti aslinya jiku dalam kepustakaan Indonesia 
nama-nama tersebut belum umum, seperti usibius. Josephus, Thebes, Memphis, Sphinx. Goshen 
dan sebagainya. 

4. Nama Nabi Isa disebut juga Yesus atau Kristus hanya jika ada hubungannya dengan Bibel 
atau dengan pikiran Kristiani pada umumnya 

5. Kutipan dari Bibel diambil dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia terbitan 1987, 

6. Semua keterangan dalam tanda kurung lengkung () oleh mufasir, keterangan dalam tanda 
kurung siku | | oich penerjemah 

1 Saya mencoba menghindari penggunaan istilah bahasa asing, selama masih dapat digunakan 
bahasa Indonesia, kecuali yang dianggap sudah umum dipakai atau memang sulit dicari padanan- 
nya yang lebih tepat. 

8 Diusahakan penggunaan kata-kata schemat mungkin sesuai dengan aslinya, sehingga tak 

ada Catatan yang bersambung ke halaman berikutnya, tanpa mengurangi isinya. 


vii 


viii PENGANTAR PENERJEMAH 


9. Beberapa edisi yang saya pergunakan dalam penerjemahan ini ialah edisi Khalil Al-Rawar 
New York, 1946, edisi Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, 1981 dan edisi Amana Corporation, 1983- 
1991. 

Sesudah sebagian besar terjemahan ini selesai, dan 15 Juz pertanra sudah selesat diset, edisi 
Amana Corporation 1989 terbit dengan beberapa revisi. Revisi Tafsir (C') yang dibuat oleh Amana 
dengan tanda (R.) terpaksa ditinggalkan dalam terjemahan ini, sebab yang direvisi oleh Amana 
kadang sedikit sekali, seperti kata God diganti dengan Allah atau keterangan kecil atau kata-kata 
tambahan atau kata-kata yang dihilangkan. “Prakata Cetakan Ketiga, 1938” dan uga lampiran. 
yakni Lampiran VI, “Allegorical Interpreration of Story of Joseph", Lampiran VIlI. “Mysnc 
Interpretation of the Verse of Light” dan Lampiran XII, “Muslim Heaven" yang terdapat dalam 
edisi-edisi lama, dalam edisi Amana Corporation 1989 dihilangkan. Tetapi Lampiran VI! dan 
Lampiran VIII, karena besar manfaatnya tetap saya pertahankan dalam terjemahan ini 

10. Tanda-tanda baca nas Uur'an yang ada diganti dan disesuaikan dengan tanda-tanda baca 
dalam Mushaf Our'an Standar edisi Departemen Agama R1. Beberapa revisi kecil mengenai isi 
ataupun teknis penulisan, dalam terjemahan ini hampir tak berubah, karena dan Caratan-catatan 
revisi-revisi itu tidak banyak mengubah keseluruhan isi. Kecuali angka Rumawi pada nomor- 
nomor surah dan Catatan-catatan diganti dengan angka Arab 

Sambil mengakhiri Pengantar ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada sahabat 
saya yang budiman, penyair Sapardi Djoko Damono (Profesor Dr.), Guru Besar sastra Fakultas 
Sastra UI, berupa puisi-puisi rangkuman (R) yang menyertai beberapa ayat Our'an dalam buku 
ini. 


Bogor, 14 Juli 2008 ALI AUDAH 


ABDULLAH YUSUF ALI 


LAHIR di Surat. Rombas 4 April 1872 (1289 HI. Abdullah Yusuf Ali dibesarkan di tengah- 
tengah keluarga pedagang Avahnva seorang saudagar Bombay yang taat beragama, Perhatiannya 
mengenai pendidikan anaknya besar sekali Yang pertama sekali diajarkan kepadanya membaca 
Gur'an Tamat membaca Our'an, sebagai tanda syukur, seperti sengaja ia mengadakan perayaan 
besar-besaran Dengan demikian 1 hendak menanamkan dalam hati anaknya betapa pentingnya 
dan agunenya Al-Gur an'I-Kanim Dalan pada atu aa juga diberi pelajaran bahasa Arab, dan bahasa 
ini dapat dik ta dengan baik 

Setelih itu ya melanjutkan pela 
sekolah ta mundapar kemajuan 
ninggalkan Uur an sehap 
usia IS tahun. dan t 


memasuki pendidikan umum. Ternyata di 
Kan ke perguruat tmegi. tanpa pernah me- 
anya yang utama Yusuf Al memasuki Witson School hungga 
1 sekakih sampai ke perguruan tinyyi, dan melanjutkan ke 
Inggris Is dapat men n studinya dencan baik sekali Di samping pendidikan ayama, 
sejak kecil anak atu suw tah mempunyai kecenderungan mempelajari kebudayaan, tenmasuk filsafat 
umum dan bahasa Ia menguasai bahasa Yunani dan sastra Yunani kuno, ia juga menguasai 
bahasa Latin Dalam bidang at menonjol sekali dan melebilu teman-teman sebayanya. 
Pernah 43 memenangkan perlombaan penulisan karya (miah yang diadakan dalam rangka 
pemilihan tenaga untuk ditempatkan dalam dinas pemerintahan di India Perlombaan penuhsan 
Umiah ini merupakan kegiatan yang paling bergengsi dan menjadi harapan sewap orang kaya 
untuk anak-anaknya Tetapi di antara mereka hanya sedikit yang berhasil Abdullah muda yang 
ketika itu sudah mendalami sastra Inggris, dalam karangsmengarang juga fa melampaur teman- 
teman setanah arrnva. Gava sastranya dalam penulisan yang sangat memikat dan sudah menjadi 
bakatnya, mendapat perhatian majalah-majalah almvah terkenal Dalan mayalah-majalah itulah 
tulisan-tulisannya banyak disiarkan 

Ia mengembara setelah itu. ke kota-kota besar di Eropa, dan kemudian menetap di London 
Di ibu kota Inggris ini ta nnggal cukup lama: Ta mengenal benar kebudayaan Barat dan filsafatnya 
Yusuf Ali terpilih sebagai anggota Roval Society of Aris dan Ruyal Society oleh Literature 

Dalam memperluas wawasannya dalam kehidupan beragama, 1a banyak bergaul dengan 
pemuka-pemuka agama tan, dengan para kardinal dan pura uskup. dun yang lain Ia mendapat 
kesempatan yang lebih baik mempelajari berbagai terjemahan kitab-kitab suwi mereka dengan 
tekun, sehingga dapat dikatakan banyak pula yang sudah dihafalnya, di samping minatnya yang 
lak putus-putusnya hendak memperdalam Our'an dan segala sesuatunya yang berhubungan 
dengan itu. Cukup Jamu ta menekuni pengkajian mengenai Gur'an dar seluk-beluknya, termasuk 
tafsir Jur'an, yang klasik dan yang mutakhir, yang ditulis dalam bahasa-bahasa Barat dan Timur 
Semua itu diserapnya dengan baik sekali Sementara itu ra sudah mendalami bahasa Arab, yang 
kemudian merupakan persiapannya menerjemahkan Ou 'an dan menulis tafsir Allamah Abdullah 
Yusuf Ali juga dikenal sebagai seorang peminat sastra, terutama sastra Persia dan sastra Inggris 
klasik. Dia mengenal baik sekali karya-karya Shakespeare dan puisi-puisi Milton, Wordsworih, 
Shelley, Tennyson, Keats dan yang lain 

Kemudian ia kembali ke India dan menetap di Lahore Di kota budaya ini kemudian 1a diserahi 
jabatan sebagai Dekan Islamic College. Sejak ituluh ia memulai pekerjaannya menerjemahkan 
Our'an ke dalam balrasa Inggris berikut tatsirnya. yakni The Holy Gur 'an, Texi, Translation and 
Commeruary, yang kemudian menjadi karya bakunya. Lebih dari setengah abad sejak pertama 
kali Tafsir ini diterbitkan, sampai sekarang menempati kedudukan yang tinggi dalam dunia tafsir 


ix 


ABDULLAH YUSUF ALI 


Our'an dalam bahasa Inggris, dengan gaya bahasanya yang khas Karya yang sangat terkenal imi 
sudah berulang kali mengalami cetak ulang dan diterbitkan dalam jumlah jutaan eksemplar 
tersebar ke seluruh dunia. Sampai sekarang buku ini sangat dihormati dan diminati. paling banyak 
dipelajari orang. dicetak dalam jumlah besar dan tersebar ke selunih dunia. hal yang belum perah 
terjadi sebelumnya Mula-mula terbit di Lahore, 1934, kemudian di Arab Saudi diterbitkan oleh 
King Fahd Holy Our'an Printing Complex (1990), dan oleh Amana Corporanon Internanona! 
Institute of Islamic Thought HITT di Amerika Serikat. Cara penafsirannya dalam bentuk Catatan- 
catatan bawah banyak membuka cakrawala pikiran pembacanya dan yang menyebabkan Tafsu 1m 
menduduki tempat yang tinggi dan menjadi acuan penting sekali. Mungkin, semasa hidupnya. 
semua ini di luar dugaan penulisnya 

la wafar pada 10 Desember 1953 (3 Rabiulakhir 1373) di sebuah nimah sakit di Inggris karena 
serangan jantung. dan dimakamkan secara Islam di bagian pemakaman Muslim di Brookwood. 


Surrey, barat daya IL ondon, dalam usia 81 tahun la meninggalkan sebuah karya monumentai 
yang tidak akan mudah dilupakan orang 


CATATAN PENERBIT 


ALHAMDULILLAH, edisi yang sudah direvisi ini merupakan puncak pengalaman dalam 
dua puluh tahun belakangan ini dalam penerbitan terjemahan-terjemahan Our'an dalam beberapa 
bahasa. Dengan karunia Allah Amana Corporation telah berhasil menerbitkan karya besar ini, oteh 
almarhum Abdullah Yusuf Ali. yang untuk pertama kalinya mengalami revisi sesudah penulisnya 
berpulang ke rahmatullah. dengan nilai keilmuan dan keabsahan tertinggi, yang memang pantas 
diberikan untuk karya serupa ini 

Sekitar delapan tahun yang lalu pekerjaan untuk edisi ini sudah dimulai, yakni ketika pertama 
kali kami melakukan pemulihan (seleksi) terjemahan Our'an dalam bahasa Inggris yang paling sahih 
dan sudah mendapat pengakuan Panitia pemilihan yang beranggotakan sarjana-sarjana Muslim 
ternama telah mengambil keputusan memilih karya Abdullah Yusuf Ali ini, dan mengumpulkan 
pendapat-pendapat serta kniuk-kntik dari beberapa lembaga dan sarjana di seluruh duma. Sejumlah 
anggota memeriksa semua jawaban yang masuk dengan saksama, mempelajari isi buku itu dengan 
cermat, membarui bahannya dan menyaring tafsirnya, Peninjauan ulang terakhu yang lengkap 
dilakukan oleh almarhum Ismarid Raji al-barugi, yang waktu itu adalah Presiden International Institute 
of Islamic Thoughu (IT) di Amerika Serikat 

Dengan berpedoman pada rasa tanggung jawabnya hendak mengabdi kepada UYur'an, Amana 
Corporation telah memikul tugas besar ini, Jan pekerjaan yang mulia ani diselesaikan dengan 
bekerja sama dengan INT Amana Corp. dan III membentuk sebuah dewan editor yang bertugas 
melaksanakan umanat panitia dan mencurahkan perhatian pada penyiapan naskah, perubahan- 
perubahan editorial secara menyeluruh, pola dan tormatnya direvisi (dibicarakan dalam “Pengantar 
Cetakan Baru yang Direvisi"). Segala puji bagi Allah, Yang telah memungkinkan kami mengabdi 
kepada Gur'an dengan mengadakan revisi seperti yang ada sekarang mi 

Kami ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala usaha IIIT dan 
semua pihak yang telah membantu terbitnya karya Abdullah Yusuf Ali yang monumental ini, 
Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya serta ganjaran yang sebesar-besarnya. Wal-hamdu 
lillahi Rabbil- alamin 


Jumadilawal 1409 FAKHRI AL BARZINJI 
Januari 1989 Presiden Amana Corporation 
Washington, D. C. 


xi 


PENGANTAR CETAKAN BARU YANG DIREVISI 


SEJAK pertama kali The Holy Our'an, Text, Translation and Commentarv. karva terbaik 
Abdullah Yusuf Ali ini terbit, sudah berjalan lebih dari setengah abad lamanya, Sejak waktu itu 
tak terbilang banyaknya karya ini mengalami cetak ulang dan sudah berjuta-juta eksemplar ter- 
sebar ke seluruh dunia. Jelas sekali, inilah terjemahan bahasa Inggris yang paling terkenal. paling 
banyak dipelajari orang dan sangat dihormati. Ini merupakan karya pertama yang monumental 
dalam jenisnya dan punya otoritas, yang kemudian memberi ilham kepada sekian banyak kegiatan 
serupa. Gaya terjemahannya yang fasih dan puitis serta rangkuman-rangkuman dan catatan-catatan 
tafsirnya yang. luas dan dapat dipercaya—sebagai karya terjemahan dalam bahasa Inggris—tak 
diragukan lagi memang patut sekali mendapat tempat yang baik. 

Dampak yang ditimbulkan oleh karya ini yang begitu hebat terhadap kaum Muslimin pembaca 
berbahasa Inggris (juga banyak mereka yang bukan Muslim) di dunia, belum pernah sebesar 
seperti sekarang ini, dan insya Allah akan terus demikian bagi generasi vang akan datang Kana 
ini akan menarik para pembaca berbahasa Inggris yang tak punya keahlian membaca dan memahami 
bahasa Arab Our'an. dan akan sangat memperkaya pengertian mereka tentang arti dan keindahan 
serta kesempurnaan Our'an. Juga karya ini akan memberikan terjemahan dan tafsir yang autentik 
dan boleh dipercaya. Dari sini Orang akan dapat membuat studi yang sungguh-sungguh 

Abdullah Yusuf Ali menjelaskan bahwa tidak akan ada terjemahan Our'an yang bersifat 
mutlak atau sempurna, dan yang terbaik hanyalah berupa ulasan mengenai yang mungkin dapat 
diberikan. Barangkali ia tak pernah membayangkan betapa karyanya ini pada suatu saat kelak 
akan meluas ke seluruh dunia, sebab yang terutama sekali diusahakan hanya untuk menjelaskan 
pengertiannya tentang Gur'an kepada Orang-orang setanah airnya— yang Muslim dan yang bukan 
Muslim. Itu sebabnya kadang ia menggunakan referensi yang tidak begitu mudah dicerna oleh 
lingkungan di luar anak benua India itu 

Meskipun barangkali di luar maksud pengarang akan mencapai jaringan pembaca yang begitu 
luas seperti kenyataannya sekarang, namun sejak lama sudah terasa perlunya ada edisi baru yang 
direvisi untuk memenuhi keperluan dan keinginan pembaca yang bergairah. Untuk memenuhi 
tujuan itu, edisi yang sekarang merupakan edisi pertama yang mengalami revisi besar sejak cetakan 
yang mula-mula terbit lima puluh tahun yang silam 

Revisi-revisi itu mengenai isi dan bentuk buku asal. Di mana perlu isinya diselaraskan dengan 
masa sekarang dan dalam pengertian dan penafsiran Our'an yang berlaku sekarang. Dalam 
terjemahan, perubahan-perubahan pada pengantar Surah dan rangkuman dapat dikatakan sedikit 
sekali dan jarang-jarang dan disebutkan sebagaimana mestinya seperti yang sudah direvisi, Tetapi 
pembaca akan melihat perubahan-perubahan yang jelas seperti pada penggunaan nama 'Allah" 
yang menggantikan kata “God” (seperti yang terdapat dalam cetakan sebelumnya), sebab nama 
"Allah' memang terasa lebih luas dimengerti dan dilerima oleh umumnya pembaca dewasa ini. 
Juga kata "Messenger" lebih diutamakan daripada kata “Aposile" untuk pengertian yang asalnya 
“Rasul' dalam bahasa Arab Yur'an. Alasan ini, karena terasa bahwa istilah yang pertama lebih jelas 
mengungkapkan pemakaian istilah dalam Islam tanpa mengandung konotasi yang negatif, yang 
mungkin dikaitkan dengan perisulahan belakangan ini sebagai akibat Pemakaian yang tidak tepat 
Oleh agama-agama lain atau buku-buku sejarah. 

Tetapi catatan-catatan tafsir dan lampiran-lampiran banyak mengalami perubahan, dan kadang 
lebih penting daripada yang terdapat dalam terjemahan dan rangkuman, Alasan ini karena adanya 
keperluan yang lebih besar mengenai pembaruan informasi dan penjelasan sekitar penafsiran 


xii 


PENGANTAR CETAKAN BARU YANG DIREVISI xiit 


tertentu yang bisa menimbulkan pengertian yang salah. Ada juga beberapa hal kecil pada bagian 
tertentu dari isinya yang dihilangkan karena sudah ketinggalan zaman atau karena mudah me- 
nimbulkan salah penafsiran 

Bentuk baru edisi yang sudah disunting ini telah mengalami perubahan yang cukup mencolok 
dalam pola, dan secara luas diadakan perbaikan supaya lebih enak dibaca dan mudah dipelajari, 
Tulisan huruf Arab seluruhnya diganti dengan menggunakan tulisan yang sudah mendapat 
sambutan baik dan baru-baru ini sudah diterbitkan, yaitu Mushaf al-Madinar I-Munawwarah 
Huruf teks Inggris untuk pertama kalinya seluruhnya disusun kembali, sehingga dengan demikian 
ketajaman huruf lebih mudah dibaca sesudah sekian tahun lamanya digunakan berkali-kali mencetak 
ulang 
Di samping itu, ejaan juga dibuat lebih modern dan'sistem transliterasi hurul Arab ke huruf 
Latin juga dibuat modern dan dibakukan. Untuk praktusnya, setiap Surah muncul dalam bentuk 
transliterasi pada setiap halaman atas sepanjang Surah bersangkutan. Yang demikian ini akan 
memungkinkan bukan pembaca bahasa Arab untuk tidak hanya lebih terbiasa dengan nama-nama 
Surah dalam huruf Arab, tetapi juga supaya mulai akrab dengan isi yang dibacanya Jengan nama 
Surah yang sedang 1s baca au. Juga “Huruf-hurut Singkatan” ta-mugatta ar) yang dibuatkan 
transliterasinya sebagaimana diucapkan dalan bahasa Arab sedemikian rupa untuk memungkinkan 
orang mempelajari cara-cara pengucapannya 

Selanjutnya, penulisan angka-angka Surah dan ayat Jur an yang terdapat dalam teks Inggris 
dipakai sistem baru. Angka-angka Rumawi yang digunakan Jalam sistem asal diubah menjadi angka- 
angka Arab, sehingga dengan demikian akan lebih mudah bagi kebanyakan pembaca memahanu 
huruf-huruf itu dan dapat mendorong mereka mencari acuan dan acuan silang yang acap kali 
terdapat dalam Daftar Isi, Catatan-catatan dan Indeks Akhirnya, kaidah yang menunjukkan tiap 
Juz (atau 1/30 bagian Our'an) diubah supaya lebih sejalan Jengan kaidah penomoran yang sudah 
biasa dan umum dipakai dewasa im. Dengan demikian akan dapat mengurangi kemungkinan timbul- 


nya kekacauan pada pembaca 
Ringkasnya, para editor telah bekerja dengan miat yang ikhlas dan sungguh-sungguh untuk 


meningkatkan mutu karya agung ani. Diharapkan usaha ini insya Allah akan membantu melanjut- 
kan tujuan Abdullah Yusuf Ali dengan menambah manfaat dan hubungan hasil jerih payahnya ini 
dengan segala keperluan dan tuntutan para pembaca sekarang yang tak terbilang banyaknya dan 
menerus mengalami perubahan. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya atas 


yang terus 5 P 
asa dalam menghasilkan katya terjemahan dan tafsir Gur'an 


usahanya ini, yang benar-benar luar bi 
yang sungguh tak terhingga nilainya. 
Jumadilakhir, 1409 INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT 
Januari, 1989 
Herdon, Virginia 
Amerika Serikat. 


PRAKATA CETAKAN PERTAMA, 1934 


SAYA tidak ingin menulis kata pengantar yang panjang Saya hanya ingin menjelaskan sejarah 


proyek ini, jangkauan dan rencana kerjanya serta sasaran «2 

Dalam catatan pengantar terpisah sudah saya sebutkan buku-buku yang saya pakai sebas 
acuan, masing-masing di bawah judul: “Tafsir Gur'an”, “Terjemahan (Jur'an” dan “Buku-buku 
Acuan" Demikian juga sistem wansliterasi, nanya-nama dan kata-kata bahasa Arab yang saya 
gunakan, simgkatan-singkatan serta bagian-bagian yang pokok dalam Gur'an 

Suatu pertanyaan mungkin umbul: Masih perlukah ada terjemahan bahasa In 
Kepada mereka yang mengajukan pertanyaan ini rasanya perlu saya sarankan untuk memper- 
umbangkan beberapa kenyataan vang saya uraikan dalam Catatan mengena terjemahan ini 
Sesudah membaca bagian im saya persilakan mereka melihat salah satu bagian tertentu dalam Juz 1. 
misalnya 2 74 atau 2 102, atau 2:164 dalam Juz 2, dan bandingkan itu dengan terjemahan mana 
saja yang dikehendaki, yang pernah ada sebelumnya Jika usaha saya ini, awak sedikit sekalipun, 
dapat membantu mereka dalam mencari pengertian makna, atau dapat menghavar keindahannya, 
atau kira-kira dapat menangkap keagungan bahasa aslinya, dapatlah saya mengatakan, bahwa 
usaha saya yang sangat bersahaja ini kiranya dapat diterima 

Membaca Our'an serta memahami isinya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sudah 
menjadi kewajiban setiap Muslim dan Muslimah, termasuk anak-anak Siapa saya di antara kita, 
Jika ada yang berhasil dengan jalan studi, dengan merenungkan dan dengan pengalaman hidup 
lahir dan batin mencapar pengerahuan atau pengertian mengenai Our'an, maka sesuai dengan 
kemampuannya wu 1a berkewajiban pula mengajak orang Iin sama-sama menikmati dan merasakan 
adanya kedamaian yang lahir karena sentuhannya dengan dunia rohani Our'an— sudah tentu juga 
setiap kitab agama- -dibaca tidak saja dengan lisan, suara dan mata. tetapi juga dengan cahaya 
yang dapat mengisi intelek kita, bahkan lebih Yaripada itu, dengan cahaya yang paling dalam dan 
murni yang dapat diberikan oleh hati nurani dan oleh kesadaran batin kata Dengan semangat 
inilah saya harapkan pembaca dapat memasuki Our'an 

Saya mulai belajar membaca kata-kata bahasa Arab dalam usia antara empat dan lima tahun. 
Irama dan lagunya mengasyikkan sekahi dan maknanya pun sangat saya kagumi. Samar-samar 
teringat, ketika diadakan upacara khataman sebagai penutup atau tamat membaca Our'an. Pada 
saat itulah suatu kesadaran rohani mulai timbul, dan untuk selanjutnya berkembang terus. Ayah 
Saya yang sangat saya hormat: mengajarkan bahasa Arab kepada saya Tetapi di samping itu saya 
masih harus lebih banyak lagi menghirup dari beliau— men hirup sesuatu ke dalam hati saya yang 
mengajarkan, bahwa gagasan-gagasan, bahasa-bahasa dan Karya-karya sastra dunia yang indah- 
indah itu tidak lain hanyalah sarana untuk suatu Pesan yang sungguh tak terlukiskan dengan kata- 
kata, pesan yang sangat menyentuh hati pada saat-saat tertentu dan sangat memesonakan rasanya. 
Jiwa tasauf dan kegairahan yang uda di dalam Our'an, sama dengan petunjuk sederhana untuk 
orang yang sederhana pula, yang dengan sepintas menganggap dunia ini saja sudah cukup. Baik 
juga ada pen akuan pribadi ini: dalam zaman yang sekarang sedang mencapai puncaknya 
demikian ini j'ka masih ada orang yang akan berbicara tentang Kehidupan rohani dan agama dengan 
segala Kenikmatan dan kedamaiannya, sebenarnya sudah usang, dan kata-kata demikian hanya 
akan menimbulkan rasa belas kasihan dan ejekan orang saja 

Saya sudah menjelajahi duma Barat, cara hidup Barat dan pendidikan Barat, yang sampai 
sebegitu jauh Jarang sekali berpijak ke bumi Timur. Tetapi tak pernah saya Kehilangan kontak 
dengan peninggalan Timur. Dengan segala pasang surut kehidupan saya yang pernah saya alami, 


ng menjadi tujuan saya 


ris yang baru? 


XIV. 


PRAKATA CETAKAN PERTAMA, 1934 xv 


lebih-lebih saya dapat belajar untuk berpegang pada satu kebenaran dalam segala kehidupan 
ini— yakni suara yang berbicara dengan bahasa di atas segala bahasa manusia yang fana ini Buat 
saya penjelmaan suara itu ialah di dalam kata-kata agung bahasa Arab Yur'an. yang saya coba 
menerjemahkannya untuk saya sendiri dan sekali-sekahi saya terapkan ke dalam pengalaman hidup 
saya: Mengabdi kepada Uur'an bagi kebanyakan kaum Muslimin merupakan keistimewaan dan 
kebanggaan tersendiri Dengan pengalaman hidup demikian ini saya merasa seolah sudah menjadi 
lugas saya mengerjakan semua im. Pengabdian saya paila Gur'an harus dapat saya sajikan dalam 
bahasa Ingeris yang tepat Lebih dari empat puluh tahun sudah cita-cita ini berkecamuk dalam 
pikiran saya. Untuk atu bahan-bahan dan buku-buku saya kumpulkan Beberapa tempat saya 
kunjungi. saya mengadakan perjalanan, membuat catatan-catatan, menemui beberapa tokoh Yan 
berusaha menggali pikiran dan hati mereka. untuk memperlengkapi diri sawa dalam menghadapi 
tugas in, Kadang saya menganggap hal im terlalu berat huat s. yaknt tugas ganda, memahami 
bahasa aslinva dan mengungkapkan kembali segala keagungan, kemudahan, rasa ptusi dan ke- 
cemerlangannva serta penggunaannya dalam pengalaman han-hari yang begitu manis dan wajar 
Kemudian saya menyalahkan diri saya sendiri karena terasa kurang berani, keberanian rohani 
orang yang tidak takut menghadapi apa pun demi suatu keyakiman yang paling berharga baginya. 
Ada dua peristiwa yang tampaknya kebetulan saja terjadi dan yang akhirnya membuat saya 
mengambil keputusan. Pergolakan batin yang dihadapi manusia dalam hidupnya jauh lebih dahsyat 
daripada yang ada dalam diuma lahir di sekitarnya Dalam pergolakan serupa wu, dalam kesedihan 
hidup seseorang yang begitu pahit, yang bampir menglulangkan semua pikiran sehat dan membuat 
hidup ini seolah-olah sudah tidak berarti lawu Berkat usaha sistemauk proyek yang sudah lama 
saya cita-citakan. mba-uba umbul suatu harapan baru Dengan disiram ar mata, naskah ani kemu- 
dian mula tumbuh berakar dan kokoh, kalau tidak akan disebut tumbuh subur. Saya menjaganya 
seperti orang menjaga barang peninggalan yang penuh rahasia, saya bawa ke mana pun saya pergi, 
beribu-ribu mil jauhnya, ke pelbagai negara dan kepada ber! macam orang. Akhurnya ketika 
saya sampai di Lahore dan saya sebutkan hal ani kepada beberapa pemuda, mereka menyambut 
dengan bergairah dan penuh hormat. Sikap mereka yang begitu bersemangat itu sungguh di luar 
ab atu hampir saja mereka ambil, ingin cepat-cepat diterbitkan. Memang sudah 
in yang sudah siap, tetapi belum ada yang lengkap satu juz penuh. Mereka 
berjanji akan menyelesaikan paling sedikit satu juz sebelum saya memnggalkan Lahore. Seperti 
dalam mimpi, sebuah penerbit, seorang penulis kaligrati huruf Arab, seorang tukang klise ahli 
nas semacam ini dan percetakan, sudah ada semua, dan dengan semangat yang sama hendak 
melaksanakan rencana ini sesegera mungkin. Bahagialah pemuda 3tu dengan segala kesigapan 
dan kebulatan hatinya “Sementara yang lain mundur, yang muda-muda akan terjun dengan berani!” 
Pembaca yang budiman! Apa yang ingin saya sampaikan kepada pembaca talah sebuah 
terjemahan bahasa Inggris yang berdampingan leliknya dengan teks dalam bahasa Arab. Ter- 
Jemahan Inggris ini tdak sekadar mau menukar sebuah kata dengan kata yang lain, tetapi harus 
juga dengan ungkapannya yang sebaik-baiknya yang dapat saya lakukan untuk mengeluarkan 
makna sepenuhnya sejauh yang dapat saya tangkap dari bahasa Arabnya. Irama, rima musik dan 
nada bahasa asalnya yang begitu agung dan indah memantul dalam terjemahan Inggris ini. 
Mungkin yang terasa hanya pantutan-pantulan samar-samar, tetapi jika saya dapat menyampaikan 
kekuatan dan keindahan demikian ini rasanya sudah akan merupakan suati pengabdian juga. 
Saya ingin menjadikan bahasa Inggris bahasa umat Islam, kalaupun orang semacam saya ini mampu 
berbuat demikian. Dan segala macam alat penunjang guna mencapai maksud itu harus saya laku- 
kan. Dalam bentuk prosa puitis atau puisi bebas— terserah sebutan apa yang akan kita pakai— 
an berupa Rangkuman talsu puitis yang saya sajikan berturut-turut. 
Sesudah raembawakan pokok masalah secara umum sebagai pengantar, baru saya memasuki 
surah yang sebenarnya Jika surah-surah itu pendek-pendek, saya antar dengan satu dua paragraf 
Rangkuman tafsir puisi bebas sebagat persiapan memusuki nas (ayat-ayat berikutnya). Jika surah 
ilu panjang, pokok pembahasannya saya dahului dengan Rangkuman tafsir dalam paragraf-paragraf 
pendek yang terdapat sewaktu-waktu di sana sini. masing-masing disesuaikan tempatnya dengan 


dugaan saya Nash 
ada beberapa bag 


suasananya sayo siapk 


xvi PRAKATA CETAKAN PERTAMA, 1934 


ayat-ayat tertentu. Paragraf-paragraf Rangkuman tafsir itu diberi nomor urut dengan memperhati- 
kan hubungannya antara paragraf-para Rangkuman 
tafsir puitis ani dibaca tersendiri untuk memperoleh gambaran umum tentan an sebelum 
kita meneruskan studi lebih jauh mengenai Kitab Sucs itu sendiri 

Teks bahasa Inggris dicetak dengan huruf yang lebih besar daripada hurut Rangkuman untuk 
membedakan dengan sekali lihat, mana vang nas dan mana yang hukan Juga teks bahasa Arab. 
dapat terlihat perbedaannya dalam jalur yang berhadapan. Setiap Surah dan avat masing-masing 


af sebelum dan sesudahn 


a. Dapat 


Surah diberi angka tersendiri dan angka-angka itu terdapat pada setiap halaman Sistem pemberian 
angka pada ayat-ayat itu tidak seragam dengan yang sudah ada dalam terjemahan-terjemahan 


sebelumnya Penulis-penulis dan penerjemah-penerjemah Eropa memberikan angka-a datu 
berbeda sekali dari yang biasa diakui di Timur Yang demikran ini akan menimbulkan kekacauan 
dalam mencari dan mencocokkan dengan bahan-bahan acuan yang lam. Kadang terjadi perbedaan 
gira'at sesuai dengan tanda-tanda baca dan angka-angka yang berbeda Memang bukan soai 
penting, tetapi ini dapat membingungkan dalam pemakai 
penulisan angka yang akan dipakai memang sangat penting sekah, setidak-udaknya untuk negeri- 
negeri Islam. Sebagian besar yang saya pakar ini menurut edisi Mesir Bar anekah makan diterima 
di Mesir sendiri dan di negeri-negeri berbahasa Arab lainnya, karena negeri-ne 
kepustakaan umumnya melihat kepada Mesir Gembira sekali saya bahwa naskah yang akan di- 
terbitkan tak lama |: oleh Anjuman-i-Himayat-i-Islam di Lahore tu memang sudah memakai 
sistem yang sama Saya ingin menyarankan kepada penerbit-penerbit lam di India mengikut 
contoh yang baik ini. Jika yang demikian ani diterima kita akan Mempunyar satu sistem penulisan 
angka yang seragam Saya mempertahankan pemakaian angka Ain (Ruke yu seperi yang seca| 
umum sudah dipakai dalam naskah-naskah bahasa Arab, dan memberi tanda-tand 
Surahnya yang saya lihat inemang sudah wajar 
Saya pakai juga alat bantu lain &una menun 


n acuan Adanya satu sistem dalam 


geri itu dalam hal 


3 
a pembagian 


jukkan anak-bagian masing-masing Ain ke dalam 


beberapa paragrat |: Yang demikian ini Udah diberi nomor, tetapi dapat dibedakan dengan me- 
lihat awal huruf yanp dicetak tebal 


Dalam menerjemahkan dari teks Our'an say 
sendiri: saya mengikut mufasir-mufasir yang sudal 
sesama mereka, saya memilih Yang menurut hemat saya, dari sesala seginya, yang paling dapat 
diterima. Bila soalnya hanya mengenar kata-kata, saya tidak menganggap soal itu cukup pening 
untuk dibahas dalam Catatan €tapi bila sudah mengenai soal yang pokok, mudah-mudahan pen- 
jelasannya yang terdapat dalam Catatan-catatan 1u cukup memadai Bilamana saya meninggalkan 
penerjemahan harfiah dengan maksud hendak menekankan pada semangat aslinya yang lebih baik 
dalam bahasa Inggris. saya Jelaskan makna harfiah itu dalam C atatan Misalnya, lihat 2:104 C dan 
2:26 C, Dalam memilih kata bahasa Inggris untuk padanan kata bahasa Arab seorang penerjemah 
perlu menggunakan Caranya sendiri dan bisa saja Gengan tak sadar ta memasukkan pikirannya 
sendiri pula, Tetapi yang demikian itu memang tak dapat dihindarkan 

Baik juga saya jetaskan jangkauan yang dimaksud dengan Catatan-catatan ini Saya usaha- 
kan menguraikannya Sesingkat mungkin agar konsisten dengan tujuan yang ada dalam pikiran 
saya. yakni kepada pembaca berbahasa Inggris, kepada sarjana dan pembaca umumnya, saya 
ingin memberikan suatu gambaran yang agak lengkap tetapi singkat, mengenat makna ayat 
menurut pengertian saya. Mengadakan perdebatan-perdebatan teologis atau berpolemik dengan 
bermacam-macam argumen saya anggap di luar lyuan saya. Pembahasan dan argumen demikian 

n berguna, tetapi Seharusnya terpisah dalam pembahasan tersendiri, jika hanya 
untuk menghormati Our'an. Di Samping Itu perdebatan-perdebatan semacam itu dak memberi 
peluang buat masalah-masalah yang lebih penting: pembaca dewasa Mi Sangat menginginkan 
adanya informasi Dalam hubungan ini para mutasi: kita memang tidak selalu bijaksana, Yang 
berhubungan engan masalah-masalah hukum, Our'an sudah meletakkan dasar-dasar yang umum, 
dan mengenai hal ini uda saya jelaskan. Demikian juga uraran panjang-lebar secara teknis saya 
hindari. Hal ini sudah saya bahas menurut tempat yang semestinya dalam buku saya Anglo- 


a udak mengemukakan pendapat-pendapat saya 
h diakui Dalam hal terdapat perbedaan di antara 


PRAKATA CETAKAN PERTAMA, 194 xyu 


Muhammaduan Law Juga catatan-catutan dari segi gramatika atau filologi tidak banyak tempat yang 
harus saya gunakan, Menurut hemat saya, segala duya upaya yang sudah begitu banyak dicurahkan 
oleh ulama-ulama kita dahulu dalam bidang ini tdak banyak lagi yang baru yang akan dapat kita 
katakan sekarang Biasanya sudah tidak banyak timbul perselisihan, dan sava pun menerima 
kesimpulan mereka tanpa banyak mempermasalahkan alasan mereka Bila memang perlu guna 
memahami teks itu —saya harus mengacu pada peristiwa tertentu sehubungan dengan turunnya 
wahyu untuk suatu avat tertentu, maka saya lakukan itu dengan singkat sekali terapi tidak boleh 
sampai mengambil tempat yang tidak seimbang. Akan kita lihat, bahwa semap ayat yang diturunkan 
untuk suatu peristiwa tertentu, juga mengandung arti yang umum Ada peristnva-peristiwa 
tertentu dan masvarakat tertentu yang bersangkutan, waktunya sudah berlalu. tetapi arti serta 
penggunaannya yang bersital umum tetap berlaku sepanjang zaman Apa yang menyangkut diri 
kita sekarang dalam abad keempat belas Ilhjri ini, talah- petunjuk apakah vang Japat kita ambil 
dari ajaran Allah au untuk diri kita? 

Saya sudah berbicara tentang art ayat-ayat yang bersitat umum Setiap orang yang mau ber- 
sungguh-sungguh dan sepenuh hau menghormati Our'an, makin jauh ta mempelajarinya, dengan 
kenikmatan batin yang sukar dilukiskan, ta akan melihat betapa arti yang umum ii juga makin 
luas setelah kemampuannya memahami itu juga bertambah. Sama halnya dengan musalir yang 
berada di atas gunung — makin tinggi ta naik, akan makin jauh yang dapat dilihatnya Dari segi 
sastra penyair Keais pernah melukiskan perasaannya tatkala 1a berjumpa dengan cpik Homerus 


terjemahan Chapman 


Lalu aku merasa seperti penghuni langu 

Tatkala planet baru berenang-renang sejauh mata memandang 

Atau seperi Cortez yang perkasa ketika dengan sepasang mata garuda 
Ia menatap ke Pasifik. —dan semua anak buahnya 

Saling berpandangan satu sama lam dengan dihiggapi dugaan gila 


Hening, di'atas sebuah puncak di Darien 


mbiraan dan rasa takjub itu tatkala Gur'an membukakan mata 
batin kita! Makna yang sudah ada dalam pikiran kita dapat kuta tangkap isinya lebih luas lagi. 
Dunia baru pun terbuka sudah. Sesudah kita maju pun tetap lebih baru, dan sekali lagi dunia 


yang lebih baru “herenang-renang sejauh mata memandang”. Hal yang luar biasa ita makin lama 
kita, padahal kita tahu, bahwa “wajah Tuhan"— 


makin dalam dan hampir sepenuhnya menyerap : 5 
tujuan kita terakhir —belum lagi tercapai, Kita berada dalam mulk kerajaan) Sulaiman (Our'an 
kal, dan bahkan berbalik menghina Tuhan, Tetapi 


2.102), orang-orang fasik mengingkari, menyang 
kia dapat saja menganggap sepi segala hinaan dan ejekan itu, karena kita sekarang sedang berada 


di'ambang pintu segala Kebenaran, dan sekelumit hembusan semerbak dari kebun Yang Maha 


Suci suda #gembirakan hati kita 

son Ao 5 yung paling sulit diungkapkan. Tetapi bilamana dapat, saya tunjukkan 
juga dalam Catatan dan dalam Rangkuman dengan bantuan irama serta bahasa dalam Gur'an yang 
begitu agung 

Teks bahasa Arab say 


Kaligrafi ditulis oleh Pir Abdul Hamid. orang yan, 
yang indah luar biasa itu sesuai dengan keinginan saya pula, dengan kata-kata yang jelas satu- 


Satu, tanda-tanda harakat tepat sekali diletakkan di alas atau di bawah huruf bersangkutan. ayat- 
ayat diberi bernomor sebagaimana mestinya dan diletakkan berjajaran dengan padanan lngerisnya. 
Dalam keseruan Islam kaligrafi menempili kedudukan cukup penting, dun memang sudah menjadi 
keingmun saya pula bahwa bagaimanapun juga terjemahan saya dalam hal ini jangan sampai 


menemui kekurangan . 
Beruntung sekati saya mendaput uluran tangan Profesor Zafar lgbal dalam memeriksa cetak 
Coba teks Arab ini Berkenaan dengan Our'an dalam bahasa Arab edisi Anjuman, ia sudah banyak 


Alangkah makin besarnya kege 


a cetak dari klise foto yang dibuatkan oleh Tuan Muhanumad Syarif. 
g sudah pernah saya kenal. Tulisan tangannya 


xvili PRAKATA CETAKAN PERTAMA, 1934 


mencurahkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi tanda baca teks dan juga ia sudah menye- 
lidiki sejarah serta beberapa permasalahannya a harap pada suatu waktu 1a akan menerbitkan 
catatan-catatannya yang sangat berharga itu. Saya telah mendapat kehormatan melihat teks 
Anjuman itu sebelum resmi diterbitkan. Menurut hemat saya 1ulah persiapan teks ya paling 
cermat yang pernah duerbitkan di India Dalam pembuatan tanda baca dan penyusunan nomor 
ayal-ayat—satu-satunya kesulitan yang mungkin timbul dalam penulisan Gur'an—saya mengikuu 
teks itu 

Sudah menjadi keinginan sava juga agar pencetakannya dapat dikerjakan dalam gava yang 
sebaik mungkin, dengan jenis huruf yang baru di atas kertas berkilat dan dengan tinta yang ter- 
baik pula. Saya berharap hasilnya akan cukup menyenangkan hati mereka yang memang setuju 
dengan pekerjaan ini. terutama pada bagian-bagran yang lebih penting. Para pemilik Ripon Press 
dan seluruh siaf mereka, terutama Tuan Badruddw Badr, pemeriksa cetak coba. tekun sekah 
dalam tugasnya. Ada permintaan yang agah di luar kebiasaan yang dibebankan kepada mereka, di 
luar jam kerja. mereka sambut dengan gembira, dan saya berutang budi kepada mereka. Penerbu 
Shaikh Muhammad Ashraf juga telah mencurahkan segenap perhatiannya ke dalam pekerjaan ini 
Saya berharap masyarakat akan sangat menghargai segala usahanya itu 

Rencana saya ialah menerbitkan setiap juz yang sudah siap, dalam jarak waktu tidak lebih 
dari uga bulan Sambil pekerjaan imi berjalan saya mengharap langkah selanjutnya dapat terus 
dipercepat. Pemberian nomor diteruskan ke jilid-jilid berikutnya. Sampai selesar akan menjadi 
tiga atau dua jilid Saya bermaksud akan melengkapinya dengan sebuah indeks analuik secara 
keseluruhan. Kepada mereka yang berminat saya harap mencatatkan diri lebih dulu pada penerbit 
sebagai pelanggan 

Aklurnya sepatah kata penutup kepada pembaca Bacalah, pelajarilah baik-baik dan cerna- 
kanlah is: Our'an tu Bacalah perlahan-lahan, dan resapkanlah ke dalam hat dan pikiran kita, 
Studi demikian, seperti setiap perbuatan baik, ada pahulanya sendws Jika dalam buku ini ada 
Sesuatu yang perlu dikritk, hendaknya jangan sampai hal itu mengganggu kesenangan pembaca 
Jika menulis kepada saya. dengan mengutip Surah dan ayatnya, dengan senang hati saya akan 
mempertimbangkannya. Tetap! kiranya pembaca tidak akan merasa tersinggung jika saya memakai 
pertimbangan saya sendiri dalam mengambil keputusan itu Setiap koreksi akan diterima dengan 
penuh penghargaan dan rasa terima kasih Sebaliknya, jika ada sesuatu yang akan menyenangkan 
hati atau membantu pembaca, jangan kiranya ragu-ragu menulis kepada saya, saya akan meng- 
khususkan diri membantu pembaca Saya akan sangat gembira bila Saya mengetahui bahwa segala 
usaha Saya ini lidak sia-sia Bila hendak menulis kepada saya hendaknya dialamatkan kepada 
penerbit di Lahore. la akan selalu meneruskan sural-surat ju kepada saya 


Lahore 
4 April 1934 
18 Zulhijah 1352 


“A. YUSUF "ALI 


PRAKATA CETAKAN KETIGA, 1938 


DI SAMPING nama-nama yang sudah saya sebutkan dalam Prakata Cetakan 1934, dari 
mereka yang telah membantu saya dengan berbagai cara, dengan senang sekali pada tingkat ini 
saya ingin menambahkan beberapa nama lagi. Khan Saleh Khawayja Latit Ahmad dar: Jawatan 
Pendidikan Provensi Pusat, adalah Storang pembaca naskah yang cermat dan kritis. juz demi juz 
yang sudah dicetak, dan surat-menyurat yang begitu baik memungkinkan saya membuat beberapa 
koreksi atas kesalahan cetak dan ada beberapa bagian yang dapat lebih diperjelas lawi Tuan Fadil 
Muhammad Khan. IFS di Lahore. demikian tuga Mian Muhammad “Abdullah, BA. LIL B di 
Lahore. banyak sekali membantu dalam menunjukkan adanya salah cetak. Maulvi Muhammad 
Syafi'. Kepala Orental College, Lahore, cukup bermurah hau dan selalu siap dalam menjawab 
pertanyaan-pertanvaan saya yang menyangkut masalah-masalah iInuah Kepada mereka dan kepada 
Tuan-tuan yang lain yang telah bermurah hati menghubungi sava dengan surat-menyurat, dengan 
segala senang hati saya ingin menyampaikan penghargaan saya vang serngai-tingginya. 

Syaikh Muhammad Ashraf, penerbit buku saya ai, dengan semangat dan tenaga yang di- 
curahkannya dalam menghadapi pekerjaan ani, patut saya membarui rasa penghargaan saya. Selama 
empat tahun saya dan dia bekerja sama dalam suatu usaha yang besar. Jan semua proses yang 
berkenaan dengan itu terlaksana dengan rasa saling mencintas sebagai Muslim 

Sementara saya menyampaikan sambutan terakhir ini kepada para pembaca saya dapat me- 
laksanakan ibadah haji ke kota suci Mekah dan tempat-tempat suci di sekitarnya, dan melihat 
sendiri kota itu. begitu juga Medimah dan sekitarnya, dengan semua kota di sekitar dan di antara 
kota-kota suci itu Untuk diri saya sendui saya dapat mengerti suasana tempat turunnya wahyu 
ilu, yang dengan segala kerendahan hati saya pun berusaha menatsukannya. Saya berharap 
pengalaman saya yang sekelumit ini akan terbawa juga kepada para pembaca budiman Sudikah 
mereka mendoakan kiranya Allah akan memberikan kekuatan kepada saya untuk menyelesaikan 


pekerjaan ini dan mengabdi kepada Islam dengan cara yang lain? 


"A. YUSUF "ALI 


xix 


TAFSIR-TAFSIR OUR'AN 


KEPUSTAKAAN tentang Our'an sudah begitu banyak diterbitkan orang, dan berjilid-jilid, 
sehingga tak seorang pun yang akan dapat membaca semua itu secara keseluruhan dengan 
saksama. Di samping yang sudah ada tidak sedikit pula karya-karya yang ditulis khusus untuk 
kelompok-kelompok tertentu atau dari suatu segi pandangan tertentu atau untuk tujuan-tujuan 
khusus lainnya, yang sekarang sudah tak ada lagi, Dan masih lebih banyak lagi karya-karya yang 
terus bertambah setiap hari. Tak pernah ada kegia dalam bidang ini yang terasa lebih besar 
seperu pada saat sekarang 

Di dunia ini tak ada kitab yang penanganannya begitu banyak menuntut keahlian, begitu 
banyak meminta tenaga. waktu dan biaya, seperti dilakukan orang terhadap Our'an Kalau kita 
lihat sepintas saja al-/rgan oleh as-Suyati (Cw. 911 H), atau Kasyjuz-Zunun oleh Haji Khahfah (w. 
1059 H). sudah dapat kita ketahui betapa luas ilmu-ilmu Gur'an itu pada masa mereka 

Sementara itu kitab-kitab semacam atu terus bertambah, meskipun harus diakui bahwa mutu 
karya-karya yang datang kemudian dalan bidang yang sama, udak banyak yang dapat memenuhi 
keinginan kita. Umat Islam telah mengalami kemunduran dalam melahirkan karya-karya asli di 
bidang ilmu, seni dan filsafat, dan sejalan dengan keterbatasan mereka dalam wawasan dan 
pengalaman di berbagai tingkat kehidupan intelektual dan spuitual, keterbatasan demikian terasa 
pula dalam mengadakan penelitian dan penyelidikan dengan jiwa yang bebas. Kebangkitan Islam 
yang baru dalam tahap permulaan ini diharapkan akan dapat menghilangkan segala rintangan, 
dan kita akan dapat melangkah masuk dengan pikiran dan pengertian yang lebih terang. 

Perlunya ada penjelasan mengenat ayat-ayat Gur'an atu sudah umbul sejak lama, Bahkan 
sebelum OGur'an itu diturunkan seluruhnya, orang sudah biasa menanyakan Segala macam persoalan 
kepada Rasulullah, Seperti mengenar arti kata-kata tertentu dalam ayat-ayat itu, atau sangkut- 
pautnya dengan masalah-masalah yang timbul, atau seluk-beluk sejarah tertentu dan kerohanian 
yang memang mereka cari, ingin memperoleh keterangan lebih jauh Jawaban-jawaban Rasulullah 
tersimpan cermat sekali dalam ingatan para Sahabat, dan yang kemudian dituliskan. Para generasi 


berikutnya, ialah para Tabi'in, yakni mereka yang tidak secara pribadi berbicara dengan Rasulullah 
Seperii para Sahabat, melamkan berbicara dengan Sahabat-sahabat 14 d 


belajar dari mereka. 
Generasi-generasi berikutnya lagi mereka selalu menengok ke belakang dalam mencari keterangan 


dengan menyusun mata rantai sampai kepada para Tabi'in dan para Sahabat. Melalui mereka ini 
kemudian tumbuh ilmu Hadis dan Sunah Setelah kepustakaan ini berkembang. maka perlu ada 
ketentuan-ketentuan yang lebih ketat mengatur dan menguji keterangan itu, mana yang dianggap 
sahih, atau diragukan ataupun lemah, dan mana pula yang mesti ditolak Dengan berkembangnya 
ilmu Hadis ini menjadi semakin jelas, bahwa di kalangan para Sahabat pun, ada orang-orang 
yang satu ingatannya lebih kuat dari yang lain, atau memperoleh kesempatan yang lebih baik 
mengenal benar-benar apa yang dimaksud oleh Rasulullah, atau dengan cara lain, atau juga sudah 
mendapal gelar yang lebih baik sebagai mufasir. Jumlah Orang yang demikian terbatas hanya 
sepuluh orang. Begitu juga Tabi'in, mereka harus diuji dan duteliti, dan begitu seterusnya. Dengan 


demikian Tahir pula ilmu baru, yaitu nama-nama, riwayat hidup serta kedudukan para ahli Hadis 
itu diteliti benar-benar, asal usul dan segala kelakuannya. 


Kepustakaan Hadis ini menyangkut berbagi: 
Our'an. Tafsir ini segera berkembang menjadi i 
bidang ini pun mulai Pula meluas sesuai dengan 
dan penulis-penulis berbahasa Arab yang juga 


as masalah, termasuk teologi, akhlak dan tafsir 
Imu tersendiri pula dan disebut ilmu Tafsir, dan 
pengalaman dan pengetahuan Orang-orang Arab 
sudah mulai bertambah, Di Sumping meneliti 


xx 


TAFSIR-TAFSIR GUR"AN xxi 


kebenaran hadis-hadis dari pelbagai macam dan tingkat para ahli itu, juga arti kata-kata dari segi 
filologi mulai pula diteliti, mengumpulkan segala pengetahuan seluas-luasnya untuk menggali 
asal usul pengertian itu, penggunaannya oleh suku Arab Kuraisy, tempat asal Rasulullah. peng- 
gunaan serta arti kata-kata bahasa Arab yang paling murni sebelum bercampur aduk dengan 
istilah-istilah asing serta pemakaian bahasa Arab itu oleh orang-orang bukan Arab dalam Islam, 
juga karena pengaruh berbagai daerah akibat menyebarnya orang-orang Arab pada abad-abad 
pertama datangnya Islam . 

Kemudian dengan bertambahnya pengetahuan mengenai sejarah dan dongeng-dongeng agama 
Yahudi dan Kristen memungkinkan pula para mufasir itu menghiasi Gur'an dengan referensi 
semacam ini Adakalanya bahan-bahan yang diperoleh dari orang-orang Yahudi itu (ada yang tak 
masuk akal) menvusup begitu saja ke dalam kitab-kitab tafsir, dan yang demikian sudah tidak 
sesuai dengan kepentingan tafsir sendiri dan tak ada sangkut-pautnya Sebaliknya malah telah 
menimbulkan khurafat, yang lalu oleh penulis-penulis Kristen dan Yahudi dieksploitasi dengan 
bahan polemik. bahwa Islam dibangun atas dasar pengetahuan yang tidak lengkap mengenai ajaran 
Kristen dan Yahudi, atau bahwa Islam menerima sebagai suatu kebenaran dungene-dongeng 
perumpamaan dari Talmud dan Midrash atau dari bermacam-macam aliran Kristen yang fantastik 

Sesudah ju datang pula ajaran-ajaran dan aliran-aliran salat Jan tasaul Perkembangan 
ilmu kalam yang didasarkan pada logika yang formal serta bagiannya yang berupa ilmu aga 1d, 
yakni dasar-dasar keimanan yang diuraikan secara filosofis. lebih jauh memperkenaikan beberapa 
unsur dari segi intelektual, sementara ra wil yakni pengungkapan makna yang lebih dalam, mem- 
perkenalkan unsur-unsur dari segi rohani, yang didasarkan pada semacam intuisi Iansendental 


mufasir. 
Ajaran tasauf setidak-tidaknya mengikuti kerentuan-ketentuan menurut ajaran tarekat 


masing-masing. yang memang sangat ketat. Tetapi mengenai te wi? ini banyak juga penulis bukan 
sufi yang sudah terbawa begitu jauh dalam kebebasannya membuat penafsiran, sehingga wajar 
juga apabila sampai menimbulkan protes pihak ulama yang lebih bijaksana 

Dari pihak saya, saya setuju dengan protes itu Sementara seuap penulis yang sungguh- 
sungguh bebas mempertahankan pendapatnya secara pribadi, saya rasa seni penerjemahan itu 
harus merapat sedekat mungkin pada naskah asli yang hendak diterjemahkan. Setiap penulis dan 
pemikir yang sungguh-sungguh berhak menggunakan semua pengetahuan dan pengalaman yang 
dimilikinya dalam mengabdi kepada Gur'an Tetapi bagaimanapun wajarnya tidak harus ia men- 
campuradukkan teori dan kesimpulannya sendiri dengan penerjemahan nas Our an, yang biasanya 
sudah begitu jelas seperti yang memang demikian seharusnya. Kesulitan kita menerjemahkan 
sering timbul karena berbagai sebab, sebagian kecil di antaranya saya sebutkan ' 5 

(1). Kata-kata bahasa Arab yang ada dalam Our'an memperoleh arti lain daripada yang di- 
pahami oleh Rasulullah dan para Sahabat Semua bahasa yang hidup mengalami transformasi 
demikian. Para mufasir dan ahli filologi dahulu memasuki lapangan ini dengan pemahaman yang 
sangat luas, Jan kita harus menerima kesimpulan mereka Bilamana mereka tidak satu suara, kita 
perlu menggunakan perlimbangan kita sendiri serta pengertian kita atas Slasar Sejarah dalam 
mengambil penafsiran para abli itu. Hal ini banyak tergantung kepada kita. Tidak seharusnya kita 
menciptakan arti -kata yang baru. aa 

En ika porn sa dahulu menulis, bahasa Arab sudah berkembang lebih jauh, dan 
para mulasir yang datang kemudian sering meninggalkan penafsiran para mufasir dahulu tanpa 
ada alasan yang cukup. Dalam menggunakan pertimbangan kita yang hati-hati Let bedak 
ini, suatu sikap yang baik bila kita mengutamakan penafsiran Orang-orang dahulu pa la yang 
kemudian, meskipun penulis yang kemudian meninjau kembali lalsir-talsir Yahutu dan lalu mem- 
berikan alasan yang buik menurut pendapatnya, ia melihat yang lebih bermanfaat, yang buat kita 
secara hebas harus kita akui 

(3). Bahusa Arab klasik mempunyai kosa 


hingga sukar sekali diterjemahkan ke dalam ba 
Memakai kata yany sama dengan bahasa asalnya yani 


kata yang artinya setiap akar kata begitu luas se- 
hasa modern secara analitik, kata demi kata, atau 
$ terdapat dalam nas Our'an. Kita ambil kata 


xxii TAFSIR- TAFSIR OU 


sabr sebagai contoh yang cukup mencolok, yang dapat kita lihat catatan-catatannya pada 2 45 
dan 2:153, Meskipun perbedaan sebuah arti tertentu boleh jadi lebih menonjol dalam suatu 
bagian, pada bagian yang lain ia tidak tampak. 

Sama halnya dengan seberkas sinar, yang apabila diuraikan oleh sebuah prisma. kita akan 
dapat melihat satu titik bagian dasar itu, yang di bagian itu suatu warna tertentu menonjol, tetapi 
warna-warna yang lain tidak menghilang dari penglihatan kita. Sepatah kata bahasa Arab sering 
seperu seberkas sinar yang penuh. Jika seorang penerjemah melihatnya lewat sebuah prisma 
penguraian bahasa modern, ia akan kehilangan sebagian besar maknanya jika perhauannya terbatas 
hanya pada warna tertentu saja. Dalam hal ini penerjemah Eropa sering meleset dan kada 
bahkan terjerumus ke dalam hal-hal yang tak berarti karena nada yang kaya dan sedap ini udak 
diajarkan dalam bahasa-bahasa dan sastra mereka. Semua ini tidak terbaya an oleh mereka 
atau mereka tidak mempunyai apresiasi dalam melihat contoh-contoh gaya bahasa Timur vang 
sangat indah. Jika semua itu oleh mereka dipandang rendah atau dikira fantasi saja. lebih baik 
tidak usah mereka menerjemahkan karya-karya sastra Timur. Lebih-lebih lagi bila semua ani 
mengenai Ineratur keagamaan atau kerohanian. Tidak ada bahasa manusia yang mungkin mampu 
mengungkapkan pikiran kerohaniannya yang begitu luhur. Pikiran mu secara simbolik diungkapkan 
dalam kata-kata yang begitu singkat. tepat dan menyeluruh Sesudah itu kesadaran orang akan 
dapat merangkum sebanyak sinar dan warna yang mungkin dapat ditangkap oleh mata batinnya 
Bolehjadi prisma orang itu hanya dapat memperlihatkan warna biru tua, sementara serangkatan 
jalinan warna-warni yang begitu cemerlang itu masih tersembunyi dart penglihatannya 

Begitu jugalah apa yang telah terjadi lewat prisma terjemahan bahasa Inggris yang sudah 
mahir, Umar Khayyam yang malang itu menjelma menjadi orang yang hanyut dalam hawa nafsu 
dan hanya berolok-olok. yang tidak lagi melihat tujuan yang lebili luhur dalam hidup ini selain 
daripada minuman anggur, mencumbu perempuan dan mengangkat tangan putus asa menghadapi 
“rencana segala masalah yang menyedihkan.” 

Begitu juga halnya dengan tamsil-tamsil mengenai ajaran moral yang begitu kuat di dalam 
Gur'an dengan kehidupan nilai rohani yang sungguh penting serta penggambarannya mengenai 
kebahagiaan hidup kemudian, telah diubah menjadi cerita-cerita dongeng yang tak berarti, peng- 
gambaran berlebihan yang kacau balau, serta sebuah surga tempat melampiaskan hawa nafsu! 

(4) Kekeliruan yang bertolak belakang juga kadang timbul dalam beberapa materi tertentu 
dalam kosakata Gur'an yang begitu kaya, yang membedakan antara pengertian benda dengan 
gagasan suatu jenis tertentu dengan kata-kata yang khusus, yang di dalam bahasa Inggris hanya 
merupakan kata yang umum saja, Sebagai contoh musalnya: Rahmein dan Rahim Maha Pengasih), 
lihat IC. 'afa, safaha, gafara (banya dengan ampun), lihat 2:109 C.: dan berbagai kata untuk 
penciptaan: lihat 2:117 C. Kenyataannya ialah bahwa kata itu memberikan gambaran yang sangat 
terbatas sekali tentang Kasih Tuhan, kalau kita hanya memakai kata bahasa Inggris “mercy” (kasih) 
Gagasan di dalam (Jur'an tidak saja meliputi kasihan, kemaafan. tetapi juga Rahmat (Grace) yang 
melindungi dan menjaga kita dari dosa dan benar-benar membimbing kita ke nur “Wajah-Nya.” 
“Pengampunan” Tuhan ialah sesuatu yang nilainya samasekali berbeda dengan pengampunan 
yang dapat diberikan seorang makhluk manusia kepada sesama manusia. Persamaan yang ter- 
kandung di dalam “Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us « Ampuni 
kami atas segala kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni kesalahan mereka terhadap 
kami”, adalah suatu kekeliruan yang menyesatkan, Juga “penciptaan” bukan hanya sekadar proses 
yang sederhana dibuat oleh Tuhan pada suatu masa lampau yang jauh dan berakhir dengan: 
pengeruan (Jur'an yang mengandung berbagai macam proses serta kehadiran dan aktivitas Tuhan 
yank terus-menerus dalam Ciptaan-Nya, 

(5) Tujuan Tuhan abadi, dan perencanaan-Nya sempurna, tetapi akal atau intelek manusia 
terbaths pada batas yang sebaik-baiknya, Dalam pribadi yang sama intelek dapat tumbuh atau 
merosot tergantung dari kemampuan kekuatannya serta luns pengalamannya. Kalau umat manusia 
yang kita ambil secara kolektit, maka variasinya bahkan lebih besar dari masa ke masa dan dari 
bangsa kepada bangsa yang lain, Dengan demikian penalsiran manusia takkan uda kesudahannya. 


TAFSIR TAFSIR OUR"AN xxiti 


Dan di dalam sesuatu yang ditafsirkan itu-—-yakni Ciptaan Tuhan—selalu ada vang mengalir dan 
berubah terus-menerus Sebabnya falah supaya dampak yang satu dapat memberi akibat vang 
berancka ragam pada yang lain Pemandangan Gunung Kunchinjunga pasu berubah-ubah secara 
lak terbatas. tergantung dari posisi mana orang melihatnya, wajaupun Kunchinjunga tetap vang 
itu juga Tetapi bila Kanchinjunga it sendiri yang berubah-ubah. tentu akan ada sebab lain 
terjadinya perubahan pada pemandangan itu. Dalam hal keperluan kia pada pengertian dan 
kejelasan masalah-masalah rohani dari berbagai seginya, saya percaya pada penaisiran bertahap 
im. Kesulitan-kesultan vang saya hadapi barangkali tidak sama seperti yang dihadapi pembaca 
Problema-problema vang dihadapi masa kita sekarang bisa jadi tidah sama dengan problema- 
problema yang akan mengherankan pikiran mereka yang hidup pada abad-abad Keempat atau 
keenam Hijivatau sesudahnya Oleh karena' itu tak ada gunanya kta matemunan berpegang pada 
pemecahan masalah abad keempat dan keenam yang dihadapkan kepada kita su kulau jiwa kita 
masih bertenak-teriak kehausan pada adanya hiburan abad keempat belas Hirri an 

Perbedaan antara masalah-masalah yang mangalai Onagli atau menerima Seperti apa ydanya) 
au yang dapat dipecahkan dengan akal pikiran) yang dizariskan oleh 
setuju. Terapi saya ingin menambah 


dengan yang ma gidar'agl! 

h dapat diterima akal, Jan saya si 
ini lepas dari soal idiom dan arti kata Pada yang persamu persoalannya 
& sebenarnya dikatakan. atau bagaimana sesuatu 


para mufasir mu, sun 


jangkauan mu ii 
adalah apa yang sebenarnya terjadi. atau apa v4 
itu dikerjakan. Dalam Wal ani lebih dekat kita menengok ke belakang, ke pibak ahli vang muasir 
(kontemporer). akan lebili baik Pada yang kedui persoalannya adalah apa pertalian kebenaran 
Ja, atau Ilustrasi apa yang akan membantu kita memahami semua ini? Dalam 
an kita sendiri, akan 


ini terhadap hidup kit 
masalah-masalah seperti ani, lebih dekat kita kepada keadaan dan pengalar 
lebih baik. Tidak saja menjadi hak tetapi juga sudah menjadi kewajiban kia mencari penyelesaian 
masalah kita dengan lebih sungguh-sungguh, dan sementara kita menghormati para ahli itu, 
seharusnya jangan: mengabaikan atau memandang rendah segala pemberian Tuhan kepada kita 
dari masa ke masa : 

Segala yang saya kemukakan atas semua dasar ami bolehjadi masih terlalu singkat Yang 
menyangkut masalah filoiogi dan bahasa saya setuju dengan mereka yang memang ahli dan 
punya oturitas dalam bidang ini lebih tua lebih baik. Yang berkenaan dengan penceritaan, para 
ahli yang hidup pada zaman itu adalah yang terbaik, dengan beberapa koreksi dari segi pandangan 
mereka. Yang berkenaan dengan peristiwa-peristiWa lertentu yang menyebabkan pula turunnya 
ayat-ayat tertentu, keterangannya cukup menarik dan berharga sekali dari segi pandangan sei arah, 
dan bahan-bahan untuk itu pun sudah banyak yang dapat dikumpulkan oleh penulis-penuli kita 
dahulu. Tetapi, jika kita lebih banyak menekankan ke soal itu saja untuk wakwu sekarang kita 
akan kehilangan jejak. Yur'an diturunkan bukan untuk suatu perisuwa tertentu saja. tetapi 
berlaku sepanjang zaman. Peristiwa tertentu Itu sekarang memang sudah berlalu Yang penting 
sekali buat kita ialah melihat bagaimana Gur'an dapat membimbing kita dalam hidup kita dewasa 
ini. Maknanya beyitu beraneka ragam, dan bila kita uji, ia begitu tepat sehingga kita harus arif 
dalam memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan yang akan langsung membantu kita. 
Seperti halnya dengan alam, tumbuh-tumbuhan itu pun mencari jalan keluar dari tanah hanya 
Supaya mukanan yang diperolehnya mendapat gizi. Masih banyak makanan Jain yang tertinggal 
dalam tanah, yang diambil oleh tumbuh-tumbuhan lain pula dan dapat dicernakan. GA 

Yang berkenaan dengan sejarah lama atau cerita rakyat kita harus mek asil -hasil 
Penelitian yang terbaru. Dalam menafsirkan dongeng-dongeng atau keperuayaah: Ka ana 
Yahudi dan Kristen kita barus mengacu kepada sumber-sumber Yahudi dan Hain pula, selai 
hanya sebapai jtustrasi saja, tidak bertujuan langsung mau menyerap kepercayaan ja pe 
Semacam itu. Meskipun menurut sumber aslinya yang masih murni semua It ng ita belum 
Yakin bentuk muna yang kemudian mereka ambil Ga: midea ayang matahari yang terang 

@ u sih sumar- . 
IE ewean ra MN Iksan Pe Pe kira dan dalam kehidupan kita ini, 
kita hai UTAPAAN SOBRIA Ra cam ilmu pengetahuan, sains secla pengalaman yang 
"US mampu menggunakan segala macam 1 


1 


XXIV TAFSIR-TAFSIR OUR'AN 


ada pada kita, tetapi jangan sampai kita menyodorkan masalah yang tidak relevan ke dalam pem- 
bahasan kita ini. Kita ambil contoh yang sederhana: Kalau kita bicara tentang matahari yang 
terbit di sebelah timur, kita tidak akan lalu menvesuaikannva dengan sistem Copernicus mengenai 
astronomi. Apa yang kita maksudkan sama benarnya, dengan sistem Copernicus atau dengan 
sistem Ptolemacus. Kalau kita mengatakan tentang tanah datar di India vans tak berujung itu, kita 
tidak akan mengadakan pembelaan karena bumi ini memang bulat Juga ungkapan-ungkapan 
puitis seperti pada langit lapis tujuh tidak akan dijadikan persoalan seperti halnya terhadap ruang 
angkasa dalam astronomi modern. Manusia telah dianugerahi akal pikiran supava 1a menvelidiki 
kodrat fisik dunia di sekelilingnya. Untuk itu, dalam berbagai zaman ia telah membuat berbagai 
macam gagasan. Kebenaran rohani samasekali lepas dari soal gagasan mana yang benar Semua 
itu berhubungan dengan masalah yang berada di luar jangkauan ilmu eksakta. Dalam menjelaskan 


atau menggambarkan hal ini kita akan memakai bahasa yang biasa berlaku bagi orang-orang yang 
sekarang kita ajak berbicara. 


Sekarang saya ingin menyebutkan nama-nama kitab tafsir yang sangat penting, terutama yang 
saya gunakan sebagai acuan dari waktu ke waktu. Tetapi bagaimanapun juga itu udak berarti bahwa 
hanya itulah sumber-sumber pegangan saya. Sumber-sumber itu mewakili aliran-aliran pikiran 
yang sangat berbeda-beda, dan di antaranya ada yang keras sekali mengemukakan pendapatnya: 
saya sendiri tidak sependapat Yang saya ambil hanya tafsir yang umumnya sudah diterima baik 

(1) Karya monumental Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ar-Tabari, wafat tahun 310 Hijri 
Sebuah sumber informasi sejarah yang lengkap. karena pengarang ini seorang sejarawan dan juga 
ahli Hadis. Karya ini tak mudah diperoleh. 

(2) Al-Mufradat, kamus kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang sulit dalam Our'an, oleh 
Abul-Gisim Husain Ragib al-Asfahani, wafat 503 Hyri, Buku ini menjelaskan kata-kata kiasan 

(3) Al-Kasyyaf. oleh Abul-Gasim Mahmud az-Zamakhsyari, Khwarizm, wafat 538 Hijri. 
Penuh dengan penjelasan mengenai kata-kata dan ungkapan-ungkapan. menganut ajaran dengan 
pandangan yang rasional dan etika yang jelas. Kitab-kitab tafsir banyak yang mengulas Tafsir ini 

(4) Tafsir Kabir, oleh Fakhruddin Muhammad ar-Razi, wafat 606 Hijri. Sangat luas dan 
menyeluruh. Penafsirannya dari segi tasauf atau pandangan kerohanian sangat kuat 


(5) Anwarut-Tanzil, oleh Gadi Nasiruddin Abu Sa'id Baidawi, wafat 685 Hijri. Banyak 
mengambil dari Mufradar, Kasyyaf dan Tafsir Kabir, tetapi tidak sedikit terdapat bahan-bahan 
yang asli. Sebuah tafsir yang sangat terkenal, yang juga banyak mendapat tanggapan tafsir-tafsir 
lain. “ 


(6) Tafsir Abul-Fida” Isma'il /bn Kasir, wafat 774 Hijni. Berjil 
pegangan para ulama, 


(9) Al-ligan fi "Utimil-Our'an, oleh Jalaluddin as-Suyati. Sebuah tinjauan yang luas 
mengenai ilmu-ilmu Gur'an, 


yang merupakan pengantar pada karyanya yang lain, Majma'ul- 
Bahrain. 


id, dan banyak dijadikan 


(8) Tafsir Jalalain, oleh dua Orang sama-sama bernama Jaliluddin, salah seorang di antaranya 
adalah pengarang al-/rgan tersebut di atas, wafat 911 Hijri, Sebuah tafsir ringkas dan bermanfaat 
yang juga banyak diulas oleh tafsir-tafsir lain. 

(9) Di negeri kami juga ada beberapa ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Mereka menulis 
dalam bahasa Arab dan Persia, dan kemudian juga ada yang menulis dalam bahasa Urdu. 

Yang dapat saya lacak dari yang paling tua jalah Syaikh Ali bin Ahmad Mahaimi (dari Mahim, 
dekat Bombay), wafat 835 Hijri-1432 Masehi, penulis Tafsir Rahmini, Hampir sezaman dengan 
Gia adalah Allama Syamsuddin, dari Daulatabad dan Delhi, yang hidup pada masa keemasan 
kekuasaan Ibrahim Syargi, Jaunpur (1400-1440 Masehi). Dia menulis dalam bahasa Persia. Selama 
dalam abad kesembilan belas, ahli Hadis Delhi, Syah Waliyullah, dan kedua putranya, Syah 
'Abdul-"Aziz (wafat 1824) dan Syah “Abdul-Gadir (wafat 1826), menulis tafsir dan juga me- 
nerjemahkan. Syah "Abdul- Aziz menulis dalam bahasa Persia dan Syah "Abdul-Oadir dalam 
buhasa Urdu. Tafsir dalam bahasa Urdu oleh Sir Sayyid Ahmud Khan dari Aligarh (wafat 1898) 
tidak disetujui para ulama Sebaliknya tafsir dalam bahasa Urdu yang lebih baru, Tafsir Haggani 


TAFSIR-TAFSIR GUR'AN XXV 


oleh Maulana ' Abdul-Hagg, telah mengalami beberapa kali cetak ulang, sungguh modern dalam 
gaya dan mudah dicerna, dan sudah tersebar Juas di India. Banyak pelajaran yang saya peroleh 
dari kitab ini dan yang selalu saya pergunakan. Tafsir Maulana Abul Kalam Azid direncanakan 
dalam skala yang lebih besar dan belum lagi selesai. 

(10) Aliran modern di Mesir telah mendapat bimbingan yang bijaksana dari almarhum 
Syaikh Muhammad "Abduh (wafat 1323 Hijri-1905 Masehi). Tafsirnya vang belum selesai telah 
diteruskan oleh Muhammad Rasyid Rida, Redaktur majalah a/-Manar yang berbakat, Karya 
Syaikh Tantawi Jauhari, salah seorang murid "Abduh. telah mendapatkan “jauhar-jauhar” Gur'an 
dan ilmu yang saling menyinari dan yang banyak membuka pikiran baru. Allamah Farid Wajdi 
telah juga disebut-sebut sebagai seorang mufasir modern yang baik. Saya belum mendapat 
kesempatan memiliki karyanya itu. 

(11) Ada yang menyebutkan bahwa Our'an itu adalah penafsir dirinya yang terbaik. Setelah 
saya ikuti dengan mempelajari Our'an itu lebih saksama, saya melihat memang benar sekali 
ungkapan itu Dengan mengadakan perbandingan yang cermat dan teliu mengenai ayat-ayat dari 
Our'an itu, banyak sekali kesulitan yang dapat kita atasi. Dengan menggunakan buku konkordansi 
yang baik seperti salah satu di antaranya sudah saya sebutkan dalam “Buku-buku acuan," kita 
akan melihat bahwa ayat yang satu memang akan jadi petunjuk bagi ayat yang lai 


TERJEMAHAN-TERJEMAHAN OUR'AN 


TERJEMAHAN-TERJEMAHAN Our'an sudah ada dalam hampir semua bahasa yang di- 
pergunakan oleh kaum Muslimin. Biasanya nas asli dicetak bersamaan dengan terjemahannya. 
Jika bahasa itu belum berkembang. banyak kata bahasa Arab dalam Our'an yang diambil alih 
bulat-bulat karena ingin kata-kata dalam bahasa itu supaya sesuai. Bahkan dalam bahasa-bahasa 
yang sudah baku sekalipun, seperti bahasa Persia dan bahasa Turki, memperkenalkan istilah- 
istilah agama dari bahasa Arab telah membentuk warna tersendiri dalam kata-kata itu yang 
memang sudah umum di seluruh dunia Islam, Dan inilah yang telah memperkuat ikatan Ukhuwah 
Islamiah yang dilambangkan oleh Kiblat. Bilamana gagasan itu baru bagi si pemakai bahasa yang 
sudah baku itu. maka ia merasa senang sekali meminjam kata bahasa Arab yang dapat menyatakan 
pikiran dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan itu, seperti kata Kiblar misalnya. 
Bilamana itu bukan bahasa yang sudah maju. maka terjemahan demikian tidak lebih daripada 
suatu salinan kasar dari nas bahasa Arab. Terjemahan itu tidak dilengkapi tata bahasa tetapi juga 
bukan suatu bentuk yang berdiri sendiri. Itulah apa yang telah terjadi dengan hasil-hasil terjemahan 
bahasa Urdu dahulu. Semua itu memang benar-benar hasil Salinan yang masih kasar. Setiap 
Muslim terpelajar ingin membaca Our'an dalam bahasa Arab. Setiap Muslim ingin membaca 
swara menurut nas bahasa Arab. Harapan saya ialah agar keinginannya itu juga untuk memahami 
isi Gur'an, baik dalam bahasa Arab atau dalam bahasa ibu masing-masing atau bahasa lain yang 
sudah maju yang dikuasainya. Di sinilah perlunya ada hasil-hasil terjemahan yang baik dan tepat. 

Terjemahan-terjemahan dalam bahasa-bahasa di luar bahasa-bahasa Eropa yang saya ketahui 
ialah: bahasa Persia, Turki, Urdu, Tamil (dipakai oleh orang-orang Mopla), Pashto (untuk orang- 
orang Afganistan), Benggali, Melayu dan beberapa bahasa di Kepulauan Nusantara, beberapa 
lagi bahasa-bahasa di Afrika. Saya yakin ada juga terjemahan dalam bahasa (dialek) Cina. 

Terjemahan dalam bahasa Urdu yang tertua oleh Syah “Abdul-Oadir, di Delhi (wafat 1826), 
seperti sudah disebutkan di antara para mufasir India. Sesudah itu kemudian menyusul sejumlah 
terjemahan dalam bahasa Urdu, di antaranya ada yang belum selesai. Yang sudah selesai yang 
sekarang banyak dipakai dapat disebutkan di antaranya, Syah Rafi'uddin, Delhi, Syah Asyraf "Ali 
Sanawi, dan Maulana Nazir Ahmad (wafat 1912). “Secara pribadi saya lebih suka yang terakhir 
ini. Terjemahan dalam bahasa Urdu yang sudah direncanakan oleh Hakim Ahmad Syuja' belum 
lagi terbit. 

Sebelum bahasa-bahasa modern Eropa berkembang, maka bahasa baku Eropa waktu itu adalah 
bahasa Latin. Terjemahan bahasa Latin untuk keperluan Biara Clugny dilakukan dalam kira-kira 
tahun 1143 (abad keenam Hijri) tetapi baru dalam tahun 1543 diterbitkan. Di Basle diterbitkan 
oleh penerbit Bibliander. Terjemahan ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Itali. 
Jerman dan Belanda. Terjemahan bahasa Jerman oleh Schweigger diterbitkan di Nurenburz (Bavaria) 
dalam tahun 1647. Di Prancis terjemahan Du Ryer diterbitkan di Paris tahun 1647, dan dalam 
bahasa Rusia terbit di St. Petersburg tahun 1776. Terjemahan bahasa Prancis oleh Savary terbit 
tahun 1783 dan terjemahan bahasa Prancis oleh Kasimirski (yang mengalami beberapa kali cetak 
ulang). Cetakan pertamanya terbit dalam tahun 1840. Perhatian Prancis terhadap Islam didorong 
oleh pendudukan Prancis di Aljazair dan di Afrika Utara. Orang-orang Jerman mengikuti jejak 
Schweigger, terjemahan-terjemahan Roysen terbit tahun 1773, Wahl 1828 dan Ulimann (cetakan 
pertama 1840). Saya yakin perkumpulan Ahmadiyah di Lahore sudah pula menyiapkan sebuah 
terjemahan baru dalam bahasa-bahasa Jerman dan Belanda. 


xxvi 


TERJEMAHAN-TERJEMAHAN GUR'AN xxvii 


Sementara Maracci dalam tahun 1689 telah menghasilkan terjemahan Our'an bahasa Latin 
dengan nas Arabnya dan kutipan-kutipan dari berbagai tafsir, dengan pilihan yang cermat dan 
untuk dikacaubalaukan. guna memberikan kesan tentang Islam yang seburuk mungkin kepada 
Eropa. Maracci orang yang terpelajar, dan oleh karena itu bukan tidak disengaja ia hendak 
menonjolkan Islam sebagai sasarannya, yakni dengan memburuk-burukkannya secara terperinci 
dengan mengambil kutipan-kuupan dari kalangan Islam sendiri yang punya otoritas. Maracci 
adalah seorang pendeta yang berhak menerima pengakuan dosa (confessor) pada Paus Innocent 
XI. dan karyanya itu dipersembahkan kepada Maharaja Rumawi Leopold |. Ia memperkenalkan- 
nya dengan sebuah buku pengantar, yang berisi apa yang disebutnya "Kepalsuan Gur'an”. “ 

Terjemahan bahasa Inggris pertama oleh A. Ross tidak lain daripada buah terjemahan dari 
terjemahan bahasa Prancis yang pertama pula oleh Du Ryer tahun 1647 itu. dan diterbitkan tidak 
Jama beberapa tahun kemudian setelah terjemahan Du Ryer Terjemahan George Sale (1734) 
didasarkan pada versi Latin terjemahan Maracci, bahkan catatan-catatan dan kata pengantarnya 
juga sebagian besar didasarkan pada Maracci. Mengingat bahwa sasaran Maracci hendak mem- 
buruk-burukkan Islam di mata Fropa, suatu hal yang luar biasa juga bahwa terjemahan Sale ini 
dipandang sebagai hasil terjemahan yang sudah baku dalam dunia berbahasa Inggris. dan sampai 
mengalami beberapa kali cetak ulang, bahkan dimasukkan ke dalam seri yang dinamakan seri 
Chandos Classics, dan telah menerima restu pula dari Sir E. Denison Ross. Pendet J.M. Rodwell 
telah membuat susunan Surah-surahnya dalam bentuk urutan kronologis yang sembarangan. 
Terjemahannya ini terbit pertama kali tahun 1861. Walaupun ia berusaha hendak menyajikan 
ungkapan dengan sebaik-baiknya, catatan-catatannya memperlihatkan cara berpikir seorang pendeta 
Kristen. yang hanya ingin mencemarkan Our'an daripada hendak merasakan atau memperlihatkan 
keindahannya. Terjemahan Prof. EH, Palmer (pertama terbit 1870) sudah didera oleh perasaan 
bahwa Our'an seharusnya diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari. Ia tidak mampu memahami 
keindahan dan keagungan gaya dalam bahasa aslinya bahasa Arab. Buat dia gayanya "kasar dan 
kaku". Yang lebih tepat bila kita sebut terjemahannya ilulah yang serampangan dan ceroboh 

Banyaknya kekacauan yang disengaja dalam terjemahan-terjemahan yang dilakukan oleh 
penulis-penulis bukan-Muslim dan anti-Islam itu, mendorong penulis Muslim terjun ke bidang 
penerjemahan bahasa Inggris. Muslim pertama yang melakukan penerjemahan ke dalam bahasa 
Inggris ini ialah Dr. Muhammad “Abdul-Hakim Khan, dari Patiala, 1905. Mirza Hayrat dari Delhi 
juga menerbitkan sebuah terjemahan (Delhi, 1919). latsirnya yang direncanakan diterbitkan dalam 
buku pendahuluan terpisah, sepanjang yang saya ketahui, tidak sampai terbit. Kawan saya ter- 
cinta, almarhum Nawwab “Imadul Mulk Sayyid Husain Bilgrami dari Hyderabad. Deccan, sudah 
menerjemahkan sebagian, tetapi ia hidup tidak lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. 
Sekte Ahmadiyah juga aktif dalam bidang ini. Gadiyan Anjuman telah menerbitkan Juz pertama 
dalam tahun 1915. Tampaknya sudah tidak diterbitkan lagi. Lahore Anjuman telah menerbitkan 
terjemahan Maulana Muhammad Ali (cetakan pertama tahun 1917) yang sudah mengalami cetak 


ulang, sebuah karya ilmiah, dan dilengkapi dengan tafsir alau penjelasan yang cukup memadai 
dalam catatan-catatan dan pengantar, disertai indeks yang dapat dikatakan lengkap. Tetapi jelas 
bahasa Inggris nasnya lemah, dan tidak mungkin dapat memberi daya tarik kepada yang tidak 


mengenal bahasa Arah. 2 ” 

Ada lagi dua buah terjemahan yang dilakukan oleh kalangan Muslim yang besar pula jasanya. 
Tetapi terjemahan-terjemahan itu diterbitkan tanpa nas Arab. Terjemahan Hafiz Gulam Sarwar 
(terbit 1936 atau 1929) seharusnya akan lebih dikenal daripada yang ada sekarang. Memang ada 


diberikan Surah-surah yang dilengkapi dengan ikhtisar yang cukup baik, ain demi ain, tetapi 
Nasnya atau ayat-ayat, agar lebih bermanfaat, tidak diberi catatan (tafsir). Saya rasa catatan 
demikian ini perlu sekali untuk memahami lebih baik isi Gur'an. Dalam beberapa hal kata-kata 


Yan ungkapan-ungkapan buhasu Arab begitu padat artinya sehingga seorang penerjemah akan jadi 

Putus asa kalau tidak dapat menjelaskan segala yang dapat dipahaminya dalam nas itu. 
Terjemahan Marmaduke Pickthall terbit dalam 1920. Dia seorang orang Inggris Muslim, orang 

Sastra yang sudah punya nama dan seorang sarjana bahasa Arsb. Tetapi catatannya untuk men- 


xxviii TERJEMAHAN-TERJEMAHAN OUR 'AN 


jelaskan nas Our'an sedikit sekali. Penerjemahannya “hampir harfiah”. Sukar sekali karya ini dapat 
diharapkan memberikan suatu kesan yang sepadan mengenai Kitab Suci itu, yang (menurut kata- 
katanya sendiri) akan dapat melukiskan “simfoni itu begitu kuat, tak mungkin dapat ditiru sehingga 
dapat membuat orang berlinang air mata dan bergetar hatinya.” 

Barangkali usaha untuk mengungkapkan sesuatu dari simfoni itu ke dalam bahasa lain memang 
tidak mungkin. Dengan segala keberanian saya pun sudah berusaha ke arah itu. Kita tak dapat 
menyalahkan seorang seniman yang mencoba hendak mengungkapkan sesuatu dari pemandangan 
cahaya musim semi yang begitu gemilang ke dalam lukisannya. 

Mengingat bahasa Inggris yang begitu luas dipakai di seluruh dunia, banyak orang yang 
tertarik pada Islam akan dapat memahami Our'an melalui terjemahan-terjemahan dalam bahasa 
Inggris. Sungguh tepat sekali bila kaum Muslimin yang punya kemampuan dapat berusaha 
menghadirkan lukisan itu, mata hati nurani dan pikiran mereka sendiri hadir dalam diri mereka 
Sistem pendidikan di India sangat mengagungkan bahasa Inggris sebagai bahasa kebudayaan 
yang menyeluruh untuk rakyat yang tiga ratus lima puluh juta itu. Kalangan terpelajarnya dari 
delapan puluh juta kaum Muslimin—kecuali mereka yang menguasai bahasa Arab— melihat bahasa 
Inggris sebagai sarana ekspresi yang paling beradab. Teman-teman mereka setanah air yang 
bukan Muslim menilai—biasanya salah menilai—agama mereka berdasarkan bahan yang sudah 
ada dalam bahasa Inggris. Kita harus meningkatkan dan menambah bahan demikian ini sebanyak 
yang dapat kita lakukan dan dari segi pandangan mana pun. Beberapa negeri Islam—-seperti 
Turki—sudah memutuskan akan melengkapi literatur agama itu (termasuk Kitab Suci Gur'an) 
dalam bahasa nasional mereka. Untuk menjaga adanya kontak pikiran dan pandangan dengan 
saudara-saudara mereka seiman, dalam suasana seperti sekarang ini bahasa Inggris adalah sarana 
yang paling cocok. Pertimbangan ini juga yang telah mendorong saya memikul tugas besar ini 
dengan menyajikan sebuah terjemahan Our'an dalam bahasa Inggris. Saya berdoa semoga saya 
diberi kekuatan dan jalan yang terang, sehingga dapat menunaikan tugas ini untuk Islam. 


BUKU-BUKU ACUAN 


JANGKAUAN Our'an yang begitu luas itu mengharuskan kita merujuk beberapa buku 
acuan mengenai hampir setiap subyek yang diperlukan, guna memungkinkan melukiskan pelbagai 
segi yang timbul. Kitab Suci seperti ini supaya dapat dikerjakan dengan lebih layak. perlu sekali 
adanya telaah yang lebih luas, begitu juga adanya berbagai pengalaman hidup Sungguhpun 
begitu, pembaca tentu menghendaki sebuah buku tafsir yang mudah dibawa-bawa itu tidak boleh 
terlalu jauh mengarungi semua lapangan. Mengingat semua ini kenga macam buku penting ini 
harus ada: a) Kitab-kitab tafsir terdahulu, b) 'Terjemahan-terjemahan yang sudah ada, c) Kamus- 
kamus dan buku-buku acuan umum yang mudah diperoleh. Dalam dua catatan di atas a) dan b) 
ini sudah saya kemukakan. Saya catat beberapa lagi di bawah c) 

IL. Al-Mufradat oleh Abul-Gasim Husain Ragib tal-Asfahini), sebuah kamus singkat bahasa 
Arab mengenai kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam Our'an. Sudah disebutkan dalam bab 
“tafsir”. 

2. Oamiis, kamus bahasa Arab sudah cukup terkenal. 

3. Lisdnul-'Arab, kamus bahasa Arab juga sudah cukup terkenal. 

4. Surah, kamus singkat Arab-Persia. 

5. Dictionary and Glossary of the Koran, oleh J. Penrice. 


6. English-Arabic Lexicon, oleh E.W, Lane . 
9. Alltgan fi “Ulamil-Our 'an, oleh Imam Jalaluddin as-Suyuti, sebuah ensiklopedia Gur'an 


yang sungguh luas, 

8. Geschichte des Jorans, oleh Noldeke Und Schwally. Sebuah esai bahasa Jerman mengenai 
kronologi Our'an. Kritik-kritik dan kesimpulan-kesimpulannya dari pandangan orang yang bukan 
Muslim, dan yang bagi kita tidak selalu dapat diterima, meskipun bagi sarjana Eropa hal itu sudah 
merupakan puncak dalam bidangnya. . N 

9. Eneyclopaedia of Islam. Hampir selesai, Sangat berlain-lainan dalam berbagai bagian. 

10. Encyclopaedia Britannica, edisi keempat belas. Mengalami banyak kemajuan dibanding- 
kan cetakan-cetakan sebelumnya. Perhatian banyak ditujukan pada pengetahuan dunia Arab. 

IL. Dictionary of Islam, oleh Hughes Sudah kedaluwarsa, tetapi masih berguna. 

12. Siratul Rasul, oleh Ibn Hisyam. Sejarah hidup Rasulullah yang cukup terperinci. . 

13. Siratun Nabi, (Sejarah Hidup Rasulullah dalam bahasa Urdu) oleh Maulana Syibli Nu'mani 


(wafat 1914-1334 Hijri). . 
14. Fathur-Rahman, sebuah konkordansi Our'an dalam bahasa Arab, oleh Foidullah Bek Hasani, 
dicetak di Kairo tahun 1346 Hijri. Lengkap, disusun cukup baik dan mudah dipakai 


TRANSLITERASI 


Transliterasi yang dipakai dalam terjemahan ini menggunakan sistem transliterasi Arab-Latin 
(1987), yang berlaku di Indonesia, khusus jika dipakai untuk melambangkan huruf atau kata 
bahasa Arab. 


KONSONAN 
& —$ by 
Ch an: 
Gan & - 
3-8 E- 8 
# pw 
LP (GA tag 
PA 3 - th (ta' marbtitah) 


Ta' bulat (marbutah) hidup, yakni yang mendapat harkat fathah, kasrah atau dammah di- 
lambangkan dengan huruf /hv. Ta' bulat berubah menjadi jika berada pada akhir kata yang 
diterangkan, seperti Madinatun-Nabi, atau di belakang huruf-huruf maddah (iterae productionis) 
seperti nabat, hayat dan sebagainya. 


HURUF SUARA 


Untuk huruf-huruf suara (vokal) pengganti fathah, kasrah atau dammah, dipergunakan a, i, U 
seperti biasa, kecuali bunyi panjang atau maddah masing-masing diberi tanda sempang (macron) 
di atasnya: 4, i, u. 

Untuk suara rangkap (diftong) dipakai ai dan au. 


Catatan: Kata-kata yang berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, 
seperti salat, azan, Ramadan dan sebagainya tidak diberi tanda baca. 


XXX 


SINGKATAN-SINGKATAN 


BEBERAPA singkatan dan tanda yang dipakai dalam terjemahan ini: 


AYA 
Bd. 
Cc. 
Ce. 
dil. 
dsb. 
dst. 
E.B. 


« 


Abdullah Yusuf Ali 

bandingkan 

Catatan bawah (catatan kaki) 
Catatan-catatan bawah 

dan Jaim-laim 

dan sebagainya 

dan seterusnya 

Enceyclopuaedia Britannica 

Hijri, Hijrah 

halaman 

O. terjemahan Hafiz Gulam Sarwar 
Masehi 

0. terjemahan Maulana Muhammad Ali 
@. terjemahan M. Marmaduke Picktall 
Pra-Masehi 

Penerjemah 

Our'an 

Revisi oleh Amana Corporation dan IIIT (International 
Institut of Islamic Thought) 

Revisi tambahan 

Puisi Rangkuman ayat 

Surah 

Sisipan dari mutasir 

Sisipan dari penerjemah 

Staf Editor Amana Corporation dan JIIT (International 
Institut of Islamic Thought) 


awal Juz satu, Juz dua, dan seterusnya 


xxxi 


TANDA-TANDA BACA DALAM OUR'AN 


Tanda-tanda baca (gira 'ar) yang digunakan dalam nas Our'an terjemahan bahasa Indonesia 
ini disesuaikan dengan tanda-tanda baca dalam Mushaf Standar Indonesia edisi Departemen 
Agama R.I.. yang dalam garis-garis besarnya sebagai berikut: 

Wagf lazim, harus berhenti di tempat yang diberi tanda, seperti 2-8 
Wagf mamnig', tak boleh berhenti di tempat yang diberi tanda, seperti 18:33 


2 
“ 
Ta Wagf ja 'iz, boleh berhenti atau tidak di tempat yang diberi tanda, misalnya 6:78. 


Hagf ya '"z, al-wast aula, boleh berhenti atau tidak di tempat yang diberi tanda, tetapi 
pilihan pertama tidak berhenti, seperti 6:6 


BS Kagfya'e, al-wag/ aula, boleh berhenti atau tidak di tempat yang diberi tanda, tetapi 
pilihan pertama berhenti, misalnya 18:22 


& Ta'anug wag/, boleh berhenti di salah satu tempat yang diberi tanda, tetapi tidak pada 
keduanya, seperti 2:2. 


xxxii 


PEMBAGIAN-PEMBAGIAN DALAM OUR'AN 


MEMBACA Our'an oleh setiap Muslim yang taat dipandang sebagai suatu kewajiban dan 
benar-benar diamalkan oleh setiap orang yang dapat baca-tulis, laki-laki, perempuan atau anak- 
anak. Untuk memudahkan mereka yang ingin menamatkan bacaannya dalam waktu yang sudah 
ditentukan, Our'an dibagi ke dalam uga puluh bagian yang sama, atau tujuh bagian yang sama. 
Ketiga puluh bagian itu dalam bahasa Arab disebut Juz', dan Sipara, atau lebih sederhana lagi 
Para dalam bahasa Persia dan Urdu. Kalau kita membaca satu Juz setiap hari, kita akan 
menamatkan seluruh 181 Our'an dalam waktu satu bulan atau tiga puluh hari Yang tujuh bagian 
disebut Manzil. Kalau setiap hari dibaca satu Manzil, maka akan tamat seluruhnya dalam waktu 
satu minggu Biasanya perhitungan tiap perempat Juz itu (seperempat, setengah, tiga perempat) 
Juga diberi tanda dalam naskah-naskah Arab dengan ar-ruh', an-nisf dan as-salasah arbd'. 

Tergantung pada pokok persoalan. pembagian itu tidak sama. Seluruh Gur'an disusun dalam 
114 Surah dalam ukuran yang lidak sama. Surah-surah itu diberi bernomor dan nomor urutnya 
terlihat berada tepat sebelum judul Surah, dalam bahasa Arab dan Inggris, Dalam bahasa Arab. 
angka yang langsung sesudah judul menunjukkan urutan secara kronologis yang sudah biasa 
diterima oleh penulis-penulis kaum Muslimin, Setiap Surah berisi sejumlah ayat. Surah | berisi 7 
ayat dan Surah 2 berisi 286 ayal. Adapun mengenai makna Surah dan ayat lihat R. 42, C 15-17, 
Bentuk kutipan yang paling memudahkan talah dengan menyebut nomor Surah dan nomor ayat 
sebagai berikut: 2:120, yakni Surah kedua |Bagarah) ayat ke-120. Sebuah Surah dalam bahasa 
Inggris biasanya disebut ('hapfer, tetapi terjemahan ini tidak selalu memuaskan. Kalau kita 
pelajari susunannya kita akan mengetahui bahwa setiap Surah merupakan suatu langkah secara 
bertahap. Saya biarkan kata ini tanpa diterjemahkan sebagai suatu istilah teknis dalam literatur 
agama kita. Pembagian ayat biasanya ditentukan oleh irama dalam nas bahasa Arab. Sebuah ayat 
kadang terdiri dari beberapa kata. Kadang sebuah kata dipisahkan oleh suatu jeda dalam ayat, 
Tetapi biasanya memang ada saat berhenti sebentar pada akhir ayat (R) 


Pengantar Penerjemah 

Abdullah Yusuf Ali 

Catatan Penerbit 

Pengantar Cetakan Baru yang Direvisi 
Prakata Cetakan Pertama, 1934 
Prakata Cetakan Ketiga, 1938 
Tafsir-tafsir Gur'an 
Terjemahan-terjemahan Our'an 
Buku-buku Acuan 

Transliterasi 

Singkatan-singkatan 

Tanda-tanda Baca dalam Gur'an 
Pembagian-pembagian dalam Our'an 
Rangkuman Pendahuluan 

Tujuan Allah menciptakan manusia 
Sinar Wahyu 

Suara Tauhid 

Muhammad 

Risalahnya 

Sahabat-sahabatnya yang mula-mula 
Tugas yang dihadapinya 

Our'an 


Surah 1: F@rihah 
Pendahuluan 
Jis Nas dan Catatan, 1:1-7 
30 
Surah 2: Bagarah 
Pengantar dan Ikhtisar 


Risalah dan Manusia 
Nas dan Catatan, 2:1-29 


Kodrat Manusia dan Tujuannya 
Nas dan Catatan, 2:30-39 


Bani Israil: Keistimewaan dan kemurtadannya 


Nas dan Catatan, 2:40-86 


Ahli Kitab: Kedengkian dan kepicikannya 


Nas dan Catatan, 2:87-121 


DAFTAR ISI 
Jilid Satu 


x 
vi 
xxix 
Xxx 
xxi 
XXX 
Xxx 


R 42-43 13 


XXXV 


Xxxvi 


DAFTAR ISI 


Surah 2: Bagarah (Lanjutan) 


Sis 


up 


30 


Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dan mem- 
bangun Islam 

Nas dan Catatan, 2:122-141 

Terciptanya umat baru, dengan Kiblat ke Mckah 

Nas dan Catatan, 2: 142-167 


Undang-undang untuk umat baru mengenai ma- 
kanan, diat, waris, puasa, jihad, haji, zakat, 
minuman keras dan judi, anak yatim, pemikahan, 
perceraian dan janda 

Nas dan Catatan, 2.168-242 

Perang mempertahankan agama dan kebenaran 
Kisah Nabi Daud dan Jalut 

Nas dan Catatan, 2:243-252 

Nas dan Catatan, 2:253 


Sifat Allah: “Ayat Kursi" Tak ada paksaan dalam 
agama: Perilaku mulia Nabi Ibrahim: Zakat. 
Riba Perjanjian. Kesaksian 

Nas dan Catatan, 2.254-283 

Seluruh kehidupan memperlihatkan kehadiran Allah 
Tak ada beban yang dipaksakan di luar ke- 
mampuan kita Berdoa kepada Allah 

Nas dan Catatan, 2 284-286 


Lampiran I: Tentang Huruf-huruf Singkatan 


Surah 3: Ali “Imran 


Pengantar dan Ikhtisar 


Memperkuat wahyu-wahyu sebelumnya Diterima- 
nya iman 

Nas dan Catatan, 3:1-20 

Kebenaran sebagian, dan Kitabullah yang lengkap, 
persahabatan dengan suatu umat 

Nas dan Catatan, 3:21-30 

Rasul, dari kesatuan bersaudara: Kelahiran Maryam, 
Yahya dan Isa 

Nas dan Catatan, 3:31-63 

Mencari dasar-dasar yang sama, menghindari per- 
bedaan dan perdebatan, Agama yang Benar 

Nas dan Catatan, 3:64-91 

Nas dan Catatan, 3:92-120 


Pertolongan Allah diberikan kepada yang ber- 
juang, seperti di Badr: kita harus belajar dari 
kemalangan, seperti di Uhud 

Nas dan Catatan, 3:121-148 


48 


49 


. 50 


s 52 


53 


54 


55 


56 


137 


.58 


Ola JI 


56 
$7-62 
62-63 
63-72 


Kp3 
73-102 


103 
103-108 
108 


109 
109-122 


128 
129-133 


134 
134-137 


137 
137-145 


145 
145-152 
152-158 


158 
159-165 


DAFTAR ISI 


Surah 3: Ali Imrdn (Lanjutan) 


Bahaya meninggalkan disiplin, berselisih. hilang- 
nya keberanian, atau mengejar tujuan-tujuan 
pribadi Jayalah para Syuhada yang tak kenal 
takut 

Nas dan Catatan, 3 149-180 


Ejekan kaum tak beriman yang sia-sia janji Allah 
sudah pastu Rertawakal kepada-Nya 
Nas dan Catatan, 3 181-200 


Surah 4: Nisa" 


Sig 


Blak 


Pengantar dan Ikhusar 


Kesatuan umat manusia Kesucian seks dan hu- 
bungan keluarga, perempuan, yatim piatu, 
Pembagian harta setelah mati 

Nas dan Catatan 4 1-14 


Kejahatan terhadap seks dirabut Perkawinan dan 
hak-hak perempuan hidup dalam iman, se- 
dekah dan kasih-sayang 

Nas dar Catatan, 4 16-33 

Nas dan Catatan, 4 24-43 


Kebersihan. kesucian, kebenaran, ketaatan dan 
segala kebajikan membawa persaudaraan ro- 
hari dan mulia 

Nas dan Catatan, 4 43-79 


Hah dan kewajiban persaudaraan tak kenal takut, 
memehhara kebenaran, waspada terhadap kaum 
munafik dan pembelat 

Nas dan Catatan, 47-91 


Hidup itu suci, berpindah dari daerah-daerah per- 
musuhan kepada Islam salat di waktu keadaan 
bahaya 

Nas dan Catatan, 492-104 


Menghindari pengkhianatan dan persekongkolan 
mendorong keteguhan dan keimanan 
Nas dan Catatan, 4 108-126 


Berlaku adil terhadap perempuan, anak yatim dan 
kepada semua orang berlaku jujur dan ber- 
budi bahasa yang baik 

Nas dan Catatan, 4 127-147 

Nas dan Catatan, 4 148-152 


Ahli Kitab bertindak keliru: Wahyu dilanjutkan 
dalam Gur'an 
Nas dan Catatan, 4:153-176 


R.60 


R 62 


R63 


R 65 


R. 66 


R. 68 


xxxvii 


les 
168-174 


175 
178-179 


Ga LN Ni Dan 
180 


180 
181-187 


187 
187.189 
190-196 


196 
197-204 


204 
204-212 


212 
213-217 


218 


218-224 


224 
224-230 
230-231 


231-232 
232-238 


Blu 


xxx vili DAFTAR ISI 


Surah 5: Ma'idah 
Pengantar dan Ikhtisar 
Semua kewajiban, yang manusiawi dan yang ilahi, 
suci dan saling berkait: ketentuan-ketentuan 
tentang makanan dan hubungan sosial 
Nas dan Catatan, S-1-S 
Kebersihan dan kesucian: keadilan dan tingkah 
laku yang benar, bertawakal kepada Allah 
Nas dan Catatan, £ 6-11 
Betapa karunia Allah ditarik dari kepalsuan dan 
kejahatan yang melawan keadilan dan ke- 
benaran 
Nas dan Catatan, £ 12-26 
Iri hati Kabil terhadap Habil berakhir degan pem- 
bunuhan. Kejahatan terhadap pribadi dan ma- 
syarakat 
Nas dan Catatan. 5:27-43 
Keadilan di atas nafsu keserakahan manusia Jangan 
lakut menyatakan kebenaran Allah Jauhi ke- 
jahatan, tetapi akui orang yang tulus dan 
rendah hati meski bukan dari golonganmu 
Nas dan Catatan, 5 44-82 
Nas dan Catatan, 5 83-86 


Jauhi sikap berlebihan. berjanji seenaknya, minuman 
keras, judi dan takhayul 

Nas dan Catatan, 587-108 

Mukjizat Isa, tetapi tidak mendakwakan diri Tuhan 

Nas dan Catatan, £ 109-120 


Lampiran IL Tentang Jaurar 


Lampiran III: Tentang /ryil 


Surah 6 An'am 


Pengantar dan Ikhtisar 
Kerajaan Allah di langit dan di bumi: hari akhirat 
Nas dan Catatan, 6:1-30 
Hidup di dunia kosong: Kehidupan sebenarnya di 
akhurat: Hanya Allah mengetahui segala yang gaib 
Nas dan Catatan, 6:31-60 
Bimbingan Allah yang penuh kasih dilimpahkan 
kepada kita. hanya kepada-Nya kita berlindung, 
dan bukan kepada siapa pun 
Nas dan Catatan, 6:61-82 
Wahyu yang berlaku sepanjang zaman: Our'an suatu 
rahmat dan penegasan. Tanda-tanda kebesaran 
Allah dalam penampilan alam sehari-hari 
Nas dan Catatan, 683-110 


. 69 


- 70 


7 


72 


3 


74 


75 


76 


» 


. 8 


9 


3 MUI 


i) 


2gp 
240 


2an 
241-244 


245 
245-247 


247 
247-252 


258 
258-270 
270-211 


21 
271-277 
“278 
278-282 
281-288 
286-287 


Lae 
288 
288 

289-295 


296 
296-303 


304 
304-309 


309-310 
310-320 


DAFTAR ISI 


Surah 6: An dm (Lanjutan) 


Membangkang melawan Allah suatu penipuan dan 
menipu diri sendiri: Kita bertawakal kepada 
Allah 
Juz — Nas dan Catatan, 6.111-129 


Perbuatan baik dan buruk bertingkat-tingkat: Jauhi 
takhayul dan segala akibatnya 
Nas dan Catatan, 6. 130-150 


Segala perintah Allah bukan tabu yang tak masuk 
akal, tetapi dasarnya pada hukum moral 
Nas dan Catatan, 6 151-165 


Surah 7. A'raf 
Pengantar dan Ikhtisar 


Wahyu harus menenangkan hati dan pikiran: Ke- 
sombongan dan sifat berlebihan pangkal ke- 
jahatan 

Nas dan Catatan, 7 1-31 


Allah melarang perbuatan jahat. Segala yang baik 
untuk kepentingan manusia Orang bertakwa 
hidup tenang dan segala harapan akan terpenuhi 

Nas dan Catatan, 7:32-58 


Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Syuarb Betapa per- 
ingatan mereka yang baik ditolak, untuk ke- 
rugian mereka yang menolak 

Nas dan Catatan, 7.59-87 

Nas dan Catatan, 7 88-79 


ka 
ser 


Musa menghadapi golongan congkak, juga yang 
memberontak dari umatnya sendiri, seperti pada 
Rasul terakhir yang sudah digambarkan 

Nas dan Catatan, 7:100-157 


Wahyu kepada Rasulullah menggantikan undang- 
undang yang sudah lebih tua 
Nas dan Catatan, 7 158-171 


Sifat baik pada manusia yang dibawa sejak lahir 
makin diperkuat dengan selalu ada peringatan 
dari Allah, jika hukuman ditangguhkan, hanya 
untuk sementara: Akan ada perhitungan, maka 
dekatkan dirilah kepada Allah, dengan rendah 
hati dan rasa takut 

Nas dan Catatan, 7:172-206 


Lampiran IV: Kronologi Mesir dan Israil 


Lampiran V: Kronologi Mesir dan Langkahnya kepada Islam 


R 80 


R82 


R. 83 


R. 86 


R. 88 


HA 


xxx 


320 
320-314 


325 
325-331 


331 
331-335 


Yg m 


336 


336 
337-343 


344 
344-352 


3$2-383 
353-361 
362-365 


366 
366-382 


383 
383-387 


387 
387-395 


396-399 
400-405 


DAFTAR ISI 


xl 
Surah 8. Anfal 
Pengantar dan Ikhtisar 
Berjuang bukan untuk rampasan perang atau ke- 
kayaan dunia, tetapi demi di jalan Allah 
Nas dan Catatan, 8:1-19 
Taati panggilan Allah, dan anggap yang lain tak 
berarti: Kaum kafir takkan berhasil 
Nas dan Catatan, $:20-37 
Perang Radr membedakan antara Kebenaran dengan 
kekafiran, pelajaran yang kita peroleh 
Nas dan Catatan, 8.3$-10 
Juz — Nas dan Catatan, 8 41-64 
10 
30 


Orang yang beriman tak gentar karena ancaman, ia 
berjuang bukan untuk rampasan perang, tetapi 
demi kebenaran dan iman 

Nas dan Catatan, 8 65-75 


Surah 9: Taubah atau Bara'ah 


Pengantar dan Ikhtisar 


Jika musuh secara berkhianat melan perjanjian, 
tolak perjanjian mereka, tetapi beri waktu se- 
belum pernyataan perang Mesjid hanya untuk 
orang-orang beriman 

Nas dan Catatan, 9 1-29 


Musuh iman takkan dapat memadamkan cahaya 
Allah Harta kekayaan diman an untuk ke- 
baikan. bukan untuk diumbun Berjuang untuk 
Allah dalam perjuangan yang lurus 

Nas dan Catatan, 9.30-42 


Orang-orang beriman harus menjalankan kewajiban 
dan jangan mencari-cari alasan Sedekah untuk 
mereka yang hidup miskin dan memalukan, 
bukan umuk kaum munafik: Kebahagiaan bagi 
yang beriman dalam keridaan Allah 

Nas dan Catatan, 9:45-72 


Dalam menghadapi kejahatan perlu perjuangan 
keras Menerima segala kesempatan dalam ber- 
amal dan berkorban 

Nas dan Catatan, 9.73-93 

Nas dan Catatan, 9.94-99 


Para pelopor iman imbalannya keridaan Allah Ka- 
runia Allah bebas dan melimpah: Sekalipun 
orang yang berdosa dapat memperolehnya 
dengan jalan bertobat 

Nas dan Catatan, 9.100-118 


89 


90 


91 


93 


94 


95 


97 


di 


Tt 
406-407 


407 
408-412 


412 
13-17 


417 
417-418 
418-424 


424 
424-428 


Ra An 


429-430 


430 
431-440 


3 
441-446 


446 
447-454 


454 
455-460 
460-461 


462 
462-468 


DAFTAR ISI 


Surah 9 Taubah (Lanjutan) 


Benar dalam kata dan perbuatan adalah kepuasan 
kita dan pahala Perjuangan kita termasuk belajar 
dan mengajar saudara-saudara kita 

Nas dan Catatan, 9 119-129 


Surah 10. Yanus 
Pengantar dan Ikhtisar 


Allah membimbing jiwa manusia dengan cara yang 
mengagumkan, asal manusia mau beriman dan 
bertawakal kepada Allah. Umat manusia hanya 
satu 

Nas dan Catatan, 10 1-20 


Segala yang baik, indah dan bermanfaat dari Allah 
Sebaliknya dari segala yang sementara Allah 
menyeru kepada tempat damai yang abadi me- 
lalui Kitab-Nya 

Nas dan Catatan, 1021-40 


Kebenaran Allah jangan dihilangkan dari jiwa kita 
Wahyu-wahyu dan para nabi diutus untuk 
mengajar kita Kita harus menerimanya dan 
menolak kepalsuan 

Nas dan Catatan, 10 41-70 

Kebijaksanaan Allah dalam kerajaan-Nya penuh 
kasih dan keadilan Bertobatlah sebelum ter- 
lambat 

Nas dan Catatan, 10:71-92 


Tabah dan sabarlah berjuang dengan tetap gigih 
Ketentuan Allah benar dan demi kebaikan 
mukhluk-Nya 

Nas dan Catatan, 10 93-109 


Surah 11. Had 


Pengantar dan Ikhtisar 


Orang yang tak berterima kasih melipat harinya 
dan lupa betapa seluruh semesta yang menunjuk 
kepada Allah dan hari akhwat Utusan Allah 
adalah Cahaya yang membimbing dan Rahmat 
yang memberi ampunan 

Nas dan Catatan, 11 1-S 

Juz — Nas dan Catatan, 11.6-24 


Nuh mencintai umatnya serta mengajar dan mem- 
beri peringatan kepada mereka, tetapi mereka 
mencemoohkannya: Keadilan Allah memburu 
mereka, tetapi Nuh dalam bahtera diselamatkan 
dari banjir 

Nas dan Catatan, 11:25-49 


R loo 


R. 101 


R1o2 


R. 105 


abi 


ay: 


xdi 


474 
375-481 


481 
481-487 


487 
487-493 


493-494 
494-499 


499 
499-503 


(ERIT 
504 


504 
505 
506-510 


510 
510-517 


xii DAFTAR ISI 


Surah 11: #d (Lanjutan) 


Kaum Ad diberi peringatan oleh Hud atas dosa 
mereka, dan Samud oleh Saleh, tetapi mercka 
menentang, dan mereka dibinasakan 

Nas dan Catatan, 11-50-68 


R. 106 - 517-815 
518-573 


Dalam menjalankan tugas keadilan kepada kaum 
Lut, para malaikat berhenti untuk memberi 
kabar baik kepada Ibrahim: Kaum Lut tetap 
tertahan dengan perbuatan terkutuk, dan mereka 
dihancurkan, begitu juga penduduk Madyan, 
kaum Syuaib, karena kecurangan mereka 

Nas dan Catatan, 11.69-95 


R. 107 


Pelajaran yang sama diberikan karena kesombongan 
Firaun. yang telah menyesatkan rakyatnya 


Belajarlah dan mohon rahmat s8 R. 108 536 
Nas dan Catatan, 11:96-123 530-536 
Surah 12: Yasuf Hn Nb 
Pengantar dan Ikhtisar 437-538 
Kisah yang indah tentang Yusuf Betapa ke- 
dengkian dan kebencian menyebabkan saudara- 
saudaranya menjualnya dengan harga murah . R. 109 538 
Nas dan Catatan, 12 1-20 539-545 
Dia dibeli oleh pembesar Istana Firaun: Istri pem- 
besar itu terbakar oleh cinta berahi dan me- 
nyebabkan Yusuf dalam kesulitan, tetap! 1a 
tetap bertahan dalam kebenaran dan kesalehan —.. R. 110 S4s 
Nas dan Catatan, 12 21-42 545-555 
Akhirnya ia memerintah Mesir, dan berjuang meng- 
atasi kelaparan dalam mengabdi kepada rahy at- 
nya: Saudara-saudaranya datang, tetapi tidak 
mengenalnya sa R1 £ 550 
Nas dan Catatan, 12 43-52 8 - : 556-559 
2ug Nas dan Catatan, 12 53-68 - at 560-564 
30 
Yusuf meminta saudaran-saudaranya kelak mem- 
bawa Benyamin, dengan suatu kilah sa memaksa 
saudara-saudaranya mengakui kesalahan mereka 
dulu, ia memaafkan mereka, dan mengutus 
mereka kepada ayahnya PP R 112 sa 565 
Nas dan Catatan, 12.69-93 2 Kn sa 565-573 
Bapak Yusuf datang ke Mesir dan seluruh keluarga 
dikumpulkan dalam kehormatan: Rencana Allah 
berjalan untuk kebaikan Pn R. 113 ses 574 
Nas dan Catatan, 12:94-111 ii # - 574-580 


Lampiran VI: Penafsiran Alegons tentang Kisah Yusuf ... aa 581-589 


DAFTAR ISI 


Surah 13: Ra'd 


Surah 


Surah 


Pengantar dan Ikhtisar 


Alam menyatakan keagungan Allah: Halilintar dan 
guntur pertanda keperkasaan dan rahmat Allah 
Nas dan Catatan, 13:1-18 


Orang beriman seperti orang melihat, dan orang 
yang tak beriman seperti orang buta: Janji 
Allah tak pernah luput 

Nas dan Catatan, 13 19-31 


Manusia boleh mengejek, namun agama Allah akan 
datang juga, persekongkolan dunia tak mampu 
mengalahkan 

Nas dan Catatan, 1331-43 


14. Ibrahim 
Pengantar dan Ikhtisar 


Wahyu mengantarkan dari kegelapan kepada cahaya: 
Para rasul harus menang: Kebenaran seperti 
pohon yang baik. dengan akar yang kukuh, 
cabangnya rindang dan buahnya yang segar 
selalu 

Nas dan Catatan, 14,1-27 


Pohon yang buruk menyesatkan, orang beriman 
harus berhati-hati, Doa Ibrahim 
Nas dan Catatan, 14:28-52 


15. Hijr 
Pengantar dan Ikhtisar 


Allah akan menjaga Risalah-Nya, dan menjadi sum- 
ber segalanya: Ia Kekal 
Nas dan Catatan, 15 1-25 


Asal manusia hina: martabatnya diangkat oleh roh 
Allah yang ditiupkan Gerbang kejahatan banyak, 
tetapi tujuan yang baik jalah kedamaian 

Nas dan Catatan, 15.26-50 

Karunia Allah dan Rahmat-Nya selalu didahulukan, 
namun keadilan dan kemurkaan-Nya akan di- 
jatuhkan kepada mereka yang menentang hukum- 
Nya 

Nas dan Catatan, 15:51-84 

Anugerah Allah yang termulia Our'an: Lawanlah 
perbuatan dosa, tetapi dengan cara yang lembut 
dan ramah 

Nas dan Catatan, 15:85-99 


Surah 16: Nahl 


Pengantar dan Ikhtisar 


R 114 


R lis 


R iis 


R.11i9 


R. 120 


Bj ri 


98 
588-801 


801 
601-605 


606 


606 
607-615 


615 
615-622 


AA na 


62 


624 
624-630 


630 
630-633 


634 
634-638 


639 
639-641 


PI NT ya 
642 


"SN 


xliv 


DAFTAR ISI 


Surah 16: Nah! (Lanjutan) 


Surah 


Tanda-tanda dan segala karunia tak terbilang banyak- 
nya. membimbing manusia kepada Allah, tetapi 
kesombongan membawa kesesatan 

Nas dan Catatan, 16:1-25 

Persekongkolan jahat berakhir dengan hina: Azab 
datang dengan cara yang tak terduga, sebab 
alam semesta mengumandangkan keagungan 
Allah 

Nas dan Catatan, 16:26-50 

Allah Tunggal: Dia melengkapi manusia dengan 
segala yang diperlukan untuk pertumbuhannya, 
sosial, moral dan rohaninya 

Nas dan Catatan, 16:51-83 

Para rasul menjadi saksi atas manusia yang me- 
nolak kebenaran agama: Tetap teguh dalam 
niat dan perbuatan 

Nas dan Catatan, 16:84-100 

Tinggalkan kebanggaan segala benda duniawi: 
Allah bersama mereka yang hidup dapat me- 
nahan diri dalam kebersihan dan keimanan 

Nas dan Catatan, 16 101-128 


17: Isra' atau Bani Isra'il 


Pengantar dan Ikhtisar 

Para nabi mengajar manusia, tetapi setiap orang 
punya tanggung jawab pribadi: Karunia Allah 
untuk semua, tetapi udak semua sama 

Nas dan Catatan, 17 1-22 


Beribadah kepada Allah merupakan kewajiban 
manusia, nyawa dan harta adalah suci, jangan 
terbawa ke dalam kejahatan, tetapi jauhilah 

Nas dan Catatan, 17:23-40 

Segala ciptaan mengumandangkan keagungan Allah 
Wahyu-Nya adalah kebenaran. Jagalah kata- 
katamu dan jauhi pertengkaran 

Nas dan Catatan, 17:41-60 

Segala akar kejahatan: Keunggulan manusia mem- 
berikan tanggung jawab yang lebih besar: Ke- 
benaran akan kekal, dan kepalsuan binasa 

Nas dan Catatan, 17:61-84 

Ruh merupakan anugerah Allah yang tertinggi: 
Our'an mengajarkan kebenaran: Serukanlah 
Asma Allah yang indah 

Nas dan Catatan, 17 85-111 


. 125 


128 


130 


« 31 


. 132 


ay! 


€A2 
643-649 


$4a 
649-655 


655-485 
656-663 


665 
660-670 


670 
670-076 


Nb 


677-078 


678 
679-086 


686 
686-611 


691 
692-697 


698 
698-704 


704 
705-712 


DAFTAR ISI xv 


Surah 18: Kahfi HI Ai 
Pengantar dan Ikhtisar 


Wahyu mengingatkan kita tentang kejahatan, dan 

membimbing kepada kebaikan yang lebih ahadi 

Tamsil mengenai penghuni Gua. dan pelajaran 

yang kita peroleh R 3 
Nas dan Catatan, 18 1-22 M7 
Ilmu yang sebenarnya hanya pada Allah Jangan 

berdebat dan membusungkan dada karena benda 

benda duniawi R14 
Nas dan Catatan, 15 23-44 


Perbuatan baik merupakan milik terbaik dalam 
pandangan Allah Kebanggaan adalah pangkal 


kejahatan. Kepalsuan harus lenyap R 135 27 
Nas dan Catatan, 18 45-59 27231 
Musa menghadapi teka-teki Ilmu yang tinggi harus 
dicari dengan penuh kesabaran R. 130 732 
Nas dan Catatan, 18.60-74 732-735 
Juz — Nas dan Catatan, 18 75-82 735-737 
16 
30 
Tiga episode dalam kehidupan Zulkarnain, meng- 
gunakan kekuatan untuk mengabdi kepada 
Tuhan R 137 738 
Nas dan Catatan, 18 83-10 738-744 
745-749 


Lampiran VII Siapa Zulkarnain? 


aa ip 


Surah 19 Maryam 


Pengantar dan Ikhtisar 750 
Zakana dan Yahya ayah dan anak, Yahya pengarah. 

Isa e R 138 s 750 
Nas dan Catatan, 19 1-15 751-754 
Isa dan ibunya Maryam, Isa, Nabi dan hamba Allah R 139 754 
Nas dan Catatan, 19 16-4U 754-759 
Ibrahim dan ayahnva: Musa dan saudaranya, Ismail 

kurban untuk Allah, ayah Ismail R 140 759 
Nas dan Catatan, 19 41-68 759-764 
Hari Akhirat yang pasti: janganlah kita tersesat, 

tetapi ayungkan Allah R. 141 765 
Nas dan Catatan, 19:66-98 765-770 

Surah 20. Ta-Ha —L die 
Pengantar dan Ikhtisar M1 
Wahyu Allah bukan untuk menyusahkan manusia, 

tetapi untuk membimbing manusia, Nama-nama 

Allah yang indah R. 142 $ 72 
Nas dan Catatan, 20:1-8 773-774 
Bagaimana Musa yang dipilih dan diberi tugas di 

Lembah Tuwa R. 143 "1 774 
774-778 


Nas dan Catatan, 20:9-36 


xIvi DAFTAR ISI 


Surah 20: Ta-fa (Lanjutan) 


Musa lahir, bagaimana ia disiapkan untuk tugas- 
nya: tinggal dengan penduduk Madyan, Tugas 


ganda R. 144 ta 778-779 
Nas dan Catatan, 20.37-76 779-187 

Menyelamatkan Israil dari perbudakan: Pembe- 

rontakan Samiri: Penyembahan anak lembu, 
| Peringatan tentang hari akhirat R. 145 ia 787-788 
Nas dan Catatan, 20:77-104 788-794 

Yang tinggi dan yang rendah sama di hadapan 

4 pengadilan: Punca dan rayuan setan, Jangan 
P gelisah tetapi tunggu dengan penuh keimanan R. 146 ii 794 
794-801 


Nas dan Catatan, 20:105-135 


Surah ?1: Anbiya" KA LGA HN Nan 


Pengantar dan Ikhtisar 802 
Kiamat segera tiba, Menyembah Allah, hanya ada 
Satu Tuhan dan satu kebenaran - R. 147 . 802 
y Juz Nas dan Catatan. 21:1-29 803-808 
17 
30 
, Penciptaan menunjukkan adanya kesatuan pola 
« dan tujuan, Hidup yang sungguh-sungguh dan 
menerima ajaran Allah R. 148 & 808 
Nas dan Catatan, 21 30-50 2 u» 808-813 
Kejahatan dikalahkan oleh kebaikan, untuk meng- 
hadapi semua keadaan, Seperti diperlihatkan 
oleh para rasul Allah, semua laki-laki dan pe- 
tempuan yang taat kepada Allah membentuk 
persaudaraan bersatu R. 149 1 814 
: Nas dan Catatan, 21:81-95 814-824 
Setiap perbuatan membawa akibat, Pengadilan pasti 
tiba, bertobatlah senyampang ada waktu R. 150 824 
Nas dan Catatan. 21-94-112 £ : 824-828 
Surah 22: Hajj LEAN ad 
Pengantar dan Ikhtisar 829 
Kiamat yang mengerikan: Janganlah berbantah 
tetapi lihatlah tanda-tanda kebesaran Allah, 
dan terimalah ajaran-Nya 5 R. 181 z8 829 
Nas dan Catatan, 22:1-25 PP 1, 830-836 
Simbol-simbot disiapkan untuk pertumbuhan rohani, 
Memahami arti ibadah haji, kurban dan ber- 
juang demi kebenaran - R. 152 ... 836 
Nas dan Catatan, 22:26-48 ag si Ka 836-843 
Tolaklah kejahatan, jadilah saksi bagi manusia, 
demi Allah 3 R. 153 sa 843 


Nas dan Catatan, 22:49-78 Pai pa Na 843-850 


PENDAHULUAN 


R. 1.— Jayalah Allah yang Maha Tinggi, yang penuh Rahmat dan Ampunan, 
Ia menciptakan segalanya, termasuk Manusia. 
Ia berikan tempat istimewa bagi Manusia dalam ciptaan-Nya. 
Ia muliakan manusia sebagai Wakil-Nya, 
Dan untuk maksud itu, dilengkapi-Nya manusia dengan pengertian, 
Dimurnikan-Nya kasih-sayang-Nya, dan diberi-Nya pandangan rohani, 
Agar manusia memahami Alam, 
Memahami dirinya sendiri, 
Dan mengetahui Allah lewat Isyarat-isyarat-Nya yang mengagumkan, 
Dan mengagungkan-Nya dalam Kebenaran, kekaguman, dan kesatuan yang 

tunggal. 


R. 2.— Agar kepercayaan agung ini terlaksana 
Manusia selanjutnya dianugerahi Kehendak, 
Sehingga tindakannya mencerminkan Kehendak dan Hukum Allah yang 
bersifat semesta, 
Dan pikirannya, yang bebas memilih, 
Agar menghayati kegembiraan syahdu 
Karena serasi dengan Yang Tak Terbatas, 
Dan dengan lelakon agung dunia yang mengitarinya, 
Dan dengan perkembangan tohaninya sendiri. 


R. 3.— Tetapi, meski manusia tercipta dalam cetakan yang tiada tara, 
la jatuh dari Yang Tunggal ketika Kehendaknya lancung, 
Dan ja memilih jalan sesat Ketakserasian. 
Duka dan kepedihan, kepentingan pribadi dan kemerosotan, 
Kebodohan dan kebencian, putus asa dan ketidakpercayaan 
Meracun hidupnya, dan dilihatnya ujud-ujud kebatilan 
Di dunia badani, nilai, dan rohani 
Dan dalam dirinya sendiri. 


Kemudian jiwanya bangkit menentang dirinya sendiri, 

Dan ketakserasian diri menciptakan selisih antara sanak dan saudara: 
Manusia mulai takut terhadap si kuat dan menjajah si lemah, 

Menjadi sombong jikalau kaya, dan suka mengumpat kalau lagi sengsara, 
Dan saling menghindarkan diri, memburu bayangan kosong, 

Sebab kebenaran dan kenyataan Yang Tunggal 

Telah lenyap dari pikiran mereka. ' 


R. 5-7. 2 


R. 5.— Ketika manusia menyebar di muka bumi, 
Dan menjadi berbagai bangsa, 
Berbicara dalam berbagai bahasa, 
Dan memperhatikan adat dan hukum yang berbeda-beda, 
Kebatilan pun berlipat-ganda, 
Ketika suatu ras atau bangsa 
Terpisah dari yang lain. 
Persaudaraan Manusia kini makin jauh terlupa,— 
Pertama, antarpribadi, dan kedua, antarbangsa. 
Ketinggihatian, rasa untung sendiri, dan selingkuh 
Ditebarkan dan dipanen di ladang-ladang yang lebih luas, 
Dan Kedamaian, Iman, Kasih, dan Keadilan 
Menjadi kabur di tengah khalayak ramai, 
Ketika daerah-daerah luas kelaparan 
Mendambakan sinar matahari yang tertutup awan di langit tinggi 


R. 6.— Namun Allah, dalam ampunan dan kasih-Nya yang tak ada habisnya, 

Yang mengampuni dan membimbing pribadi-pribadi dan bangsa-bangsa, 

Dan mengubah segala yang kita anggap buruk menjadi baik, 

Tak pernah meninggalkan jiwa-jiwa bergolak yang menghadap pada-Nya, 

Juga kelompok-kelompok lelaki dan wanita 

Yang bersatu bersama menuruti Kehendak dan Hukum-Nya 

Dan saling memperkuat dalam kesatuan dan kebenaran, 

Juga Bangsa-bangsa yang tinggal 

Di gunung dan lembah, daerah panas dan dingin, 

Di tanah subur dan kerontang, 

Di masyarakat yang mengembara di darat atau laut, 

Atau berburu, atau beternak, atau berladang, 

Atau mengolah laut mencari makan atau minyak atau mutiara, 

Atau mengeduk dari perut bumi na 

Batu mulia atau metal atau panas bumi dan enersi, 

Atau berolah seni dan kerajinan, atau menghasilkan kekayaan 
berlimpah-limpah 
Dengan mesin atau ketrampilan istimewa, 

Atau menjalani hidup hemat dalam perenungan: 
Sebab semua adalah anak-anak Tuhan yang Satu, 
Dan berbagi kasih-sayang-Nya 

Dan harus diarahkan ke lingkungan 

Kesatuan dan keserasian-Nya yang abadi. 


Demikianlah cahaya Keesaan abadi ini 
Telah bersinar di segala zaman dan di 
Melalui Rasul pilihan, yang datang 
Sebagai manusia untuk hidup di antara manusia, 

Berbagi kegembiraan dan duka Cita di antara mereka, 
Menderita bagi mereka dan bersama mereka, -— 

Ya, untuk menjalani penderitaan lebih daripada yang menimpa 


i antara segala bangsa, 


3 R71. 


Kebanyakan manusia biasa,— 

Sehingga tugas dan hidup mereka 

Bisa melaksanakan maksud Yang Maha Tinggi.— 
Untuk membimbing manusia ke tujuan paling mulia. 


R. 8.— Tak putus-putusnya cahaya abadi Keesaan ini, 
Cahaya rohani Kehendak Allah sendiri ini. 
Bersinar dengan kecemerlangan tak berkedip sejak dahulu hingga kini. 
Nama-nama para Utusan telah terukir 
“Dalam catatan bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa, 
Dan bermacam-macamlah bentuk penyampaian pesan mereka, 
Sesuat dengan kebutuhan waktu dan pengertian umatnya, 
Dan berbagai-bagailah kehidupan para Utusan itu, 
Dan berbagai-bagai pula tanggapan umatnya, 
Namun mereka semua bersaksi akan Satu Kebenaran: 
Tentang Keesaan Allah, kekuasaan, pengampunan dan kasih-Nya. 


R. 9.— Karena catatan manusia tidak sempurna, 
Dan goyah pula daya ingatnya, 
Nama kebanyakan utusan ini 
Dikenal di suatu tempat dan tak dikenal di tempat lain, 
Atau dikenali di kalangan umat tertentu dan asing di kalangan umat 
yang lain: 
Dan beberapa di antara nama-nama itu mungkin sudah lenyap sama sekali, 
Namun pesan mereka tetap satu dan tak terbagi, 
Meskipun mungkin sudah dilupakan, 
Atau ternoda oleh kebodohan, kesalahan, takhayul, atau kepandiran, 
Atau salah mengerti dalam cahaya menyilaukan 
Yang terpancar dari waktu atau Keadaan yang bengkok. 


R. 10.— Meluaslah iman di pelbagai daerah 
Di Asia Barat, Afrika Utara, dan Eropa, 
Dan banyak sudah kebijaksanaan dari dahulu kala, 
Yang dipelihara, diubah, diperbaharui, atau dicampur, 
Dan banyak arus kebijaksanaan baru mengalir dari tanur 
Pikiran-pikiran mulia, —nabi, penyair, pendeta, 
Filsuf, dan pelaksana yang suka berpikir, 
Dan banyak jugalah sengketa, dan sering pula 
Orang-orang mulia berusaha mencapai Keesaan, 
Dan besar pula penguruh yang tak kentara 
Tukar-menukar dengan dunia-dunia lain 
Di Asia 'Timur dan yang lebih ke sana,— 
Ya, dan mungkin dengan Pulau-pulau yang tersebar 
Dj Pasifik dan dunia di antara 
Atlantik dan Pasitik. 


R. Ii.—- Akhirnya sampai waktu ketika Suara Kesatuan 
Harus angkat bicara dan mencanangkan kepada Rakyat semua, 


R. 11-14. 4 


Tanpa bantuan pendeta atau keahlian berkhotbah, 

Tanpa keajaiban, kecuali keajaiban yang terjadi 

Senantiasa dalam dunia rohani, 

Tanpa rahasia, kecuali rahasia 

Yang membuka diri dalam pertumbuhan 

Pengalaman batin manusia dan pandangannya terhadap Tuhan,— 
Untuk menyatakan dengan suara mantap 

Keesaan Allah, Persaudaraan Manusia, 

Dan Rahman serta Ampunan, Kemurahan dan Kasih, 

Melimpah tanpa batas untuk selama-lamanya. 


R. 12.— Dan cahaya penyembuh yang agung ini bersinar 
Di antara umat yang terjerumus ke dalam kebodohan, 
Berani dan bebas, namun tanpa kepaduan atau kesatuan, 
Sederhana dan kasar, namun dengan keakraban dengan Alam, 
Sudah biasa terhadap kesulitan imam dan bersitahannya terhadap manusia, 
Namun memimpikan kenikmatan taman dan ladang penuh buahan, 
Kejam, namun dengan rasa kesamarataan, 
Dan mempergunakan suatu bahasa, lentuk-indah, 
Dan mampu menanggapi, dengan ringkas dan tangkas, 
Pikiran-pikiran rumit yang terkandung dalam manusia. 


R. 13.— Siapa gerangan yang sesuai sebagai wahana cahaya ini?— 
Bukan orang-orang yang mabuk kata dan rahasia, : 
Orang-orang yang telah dibengkokkan politik atau telah ditundukkan tirani, 
Orang-orang yang tata caranya telah menjelma kebatilan, 
Yang memandang Alam hanya lewat buku atau kecerdasan buatan, 
Atau dalam suasana yang menumbuhkan kesantaian, kemalasan, dan kemewahan, 
Yang bicara mengenai kasih dan keadilan, namun melaksanakan 
Kepentingan sendiri saja: 
Membedakan golongan-golongan, 
Jenis kelamin, dan keadaan, 
Dan telah mengubah bahasanya, yang dulu pernah indah, 
Menjadi ungkapan-ungkapan melambung yang kosong dan kehampaan 
tak bermakna. 


R. 14.— Sebab kejayaan Yunani Kuno, dan kebebasan serta kebijaksanaannya telah tiada: 
Sistem hukum, organisasi, dan kewargaduniaan yang agung di Roma dahulu 
Telah terbenam ke lumpur formalisme eklesiastika, 
Dan dogmatisme, dan kesombongan istimewa, 
Api hidup Rasul Parsi tinggal berkedip 
Di kalangan hamba-hamba kemewahan, 3. 
Di India, kasta dan kerajaan yang tak terbilang jumlahnya 
Mengalangi kesatuan ajaran Buddha, 
Luka-luka Cina belum juga disembuhkan oleh kebudayaan T'ang: 
Dan Jepang masih menjadi pengikut Cina. 


5 R. 15-19. 


R. 15.— Ketika itulah, di kota suci Tanah Arab yang menyembah berhala, 
Memancar cahaya yang meluas ke seluruh penjuru. 
la diletakkan di tengah batas-batas daerah 
Yang merupakan permukiman manusia di Asia. Eropa, dan Afrika, 
la menjadikan Bangsa Arab memegang pimpinan dalam kebudayaan dan 
: ilmu pengetahuan, 
Dalam kegiatan usaha, hukum, dan kesenian, 
Dengan semangat untuk menundukkan Alam dan seluruh rahasianya. 


R. 16.— Lihatlah! Telah lahir ke dunia pemikiran 
Rasul yang ummi, anak yang tampan, 
Keturunan kaum terhormat, namun lebih terhormat lagi 
Dalam adat dan kebijaksanaan kasih manusia 
Dan pengertian manusia: dianugerahi kunci 
Yang baginya membukakan istana kenikmatan 
Alam: ditakdirkan untuk menerima— 
Untuk menerima dan mengkhotbahkan dalam kata-kata yang berkobar 
Kebenaran rohani dan sabda Yang Maha Tinggi. 


R. 17.— Para utusan lain sebelum dia telah lahir 
Dalam kegelapan, di luar jangkauan 
Sejarah, yang lain lagi menerima berkah Allah 
Yang mengirimkan mereka sebagai utusan, berkhotbah, bekerja 
Di ambang fajar sejarah, 
Masa yang muncul dalam dongeng ciptaan manusia 
Menurut kehendak hati sendiri dan mencari-cari 
Suatu cahaya di kejauhan, terpisah dari kehidupan 
Rendah dan kotor, seperti yang mereka jalani. 


R. 18.— Tetapi Muhammad di puncak terangnya 
Sejarah: dengan tanpa pendidikan ia mempermalukan 
Kebijaksanaan kaum terdidik, di kalangan para gembala 
la tinggal dan bekerja, dan merebut cinta mereka, di bukit 
Dan lembah, gua dan gurun, ia pun mengembara, 

Namun tak pernah tersesat di jalan menuju kebenaran dan keadilan, 
Para malaikat membersihkan debu yang beterbangan 

Di sekitar hatinya yang murni dan tanpa noda, 

Ia pun berjalan tegap dan lurus di tengah-tengah 

Orang-orang kota yang berjejal dan berniat jahat, 

Dan dari mereka itulah ia mendapatkan julukan 

Orang Terpercaya! yang tak pemah mengingkari janji. 


R. 19.— Kepada Junjungan? puji disampaikan: 
Lahir di Kota Suci? yang takhayulnya 
Ia hancurkan: setia tutus kepada rakyatnya, 


J Al-Amin, 
2. Muhammad, 
3. Mekah 


R. 19-22. 6 


Ia berdiri untuk kemanusiaan semua, anak yatim 

Dan miskin, ia tak iri kepada yang kaya, 

Dan memberikan perhatian khusus kepada kaum 

Yang ditelantarkan dan disia-siakan dunia,— 

Yatim-piatu, wanita, budak, dan mereka yang memerlukan 

Makan atau kesenangan, ketenangan batin, kekuatan rahani, 

Atau kebaikan yang diinjak-injak di tempat-tempat lalu-lalangnya manusia. 


R. 20— Ibunya" dan ibu angkatnya" 
Menyayangi dan mengagumi anak itu, 
Kakeknya, Abdul Muttalib, 
Di antara enam belas anak dan keturunan mereka, 
Paling menyayanginya dengan segala caranya yang manis dan lembut, 
Pamannya Abu Talib, meskipun segan-segan 
Meninggalkan kepercayaan nenek-moyangnya, 
Tahu benar kemurnian Pikiran dan Jiwa 
Muhammad, dan menjadi pahlawannya yang paling perkasa 
Ketika para kepala suku lain di Mekah berusaha membunuh 
Orang yang menantang dalam dirinya 
Kehidupan sempit yang mementingkan diri para penyembah berhala. 


R. 21.— Bagi sepupunya Ali, yang sangat terkasih,8 
Yang lahir ketika usianya tiga puluh, Muhammad tampil 
Sebagai contoh manusia sempurna, 
la lembut, bijaksana, tulus, dan perkasa, 
Dalam melindungi dan memberi pertolongan 
Ja senantiasa mempergunakan seluruh tenaga dan kepandaiannya, 
Menganggap hidup tak berharga dalam menopang maksud yang begitu mulia, 
Dan tanpa ragu-ragu mempertaruhkan kesatriaannya, 
Kegagahannya, kecerdasan dan pendidikannya. dan pedangnya 
Mengabdi Rasul Allah yang hebat ini. 


R. 22.— Baru pada usia empat puluh? ia menerima 
Wewenang untuk tampil dan mengumandangkan 
Kemurahan Allah, dan anugerah-Nya, kepada Orang rendahan, 
Berupa pengetahuan Lisan dan Tulisan, namun sepanjang 
Tahun-tahun persiapannya ia mencari 
Kebenaran: ia mencarinya dalam bentuk dan hukum Alam, 
Keindahannya dan sifat-sifatnya yang keras dan tak kenal ampun, 
Ia mencarinya dalam dunia batin 
Dalam kehidupan manusia, kegembiraan dan kedudukan manusia, 
Kebajikan mereka dan dosa-dosa mereka 
Lantaran Kesombongan, ketidakadilan, kekejaman, 


4. Aminah 

5. Halimah 

6. Murtada. 

7, Tahun Arab 10 H kira-kira bulan-matahari: Lihat Lampiran XI. 


7 R 22.15 


Dan keserakahan memburu untung. yang jarang diawasi oleh suara batin 
Yang berbicara tentang kewajiban. aturan moral, dan lebih tuhur lagi. 
Kehendah terungg: Allah, yang menjadi pegangan j 
Kehendak manusia agar bisa mendapatkan kebahagiaan tertinggi 


R. 23 -- Namun ta tumbuh teguh dalam kebajikan dan kemurnian 
Tanpa diajari manusia, 4a belajar dari mereka, dan belajar 
Untuk mengajar mereka, meskipun usianya masih sembilan tahun. 
Ketika ta mengikuti kafilah dengan Abu Talib 
Ke Suria." jiwanya yang peka mencatat dalam batin 
Bagaimana Allah berfirman dalam bentangan luas 
Gurun pasir itu. di keagungan kejam batu-batu karang, 
Dalam aliran sejuk sungai-sungat di rekah 
Senyuman taman-taman, dalam seni dan ketrampilan yang dipergunakan 
Manusia dan burung dan seluruh kehidupan untuk mencari cahaya 
Dari Hidupnya Hidup. bahkan seperti setiap tanaman 
Dengan cara berliku-liku mencari cahaya Matahari 


R 24 -— Tidak kurang-kurangnya ta meratapi sifat Manusia yang tak tahu terima kasih 
Yang suka menolak dan menganggap Isyarat-isyarat Allah tah ada artinya 
Dan bahkan menyalahgunakan anugerah Tuhan untuk maksud-maksud rendah, 
Menggiring jiwa yang lebih bersih ke kehidupan pertapa. 
Menutupi cermin sorgawi kasih murni 
Dengan nafsu kepentingan diri, cekcok tak pantas yang gila, 
Dan siksa keji yang menjijikkan terhadap diri mereka sendiri 


R25 — Ia bekerja, dan bersyukur dalam kerja sederhana, 
la berdagang dengan jiwa matang, 
Baik terhadap diri sendin maupun terhadap orang lain: 
la masuki kehingarbinyaran kota-kota dan seyala kesibukannya, 
Namun melihat kebaikan dan keburukannya sebagai corak 
Kehidupan batin dan yang berlangsung lebih lama di akhurat nanti: 
Orang-orang dengan senang haw meminta bantuannya sebagai penengah 
Dan pendamar, sebab mereka mengetahui bahwa jiwanya 
Adil dan benar ia menyukai golongan tua dan muda, 
Namun sering mengasingkan diri 
Agar bisa berdoa memperkokoh kekuatan rohaninya, P 
la tidak merendahkan harta namun mempergunakannya untuk orang lain: 
la bahagia dalam kemiskinan dan mempergunakannya sebagai lencana 


bertemu dan bercakap-cakap dengan pendeta-pendeta Kristen 
engenali kekuatan rohaninya Mungkin pertemuannya di Busa 
kira 120 km sebelah selatan Damsyik Ada kota Busr3 yang laun 
a Busra terkenal akan perdagangan bahan celup merah yang 
631. Kedua kora itu jangan dikastkan dengan Basrah 
Suriu. Pertemuannya dengan Bahirah teyadi dalam salah 


8 Dalam kunjungan serupa itulah ia 
Nestor seperti Bahirah yang segera bisa m 
(Se) di distrik Jabat Druze di Suria, kita- 
9: Edum. sebelah utara Peua di Transjordani 
mahul. Jan diwu sebagai Bozrah dalam Yesaya 
Dekarang (Dus kali Rasulullah saw. mengunjungi 
SU kunjungan ini. (Ed). 


R. 26-29. : 8 . 


Dan kebanggaannya? ketika kekayaan berada dalam jangkauannya 
Tetapi tidak tersentuh olehnya, sebagai manusia di antara manusia yang lain. 
R. 26.— Pada usia dua puluh lima ia dipersatukan dalam perkawinan 

Suci dengan Khadijah yang Agung, wanita terhormat 

Yang menjadikannya sahabat ketika Muhammad tidak memiliki kekayaan 
duniawi, 

Yang menaruh kepercayaan kepadanya ketika keunggulannya kurang dikenal, 

Yang mendorong dan memahaminya dalam perjuangan rohaninya, 

Yang mempercayainya ketika dengan langkah-langkah gemetar 

Muhammad menerima Panggilan dan bertahan terhadap ejekan, 

Perburuan, hinaan, ancaman, dan siksaan, 

Dan yang menjadi sahabat pensiongnya sampai wanita itu dipanggil 

Menyusul arwah orang-orang suci pada usia lima puluh satu,— 

Seorang wanita sempurna, ummul-mukminin— 

Ibu orang-orang beriman mereka yang percaya. 


R. 27.— Ada sebuah gua di lereng Bukit Hira 

Kira-kira lima kilometer sebelah utara dari Kota Mekah, 

Di sebuah lembah yang berada di sebelah kiri jalan menuju Arafat. 

Ke sanalah Muhammad sering menyepi melakukan renungan dalam 
suasana damai: 

Sering dia pergi sendiri, tetapi kadang-kadang dengan Khadija. "4 

Siang-malam di sana dia bersama Tuhannya. 

Keras masalah dan lebih membatu daripada batu merah 

Di bukit karang sekelilingnya,—masalah yang bukan miliknya sendiri 

Tetapi milik rakyatnya, ya, dan tentang nasib manusia, 

Tentang ampunan Allah, dan peperangan abadi 

Antara yang batil dan yang benar, dosa dan Anugerah yang tanpa tara. 


R. 28.— Baru setelah menjalani hidup selama empat puluh tahun di dunia ini 
Cadar itu diangkat dari Lauhul Mahfuz 
Dan isinya mulai dialihkan ke dalam buku dalam pikirannya, 

« Untuk diumumkan kepada dunia, dan dibaca dan dipelajari 

Sepanjang masa,—pancuran ampunan dan kebijaksanaan 
Peringatan bagi yang tak peduli, pandu bagi yang keliru, 
Keyakinan bagi yang bimbang, hiburan bagi yang menderita, 
Harapan bagi yang putus asa,—untuk menyempurnakan rangkaian 
Wahyu lewat mulut 
Para rasul yang menerima wahyu ilahi. 


R. 29.— Yang terpilih'? berada di Gua Hira. 
Telah dua tahun lamanya dia di sana berdoa dan memuja 
Penciptanya dan merenungkan rahasia 


9. Al-fagru fakhri: “Kemiskinan adalah kebanggaanku." 
9-A Pernyataan ini tidak didukung oleh bukti yang autentik. EdJ. 
10. Mugtafa, 


Manusia yang bertubuh kotor, baru saja 
Tumbuh dari tanah liat.!"A dan jiwa yang di dalam dirinya 
Meraih-raih pengetahuan mulia. yang baru j 
Dan senantiasa baru, diajarkan oleh karunia Allah. 
Dan menuju ke suatu yang tidak diketahui 
Oleh manusia sendin. Dan kini, lihatlah" bayangan 

- Menyilaukan dari keindahan dan cahaya menguasai inderanya. 
Dan 1a mendengar kata “/gra'""” 


R. 30.— “Igra''"— yang kalau ditafsirkan bisa berarti 
“Baca!” atau “Umumkan!” atau “Nyanyikan!” 
Rasul yang ummi itu pun bingung. 
Ia tidak bisa membaca. Malaikat itu serasa 
Mendekapnya di dada dalam pelukan ketat, 
Dan suaranya nyaring terdengar “Iyra'""” 
Begitulah sampai tiga kali, sampai 
Pesona yang tadi menguasainya membuatnya 
Mampu memahami kata-kata yang menjelaskan 
Pesan-Nya, Pengarangnya. Allah Sang Pencipta, 
Isinya. Manusia, karya cipta Allah yang mengagumkan, 
Yang mampu, dengan Anugerah-Nya, naik ke ketinggian mulia. 
Dan alat pesan itu. Kalam Suci. 
Dan Bacaan Suci, Anugerah Allah, 
Yang oleh manusia dibaca, atau ditulis, atau dipelajari, 
Atau disimpan dalam jiwanya 


R. 31 — Cadar telah diangkat dari mata Yang Terpilih, 
Dan sesaat jiwanya dipenuhi rasa nikmat 
Hahi Dan setelah ini berlalu. 
Dan ia kembali lagi ke dunia Waktu 
Dan Keadaan dan ke dunia Indera, 
Ia merasa dirinya seseorang yang telah menyaksikan 
Cahaya yang indah mempesona, dan merasa berkunang-kunang 
Telah melihat alam wajar sekelilingnya. 
Kegelapan kini tampak sepuluh kali gelapnya, 
Kesunyian terasa sepuluh kali sepi: 
Bukit Hira, yang sejak itu dikenal 
Sebagai Bukit Cahaya,"' tampak hanya penjuru kecil 
Dalam ingatan yang mendalam. Impiankah itu semua? 
Ketakutan mencengkeramnya dan segera ia mencari 
Wanita yang selama itu berbagi kehidupan batinnya, 
Dan menceritakan kepadanya rasa melambungnya, 
Dan kekosongan yang mengerikan ketika layar turun. 


Lg Lihat 962 dan C 6205 
Jabal an-NOr (tempat Nabi Muhammad menenma wahyu pertama). (R). 


R. 32-35. 10 


R. 32.— Istrinya mengerti, bergembira, dan menenangkannya: 
Menguatkan inderanya yang goyah: 
Menyelimuti tubuhnya yang menggigil. 
Yang belum pernah mengalami tekanan dan ketegangan 
Pengalaman yang jarang menimpa manusia biasa. - 
Istrinya tahu itu bukan impian dan bukan tipuan mata. 
Ia pun pergi untuk membicarakannya dengan sepupunya, Waraga, 
Seorang pengabdi Allah yang sangat saleh yang beragama Nasrani. 
Yang banyak belajar tentang ihwal rohani. Lelaki itu mendengarkan 
Dan bersama Khadija akhirnya bergembira bahwa ta. Muhammad, 
Adalah Pilihan Allah untuk memperbaharui Iman 


R. 33.— Kata istrinya: Berkah bagimu, Yang Terpilih! 
Bukankah kami melihat kehidupan batinmu,- —tulus dan murni? 
Bukankah kami melihat kehidupan lahirmu,—baik hati dan ramah” — 
Setia kepada kerabat, ramah terhadap orang asing? 
Pikiran buruk atau jahat tidak pernah mengotori benakmu 
Dan semua kata yang meluncur dari mulutmu benar selalu 
Dan menenangkan nafsu mereka yang berpikiran picik 
Kau senantiasa siap melayani Allah, dan bagimulah 
Aku bersaksi: Tidak ada Tuhan kecuali Allah, 
Dan kaulah Utusan Pilihan Allah. 


R. 34.— Khadija percaya, bangkit dalam iman 
Mengatasi semua wanita: Ali yang tercinta, 
Waktu itu masih sepuluh tahun. namun berhati singa, 

x Menyatakan imannya, dan sejak saat itu menjadi 

Tangan kanan Islam, Abu Bakr, Yang Tulus? 
Yang berhati benar, manusia yang kaya dan berpengaruh, 
Yang menggunakan keduanya demi Jalan Allah 
Penasehat yang tenang, sahabat yang tak terpisahkan, 
Tak pernah ragu menyatakan imannya, 
Dan Zaid, budak Muhammad yang sudah dibebaskan, 
Yang menganggap kebebasannya bukan apa-apa dibandingkan 
Dengan pengabdian terhadap Muhammad dan Islam. 
Inilah semua hasil pertama tugas itu: 
Seorang wanita, seorang anak, seorang lelaki yang giat dalam pelbagai urusan, 
Dan scorang budak yang dibebaskan, 
Semuanya dipersatukan bersama dalam kesamarataan Islam. 


R. 35.— Wahyu telah turun, tugas 
Dan ilham, Tetapi ke mana arahnya? 
Itu mukjizat, namun tidak dalam arti 
Pembalikan hukum Alam, pandangan Mustafa 


12. Sadig atau Siddig, panggilan Abu Bakr. 


z 
- 
2 


R.39—- 


1 R. 35-40. 


Dikaitkan dengan Keabadian. namun 'ia bukan ahli nujum 

Yang meramalkan kejadian-kejadian, rahasia 

Pengetahuan sedang dibukakan. namun tugasnya 

Bukan sekadar doktrin esoterik, yang hanya dimengerti 

Oleh beberapa orang perenung. yang menghindar dari tindakan 
Bukan pula pelaksanaan ruhbanrat tunggal atau sosial 

Yang tak terganggu oleh greget kehidupan 

Ia diminta tampil ke depan, untuk berkhotbah, untuk mengumumkan 
Allah Semesta Yang Isa, Maha Pengampun, Maha Penyayang, 

Dan membimbing manusia ke Kebenaran dan melarang Kebatilan 


Yang Batil?- -Kesombongan asal-keturunan, 
Pengumpulan kekuatan dan kekayaan di tangan 

Kelompok kecil orang-orang, penyembelihan bayi perempuan, 
Kemaksiatan judi dan kemabukan, 

Kebohongan rumah berhala dan patung dan pendeta, 
Pertengkaran dan ketinggihatian suku dan bangsa, 

Pemisahan antara Yang Suci dan Yang Profan, duniawi. 
Seolah kesatuan Segala Kehidupan dan Segala Kebenaran 
Tidak mengalir dari kecsaan Allah Maha Tinggi 


Ja setia kepada keluarganya. namun dapatkah ia menyokong 
Monopoli kekuasaan mereka?— Sena kepada sukunya, 

Namun apakah Ouraisy satu-satunya makhluk 

Allah— Setia kepada rumah pemujaan Mekah. namun 
Dapatkah 1a menerima Lat dan Uzza. dan dewa-dewa lainnya, 
Yang pemujaannya membunuh pertunibuhan rohani Manusia? — 
Setia kepada Wahyu-wahyu sebelumnya, namun dapatkah ta 
Menerima takhayul dan kepalsuan, dogma dan keyakinan 

Yang bertentangan dengan akal dan alam. Jan cahaya batin 
Yang kini dikipasi Kehendak Allah menjadi gelora” 


-— Demikianlah kebaikan dan kesetiaannya justru menyebabkan 


Serangan dan pertikaran, ejekan dan kesalahpahaman, 
Kebencian dan perburuan, ancaman, siksaan, dan pembuangan 
Baginya dan pengikutnya, kesyuhadaan, peperangan, revolusi, 
Dan penjebolan landasan sejarah 

Dan susunan masyarakat Tetapi Islam berarti 

Kepasrahan kehendaknya kepada Allah. 

Pencapaian damai secara aktif lewat Pertikaian. 


Dan ia pun menyampaikan kepasrahan itu, bukannya tanpa kesulitan, 


Bahkan bagi Musa" sebelumnya, 
Dan Isa" dalam sekarat di taman Getsemani 


13. Our'an 20-25-32 


14 Matius 26 


R. 40-41. 12 


R. 40.— Selama dua puluh tiga tahun, dalam kesabaran, 
Pertikaian, harapan, dan kemenangan akhir, 
Lelaki pilihan Allah ini menerima 
Dan mengajarkan Firman dari Yang Maha Tinggi. 
Firman itu datang, bagaikan buah kerinduan jiwa, 
Untuk mengajarkan kebenaran rohani yang mendalam. 
Untuk menjawab pertanyaan, untuk menarik manusia 
Yang dalam kebimbangan dan ketakutan, untuk menolong menguatkan 
hati mereka 
Dalam saat-saat menerima cobaan, dan untuk memberlakukan 
Hukum yang bisa dipergunakan dalam masyarakat 
Untuk hidup dengan kesucian, kebaikan. dan kedamaian. 


R. 41.— Firman-firman ini datang sebagai wahyu 
Bagi Muhammad pada saat kebutuhan timbul, 
Pada keadaan yang berlain-lainan dan tempat yang berbeda-beda: 
Ia menyanyikannya, dan kemudian dicatat 
Oleh Kalam: firman-firman itu tercetak dalam sanubari 
Dan pikirannya, dan dalam ingatan 
Para pengikut yang menyayanginya: karena bahan 
Kitab suci itu bertambah, ia pun disusun 
Untuk maksud-maksud doa dan pembacaan umum: 
Inilah Kitab itu, atau Bacaan itu, atau Our'an itu 


PENGANTAR SURAH | (Fatihah) 


R. 42.— Mula-mula tampillah surah yang indah,'$ 
Surah Pembukaan! yang terdiri dari Tujuh Ayat," 
Sebenarnyalah disebut Inti Kitab. 
la mengajarkan Doa sempurna 
Sebab jika kila berdoa sebenar-benarnya, 
Kita mengetahui sesuatu tentang Allah 
Dan sifat-sifat-Nya. tentang hubungan-Nya 
Dengan kita dan ciptaan-Nya. yang mencakup 
Kita semua: kita mengetahui sumber 
Asal-usul kita, dan tujuan akhir 
Yang merupakan takdir rohani kita 
Di bawah kuasa Allah yang sebenar-benarnya: lalu 
Kita pun berserah diri kepada Allah dan mencari Cahaya-Nya. 


R. 43.— Doa adalah denyut jantung Agama dan Iman 
Namun. bagaimana kita berdoa? Kata-kata apa yang akan mengungkapkan 
Damba hati kita yang merana dan tak tahu apa-apa 
Di hadapan Yang Mahatahu? Adakah gunanya bagi-Nya 
Atau bagi jiwa kita untuk memohon 
Kesombongan, atau bahkan kebutuhan badaniah 
Seperti makan sehari-hari? Yang Mahatahu 
Mengajarkan Doa yang meny impulkan iman kita, 
Harapan kita, dan keinginan kita 
Kita merenungi pengabdian kita pada asma Allah dan Hakikat-Nya: 
Kita memuji-Nya untuk ciptaan-Nya dan rawat-asuh-Nya, 
Kita mengingat Kenyataan, yang tampak dan tak tampak. 
Kita haturkan pujian pada-Nya dan kita mohon bimbingan-Nya, 
Dan kita bisa membedakan jalan lurus dari yang bengkok 
Oleh cahaya berkah-Nya yang menerangi yang benar. 


ur'an disebut Surah. yang berarti tingkat atau langkah, dan dengan 
Wu kita melangkah naik. Kadang Surah itu diturunkan seluruhnya, kadang hanya sebagian, yang dirangkai 
bersama, tergantung padn pokok masalah, dengan petunjuk Rasulullah Ada beberapa Surah yang panjang. 
dan ada yang pendek, tetapi semuanya terjalin serasi Setiap rangkaian kata dalam Surah itu disebut ayah 
Yamak aydt), yang juga mengandung arti tanda. Setiap ayat yang diwahyukan adalah tanda kebijaksanaan 
dan kebaikan Allah. persis seperti ciptaun Allah yang begitu indah dalam penciptaan dunia materi, atau 
dalam kebijaksanaan-Nya pada sejaruh merupakan tanda-tanda kepada kita, kalau kita mau mengerti. Ada 
3yal yang panjang, juga ada ayal yang pendek. Ayat merupakan kesatuan yang utuh dalam Gur'an. 

16. Al-Fatihah - Pembuka Bab. 

17 Ketujuh ayat ini dengan sendirinya membentuk suatu kesatuan yang lengkap, dan dibaca pada sctiap 


salut dan dalam peristiwa-perstiwa lain. Rd. 15.87. 


15. Setiap bab atau bagian dalam Oi 


14 
Surah 1. Pa ara 
Fatihah — Pembukaan!8 
N 
a 1: Dengan nama Allah, Maha Pemurah, 19 Aa AA |) J3 


Maha Pengasih. 


2. Segala puji bagi Allah, Maha Pemelihara?” Pakai —abaash O 
Semesta alam, ae 


18. Atas dasar kesamaan pendapat, memang tepat sekali Surah ini ditempatkan pada permulaan Yur'an, 
sebagai intisari dalam ungkapan yang begitu padat dan menakjubkan serta dengan kata-kata yang menyeluruh. 
—mengenai hubungan manusia dengan Allah dalam tafakur dan dalam salat Dalam tafakur. secara roham 
kata-kata pertama harus berupa puj-pujian. Kalau puji-pujtan keluar dari hati nurani kita yang paling dalam. 
maka itu akan membawa kita menyatu dengan iradat Allah, Kemudian mata kita mehhat segala yang baik, 
damai dan serasi. Segala kejahatan. pembangkangan dan pertentangan harus disingkirkan. Semua itu tidak 
boleh ada buat kita karena dalam puji-pujian itu mata kita sudah terangkat jauh dr atas semua itu Laiu 
kita melihat sifat-sifat Allah yang lebih indah (ayat 2-4) Ini mengantarkan kita kepada sikap kita dalam 
beribadai dan berserah diri (ayat 5) Dan akhirnya tiba pada doa untuk memohonkan petunjuk, serta ber- 
tafakur mengenai petunjuk yang dimaksudkan itu (ayat 6-7). 

Allah tidak memerlukan puji-pujian, karena Dia di atas segala puji-pujian itu. Dia tidak memerlukan 
tawassul (permohonan), sebab Dia lebih mengetahui keperluan kita melebihi kita sendin. Dan karunia 
Nya terbuka buat kita semua tanpa diminta. baik bagi yang saleh atau bagi yang berdosa. Dow adalah busi 
pelepas duka dan pendidikan rohani buat kita sendiri 

Itulah sebabnya kenapa kata-kata dalam Surah ini diberikan kepada kita dalam bentuk yang harus kita 
ucapkan. Apabila pencerahan itu sudah kita capai dengan sendirinya kata itu memancar dari diri kita 

19 Kata-kata bahasa Arab “Rahman” dan “Rahim” diterjemahkan dengan “Maha Pemurah" dan “Maha 
Pengasih." keduanya adalah bentuk intensif yang menunjukkan adanya segi-segi yang berbeda tentang 
sifat kasih Allah Bentuk intensif dalam bahasa Arab ini lebih sesuai untuk mengungkapkan sifat-sifat 
Allah daripada tingkat superlatt dalam bahasa Inggris Yang belakangan ini mengandung arti perbandingan 
dengan makhluk-makhluk lain. atau dengan ruang dan waktu Sementara tak ada makhluk yang dapal 
dipersamakan dengan Allah, dan Dia bebas dari Ruang dan Waktu Kasih dapat mengandung arti kasihan 
tahan menderita, sabar atau tabah dan penuh maaf. Semua itu sangat diperlukan oleh orang yang berdosa 
dan Allah Maba Pengasih, memberi karunia yang melimpah “Tetapi ada Kasih yang sudah mendahului 5298 
keperluan itu, yakni sifat Pemurah yang sudah siap selalu. memancar dari Allah Yang Maha Pemurah iv 
kepada semua makhluk-Nya. melindungi, menjaga, memberi petunjuk kepuda mereka serta membimbing 
mereka kepada cahaya yang lebih terang dan milai hidup yang lebih tinggi. Itulah sebabnya sifat makna 
(Maha Pemurah) itu tak dapat diterapkan pada apa dan pada siapa pun selain Allah. Tetapi sifat aa 
(Pengasih) merupgkan istilah yang umum, dan dapat juga diterapkan pada. Manusia. Agar kita merenungkan 
anugerah Allah yang tak terhingga itu, maka ucapan: “Dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penget 
ditempatkan pada setiap awal Surah Gur'an (kecuali Surah kc-9) dan diulang pada setiap akan menu 
pekerjaan oleh seorang Muslim yang ingin mengabdikan hidupnya kepada Allah, dan harapannya hanya 
Kasih-Nya. idak 

Pendapat orang tidak sama, Bismillah itu harus diberi nomor tersendiri sebagai sebuah nyat atau iv 
Ada kebulatan pendapat yang sudah disetujui. bahwa itu merupakan bagian dari Our'an. Oleh kareng 
lebih baik diberi nomor tersendiri dalam Surah pertama itu Mengenai Surah-surah berikutnya ag 
diperlakukan sebagai pendahuluan atau pemula, dan itu pula sebabnya tidak diberi nomor. . ru. 

20. Kata bahasa Arab Rabb biasanya diterjemahkan dengan Tuhan, yang juga punya arti mengu 
memelihara hingga mencapai kedewasaan, mencapai kematangan. Allah memelihara dunia, alam $8! 
yang diciptakan-Nya int. seiap 

Terdapat banyak dunia—dunia astronomi dan dunia fisika, dunia pikiran dan seterusnya. Pada ak 
dunia itu. Allah adalah segalanya. Dalam hal ini, bila kita berkata: “Di dalam Dia kita hidup. kita be 
dan itulah wujud kita” baru satu segi saja yang kita nyatakan Pembagian dalam pengertian rohani gunis 
(1) Nasar, Ilmu dunia manusia dengan indra (2) Mulakur, dunia malaikat yang gaib, dan (3) Lahu. 
ilahi Hakikat. Untuk menjelaskan ini diperlukan sejilid penuh buku tersendiri. 


Surah 1: Fatihah 15 Juz 1 ola 3 (1) 


3. Maha Pemurah, Maha Pengasih: SO 
4. Penguasa Hari Perhitungan. KEL O 
5. Engkau Yang kami sembah,?' dan kepada- 3 ia BII fo) 


Mu kami memohonkan pertolongan. 
2 
6. Tunjukitah?? kami jalan yang lurus ENG Gaal ko) 
7. Jalan mereka yang telah Kauberi segala HE EA br ko) 
€ 2 


kenikmatan, bukan (jalan) mereka yang LE aa 
mendapat murka," dan bukan mereka yang TAN 


sesat jalan. 


21. Guna menghidupkan cinta dan kasih Allah ke dalam jiwa kita. sifat rahman dan rahim-Nya, serta 
kekuasaan dan keadilan-Nyn (sebagai Penguasa Hari Perhitungan). maka akibat selanjutnya ialah supaya 
kita khusyuk dalam melakukan ibadah. dan akan kita lihat kekurangan dan kelemahan kita. dan bahwa 
kekuasaan-Nya itulah yang serba sempurna Ucapan yang ditekankan mengandung anti kita beribadah 
hanya kepada-Nya dan hunyu memohonkan pertolongan-Nya semata, karena memang tak ada yang lebih 
tepat dari Dia tempat kita mengabdi dan hanya. Diu sang mampu menolong kita Kata jamak “kami” 
menunjukkan bahwa bila menggabungkan diri dengan mereka semua yang menuju Allah. Dengan demikian 
kita dapat memperkuat duri kita dan memperkuat mereka dalam satu persaudaraan iman. 

22. Kalau kita terjemahkan dengan kata bahasa Inggris “tunjuki.” maka kita ukan berkata Tunjukilah 
kami ke dan dalani jalan yang lurus Bolehjadi kita berkelana tanpa tujuan, dan langkah pertama tajah untuk 
mendapatkan Jalan, dan kedua supaya tetap dalum Jalan itu sedang dengan kebijaksanaan kita sendiri 
mungkin saja kita gagal mencapai kedua jalan itu Jalan lurus atu sering merupakan Jalan yang sempit, 
atau Jalan yang curam, yang banyak dihindari orang (9011) Terbawa oleh kesesatan duniawi Jalan yang 
lurus itu adakalanya dipandang tidak bsik Yan Jalan tidak lurus justru dipuji Bagaimana kita menilai? 
Kita harus memohonkan petunjuk Allah Dengan sedikit saja adanya kesadaran rohani pada diri kita, kita 
akan dapat melihat mana orang yang berjalan di bawah cahaya nikmat Alluh dan mana yang berjalan dalam 
kegelapan yang penuh murka. Ini juga akan membantu penilaran kita : 

23. Perhaukanlah bahwa kata-kata yang bertalian dengan nikmat dihubungkan kepada Allah dalam 
bentuk aktif: sedang yang mengenai kemurkaan dalam bentuk pasif. Dalam satu hal, nikmat Allah meliputi 
kita di luar soal pahala atau dosa. Dalam hal yang lain segala perbuatan kita adalah menjadi tanggung 
jawab kita bila sampai menimbulkan kemurkaan.—yakni sebaliknya daripada nikmat Allah, perdamaian 
dan ketenteraman 

24, Adakah dua golongan manusia? Mercka yang berada dalam bencana kemurkaan dan mereka yang 
berada dalam kesesatan Yang pertama mereka yang sengaja melanggar hukum Allah, yang kedua mereka 
yang sesat karena kurang peduli dan alpa. Keduanya bertanggung jawab atas perbuatan atau kelalaian 
mereka sendiri. Sebaliknya dari kedua golongan di atas ialah mereka yang berada dalam nikmat Allah, 
sebab nikmat Allah tidak saja melindungi mereka dari kesalahan yang disengaja (jika ia hanya kepada- 
Nya berserah diri), tetapi juga dari kesesatan yang akan menjerumuskannya ke dalam godaan atau 
kelalaian. Bentuk negatif gair tidak harus ditafsirkan sebagai pencrapan pada jalan itu, tetapi sebagai 
penggambaran manusia yang dilindungi dari dua macam bahaya dengan adanya nikmat Allah itu. 


16 


PENGANTAR SURAH 2 (Bagarah) 


Seperti Surah Fatihah yang menyimpulkan intisari Gur'an dalam tujuh ayat yang indah itu 
begitu juga halnya dengan Surah ini, seluruh ajaran Our'an disimpulkan dalam 286 ayat. Ini adalah 
suatu uraian yang matang yang dapat diterima akal. 

Ikhtisar.-— Surah ini dimulai (ayat 1-29) dengan ajaran yang bersifat rohani terhadap tiga 
macam manusia dan bagaimana mereka menerima perintah Allah. 

Inilah yang mengantarkan kepada kisah penciptaan manusia, tujuan luhur yang disediakan baginya, 
kejatuhannya serta harapan yang diberikan kepadanya (2:30-39) 

Kemudian kisah Bani Israil diceritakan menurut catatan-catatan dan tradisi mereka, keistimewaan 
yang mereka peroleh dan betapa mereka menyalahgunakannya (2:40-86). Kisah manusia secara umum 
di sini dilukis-kan kembali sebagai tamsil. 

Musa dan Isa disebutkan secara khusus serta perjuangan mereka menghadapi masyarakat yang 
begitu keras kepala: bagaimana masyarakat Ahli Kitab mengkhianati bimbingan hidup mereka sendin, 
dan karena terbawa oleh rasa congkak, mereka menolak Muhammad yang datang membawa kebenaran 
yang sejalan dengan ajaran kerasulan sebelumnya (2:87-121). 

Mereka menuntut hak sifat keluhuran Bapak Ibrahim secara tidak benar: dia seorang Imam 
yang sungguh arif, tetapi dia pun leluhur dari garis keturunan Ismail (orang Arab) dan orang Israil, 
dan bersama dengan Ismail dia membangun Ka'bah (di Mekah) serta menjadikannya tempat suci 
Dengan demikian ia telah membangun satu agama bersama, dan dari sanalah Islam lahir sebagai wakil 
yang universal (2:122-141). 

Sekarang Ka'bah merupakan pusat peribadatan yang universal dan lambang persatuan Islam 
(2:142-167). 

Dengan demikian umat Islam (persaudaraan Islam) dibangun dengan pusat dan simbolnya yang 
sudah jelas, serta peraturan-peraturan yang mendasari kehidupan sosial umat, dengan syara! (2171 
bahwa kebaktian itu bukanlah dalam formalitas, tetapi dalam keimanan, perbuatan baik, mengerjakan 
salat, zakat, jujur dan tabah menghadapi segala kesulitan, Peraturan-peraturan itu meliputi juga “ 
soal makanan dan minuman, harta waris, puasa, jihad, minuman keras dan perjudian, periakuan 
terhadap anak-anak yatim dan kaum perempuan dan seterusnya (2:168-242). 

Supaya soal jihad tidak menimbulkan salah paham, dalam kisah Saul (Talut), Goliat (Jalur) dan 
Daud hal itu diperkuat lagi, yang berbeda dengan kisah Isa (2:243-253). 

Selanjutnya pelajaran ini makin dipertegas, bahwa kebaikan yang sebenarnya terletak pads 
perbuatan kemanusiaan yang nyata, murah hati, keimanan yang kuat (2:254-283), serta sifat Allah 
yang perlu diingat dalam Ayatul-Kursi, yakni “Ayat Takhta" yang begitu agung (2:255). P 

Ayat ini ditutup dengan suatu penekanan pada iman, ketaatan, arti tanggung jawab pribadi aan 
doa (2:284-286). 

Inilah Surah terpanjang dalam Our'an, dan juga ayat yang terpanjang terdapat di si 
Nama Surah ini diambil dari sebuah kisah perumpamaan, anak sapi betina dalam 2:67-71 yang 
melukiskan tidak sempurnanya ketaatan yang diseriai dengan kecaman dan banyak mulut. Bilamana 
iman sudah hilang, orang akan menolak segala kepatuhan itu. dengan berbagai dalih: meskipun pa 
akhimya mereka taat juga sepenuhnya. Semangat mereka lemah sekali, yang berarti hati Teka 
sudah membatu, dan kesombongan atau kebanggaan mereka kepada din sendiri telah membuat M i 
mereka tertutup dari penglihatan, bahwa dalam arti rohani sebenarnya mereka tidak lagi hidup: ae 
sudah mati. Hidup ialah gerak. giat, berjuang, melawan segala yang rendah. Demikian pokok pik 
yang terkandung dalam Surah ini 

Ini adalah garis besar Surah Madaniah yang mula-mula. 


2:282)- 


R. 44.— Amanat Allah adalah bimbingan yang sebenarnya 
(2:1-29) Bagi mereka yang menerangi cahaya-Nya. Tetapi mereka 
Yang menolak iman adalah buta, hatinya 


17 Pengantar Surah 2 


Terkunci. Celakalah para munafik, 

Yang menipu diri sendiri dan menipu orang lain, 

Yang bibirnya penuh cemooh, dan hatinya 

Culas dan penuh ketakutan, awan 

Yang membawa hujan subur bagi orang lain, 

Bagi mereka itu hanya berarti geledek yang memekakkan 
Dan petir berkilat membutakan mata mereka. 


Surah 2. 


Bagarah — Sapi 


Dengan nama Allah, Maha Pemurah, 
Maha Pengasih 


1. Ary Lam Slim 2 ri fo) 


1 . ID 2 
2. Inilah Kitab yang tiada diragukan: suatu Ce LAMA Na Pant ah 0 
petunjuk bagi mereka yang berlakwa:?0 aa AG 


25. Ada beberapa huruf singkatan, atau al-mugatta'at, yang dalam pembahasan secara umum, 
akan terdapat dalam Lampiran | (dilampirkan pada akhir Surah ini). 

Huruf-huruf tertentu A11. Lam. Mim, sebagai pembuka Surah ini, juga terdapat pada Surah-surah 
3, 20, 30, 31, dan 32 (semua ada enam). Dalam 2 dan 3 pembahasannya mengenai bangkit dan 
runtuhnya bangsa-bangsa, masa lampau mereka dalam sejarah dan masa yang akan datang, dengan 
ketentuan-ketentuan bagi umat yang baru, Umat Islam sedunia. Dalam 29, pembahasan yang serupa 
tentang bangsa-bangsa yang baru mulai memasuki rahasia hidup dan mati, kalah dan menang, masi 
lampau dan masa akan datang. dalam sejarah manusia sebagai pribadi. Pokok pikiran dalam 30 talah 
bahwa Allah adalah sumber segalanya dan segalanya itu kembali kepada-Nya. Dalam 31 dan 2? 
pelajaran yang sama mulai berlaku: Allah adalah Maha Pencipta dan Dia adalah Hakim pada Han 
Kemudian. Oleh karena itu ada urut-urutan yang biasa, ada rahasia hidup dan mati, awal dan akhir 

Mengenai makna huruf-huruf ini, sudah banyak ditulis orang, tetapi kebanyakan masih merupakan 
dugaan semata. Beberapa mufasir sudah merasa cukup puas dengan mengakuinya sebagai lambang: 
lambang yang mengandung nilai rohani. Oleh karena itu tah ada faedahnya membicarakan makna 11 
kalau hanya dengan logika yang harfiah saja. Dalam pengertian tasawuf kita dapat mencima 
lambang-lambang itu untuk sementara, seperti apa adanya. Sedang untuk kalangan tertentu yang 
lebih khusus artinya akan keluar dari lubuk hati nurani kita bila kita sudah siap untuk itu 

Di antara sekian banyak perkiraan ada dua teori yang masuk akal Satu teori menyebutkan. 
bahwa setiap huruf awal itu melambangkan sifat Allah Menulih tiga dari antara sifat-sifat yang £ 
sesuai dengan huruf-huruf itu tidaklah sulit. Teori lain, yang dikuatkan oleh Baidawi, bahwa aa 
huruf awal, akhir dan tengah (atau sekali lagi yang awal) dari ketiga nama" Altah, Jibril 
Muhammad—-adalah sumber wahyu, Utusan samawr atau malaikat yang membawa wahyu. 


Utusan insani atau Nabi, yang dengan melalui dia telah menyebarkannya dalam bentuk La 
manusia Barangkali ini memang tepat buat Surah yang pertama (yang sebenarnya Sala jug 
an 


Bagarah bila Fatihah dimasukkan sebagai pengantar). Tetapi kalau Surah-surah yang 
diawali dengan huruf demikian, kenapa hanya justru pada yang enam ini saja? 

Kalau kita memperhatikan sifat bunyi yang dilambangkan oleh huruf-huruf itu, A adalah perapas 
yang keluar dari kerongkongan, L adalah bunyi dental dan palatal yang keluar dari tengah aa 
dan M adalah bunyi labial atau bunyi bibir. Bukankah kita dapat mengambil semua itu s€ 
simbol Awal, Tengah dan Akhir? Kalau begitu. bukankah semua itu sesuai dengan Surah-su! 
secara khusus bicara tentang Hidup. Tumbuh dan Mau—Awal dan Akhir? Dalam Perjanjian Awal 
Injil Yunani, huruf-huruf pertama dan terakhir abjad Yunani, Alpha dan Omega, jalah simbol “ 
dan Akhir, dan yang merupakan salah satu gelar Tuhan Allah: “Aku adalah, Alfa dan Omeg3, kepada 
Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa.” (Wahyu 
Yohanes, 1. 8). Simbolisme ketiga hal itu lebih baik dengan tiga huruf. tai 

26. Al-Tagwa, serta kata-kata kerja dan kata-kata benda yang dikaitkan dengan akar ka Ba 
berarti: (1) takut kepada Allah, yang menurut penulis Surat Amsal (1. 7) dalam Perjanjian alan 
merupakan permulaan kearifan: (2) menahan atau menjaga lidah, tangan dan hati dari segala ke) hanya 
(3) artinya, ketakwaan, ketaatan dan kelakuan yang baik. Semua gagasan ini dalam terjemahan Aa.) 
ada satu atau dua arti saja yang dapat diterangkan, sesuai dengan bunyi kalimat. Lihat ju) 
dan 74:56, C. 5808. 


-surah Y 


Surah 2: Bagarah 19 Juz | PN t”) 
z Pat Pa 


3. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Sana MP IT 
£ gaib, TA RA PA AG As 
melaksanakan salat dan menafkahkan se- : 9 La o 
bagian rezeki yang Kami karuniakan:?7 2 Lag 
4. Dan mereka yang beriman kepada (wahyu) aa Be PE AA ACA 
yang disampaikan kepadamu dan yang 2 2 AN ba @ 
disampaikan sebelummu dan (dalam hati) Ky 353 Yen NU 33 
mereka yakin akan Hari Akhirat 8 baka Su 


1 - 

5. Merekalah yang mendapat petunjuk dari 2 DI 23 ASN AO) 
Tuhan dan mereka yang akan berhasil? si Ji OP Ya 
Gladi 

6. Bahwa buat orang yang tidak beriman," Jana kar KI O 
8) 4 HE agak | K3) 
buat mereka sama saja kauperingatkan (ea Sa pai gpri 5 
mereka atau tidak kauperingatkan, mereka Gg-g3 JO 


tidak akan beriman 
3 2 Naa 


SAN) 


7. Allah telah memasang pateri! di hati, di ma 


pendengaran dan di mata mereka—dengan Ego As ea 
sehelai tabir- maka azab 'beratlah bagi ab Mira an et 
mereka. 

27. Semua karunia bersumber dari Allah. Bolehjadi berupa karunia fisik, seperti makanan, pakaian, 


rumah, kebun, kekayaan dan sebagainya, atau karunia yang tak teraba, seperti pengaruh, kekuasaan. 
kelahiran dan segala kesempatan yang timbul karenanya, kesehatan, bakat, dan sebagainya serta 
kemampuan rohani seperti melihat yang baik dan yang buruk, dengan mata batin kita dapat me- 
mahami keadaan orang, adanya kemampuan rasa cinta dan sejenisnya. Kita lakukan semua itu dengan 
segala kerendahan hau dan kesederhanaan Tetapi semua itu juga akan kita bagi demi kesejahteraan 
orang lain Kita bukanlah orang pertapa yang menjauhi dunia, juga bukan penganut sibarir yang mau 
hidup mewah, tidak pula menjadi egois yang hanya mementingkan dwi sendiri atau menjadi pemboros 
tanpa berpikir-pikir lagi 

28. Ketakwaan itu datang dari keimanan dengan han yang tenteram dari pengabdian yang 
sesungguhnya kepada Allah serta perlakuan kepada sesama manusia dengan ikhlas 

29. Kemakmuran hendaknya diartikan sebagai seyala yang mengenai karunia. seperti yang sudah 
kita bahas dalam Catatan pada 2'3 di atas. Tiap rezeki yang kita pergunakan dengan benar akan 
merupakan tambahan atas rezeki kita dan yang lai, dar itulah yang disebut kemakmuran 

30. Kafara, kufr kafir serta segala bentuk akar katanya, mengandung arti penolakan terhadap 
iman yang disengaja sebagai tantangan terhadap pikiran yang keliru tentang Allah dan iman, dan 
tidak sejalan dengan hasrat yang sungguh-sungguh hendak melihat kebenaran. Bilamana hasrat itu 
ada. maka di situ pula rahmat dan kasih Allah akan datang memberikan bimbingan. Tetapi bimbingan 
demikian itu tak akan ada gunanya jika dengan sengaja ditolak, dan kemungkinan penolakan itu 
sebagai akibat adanya kemauan bebas Akibat selanjutnya ialah bahwa kemampuan rohani itu menjadi 
mati atau sudah tidak tertembus oleh pengaruh yang lebih baik, Lihat juga C. 93 pada 2:88. 

31. Segala perbuatan kembalinya kepada Allah. Oleh Karena itu apabila kita menerima hukuman 
karena perbuatan dosa yang kita sengajakan, dan hati kita sudah tak tertembus oleh segala yang 
baik. maka hukuman itu harus dikembalikan kepada keadilan Allah. 

32. Di sini azab adalah sebaliknya daripada kemakmuran seperti yang disebutkan dalam 2:5 di 
atas. Setelah kita terjerumus ke dalam lumpur dosa, timbulnya dorongan ke arah itu yang lebih besar, 
berarti suatu hukuman terhadap Kita, sama seperti kebaikan yang akan memberi kesempatan untuk 


berbuat kebaikan yang lebih besar pula. 


Surah 2: Bagarah 20 Juz | BAN 3 () 
Am 2. 
DA AAA Le 
8. Di antara orang-orang itu ada yang ber- Ya UNESA EN Ga @ 
kata3? “Kami beriman kepada Allah dan ks 


Hari Kemudian.” Tetapi mereka (sebenar- 
nya) tidak beriman 


Mereka menipu Allah dan orang beriman, 
tetapi mereka hanya menipu diri sendiri, 
dan tidak mereka sadari! 


TebAGA 


AINI La KL LI 
GE FALIN WS O 


gak or 
Uaabala 


) 


8 Fita er atnah LA Gnna ibu. 

10. Ada penyakit dalam hati meraka - MEG AMAIG SAn ia @ 
Allah menambah penyakit mereka"" dan Lae 
mereka mendapat siksaan yang pedih, KEK A 
karena berdusta. 

: ai Nela SA AS 133 entin @ 

11. Dan bila kepada mereka dikatakan Ja- ASI Pn ALT 
nganlah berbuat kerusakan di bumi” 2533 
Mereka menjawab: “Tidak, kami bahkan Opaas 
berbuat perbaikan” 

TAN Lah PISA 

12. Sungguh, merekalah yang membuat kc- NA PAN) Ko) 
rusakan tetapi tidak mereka sadari. 

13. Apabila kepada mereka dikatakan: Ber- 


imanlah seperti orang lain yang beriman 


Ce aG na 0 


Mereka menjawab: "Kami akan beriman 
seperti orang-orang bodoh itu beriman?" 
—Sungguh, merekalah yang bodoh tetapi 
mereka tidak tahu 38 


TAI BEAN KAT TAS 


33. Sekarang kita sampai pada golongan orang ketiga, golongan orang munafik. Mereka sudah 
tidak jujur terhadap diri sendiri: itu sebabnya dalam hati mereka ada penyakit (2:10). Penyakit in 
cenderung meluas, seperti halnya dengan semua kejahatan. Meskipun masih dapat diobati, tetap! jika 
hati mereka sudah mengeras. mereka sudah masuk ke dalam golongan orang yang dengan sengaj" 
menolak iman. 

34. Orang yang bermuka-muka, yang mengira dirinya dapat memasuki dua dunia dengan sebaik- 
baiknya dengan jalan mendamaikan yang baik dengan yang buruk, ia hanya akan menambah penyakit 
ke dalam hatinya sendiri, karena memang sudah tidak jujur terhadap dirinya. Bahkan kebaikan yang 
datang kepadanya dapat dibelokkannya menjadi kejahatan. Sama halnya dengan air hujan yang 
menyirami butir gandum atau membuat bunga mawar bertambah harum Juga membuat durinya 
makin tajam dan kuat dan membuat racun bunga helludonna bertambah ampuh. 

35. Banyak kerusakan yang ditimbulkan (kadang tanpa disadari) oleh mereka yang menganggu? 
bahwa mereka membawa misi perdamaian, apabila tidak disertai pencerapan (persepsi) yang sesunggu" 
nya mengenai yang benar dan yang salah. Dengan kesombongannya yang sudah menjadi buta ki 
mereka menekan segala yang baik dan memberi semangat pada segala yang jahat. 

36. Ini adalah tingkat berikutnya orang munafik dan orang yang sinis. “Iman,” katanya, “hanya 


baik buat orang-orang bodoh." Tetapi sinisme demikian agaknya suatu ketolalan yang paling parah 
dalam pandangan Allah 


21 Im 


Surah 2: Bagarah 


aa LA Lo ana Par 
14. Apabila mereka bertemu dengan orang 1653 Ea Ya TA » Y 
beriman,37 mereka berkata: "Kami ber-—pargang Abe ta 
iman's tetapi bila sudah kembali menyen- BA ag Nang, 78 HA 
diri dengan pemimipin-pemimpin mereka 
yang jahat, mereka berkata: “Kami sc- 
benarnya dengan kamu: kami (ketika itu) 
hanya memperolok.” ja , 
1S. Allah akan (membalas) memperolok me- Mae Rian SAS @ 
reka dan membiarkan mereka terombang- Haian 
NN aer 


ambing dalam kesesatan. 
«4 -3 
16. Mereka yang menukar petunjuk dengan GE ANAN Na (@) 
kesesatan: tetapi perdagangan mereka tidak 22 Se) an, 
menguntungkan dan mereka tidak men- KANAN Lg, 
dapat petunjuk. 
3 2 metan 
JPerumpamaan mereka seperti orang" oo SG KAI) 1) oa @ 


yang menyalakan api: sesudah menerangi PAN AN nat 

sekitarnya Allah mengambil cahaya dari sea JA AAA AN 

mereka dan membiarkan mereka dalam La. 3 
NA 


kegelapan, mereka tiada dapat melihat. 
4 reor IX TEST AA 2 
18. Tuli, bisu dan buta, meneka tak dapat kembali. SAYA @ 


Lipa Ki O 


19. Atau (sebuah perumpamaan lainy” seperti 
awan dari langit, yang mengandung hujan, 


37, Tingkat bermuka-muka yang lebih dalam lagi ialah yang bermuka dua. Tetapi akhirnya orang 
semacam itu tidak akan beruntung. Kalau kita bandingkan dengan seorang pedagang. dialah yang 


rugi dalam tawar-menawar. . 

38. Orang itu menginginkan cahaya, lalu a menyalakan ap: Api menyala, menjadi besar dan 
mendapat sambutan sekitarnya. Tetapi itu tidak bertahan lama. Bil Ian api ita sudah padam, 
seperti memang seharusnya demikian. keadaan akan lebih gelap dari sebelumnya. Mereka akan 
kehilangan arah. Begitu juga sikap kemunafikan, penipuan. keangkuhan, yang dipadu dengan kejahatan, 
sinisme utau bermuka dua, bisa saja mendapat sambutan sementara Tetapi cahaya iman dan ketulusan 
hati yang sebenarnya jadi ulang, Oleh karena itu ja tetap menyesatkan dan menghancurkan segalanya. 
Datam kekalutan su mereka tidak saling berbicara atau mendengar satu sama lain, Jan sudah tentu 
mereka tak dapat melihat Dengan demikian mereka berakhir seperti orang kafir yang sengaja tidak 
mau beriman (2:7) mereka meraba-raba liat, dalam keadaan bisu, tuli Jan buta 

39. Suatu penggambaran hidup yang luar biasa. sebuah tamsi! yany begitu kuar dialamatkan kepada 
orang kafir Orang yang sudah merasa dirinya sempurna bitsansa sudah merasa tidak terganggu 
Tetapi apa yang akan terjadi sekiranya ada badai besar menimpa mereka? Mereka akan menutup 
telinga karena gemuruh petir dan kilat yang hampir membuat mereka jadi buts. Mereka dalam ketakutan 
maut. Tetapi Allah meliputi segalanya— termasuk mereka, sebab sepanjang zuman Ia meliputi segalanya. 
la masih memberi kebebasan bertindak kepada mereka. Di tengah-tengah adanya kebisingan yang 
memekakkan telinga dan kilatan sinar yang menibuat mata buta, masih ada detik-detik orang dapat 
melihat cahaya yang tetap berkilau Dan makhluk manusia semacam ini masih akan dapat mengambil 
manfaat dari sana, tetapi sekali lagi mereka jatuh terjerumus ke dalam kegelapan Barangkali mereka 
mengutuk: barangkdli mereka menganggap cahaya yang selintas itu karena terbawa oleh kemampuan 
Otak mereka! Betapa akan bijaksananya bila mereka mau berendah hati dan mau mencari sinar Nahi! 


Surah 2: Bagarah 


gelap. guruh dan kilat: mereka menekan- 
kan jari-jari ke telinga. Mau menghindar 
dari bunyi petir, mereka dalam ketakutan 
mati. Tetapi Allah menjaring mereka yang 
tak beriman. 


20. Kilat hampir menyambar penglihatan 
mereka: setiap kali menyinari. mereka 
melangkah lagi. dan bila kegelapan me- 
nyelimuti mereka, mereka berhenti. Dan 
bila Allah menghendaki akan dihilangkan- 
Nya pendengaran dan penglihatan mereka, 
Allah berkuasa atas segalanya. 


An 3. 


21. Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu, 
yang menciptakan kamu dan mereka yang 
sebelum kamu. supaya kamu bertakwa: 


22. Yang menjadikan bumi ini tempat kamu 
beristirahat. dan langit sebagai atap bagi 
kamu: dan Yang menurunkan hujan dari 
langit lalu dengan itu menghasilkan 
buah-buahan sebagai karunia bagi kamu: 


22 


Juz BA ay (n 


La Na Ta Braga 
EA Banker sala 3732833 
hg 0 LA 


29 3 AN, PN ad 
CPU EGA 


LL 


0 5 £ IYA L. 9 
KAS IIA SEE 0 
Ch Tea 0 KAL TAAT Te 

AKA APA AAA 


£ 2 LB La 27 
La GS au Aa 
Hr EP EN Pelan 


Biker 0 
rn ton aa 
ATA 

Am The. ee glaa 0 

TG KAI BUNGA O 

Sea AA, AT EN 

SE 0 KAI 

AIA NS KA 
BELA 


janganlah membuat tandingan"! bagi Allah 
padahal kamu mengetahui. 


23. Dan jika kamu masih ragu apa yang 
Kami wahyukan ini kepada hamba Kami, 
buatlah oleh kamu sebuah surah saja 
Semacam ini, dan panggillah saksi-saksimu 


Pia ANA AL menua ta 
Tau Kitananh 0 
Penta 2d 


40. Untuk pengertian at-tagw@ lihat 2:2 C. 26. Saya hubungkan anak kalimat ini dengan “me 
nyembah dan sebagainya” di atas, meskipun dapat juga itu dihubungkan dengan “menciptakan.” Menurut 
penafsiran saya alasannya sebagai berikut: Penyembahan ialah suatu tindakan tertinggi serta sikaP 
rendah hati yang luar biasa dalam ibadat. Kapan kita mengadakan hubungan dengan Allah? Siapa 
Pencipta dan Penjaga kita? Keimanan kita akan menghasilkan segala amal saleh. Inilah kesempatan 
yang diberikan kepada kita: maukah kita mempergunakan dan melaksanakan kemauan bebas kit? 
Kalau kita lakukan itu, maka seluruh kodrat kita akan berubah. 

| A1 Buku lebih jauh tentang kemurahan Allah kepada kita diberikan dalam ayat ini. Seluruh 
hidup kita, jasmani dan rohani, bergantung kepada-Nya. Arti rohani dilambangkan oleh atap di langit: 
Kebenaran sudah terbuka di depan kita. Masihkah kita mau menolaknya dan mau terus mengein 
tuhani-tuhan palsu, ciptaan khayal kita sendiri? luhan-tuhan palsu itu mungkin berupa berhala-berhalt 
berupa takhayul. diri sendiri, atau bahkan sesuatu yang agung, seperti puisi, seni atau ilmu, jika kita 
menempatkan semua itu sebapai saingan terhadap Allah. Semua itu mungkin menygpabkan rasa b 
bangga karena kebangsaan, karena keturunan, karena Kekayaan atau kedudukan, karena kekuas9an 
karena pendidikan, bahkan bangga karena kehidupan rohaninya. 


Surah 2: Bagarah 23 Juz Bie nye UN) 


selain Allah jika memang kamu yang 
benar? 


"9 ren En 
Tebe NA 


24. Tetapi kalau tidak kamu Takukan-—-dan BNI @ 
pasti kamu tidak akan mampu melakukan Da naa Sair 
—ingatlah akan api neraka yang bahan- KA SUATA) IA KANAN TI 
bahan bakarnya manusia dan batu, disedia- 
kan bagi mereka yang tak beriman." 


Inda 1 ON SPAN LA 
28. Dan sampaikan berita gembira kepada IN AAN Nekat giga pa) @ 
mereka yang beriman dan berbuat baik ed MEMANG eh he 
bahwa bagi mereka tersedia taman-taman na P3 Ginga 
surga. di dalamnya mengalir sungai setiap (TA te 37 Ju Pria Her 7 
: : ya Ll 
waktu mereka mendapat karunia berupa Jae sp He 4 Xi 
buah-buahan, mereka berkata: “Karunia SA TAMA Nag NAN yaa 

ada AA ea galgal 
inilah yang dulu diberikan kepada kami," ie & :a si Ng 
karena mereka pernah mendapatkan yang Ona 
serupa, dan bagi mereka di sana ada pa- 
sangan-pasangan yang suci bersih: dan 
di sana mereka tinggal selama-lamanya. 


42. Bagaimana kita akan mengetahui, bahwa wahyu memang ada dan wahyu itu dari Allah? 
Inilah ujian yang sungguh nyata. Guru tentang kebenaran Allah ditempatkan di hadapan kita berupa 
surah-surah. Dapatkah manusia membuat satu surah saja yang serupa dengan itu? Kalau ada, siapa 
saja selam Allah vang dapat memberikan kebenaran rohani dalam bahasa yang begitu mulia dan 
agung. buktikanlah. Ataukah kesangsian itu hanya sekadar mau berdebat-debat, mau berkepala batu, 
menentang hati nurani sendiri. menentang kesadaran batin sendiri? Semua isi wahyu yang benar itu 
sedah merupakan mukjizat tersendiri pula, berdiri atas kekuatannya sendiri. 

43. Jika dengan segala usaha orang tidak dapat menyesuaikan diri dengan sinar rohani, bahkun 
dengan sikap menentang hendak menolak iman, menjadi orang katir, maka yang ada hanyalah upi 
dalam jiwanya. hukuman yang akan membakar habis semua berhala pujaannya. Barangkali akhirnya 
Orang akan takut juga menghadapi hukuman ini, yang oleh jiwa yang angkuh akan dimengerti juga. 
Api ini akan menelan penyembah-penyembah kepalsuan dan berhala-berhala itu, yang dengan palsu 
Pula mereka sembah. Dapatkah semua ini membuka indra mereka. Kekuatannya bukan hanya di atas 
Perasaan, mendebarkan jantung orang (jantung dalam arti rohani, yang berlangsung terus-menerus 
Setelah jantung fisik). tctapi ia tak dapat melepaskan diri dari sana meskipun ia akan membayangkan 
dirinya sudah mengerut dan tak berdaya seperti kayu-kayuan atau batu: sebab semua sudah tertelan 
Ihabis oleh api. 

44. Ini merupakan antitesis terhadap ayat terakhir di atas. Kalau api merupakan simbol hukuman, 
maka surga simbol segala kebahagiaan. Dan apa pula yang akan lebih menyenangkan daripada sebuah 
kebun. yang kita lihat dari ketinggian dan tampak sebuah pemandangan yang begitu indah di sekitar 
kta —sungai-sungai dengan air yang mengalir seperti kristal, dengan pohon buah-buahan yang terbaik 
terhampar di depan kita. Sama saja, buah kebaikan talah kebaikan juga, tetapi yang lebih baik akan 
berada dalam ungkat yang lebih tinggi. Kita mengira itu sama, tetapi sebenarnya karena kenangan 
kita mengenai pengalaman dan masa lampau. Kemudian adanya pasangan-pasangan, Jika di sini ada 
kesan yang bernada seks, maka hubungan fisiknya sekaligus sudah dinafikan dengan adanya tambuhan 
kata mutahharatun “bersih dan suci.” Sebutan bahasa Arab ini daiam bentuk intensif, dan harus di- 
terjemahkan dengan dua kata sifat yang menunjukkan kebersihan dalam tingkat yang tortinggi. Pasangan 
talah mengenai Orang dan berlaku buat kedua jenis dalam arti Iisik. laki-laki dan perempuan. Dan 
kebahagiaan itu tidak sekadar dalam waktu terbatas tetapi akan berada di luar kekunsuan waktu. 


Surah 2: Bagarah 24 Jaz! 2 usia 


26. Alah tiada segan membuat perumpama- (21530 EA EK TS PI @ 
an berupa apa pun, seekor agas yang La seneng OA 
terendah" apalagi yang lebih dari itu. Gelas! YA AKAN) 33 

5 1 - Ara Ea Ti 
Mereka yang beriman mengetahui bahwa Pa LA PENA RA PARA NA CAELA 
? 5 SN Pa — Al bal9 ara 4 
kebenaran dari Tuhan, tetapi yang tak Ca TAN Ag 
i ka bertanya: “Apa maksud Kata F Ape TNa PA AGAN 
beriman, mereka va: “Api s F3 aah te “3 iga 
Allah dengan perumpamaan semacam ha MAA Le 
itu?” Dengan itu Ia membiarkan banyak Ordama!! Yan Juglag 
orang tersesat dan dengan itu banyak 
orang yang dibimbing-Nya (ke jalan yang 
lurus), tetapi yang disesatkan-Nya hanya- 
lah orang fasik. 
sana “ ben A 22017 K 

27. Mereka yang melanggar Perjanjian Allah Erna Troa Aga erana TA @ 

setelah diikrarkan, dan memutuskan apa Pa PEP Aan ad 

yang diperintahkan Allah supaya diper- Aya ya Ke bgalay 


hegon eno 


4S, Kata “terendah” dalam asli bahasa Arab berarti agas (sejenis serangga kecil), sebuah per- 
umpamaan dalam kebiasaan bahasa Arab untuk melukiskan makhluk yang paling lemah. Dalam 294! 
ayat yang diturunkan sebelum Surah ini, tamsil yang dipakai ialah laba-laba, begitu juga dalam 22:73, 
memakai tamsil lalat. Untuk tamsil-tamsil yang diambil dari kekuatan alam yang besar, diungkapkan 
dalam bahasa yang begitu agung seperti dalam 2:19 di atas. Bagi Allah semua ciptaan-Nya mempunya! 
beberapa arti khusus yang disesuaikan, dan di antaranya apa yang kila pandang makhluk yang terendah 
merupakan kemampuan yang menakjubkan, yakni laba-laba dan lalat. Perumpamaan semacam ini 
bolehjadi menyebabkan mereka “fasik—yang meninggalkan jalan lurus,” tersesat atau dengan kata 
lain, mereka yang sengaja menutup mata dari tanda-tanda Kebesaran Allah, dan hukuman bagi mereka 
berada di tangan Allah, Sebab dari segala sebab. Tetapi untuk menghilangkan salah pengertian, segera 
ditambahkan bahwa kesesatan dan pelanggaran itu hanyalah akibat pilihannya sendiri yang mengambil 
jalan serong. Ayat-ayat 26 dan 27 merupakan satu bentuk kalimat yang harus dibaca bersama. "Fasik 
atau meninggalkan jalan yang lurus" dapat diartikan dalam 2:27, yakni melanggar perjanjian yang 
sungguh-sungguh, yang sudah disahkan sendiri oleh si pelanggar, sehingga karenanya timbul perselisihan 
di kalangan umat manusia yang bermaksud mengadakan tali persaudaraan. Mereka melakukan kerusakan 
sebanyak mungkin dalam kehidupan di muka bumi ini, sebab kehidupan akhirat bagi mereka akan 
merupakan alam yang lain, yang tidak akan ada peluangnya untuk segala kejahatan. 

Perjanjian ini (2:27) disebutkan mempunyai suatu pengertian yang khusus dan umum. Dalam 
pengertian yang khusus, ada hubungannya dengan tradisi agama Yahudi yang menyebutkan bahwa 
telah diadakan suatu perjanjian dengan “Bapa Ibrahim," yakni, sebagai balasan atas karunia Allah, 
keturunan Ibrahim akan mengabdi kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Tetapi dalam kenyataanny? 
sebagian besar keturunan Ibrahim ini mengadakan pemberontakan rohani yang terus-menerus terhadaP 
Allah, seperti sudah disaksikan oleh para nabi dan oleh pendeta-pendeta mereka sendiri, dan jus? 
oleh Muhammad Rasulullah. Dalam pengertian yang umum ialah bahwa suatu perjanjian yang san 
dalam arti kiasan sudah juga diadakan oleh setiap makhluk Allah. Kita menyalakan rasa syukur yang 
memes bi saga “ga atas rahmat-Nya itu dan kita tetap taat dengan penuh kesungguhah 
en sm penganan ba Ld (AK meyaa a 
Pa Ta ggalkan jalan lurus" itu, tetapi juga menolak Rahmat Allah yang da FA 

'ak menyelamatkannya. Itu sebabnya kenapa keadaannya jadi sia-sia. Tetapi yang rugi adalah dit 
sendiri, Ta tidak dapat merusak rencana Allah. Dengan senang hati orang yang baik akan menyusu 


kembali langkah-tangkahnya yang terlanj a Jaa tan bali 
: jur salah, dan dalam hal ini b gan mengemi 
kannya ke jalan yang benar dengan penuh pengertian, La 


Surah 2: Bagarah 25 Juz | AN 

- . 9... 37 
talikan, dan mereka yang berbuat ke- BIMAS TA Ar 
rusakan di bumi: Mereka sendirilah yang " 


Tas 1 
rugi. Gari 


28. Bagaimana kamu tak beriman"? kepada 3 3GGE EN KETS O) 
Allah padahal tadinya kamu mati, maka bs Ka spa Peak 
la memberi kamu hidup, lalu Ia membuat Bana Sean 
kamu mati. lalu Ia memberi kamu hidup, 1 
lalu kepada-Nya kamu kembali. 


2 
29. Dialah yang menciptakan untukmu segala BENER AGEN sia 9 
yang ada di bumi, kemudian perencanaan- — tg, - seba nenjanat aa 
Nya meliputi langit dan disempurnakan- PA LN ANA 
Nya menjadi tujuh dan Dia mengetahui 
segalanya. 


R. 45.— Namun, manusia! Betapa mengagumkan 
(2:30-39) Nasibmu! Diciptakan 

Sebagai wakil Allah di dunia! Agaknya 
Lebih luhur dari malaikat! 
Namun tergoda oleh setan! Dikirim semusim lamanya 
Di bumi ini sebagai ujian 
Untuk menghapus nodamu, dengan janji 
Bimbingan dan harapan dari atas sana, 
Dari Yang Maha Penerima tobat, Yang Maha Pengampun! 


Akankah kau memilih yang benar dan mendapatkan kembali 
Rumah rohaniahmu bersama Allah? 


Am 4. 


K2, Sa 2 eh 
30. Perhatikanlah! Tuhanmu berfirman ke- 15) cl SIAK ADE TSI @ 
pada para malaikat: “Aku akan membuat Pa CU MN NA KS ART AL ATEA 
khalifah di bumi." Mereka berkata: “Eng SI Aa REG Ana 
kau akan menempatkan (orang) yang 
akan merusak di sana, yang akan mem- 


46. Dalam ayat-ayat di atas Allah telah menggunakan berbagai bukti. Ia mengingatkan karunia-Nya 
(2:21-22), menghilangkan masalah keraguan (2:23): bagi orang yang zalim hukumannya disebutkan 
dengan jelas dan sederhana (2:24): memberi berita gembira (2:25), menunjukkan bagaimana kesalah- 
pahaman yang timbul dari kekufuran yang disengaja serta pelanggaran atas suatu perjanjian (2:26- 
27). Dalam (2:28-29) ini Ia mengimbau makhluk-Nya agar meninjau perasaan mereka sendiri yang 
subyektif. Ia telah menciptakan kita menjadi ada. Rahasia hidup dan mati ada di tangan-Nya. Kita 
dari Dia, dan kepada-Nya kita kembali. Lihatlah ke sekitar kita dan kita akan mengerti martabat kita 


sendiri: itu dari Dia. Kedalamun dan keluasan ruang angkasa di atas dan di sekeliling kita yang tak 
terduga, akan sangat membingungkan kita. Ilu adalah sebagian dari rencana-Nya yang begitu teratur 
dan sempurna, karena ilmu-Nya (tidak seperti ilmu kita) mahaluas. Sungguhpun begitu masih denyan 


sengajakah kita mau mengingkari atau mengaburkan atau menghilangkan perasaan dan kemam, 
iman yang diberikan kepada kita? ii sii 


Surah 2: Bagarah 26 Juz | 


LAN Taat 


A 


z 2 K5 
buat pertumpahan darah padahal kami '” & Darren bia Geri & ora ar 
mengagungkan dan menjunjung-Mu de- san 3 tai 
ngan puji-pujian dan menguduskan Dikau?” HAL 
la menjawab: "Aku mengetahui apa yang 
tidak kamu ketahui. 


31. Dan la mengajarkan kepada Adam sifat- 
sifat" semua benda: lalu semua diper- 
lihatkan kepada para malaikat dan Ia 
berfirman: “Beritahukanlah Daku sifat- 
sifat semua ini. jika kamu benar.” 


Lae aan 
32. Mereka berkata: “Mahasuci Engkau. Tiada krn Sai NE 63 LI “90 
ilmu pada kami kecuali apa yang sudah 
yang PA 
Kavajarkan kepada kami. Engkaulah Ma- ed 
hatahu. Mahabijaksana.” 


37. Akan tampak. bahwa meskipun malaikat-malaikat itu suci dan bersih. dan dianugerahi kekuasaan 
dari Allah. namun mereka hanya menduduki satu segi saja dalam alam ini Kita boleh membayangkan 
mereka tanpa nafsu atau perasaan yang akan melahirkan rasa cinta kasih Kalaupun manusia telah 
dianugerahi nafsu, maka nafsu itu dapat membawanya ke puncak tertinggi dan dapat pula men- 
Jerumuskannya ke lembah yang terendah. Kekuatan berkehendak atau ikhtiar akan menyertai mereka 
dengan maksud agar manusia dapat mengemudikan bahteranya sendiri. Kekuatan berkehendak ini 
(bila digunakan dengan baik) sampai batas-batas tertentu akan memberi kekuasaan dalam mengatasi 
nasibnya sendiri dan alam. Dengan demikian ia akan membawanya lebih dekat kepada alam ilahi. 
yang merupakan kekuasaan dan kehendak tertinggi. Kita boleh saja beranggapan bahwa para malaikat 
itu tdak mempunyai kebebasan berkehendak sendiri: Dalam beberapa hai kesempurnaan mereka sudah 
memantulkan kesempurnaan Tuhan—tetapi mereka tidak mendapat martabat khaiifah. Khalifah yang 
sempurna alah yang mempunyai kemampuan inisiatif sendiri, tetapi kebebasan bertindaknya me- 
mantulkan adanya kehendak Penciptanya dengan sempurna. Keistimewaan vang diungkapkan oleh 
Shakespeare (Soneta 941 seperu dalam bait-bait yang indah int “Mereka adalah raja-naia dan 
pemilik-pemilik wajah mereka sendiri. Yang lain adalah pelayan-pelavan yang :stimewa.” Para malaikat 
itu dalam sifatnya yang hanya satu segi mereka hanya melihat akibat kerusakan atas penyalahgunaan 
sifat emosional oleh manusia: mereka juga, yang tanpa nafsu. barangkali tidak dapat memahami 
semua sifat Tuhan, yang memberi dan meminta kasih. Dalam kerendahan hati serta pengabdian yang 
sesungguhnya kepada Allah mereka memprotes. Mestinya kita tidak boleh membayangkan ras2 in 
hati sedikit pun mengingat mereka memang tanpa nafsu. Rahasia kasih ini berada di luar mereka 
Mereka pun sudah diberitahu bahwa mereka tidak tahu, dan mereka pun mengakui (dalam ps2 di 
bawahi. itu bukan salah mereka (karena memang bukan soal salah), Tetapi karena ketidaklengkaran 
mereka mengenai pengetahuan. Dalam pada itu. masalah itu membuat mereka insat bila kapasitas 
manusia yang sebenarnya diperlihatkan kepada mereka (2:31, 331. 

48. Kata-kata harfiah dalam bahasa Arab sepanjang pangkal ayat ini adalah: “Nama-nama sez2i 
benda.” yang oleh para mufasir diartikan sifat segala sesuatu serta ciri-cirinya vang lebih dalam. dan 
segala sesuatu di sini termasuk perasaan. Seluruh ayat ini mengandung makna batin. Cin-cin dan 
perasaan-perasaan tertentu. yang berada di luar sifat-sifat para malaikat oleh Tuhan ditaruh pada sita: 
manusia. Dengan demiktan manusia mampu mengeunakan cinta kasih dan memahami arti cinta kasih. 

i i sesuai dengan kedudukannya scbeg4' 
khalifah. Oleh para malaikat hal ini diakui. Hal-hal demikian tidak saja mereka ketahui dari tua. 
mereka beriman. atau percaya pada Yang Gaib. Dan mereka mengetahui bahwa Tuhan melihat 
segaianya—apa yang dilihat oleh yang lain. juga apa yang tak dilihat, bahkan apa yang botetyadi 
ingin disembunyikan. Manusia mempunyai banyak ciri. yang terpendam atau vang bolehjadi angin 
disembunyikan, yang hakikatnya akan merugikan dirinya sendiri. 


Surah 2: Bagarah 


33. Ia berfirman: “Hai Adam! Beritahukanlah Ane ang YA en 3 D 
kepada mereka sifat-sifatnya,” Setelah Aa Sa an Pisa si 
diberitahukannya kepada mereka, Allah PE KS 
berfirman: “Bukankah sudah Kufirman- La apa h PSI arpd 
kan kepadamu, bahwa Aku mengetahui 3 Dan P3 
segala rahasia langit dan bumi, dan Aku 
mengetahui apa yang kamu nyatakan dan 
yang kamu sembunyikan?” 

34. Dan ingatlah, Kami berfirman kepada para YEN KING, ka) 
malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam.” Na Nia: se Ma ca 

LL Aha 2. 
mereka pun bersujud: tidak demikian HN AS 
Iblis:"9 Ia menolak dan menyombongkan 
diri, dan ia termasuk di antara mereka 
yang tiada beriman. 

Po 

35. ami berfirman: “Hai Adam! Tinggallah SELAI GE Ka IE O 
kau dan istrimu dalam Taman: gan sn GA BI tan ben a 
makanlah dari sana apa yang kamu sukai. PARA Yani SESU 
Tetapi jangan dekati pohon ini supaya ar k 4 Re &$ 
kamu tidak menjadi orang yang zalim.” sai 

36. 


Lalu Setan?? membuat mereka tergelincir Daan inafs @ 
dari (taman), dan mengeluarkan mereka 1 P 

dari keadaan mereka (yang bahagia) di 

sana dan Kami berfirman: “Turunlah kamu, 


49. Bahasa Arab ini dapat juga diterjemahkan: “Mereka bersujud, kecuali Iblis.” Dalam hal itu 
Iblis (Setan) tentunya salah satu malaikat. Tetapi teori tentang kejatuhan malaikat itu biasanya dalam 
teologi Islam tak dapat diterima. Dalam 18:50 Iblis ada disebut sebagai Jin. Arti kata ini akan kita 
bahas kemudian. 

50. Adakah Taman Adn itu terletak di bumi Jelas sekali tidak, sebab, dalam ayat 36 di bawah, 
sesudah Kejatuhanlah kalimat itu menyebutkan: “Di bumi ada tempat tinggal bagi kamu.” Sebelum 
Kejatuhan itu mestinya kita menduga bahwa manusia berada dalam alam lain samasekali: dalam 
kebahagiaan, tak berdosa, jujur, dalam kehidupan rohani, tidak mengenal permusuhan, beriman serta 
jauh dari segala kejahatan. Barangkali Ruang dan Waktu pun juga tak ada, dan Taman itu dilambangkan 
sebagai pohon. Pohon terlarang bukanlah pohon ilmu, sebab manusia dalam suasana yang sempurna 
lelah diberi ilmu yang lebih lengkap daripada keadaannya yang sekarang (2:31): ia bukan saja dilarang 
makan dari pohon yang buruk itu, bahkan mendekatinya pun dilarang. 

SL. “Zulm" dalam bahasa Arab mengandung arti berbahaya, kezaliman, ketidakadilan, pelanggaran, 
dan dapat ditujukan kepada seseorang: apabila perbuatan zalim ditujukan kepada orang lain. maka 
itu berarti tirani, sewenang-wenang, dan penindasan. Gagasan tentang perbuatan zalim sudah tentu 
erat hubungannya dengan kata gelap, yaitu arti lain yang agak samar-samar yang berasal dari akar 

yang sama. 


52. “Iblis” dalam 2:34 tampaknya Kekuatan Jahat, dengan arti dasar keputusasaan atau pem- 
bangkangan. “Setan" dalam ayat ini juga Kekuatan Jahat, dengan arti dasar pembangkangan atau 


permusuhan. Perhatikan ketepatan kata itu pada setiap kejadian. Juga “tergelincir” dari Taman 
Mengandung arti jahat itu men, 


yang 
5 ggoda manusia berangsur-angsur turun dari tingkat yang tinggi ke 
tingkat yang lebih rendah. 


Surah 2: Bagarah 28 Juz l Bab r 


ara La ani Kran RA 
3 3 SY . agan Na 
semua (kamu manusia)" kamu akan SNI Heal « “ ” tata 
saling bermusuhan. Di bumi ada tempat an Fe Aa : 
IK ooai bagi Wa eng: sala kese- AON Pa cad 
tinggal bagi kamu dengan segala kes JS Hang 


nangan hidup"' sampai waktu tertentu.” 


8 4, 2. ». 
37. Maka Adam menerima pelajaran dari BOB S3 ja € 
Tuhannya kata-kata (permohonan) $ maka Papa 
Tuhan pun menerima (permohonan) tobat- KEJAR 
nya, la Maha Penerima tobat, Maha 


Pengasih. 
i ae & afi pena In KE NT 5 
38. Kami berfirman: Turunlah kamu sekali- CD SO A era panah « 


an dari sini, Maka bila datang kepadamu PPP an oa EROPA Pa 
petunjuk dari Aku,S? siapa pun mengikuti Gea SI Manuk 
petunjuk-Ku tak perlu khawatir, tak perlu 

sedih. 


53. Keputusan Tuhan ini merupakan akibat tindakan manusia. Perhatikan perubahan dalan 
bahasa Arab dari bentuk tunggal dalam ayat 32:34 kepada bentuk dua dalam ayat 2:35, dan bentui 
jamak di sini. yang saya tandai dalam bahasa Inggris (juga dalam terjemahan bahasa Indonesia 
dengan “kamu manusia semua.” Jelaslah Adam merupakan contoh semua umat manusia dan semu: 
mereka, laki-laki dan perempuan bersama-sama dalam masalah kehidupan rohani, Di samping lv 
pengusiran itu dikenakan kepada Adam, Hawa dan Setan, dan bentuk jamak bahasa Arab ini cocok 
untuk jumlah berapa pun di atas dua. 

54. Persinggahan manusia dalam keadaan yang lebih rendah, yang di satu bagian ia adalah 
hewan di bumi ini sampai waktu tertentu. Tetapi juga ia harus memenuhi segala kewajibannya yanf 
juga lebih rendah, sebab kewajiban itu merupakan satu bagian yang lain lagi dalam aru latihan 
rohani. 

55. Karena “nama” dalam ayat 31 di atas dipakai untuk “sifat segala sesuatu.” maka “kata-kata” 
di sini berarti “ilham,” “pengetahuan rohani.” Kata bahasa Arab yang dipakai untuk “menerim: 
pelajaran” di sini mengandung arti daya upayanya dapat dikabulkan dengan rahmat Allah. 

Kata bahasa Arab “Tobat” (ar-raubah) berarti “kembali” dan kata bentuk intensif (tawwab) untu 
pengampunan Allah (“Maha Penerima Tobat") dari akar kata yang sama. Ada tiga hal penting untuk 
tobat ini: si pelaku dosa harus mengakui kesalahannya: ia harus jera: dan ia harus berniat hend 
menjauhi dosa untuk masa yang akan datang. Manusia bersifat lemah, dan dapat ia bertobat berulang: 
ulang memohonkan rahmat. Selama ia melakukannya dengan sungguh-sungguh, Allah Maha Penerim? 
ana Maha Pengasih, karena rahmat karunia-Nya akan melepaskan segala kekurangan si pelaku 

osa itu. 

56. Perhatikan adanya perubahan dari bentuk jamak “Kami” pada permulaan ayat kepada bentuk 
tunggal “Aku” yang kemudian, dalam ayat yang sama. Bila Allah berfirman lentang Dirinya biasany: 
dalam nama diri (person) pertama dalam bentuk jamak “Kami.” Ini adalah bentuk jamak penghormata 
dan pemuliaan. Dalam bahasa manusia dipakai dalam pengumuman-pengumuman dan keputusa? 
keputusan kerajaan. Tetapi bilamana hubungan personal yang khusus dinyatakan dalam bentuk tunggal. 
maka yang dipakai ialah "Aku" atau “Ku.” Bd 26:52 dan sebagainya. 

Lepas dari soal kejatuhan manusia, dan segala akibatnya. jaminan adanya petunjuk tetap diberikan 
pda Besa ke pa Ka Tong ap nga dari segala rasa takut, sekarang Gema 
ini akan tumbuh lebih dekat kepada Allah. me ta ama 


0 MM 


Surah 2: Bagarah 29 Juz l Bad! me (TI) 


39. Tetapi mereka yang tak beriman dan men- 
dustakan ayat-ayat Kami, mereka adalah 
orang-orang neraka di sana mereka tinggal 
selama-lamanya.”7 


R. 46.— Di antara manusia, bangsa apakah yang punya kesempatan lebih banyak 
(2:40-86) Dalam masalah Rohani daripada Orang Israil? 


Namun berulang kali mereka gagal. 


Mereka membangkang terhadap Musa dan bergumam 
Dalam keliaran, mereka bantai Rasul-rasul 


Dan mereka tolak segala ayat dan pertanda, mereka palsukan 
Kitab Suci dan mereka punggungi kebenaran. 


Am 5. 


Lem ra, — 
40. Ulahai Bani Israi!! Ingatlah akan nikmat SAK KIA D 
Ku yang Kulimpahkan kepadamu, dan Ga £ 5 at 20 nte,bana 
penuhilah janjimu?$ kepada-Ku sebagai- GE SNA Saga pie 

mana Kupenuhi janji-Ku kepadamu, dan - 


tag 
Hd (6 
hanya kepada-Kulah kamu harus takut. id 
“4 B3 Laptm, 
41. Berimanlah kamu pada apa yang sudah BEBAN Talas @ 
Kuwahyukan”? membenarkan (wahyu) png S 


£ “ 
yang ada padamu, dan janganlah menjadi IEEE AA 
yang pertama mengingkarinya dan jangan- Pe 
lah menjual ayat-ayat-Ku dengan harga Aa 
murah dan hanya kepada-Kulah kamu 
harus bertakwa. 


P 2 312 2. ..x 

42. Dan janganlah kamu mencampuradukkan PNG AI, Can @ 
kebenaran dengan kepalsuan, juga jangan- Pd 
lah kamu menyembunyikan kebenaran Sai 
padahal kamu mengetahui. 


$7. Tetapi, lepas daripada sifat Pengasih Allah Yang Maha Penerima Tobat itu, jika orang menolak 
petunjuk cahaya iman yang lebih tinggi, dan terus melakukan perbuatan dosa melawan petunjuk 
cahaya itu, tak dapat tidak ganjarannya adalah neraka rohani. Itu tidak hanya sekadar kejadian yang 
kebetulan saja. Karena pengingkarannya itu disengaja dan sudah jelas, maka akibatnya pun harus 
dalam kedudukan yang bersifat abadi. 

58. Seruan yang ditujukan kepada Israil itu secara subyektif masih dalam bahasa yang sama dengan 
tradisi mereka sendiri: Kamu menuntut menjadi bangsa yang diutamakan, lupakah kamu akan segala 
nikmat-Ku? Kamu menuntut suatu perjanjian khusus dengan Aku. Dan pihak-Ku telah kupenuhi 
janji itu dengan mengeluarkan kamu dari negeri perbudakan dan memberikan kepada kamu negeri 
Kanaan, negeri yang “melimpah dengan susu dan madu”, dari pihak kamu dapatkah kamu memenuhi 
janjimu sendiri, Masihkah kamu takut akan kehadiranmu sebagai suatu bangsa? Kalau kamu takut 
kepada-Ku, tak ada sesuatu lagi yang harus menjadi masalah. 

59. Kamu sudah menerima beberapa wahyu sebelum ini: sekarang datang wahyu yang memperkuat 
itu, seruan pertama ditujukan kepada kamu: adakah kamu juga yang pertama akan menolaknya? Dan 
untuk apa menolak? Ayat-ayat Allah lebih berguna daripada semua pertimbangan yang tak berharga 


itu. Dan ukuran dalam arti hak dan kewajiban harus diterima dari Allah, bukan dari para pendeta 
dan adat istiadat. 


Surah 2: Bagarah 30 


43. Dan laksanakanlah salat, keluarkanlah 
zakat: dan tundukkanlah kepalamu? ber- 
sama mereka yang menundukkan kepala 
(dalam ibadah). 


44. Kamu menyuruh orang (lain) berbuat 
kebaikan tetapi kamu melupakan diri 
sendiri, padahal kamu membaca Kitab? 
Tidakkah kamu mengerti? 


45. Bermohonlah kamu (kepada Allah) per- 
tolongan dengan ketabahan8! dan dengan 
salat: ini sungguh berat, kecuali bagi 
mereka yang khusyuk. 


46. Mereka yang yakin bahwa mereka akan 
bertemu Tuhan dan bahwa kepada-Nya 
mereka akan kembali. 


Am 6. 


41. Dai Bani Israil! Ingatlah akan nikmat- 
Ku yang Kulimpahkan kepadamu,6? dan 
bahwa Aku telah mengutamakan kamu 
dari semua yang lain (untuk menyam- 
paikan risalah-Ku). 


48. Dan jagalah dirimu dari suatu hari tatkala 
tak seorang pun mampu membela yang 
lain juga tak ada perantara yang ber- 
manfaat baginya, atau tebusan yang akan 
diterima daripadanya, dan tiada pula 
mereka diberi pertolongan. 3 


Juz l Bad! 3 ya (1) 


GBI 0 


meat Natan AN CENTa 
BENANG SA EGA O 
ara 
BE AI 
Sg 2 AG NN NG 
KA Ana O 


BEA 


Pa ee PN AAA ATA, 
KI AAA Ko) 
tgn 


09325 


n Pegud 
KETAT 0 
& T 519613 AA) 


Penta ALIS a 2 29 
PG RAGA 
035 Y£ 

2 Maap 


60. Pembahasan ini pertama-tama masih tetap ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi PP” 
laksanaannya bersifat umum, seperti dalam semua ajaran Our'an. Segi utama peribadatan Yahudi, 
dahulu dan sekarang, ialah menundukkan kepala (sujud). 

(31 - Kata bahasa Arab sabr mengandung beberapa perbedaan arti yang hampir serupa, yang tidak 
mungkin dapat dicakup dalam situ kata bahasa Inggris. Ini berarti (1) sabar yang dalam arti luas, tidak 
tergesa-gesa, (2) sabar, bertekun, teguh, tabah, keras kemauan, (3) sistematik, sebaliknya daripad" 


tak Lapan atau tindakan tak terarah (4) sikap gembira karena pasrah dan menerima, dalam 

Ke An ana atau penderitaan, sebaliknya daripada menggerutu atau berontak, tetap 
ya sekadar pasif saja atau tak berdaya upaya dengan adanya unsur keteguhan atau ketabahan. 
62. Kata-kata ini diikhtisarkan dari 2:40 yang telah mengantarkan suatu gambaran umum 


mengh 
i bukan 


tentang 


nikmat Allah kepada Israil. Sekarang ki il jadian" 
kma 8 kita dikenalkan pada suatu gambaran khusus tentang K€ dian 
kejadian dalam sejarah Israil itu. Tiap kejadian didahului dengan kata bahasa Arab pera yang dalam 


terjemahan ini dinyatakan dengan “ingatlah.” 


63. apa Ta Pan 
Pas Menang Port men Katana meng yang khusus, kesimpulan sudah disebutkan: Jagalah 
, berpikir bahwa kenikmatan yang diberikan kepada kamu itu akan membebas 


kamu dari tanggung jawab pribadi setiap orang. 


J 


Surah 2: Bagarah 31 Juz I BAN 3 (1) 
49. Dan ingatlah, Kami telah men 2. Peak 5: PAP 2 area 
» yelamat- AA YAA SAAD) 
kan kamu dari golongan Firaun: mereka Pa nia ANA 2 si 
Mo Odi 


1 az, tema P3 
menimpakan kepadamu hukuman dan PUG SEA EKA 
siksaan berat, membunuhi anak laki-laki " : F2 M 

In eniba an Ane Aan 
dan membiarkan yang perempuan hidup,4 - PSA £ 
yang demikian itu suatu cobaan berat 
dari Tuhanmu. 


50. IDan ingatlah, Kami telah membukakan — SSS NC AN 
, (AN OA BANGET A GO 
lautan bagimu dan menyelamatkan kamu 2 gr 5: s sa 5 @ 
dan Kami tenggelamkan kaum Firaun Brad Aris 
sedang kamu sendiri menyaksikan.55 


EA Ne LAN La LAI 

SE Dan ingatlah, Kami telah menjanjikan PA AU TA A EN @ 
Musa empat puluh malam,99 kemudian LI AA 29 An 3 
G3 Bailg9an ya Gali 


sepeninggalnya kamu mengambil anak 
lembu (untuk disembah) karena kamu 
orang yang zalim. 


64. Perbudakan oleh Mesir ini sungguh suatu cobaan yang berat. Bahkan keinginan Mesir menge- 
cualikan perempuan Israil hidup dengan membunuhi kaum laki-lakinya hanya menambah kepahitan 
buat pihak Israil. Kebencian mereka begitu kejam, tetapi “kecintaan? mereka juga lebih kejam lagi. 
Mengenai tugas yang berat ini, lihat Keluaran 1. 14: “dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan 
yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya 
segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu.” Mandor-mandor 
Firaun itu tidak memberi jerami kepada mereka, tetapi mereka memerintahkan orang-orang Israil 
membuat batu bata tanpa jerami: Keluaran 5. 5-19. Dekrit Firaun ialah: “Lemparkanlah segala anak 
laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah 
hidup”: Keluaran 1. 22. Akibat adanya pengumuman ini Musa disembunyikan selama tiga bulan 
setelah kelahirannya. Tetapi karena tak dapat lebih lama ia disembunyikan, maka ia dimasukkan ke 
dalam sebuah perahu yang terbuat daripada buluh papirus dan dilemparkan ke dalam Sungai Nil. Dia 
dilihat oleh putri dan istri Firaun (28:9), dan dijadikan anak angkat dalam keluarga: Keluaran 2. 2-10. 
Bd. 20:37-40. Jadi Musa dipelihara oleh musuh-musuh masyarakatnya sendiri. Ia dipilih oleh Allah 
untuk membebaskan kaumnya, dan kebijaksanaan Allah menjadikan pelajaran dan pengalaman, bahkan 
erima itu merupakan saham yang besar dalam menyelamatkan kaumnya itu. 
g Israil akhirnya melarikan diri dari Mesir, mereka dikejar oleh Firaun dan 

asil menyeberangi Laut Merah, sedang rombongan 


kekejaman yang mereka t 
65. Tatkala orang-oranj 
tombongannya. Dengan suatu mukjizat mereka berhi 


Firaun tenggelam: Keluaran 14. 5-31. 
egelam: Keluar. Perintah dan Torat serta Peraturan diberikan di atas Gunung 


66. Kejadian ini setelah Sepuluh 4 : 
Sinai: Musa disuruh naik ke Gunung itu, dan selama empat puluh hati empat puluh malam ia berada 
18. Tetapi mereka tidak sabar ditunda-tunda, mereka membuat sebuah 


di tempat itu: 4. 
PP ltu: Keluaran & ikan sebagai pujaan dan sebagai korban kepadanya: 


patung anak sapi dari emas yang dilebur, lalu disaji 
Keluaran 32. 1-8. 


MN 


Surah 2: Bagarah 32 Juz 1 BN uu " 


52. Kemudian Kami ampuni kamu sesudah AG Para taa area 
() Aa day Sagar 
itu, agar kamu sempat bersyukur. tata Kr @ 


ng 


s s 2g BABA ASIN 5 
53. JDan ingatlah Kami telah memberikan KALA GP ega aipa ara 
KAN PANGAN Gagak) 
kepada Musa Kitab dan Furgan88 (Ukuran makan @ 
yang benar dan yang salah): Agar kamu 
sempat mendapat petunjuk. 


LA baka TI AA NG 
54. JDan ingatlah, ketika Musa berkata ke- — 5 LEAAE Kata PAN @ 
pada kaumnya: “Wahai kaumku! kamu TER, L engaaa abata 
sungguh telah melakukan kesalahan ter- WES GAS, 
hadap diri kamu dengan menyembah anak EL ena Pa NA 
lembu: bertobatlah kepada Maha Pen- Poles, TES al 


ciptamu dan bunuhlah dirimu (orang- 
orang zalim)?” akan lebih baik bagimu 
dalam pandangan Maha Penciptamu.” 


67. Musa berdoa untuk kaumnya, dan Allah pun mengampuni mereka. Demikianlah menurut 
bahasa Our'an. Bahasa Perjanjian Lama lebih kasar. “Dan menyesallah TUHAN karena malapetaka 
yang dirancangkannya atas umatNya,”: Keluaran 32. 14. Sikap kaum Muslimin dalam hal ini ialah 
bahwa kitab-kitab suci umat Yahudi (dan Kristen) itu tidak langsung mengacu kepada Musa dan Isa, 
tetapi merupakan hasil himpunan yang dilakukan orang kemudian. Kalangan sarjana dan kritik-kritik 
yang lebih maju sekarang sudah tidak menyangsikan lagi mengenai hal ini. Tetapi cerita-cerita dalam 
buku-buku turun-temurun ini bolehjadi dipakai sebagai seruan kepada mereka yang menggunakannya. 
Hanya saja harus diisi dengan nilai-nilai rohani, seperti yang terdapat di sini, terutama dalam 2:34 
bawah. 

68. Wahyu Allah, suatu pernyataan kehendak-Nya, adalah ukuran yang sesungguhnya mengenai 
yang benar dan yang salah. Bolehjadi itu dalam suatu kitab atau ketentuan-ketentuan Allah dalam 
sejarah. Semua ini dapat disebut ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran) Allah atau mukjizat 
mukjizat. Al-Kitab dan Al-Furgan dalam ayat ini oleh beberapa mufasir dipandang Sama. Yang Jain 
menganggapnya dua pengertian yang berbeda: Kitab ialah kitab tertulis, sedang Furgan ialah tenda” 
tanda (mukjizat-mukjizat) yang lain. Saya setuju dengan pendapat yang kedua. Kata “Furgan” terdapa 
juga dalam 21:48 yang berhubungan dengan Musa dan Harun dan dalam ayat pertama Surah 1 4 
seperti juga judulnya, yang berhubungan dengan Muhammad. Karena Harun tidak menerima Kitab, 
maka Furgan harus berarti tanda-tanda lain. Rasulullah menerima dua-duanya, Kitab Gur'an 
tanda-tanda. Di sini tanda-tanda lain barangkali juga kita ambil sebagai pelengkap Our'3n- 
Wordsworth: “Arbiter undisturbed of right and wrong” (Wasit yang tak terganggu antara yang 
dan yang batil) (Prelude, Book 4). hal 

69. Ucapan Musa ini dapat ditafsirkan harfiah, seperti dalam terjemahan di atas, yang dalan 
ini ia menyuarakan kembali Keluaran 32. 27-28 tetapi dalam pola yang jauh lebih lunak: La : 
Perjanjian Lama itu berkata: “Berjalanlah kian ke mari melalui perkemahan itu dan pintu Haag 
dan biarlah masing-masing membunuh temannya dan tetangganya... dan pada hari itu tewasi int 
kira tiga ribu orang dari bangsa itu.” Ungkapan versi yang lebih bersifat rohani ialah karena pera 
pembunuhan itu dilakukan dalam arti cobaan, tetapi lalu dihapus karena Allah kemudian meng! 
tobat mereka. Dengan masih lebih memberi makna rohani yang lebih dalam pada penafsiran itu m in 
“anfusakum" di sini berarti “nafsu,” bukan “pribadi.” Jadi arti percakapan (diringkaskan) Mus ae 
akan jadi: “Dengan menyembah anak lembu kamu telah memperkosa nafsu kamu sendiri: bertobat 
hukumlah (-bunuhlah) nafsumu itu sekarang. Dalam pandangan Allah itu akan lebih baik-” kata 

Kata ini diterjemahkan dengan Pencipta (Bari”) di dalamnya ada juga tersimpul arti dari akar ari 
“pembebas"—-kata yang tepat dihubungkan pada orang-orang Israil, yang baru saja dibebaskan 
perbudakan di Mesir. 


P. 


Surah 2: Bagarah 33 Juz 1 ad! By (1) 


1 PAT Pa 
Maka Ia akan menerima tobatmu. Ia KASAR) age 
sungguh Maha Penerima tobat, Maha 
Pengasih. 


Dl LA oi para 
s5. Man ingatlah, kamu telah berkata:” PAN GEN GA sana @ 


' “Wahai Musa! Kami tak akan percaya Saba | yet TE 
kepadamu sebelum kami melihat Allah Seakan SEC 


jelas-jelas,” lalu datang halilintar me- 
nyambar kamu padahal kamu menyaksi- 
kan. 


56. Kemudian Kami bangkitkan kamu sesudah ea Haa Ka aa 
Ke NYA 23 


kamu mati: agar kamu sempat bersyukur. 


CA 2nd, ena Ta Aher. 

57. Dan Kami naungi kamu dengan Kan HE SEA 2 Ws @ 
dan Kami turunkan kepadamu Manna AMA AAL Nag 2 ar 
dan burung puyuh (salwa| “makanlah bsa Hanana AA 

: : Ia, 
segala makanan yang baik sebagai rezeki Gaal SO TAN 
yang Kami berikan kepada kamu”, mereka 
tiada merugikan Kami melainkan merugi- 


kan diri mereka sendiri. 


70. Di sini kita melihat beberapa contoh yang diambil dari cerita turun-temurun agama Yahudi 


menurut Taurat (Pentateuch). Beberapa contoh juga dapat dilihat dari cerita Yahudi dalam Talmud, 
atau penjelasannya yang berkenaan dengan ajaran-ajaran teologi Yahudi. Ajaran-ajaran itu didasarkan 
pada kitab-kitab suci Yahudi, ditambah dengan beberapa penjelasan dan nasihat-nasihat agama yang 
bagus-bagus. Mengenai ingin melihat Tuhan kita baca dalam Keluaran 33. 20: “Lagi firmanNya: Engkau 
tidak tahan memandang wajahKu, sebab tiada ada orang yang memandang Aku dapat hidup.” Dan 
orang yang gigih ingin melihat Tuhan hukumannya ialah mati, tetapi mereka yang tak beriman masih 
diberi ampun, sungguhpun begitu mereka tidak bersyukur. 

71. Manna, dalam bahasa Ibrani, Man-hu. Dalam bahasa Arab M4 Huwa? - Apakah itu? Dalam 
Keluaran 16. 14 disebutkan sebagai “sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun 
beku di bumi." Biasanya membusuk kalau dibiarkan sampai keesokan harinya. Dan menjadi cair 
oleh panas matahari. Jumlah yang diperlukan untuk tiap orang sekitar satu omer, ukuran kapasitas 
Ibrani, sama dengan 2/4 liter. Ini menurut catatan Yahudi. Barangkali sudah dirusak oleh kebiasaan 
mereka dengan sangat dilebih-lebihkan. Manna yang sebenarnya yang terdapat sekarang di daerah 
Sina ialah berupa getah sakarin yang diperoleh dari sejenis pohon tamarisk. Getah ini dihasilkan 
dengan jalan ditusuk-tusuk oleh sejenis serangga seperti serangga kirmis, persis seperti getah damar 
yang dihasilkan oleh tusukan serangga damar atas pohon-pohon tertentu di India. Mengenai burung 
buyuh (salwaj yang terbang besar-besaran dibawa oleh angin Laut Tengah pada musim-musim ter- 
tentu dalam setahun, ialah seperti yang pernah disaksikan oleh perwira-perwira India yang beroperasi 
antara Mesir dengan Palestina selama Perang Dunia 1914-1918. 


Surah 2: Bagarah 34 Juz l LA try 


3 La LAYAN ada 2133 
58. Dan ingatlah bila Kami berfirman: for PAN EA 
POR 
“Masuklah kamu ke kota ini,” dan Fo SERI LO IS Ai eenia 
PA PN LS CA i Aan 
makanlah dari sana yang lezat-lezat se- Ako 33 ES OI lalel3 dya 
2 s 
suka hatimu: dan masuklah ke pintu 3, Bana ratan 
gerbang dengan rendah hati dan me- Pe IA Kak 
nunduk, dan katakanlah: bebaskan kami 
dari dosa, niscaya Kami ampuni dosa-dosa 
kamu dan akan Kami tambah (pahala) 
mereka yang berbuat kebaikan.” 


C) 


red Sg, G 
59. Tetapi orang durjana mengubah kata dari CN AS PPA GA Ke) @ 
apa yang sudah dikatakan semula kepada " 


Z BA I Pa Tapa TA 
mereka: lalu kepada orang durjana itu £ AN anlaakb ANGEL 


Kami timpakan azab dari langit atas per- tea HK 
. Sain dahan YA ag 
buatan mereka yang fasik. 
Am 7. 


Pte £ £ 


60. Wan ingatlah, ketika Musa telah berdoa Ia PMA AA sah, nkalgya 0 
memohonkan air untuk kaumnya: Kami 2ag 
berfirman: “Pukullah batu itu dengan 
tongkatmu.” Lalu memancar daripadanya 


72. Barangkali yang dimaksudkan di sini Sitim. Itulah “kota akasia” di sebelah timur Yordan. 
tempat orang-orang Israil berbuat maksiat dan memuja dan menyajikan korban untuk dewa-dewa 
(Bilangan 25. 1-2, juga 8-9). Suatu hukuman yang mengerikan menimpa mereka, termasuk wabah. 
yang telah menelan 24.000 orang meninggal. Kata-kata yang telah diubah oleh orang-orang yang 
zalim itu mungkin tadinya sebuah kata sandi. Dalam teks bahasa Arab “Mirratun,” yang mengandung 
arti kerendahan hati dan sebuah doa mohon pengampunan, suatu tanda yang paling tepat as 
membedakan mereka dengan musuh. Dari peristiwa yang khusus ini kita dapat menarik pelajaran 
yang lebih bersifat umum. Pada saat mendapat kemenangan seharusnya kita bersikap rendah Ta 
seolah sedang di hadapan Allah, dan tingkah laku kita scharusnya menjadi contoh sesuai denga 
firman Allah. Kalau tidak, kesombongan kita akan menghukum hati kita sendiri. 358) 

Ayat-ayat 58-59 dapat dibandingkan dengan 7:161-162. Ada dua perbedaan kata. Di sini (2: i 
kita membaca “masuklah kamu ke kota ini,” sementara dalam 7:161 kita baca ringgallah kamu s 
kota ini.” Juga dalam 2:59 kita membaca “atas perbuatan mereka yang fasik,” dalam 7:16? kita bac' 


apa an 
“disebabkan perbuatan jahat yang mereka lakukan.” Perbedaan kata ini tidak membawa perbeda 
makna. 


an | 


Surah 2: Bagarah 


35 Jual san 1 
dua belas mata air, tiap suku? sudah - GEA Ag neng ai 
mengetahui tempat minum mereka. Makan aa ae ala puan 9 Pa 


dan minumlah kamu dari rezeki Ta AA Lai” : 
La 5 4 zeki yang SI AP 
diberikan Allah dan janganlah kamu ber- & ag An BPih 
buat kejahatan dengan melakukan ke- TIA NI 
rusakan di bumi. 


Te, 7 f 1030 


3 Laga Gi 3, - 
61. Tn tah, kamu telah berkata: “Wahai SA PERAGA @ 
usa! Kami tak tahan hanya dengan satu Manan IKI Aa te3A Ag Tan 
macam makanan saja: maka berdoalah Ae da NE Ak 
kepada Tuhanmu untuk kami supaya 2 
diberikan kepada kami apa yang di- 


73. Ada suatu referensi yang dapat kita lihat di sini sehubungan dengan susunan suku-suku Yahudi 
yang memegang peranan penting dalam perjalanan mereka yang empat puluh tahun itu sepanjang 
sahara Semenanjung Arab (Bilangan 1 dan 2), dan kemudian menetap di tanah Kanaan (Yosua 13 
dan 14). Kedua belas suku itu diangkat dari anak-anak Yakub, yang namanya diganti menjadi Israil 
(tentara Allah). Menurut cerita Yahudi, sesudah ia bergumul melawan Allah, (Kejadian 32. 28). 
Israil mempunyai dua belas anak, (Kejadian 35. 22-26) termasuk Lewi dan Yusuf. Keturunan kedua 
belas anak ini ialah “Anak-anak Israil.” Keluarga Lewi menjadi pendeta dan mengurus tempat ibadat. 
Mereka dibebaskan dari wajib militer, dan untuk itu sudah diadakan penghitungan cacah jiwa (Bilangan 
1. 47-53) dan oleh karenanya juga dari pembagian tanah di Kanaan (Yosua 14. 3). Pembagian itu 
diberikan kepada semua suku dan mereka adalah kasta yang benar-benar mempunyai hak istimewa 
yang tidak termasuk di antara suku-suku ini. Musa dan Harun termasuk keluarga Lewi. 

Sebaliknya Yusuf, mengingat kedudukannya yang tinggi di Mesir sebagai menteri Firaun, dia adalah 

cakal bakal dua buah suku, yang satu dengan nama masing-masing kedua anaknya, yakni Efraim dan 
Manaseh. Dengan demikian kesemuanya ada dua belas suku, setelah Lewi dikeluarkan dan Yusuf me- 
wakili dua suku. Tempat-tempat mata air di kemah serta daerah-daerah perbatasan yang sudah ditentukan 
kemudian di Tanah yang Dijanjikan mencegah adanya kekacauan dan saling cemburu dan ditentukan 
sebagai bukti adanya inayah Tuhan yang bertindak melalui nabi-Nya, Musa. Bd. juga 7:160. 
d mata air dari sebuah batu itu jelas didasarkan pada cerita setempat yang 
sudah cukup dikenal di kalangan Yahudi dan Arab pada masa Rasulullah. Di dekat Horeb, tak jauh 
dari Gunung Sinai, terdapat banyak batu granit merah yang besar-besar, tingginya dua belas kaki dan 
ukuran sekeliling lima puluh kaki. Orang Eropa yang mengadakan perjalanan ke tempat itu 
(misalnya Breydenbach dalam abad ke-15 M.) melihat beberapa mata air dengan air yang melimpah- 
limpah, dua belas buah banyaknya (lihat Catatan Sale pada bagian ini). Pada masa Rasulullah semua 
itu masih ada dan dari kebalikannya yang kita ketahui, mungkin masih ada sampai sekarang. Cerita 
Yahudi dapat didasarkan pada Keluaran 17. 6: “Haruslah kaupukul gunung batu itu, dan dari dalamnya 
akan i i sa itu dapat minum. , , 9 

Area hara a tamsil, Tepat yang terlihat pada bagian ati ayat itu. Dona ke- 
sengsaraan dan di tengah-tengah tandusnya kehidupan ini orang Manna 2 ni ia Panga 
dalam kehidupan rohani mereka tidak akan dibiarkan dalam kelaparan an kehausan. Sr al 
akan memberikan rezeki rohani yang melimpah sekalipun dalam keadaan Bala ks na sin 
tak dapat diharapkan seperti tandusnya kehidupan yang keras itu. Dan aa na & Ma $ GNI 3 
kan di sekitar tempat itu, masing-masing berbeda, namun masing-masing Ta - 281 ra aa 
Gisiplin yang sempurna. Kita akan mempergunakan dengan penuh Ne aa sa He Ta tp aa 
minuman rohani yang dikaruniakan Allah kepada kita, dan kadang Ia Un - TN aa ari 
tempat-tempat yang tak terduga. Kita harus dapat menahan diri dari Ha - a na aa ongan 
dan setiap perbuatan busuk, sebab kehidupan kita yang lebih tinggi didasarkan pada cobaan yang 


Kita hadapi di muka bumi ini. 


Memancarnya dua belas 


Surah 2: Bagarah 36 Juz | 


2 
Piya 
3 Genk 
, PAN KIA KA Kerta TAN DA Kekal edan 4 
tumbuhkan bumi,—sayur-mayur, men- Sa Es 25 TG Kekaon 3 Ng 
timun, bawang putih. miju dan bawang Pa 2 


FAN aa ngga, 5 pa 
merahnya.” Ia berkata: “Adakah hendak KD) sll JESNSAN Il 
kamu ambil yang rendah sebagai ganti ERA YAH Pranna 
yang lebih baik? turunlah kamu ke kota" 2 KIA tar adan 
dan kamu akan memperoleh: apa yang nari Z sin e 
kamu minta!” Mereka telah diliputi oleh & Lah, 
kehinaan'S dan penderitaan, dan mereka Ie “3 BD Ae 

A3 Giaa), 
berada dalam kemurkaan Allah. Demi- 


c 
AA Na syaa 


Rea NA 
kian itu karena mereka mendustai ayat- ar 
ayat Allah dan membunuhi para nabi 


dengan tidak semestinya. Demikian itu 


karena membangkang dan mereka sudah 
melampaui batas. 


74. Perubahan bentuk kata Misr dalam nas Arab ini menunjukkan bahwa kata itu dapat dipakai 
sebagai bentuk kata benda biasa yang berarti sebuah kota. Tetapi ini belum pasti benar, dan pengertian 
ini bolehjadi Mesir masa Firaun. Tanwin di sini menunjukkan kata sandang tak tertentu yang dapat 
berarti “Mesir mana saja,” negeri mana saja yang subur seperti Mesir. Di sini terdapat suatu kenangan 
yang halus, sekaligus suatu hinaan yang sangat pahit. Bani Israil yang memberontak itu menggerutu 
karena harus menerima makanan yang sama selama mereka di padang pasir. Mereka merindukan 
sekali segala kenikmatan yang mereka alami selama di Mesir yang sekarang sudah mereka tinggalkan. 
meskipun juga mereka ketahui bahwa keberadaan mereka di Mesir itu dalam perbudakan dan per 
lakuan yang sangat kasar. Musa marah kepada mereka karena dua hal: (1) Aneka ragam makanan itu 
dapat kamu peroleh dari kota mana saja. Maukah kamu, untuk keperluan makanan itu saja kamu 
menjual kemerdekaanmu? Bukankah kemerdekaan itu lebih baik daripada makanan yang lezat-lezat: 
(2) Di depan ialah Tanah yang Dijanjikan yang kaya, dan kamu segan melangkah ke sana: di belakang 
adalah Mesir, tanah perbudakan. Mana yang lebih baik? Maukah kamu menukar yang baik itu dengan 
yang buruk? 

75. Dari sini dalil itu lebih bersifat umum. Mereka pun sudah menerima Tanah yang Dijanjika" 
tersebut. Tetapi mereka tetap membangkang terhadap Allah. Kehinaan dan kesengsaraan yang 
mereka alami telah menjadi bencana nasional. Mereka diangkut ke Asyur sebagai tawanan Mereka 
memang mengalami perbaikan di bawah Persia, tetapi tetap di dalam belenggu perbudakan Persia. 
mereka tetap di bawah perbudakan Yunani, Rumawi dan Arab. Mereka terpencar kian ke mari di 
muka bumi ini. Sejak itu mereka menjadi bangsa pengembara, karena mereka sudah tidak mav 
beriman, mereka membunuh rasul-rasul Allah, dan terus melakukan kezaliman. 5 

Pembunuhan terhadap para nabi dimulai dengan dibunuhnya Habil, yang menjadi nenek moyang 
Israil. Anak-anak Yakub yang lebih tua berusaha hendak membunuh Yusuf tatkala mereka Ta 
lemparkannya ke dalam sumur, dan bilamana kemudian ia diselamatkan oleh orang-orang 2 
pertanggungjawaban mereka sebagai pembunuh tetap sama. Dalam sejarah, kemudian juga La Mar 
berusaha hendak membunuh Isa, dengan jalan mendorong gubernur Rumawi melakukan penyalitas 
terhadap orang yang punya persamaan dengan dia, dan akhirnya mereka juga yang berusaha hend: 
menghilangkan nyawa Muhammad Rasulullah. itu 

Tetapi watak demikian sekarang dapat melangkah lebih jauh daripada pengalaman Bani Israil Lea 

Dapat dikenakan pada semua bangsa dan semua pribadi. Jika mereka tetap keras kepala, jika ape 
menempatkan benda yang fana, yang mudah musnah lebih berharga daripada kemerdekaan dan 
keselamatan yang abadi, jika mereka melanggar janji Allah dan menolak rahmat-Nya, maka ba2 


ali 
yang harus mereka terima adalah kehinaan dan penderitaan dalam arti dunia rohani, bahkan barang 
di bumi ini, bila saja mereka mau berpikir panjang. 


Surah 2: Bagarah 37 Juz | 
uz BA AN 


Ain 8, 


2 ida 


a Our'an), KA SEE Ni ya 


orang Yahudi, Nasrani dan Sahi'in, 76 In IA HE AP AP AKI id 
: PN te ea TN NN 
yang beriman kepada Allah dan hari ke- ARP la jEg ANN al ya 
mudian, dan melakukan kebaikan pahala antar NG « Eng : 
a aikan, ANGIN nge On 3 
mereka ada pada Tuhan, mereka tak perlu Dp BI 25 SAN) “nd 
khawatir, tak perlu sedih.77 


62. Mereka yang. beriman (kepad 


@ 


76. Penelitian-penelitian belakangan memperlihatkan adanya sedikit peninggalan suatu masyarakat 
agama yang berjumlah sekitar 2000 orang di bagian hilir Irak, dekat Basrah. Dalam bahasa Arab 
mereka disebut Suhbi (jamak Suhba). Juga mereka disebut orang-orang Sabia dan Nasorea, atau 
Mandaca, atau Kristen St. John, Mereka mendakwakan diri golongan Gnostik (Gnostics) atau Yang 
mengenal Kehidupan Agung. Pakaian mereka serba putih. Mereka percaya pada pembaptisan yang 
berulang-ulang ke dalam air. Kitab suci mereka Ginza dalam logat bahasa Arami. Mereka mempunyai 
teori tentang gelap dan terang seperti dalam ajaran Zoroaster. Mereka menamakan setiap sungai itu 
Yardan (Yordan). Mereka hidup damai dan harmonis dengan tetangga-tetangga mereka kaum Mus- 
limin. Mereka serupa dengan Sabi'un yang disebutkan dalam @ur'an, tetapi barangkali bukan mereka. 

Orang Sabia-semu (pscudo-Sabians) di Harran, yang dalam tahun 830 M. menarik perhatian 
Khalifah Makmun ar-Rasyid, karena mercka berambut panjang dengan pakaian yang khas, barangkali 
mereka memakai nama itu seperti yang ada di dalam Gur'an, supaya mereka berhak menuntut ke- 

dudukan sebagai Ahli Kitab. Mereka adalah orang Suria penyembah bintang dengan kecenderungan 
Mellenisme seperti orang Yahudi semasa Isa. Masih disangsikan sekali apa mereka berhak disebut 
Ahli Kitab dalam pengertian istilah yang sesungguhnya. Tetapi dalam hal ini saya berpendapat 
(meskipun para ahli banyak yang akan menolak) bahwa istilah ini dapat diperluas dengan jalan kias 
schingga mencakup mereka yang masih kuat sebagai pengikut-pengikut Zoroaster, Veda, Buddha, 
Konghucu dan guru-guru ajaran moral yang lain. ' : 2 
Ada lagi golongan lain yang disebut orang Sabaca yang memainkan peranan penting dalam sejarah 
tanah Arab dahulu kala, yang diketahui melalui prasasti-prasasti dalam suatu bentuk alfabet yang 
Serumpun dengan abjad Funisia dan Babilonia. Mereka mempunyai sebuah kerajaan yang sudah maju 
sekali di Yaman dalam kawasan Arab Selatan kira-kira 800-700 tahun Pra Masehi, yang mungkin 
berasal dari Arab Utara, Mereka menyembah planet-planet dan bintang-bintang (Bulan, Matahari dan 
Venusy, Bolehjadi Ratu Saba' (Syeba) dapat dihubungkan kepada mereka. MAtekA takluk kepada Abisinia 
dalam tahun 350 M dan kepada Persia tahun 579 M. Ibukotanya di dekat San'a. Mereka mempunyai 
bangunan gedung-gedung yang indah-indah, Pena ee runcing yang jelas sekali 

(Lihat #neye 1 ji b verbo “Sabacans”). 

77 PAP app ajaa Kar kalimat yang sama. Dan kemudian itu diulang beberapa kali. 

Maksud ayat ini bahwa ajaran Islam tidak cksklusif, dan tidak terbatas hanya pada satu golongan 
bangsa. Urang Yahudi mendakwakan ajaran agamanya hanya Untk mereka Saja, sedang Kristen 
pada mulanya hanya merupakan suatu sekte agama Yahudi saja. Batikan Maya al 
sudah berada dalam organisasi modern sekarang ini sekalipun, “sadar aa ta as Skala aa 

Pengaruh oleh semangat zamannya, termasuk kenyataan sejarah sak ai aa Pn pada 

bagasan Pencbusan dosa pengganti (melalui penyaliban Kristus ( aa Wap sa 1 Yang. | Tara 

bath Wa sera. 3 : da ajaran itu atau yang hidup sebelum kematian Kristus, 
'€mua orang yang tidak beriman kepada aj: i hada Allah. Sikap Islam dal 

Salam art rohani mereka termasuk orang yang tidak beruntung di adapah . P. #sam da am 

bal ang samasekali berbeda. Islam sudah ada sebelum datangnya ajaran Muhammad di muka bumi 

P3 Our'an jelas-jelas menyebutkan Ibrahim adalah IMaslAt Pen ang AN akte, 

baruan kehendak Allah) sudah dan akan menjadi ajaran Islam un Bala Zi a 


Surah 2: Bagarah 


38 Juz l 


Baal dy. ("j 

63. Wan ingatlah, Kami telah menerima IN AAN AAA 8 
ikrarmu dan telah Kami angkat di atas Per AN Peng P - 

kamu Gunung (Sinai),'8 (sambil ber- Gea NAN SIG gan tag 
firman): “Pegang teguhlah apa yang telah Kel 
Kami berikan kepadamu dan ingatlah 
(selalu) apa yang terkandung di dalam- 
nya supaya kamu bertakwa.” 


| . . ban Dp Anne aah aan rat 
64. eye gr sa. -.. Tn Ke PENA oi ara ( 
alau tidak karena karunia dan rahma: aa PE ANA 
Allah kepadamu pastilah kamu akan men- an 3 aa) 
jadi rugi. 


& A33 eh 
65. Dan kamu sudah mengetahui mereka yang LAI KG (AA 233 @ 
An 2 
melakukan pelanggaran di antara kamu 
mengenai hari Sabat, maka firman Kami 


RAN ATU NAKA 
Keong Pasta 

kepada mereka: “Jadilah kamu kera yang 
hina dan terusir.”79 


66. Maka Kami jadikan itu contoh bagi mereka 


PP Ana Ka CA 

TEA EA 0 
yang hidup sezaman dan bagi generasi PER AT BUUA 
sesudah mereka, dan suatu pelajaran bagi Garalase9a 29 
mereka yang bertakwa. 


67. Dan ingatlah, Musa berkata kepada kaum- 
nya: “Allah memerintahkan kamu agar 


78. Gunung Sinai (Tur Stnin), sebuah gunung terkenal di sahara Arab di semenanjung antara da 
teluk Laut Merah. Di sinilah Sepuluh Perintah dan Taurat itu diturunkan kepada Musa. Itu Ke 
gunung itu sekarang disebut Gunung Musa (Jabal Misa). Hampir satu tahun lamanya La Kat 
berkemah di kaki gunung itu. Perjanjian itu diambil dari mereka dengan beberapa peringatan (Ker, 
19. 5, 8, 16, 18) yang diuraikan panjang lebar di dalam legenda Yahudi. Di bawah bunyi Padangan 
dan petir gunung itu tampak sungguh dahsyat di atas kemah mereka di kaki gunung tersebut. segala 
penuh khidmat mereka menerima Perjanjian itu: semua orang menyahut bersama dan berkata: 
yang difirmankan Tuhan, akan kami lakukan.” . 2 hukuman 

79. Hukuman bagi mereka yang melanggar hari Sabat menurut syariat Yahudi ialal ng yang 
mati: “Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pastilah ia dihukum mati, sebab ora! 
melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. aa terus" 
31. 14). Di dalam sebuah hikayat Yahudi tentang masyarakat nelayan di pesisir kota, 2 arus kit 
menerus melanggar hari Sabat, mereka berubah menjadi kera: Bd. 7:163-166. Ataukah 
terjemahkan kedua ungkapan ini dengan: “Jadilah kamu seperti kera, 


" bukan “Jadilah kamu Ket. 
Inilah kesan Maulana Muhammad Ali mengenai bagian ayat ini, dengan mengacu kep 


ada Mu) 
4 . : HK 
dan Ibn Jarir at-Tabari. Hukumannya adalah, bukan karena melanggar hari Sabat itu saja, tetap 
membangkang dan melanggar hukum Taurat. 


Surah 2: Bagarah 


at ati 
68. Mereka berkata: “Bermohonlah atas nama AN 


39 Tuz 
menyembelih seekor sapi.”80 Mereka ber-— Mabbdsei Gis: 
2 aub3se lia! 
kata: “Adakah kamu memperolok kami?” JANGAN 2, 

la menjawab: “Aku berlindung kepada 


Allah janganlah aku menjadi orang yang 
bodoh!” 


aa 

2 
: WATER OA O 
kami agar Dakar menjelaskan kepada i, Kan ag ae GA 
kami (sapi) yang bagaimana!” Ia men- Wiper Ki 
jawab: “la berfirman: Sapi yang tidak 


- 

9 |: 4 
terlalu tua, juga tidak terlalu muda, tetapi Tai aa 26 
pada pertengahan umur. Kerjakanlah apa 
yang diperintahkan!” 


Aga, Gn 101130, 8 
69. Mereka berkata: “Bermohonlah atas nama Nana Hu 2G 


kami agar Tuhanmu menjelaskan kepada 1 SIA TI 3 
kami bagaimana warnanya.” Ta berkata: KAL en 2 io sar 
“Ia berfirman: Seekor sapi berwarna ku- 
ning bersih dan cerah sedap dipandang 


mata!” 
AA Aas aon MEI NE 
10. Mereka berkata: “Bermohonlah atas nama — KSASISIAA Maya 3136 (Oo) 
kami agar Tuhanmu menjelaskan kepada F.. Pee SNP ENYA Pa 
kami sapi yang bagaimana, karena bagi Gaga ARE 


kami sapi-sapi itu serupa, dan dengan 
kehendak Allah kami pasti mendapat 
petunjuk.” 


80. Cerita atau tamsil sapi muda dalam 2:67-71 ini harus dibaca juga dengan tamsil orang mati 
yang dihidupkan kembali dalam 2:72-73. Cerita-cerita demikian dalam tradisi Yahudi sudah diterima, 
didasarkan pada Bilangan 19. 1-10. Musa dan Harun memerintahkan orang Israil agar menyembelih 
seekor sapi muda warna merah tanpa noda atau cacat, tubuhnya dibakar dan abunya disimpan untuk 
Penyucian sidang jemaat dan dosa. Tamsil tentang orang mati ini akan kita lanjutkan kemudian. 

Pelajaran mengenai tamsil sapi muda cukup sederhana. Musa menganjurkan kepada orang Israil 
agar mengadakan kurban, tetapi mereka menyambutnya dengan ejekan. Tatkala Musa dengan sungguh- 
Sungguh terus meminta diadakan kurban, mereka mengelak-elak dari satu dalih ke dalih yang lain. 
Mereka menrajukan sejumlah pertanyaan yang sebenarnya akan dapat mereka jawab sendiri kalau 
Ka mereka mau memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Musa. Pertanyaan-pertanyaan 
beat itu lebih bersifat gerutuan daripada ingin memperoleh keterangan. Hanya pura-pura saja 
Tn a mau bersungguh-sungguh mencari petunjuk. Ketika akhirnya sudah terpojok, baru mereka 
Ayam Sanakan tetapi perintah itu pun sudah hampir kehilangan arti, karena seharusnya pe- 
Pera ihan itu akan memberi pengaruh besar dalam membersihkan dosa, Alasan mereka dengan 
3 Yabaa yang berputar-putar itu sebenarnya hanya karena mereka sudah menyadari adanya kesalahan 
Sendiri, seperti yang akan kita lihat pada tamsil tentang orang mati itu (2:72-73). 


.-— 


Surah 2: Bagarah 40 


Juz! BAP ly KT 
s Te LK IR II LA ap an 
TI. la berkata: “Ia berfirman: Seekor sapi APA Aren G 
yang belum terlatih membajak tanah, juga Nana z5 PAI - 
yang belum mengairi ladang tanaman, PO Sa Ama NP Gamat 
” « : 3 2 en 
sehat, dan tanpa cacat. Mereka berkata: tg F3 2-2 Laga Ta na 
“Sekarang barulah engkau membawa berita SATA AT Pu pa 
yang benar.” Kemudian mereka menyem- 
belih, tetapi hampir-hampir tidak mereka 
lakukan. 
Aw 9. 
aga | ba. gan p23 
7. Ingatiah, kamu telah membunuh sese- PAN ey te) 
orang! lalu kamu saling menuduh karena- hai be 
Ta 
nya, tetapi Allah menyingkapkan apa yang » 
kamu sembunyikan. 


73. Maka Kami berfirman: “Pukullah (mayat) 


PLOT AS 
itu dengan sebagian (sapi) itu.” Dengan Ah bia SA 
Cah Ak AT BA PU bh CA 
demikian Allah akan menghidupkan kem- TAAT, 
bali dan memperlihatkan kepada kamu 
tanda-tanda-Nya agar kamu mengerti. 
al Fe An era AA 
74. Remudian hati kamu menjadi keras sudah DGN Ta 23 6 
seperti batu bahkan lebih keras lagi, ka- Sa 


PEN ena AN AKA AAN 
rena dari batu itu masih dapat memancar KAN PE Kemeeliya 51) 2g ag 
- 2 - 4 
sungai-sungai dan di antaranya ada yang aan 2 GA aa 

jatuh karena takutnya kepada Allah. Dan AU To 2 & 
Ie gaun 


Pa se rab Lot) 


81. Dalam Ulangan 21. 1-9 ada ketentuan bahwa bila ada seorang laki-laki yang mati t 
sebuah ladang dan pembunuhnya tidak diketahui, maka seekor sapi muda harus disem 
orang-orang tua di kota terdekat dengan tempat tinggal laki-laki yang terbunuh itu 

di atas sapi tersebut dan berkata bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan, jug: 


belih, 


Dengan demikian mereka bebas dari tuduhan melakukan pembunuhan itu. Cerita Yahudi 
pada peristiwa semacam itu, dalam hal tertentu yang serupa ini setiap orang berusah: 
diri dari dosa dan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Pada tahap pertama m 
memutarbalikkan pembicaraan dan merintangi seekor sapi muda disembelih seperti pada tamsil 1 
diatas. Bilamana sapi muda itu sudah disembelih, dengan suatu mukjizat Allah mengung 
orang sebenarnya yang menanggung dosa itu. Sesuai dengan perintah, satu bagian daging sapi 
itu ditempatkan di atas si mayat, dan kemudian mayat itu hidup kembali dan membongkar 
peristiwa kejahatan itu. 

Pelajaran yang dapat diperoleh dari tamsil ini ialah bahwa manusia dapat saja 
nyembunyikan tindakan kejahatannya—secara perorangan atau bersama-sama—tetapi Al! 
ungkapkannya dengan cara-cara yang tak diduga-duga. Mengaitkan hal ini lebih jauh pada st) 
nasional Yahudi, maka, bukti ini terus diperlihatkan dalam ayat-ayat berikutnya, yakni bahwa 


Israil itu telah melakukan tipu-muslihat terhadap agama dan tradisi mereka sendiri, tetapi mereka 
dapat terhindar dari segala akibat karena dosa mereka itu. 


erbunuh Si 


membasuh tangannya 
a tidak melihat 

yang didasarka" 
a membebaskan 
ereka mencote 


kapkan sip? 
P kurban 
semua 


berusaha M” 
lah akan meF 


Ban 


dan 


ir 


Surah 2: Bagarah “1 Tae Batan (D 
Allah tidak lengah terhadap segala yan LL una 
kamu lakukan.8? da Gikamlas payah 


75. Adakah kamu (orang beriman) masih Pl Pa gira Jis EPA 3 Ko) 
mengharapkan bahwa mereka akan percaya Y Handa 
kepada kamu?—-padahal satu kel G Ae abah Iys gay 
? az satu kelompok PG AN NA maa 


di antara mereka mendengar kalam Allah 


. 3 
lalu memalsukannya sesudah memahami AAN Ae 
padahal mereka mengetahui. 
76. Dan bila mereka bertemuS3 dengan orang Kakang si 
A 5 MA e) 
beriman, mereka berkata: “Kami ber- Bapa ai Hi 


82. Hati orang yang berdosa itu akan bertambah keras. Bahkan lebih keras daripada batu. Yang disajikan 
kepada kita ini suatu alegori puitis yang sangat indah. Dalam alam ini kita pun berpikir tak ada yang lebih 
keras daripada batu. Tetapi ada batu yang bisa luluh begitu saja, seperti hati yang mau bertobat kepada 
Tuhan atas kehendak sendiri. Demikian jugalah batu-batu itu: sungai dan mata air memancar dari sana 
secara spontan, kadang dalam percikan-percikan kecil. kadang dalam jumlah yang besar. Jadi ada yang 
dapat dibelah atau digali atau diledakkan dengan dinamit, dan di bawah tanah itu kita mendapatkan air 
yang melimpah-limpah, seperti dalam sumur di bawah tanah berbatu karang. Demikianlah hati yang lembut, 
ia akan jadi luluh karena kesedihan yang dirasakannya bila ia sedang mengalami bencana atau pukulan 
berat, yang akan mengingatkannya pada peristiwa yang lebih besar. Dan akhirnya akan ada batu-batu yang 
tergelincir atau tenggelam karena tekanan geologis atau karena terjadi gempa bumi. Air akan menyembur 
lebih besar, seperti yang pernah terjadi, misalnya pada gempa bumi di Bihar 1934. Guncangan demikian 
secara puitis dapat dilukiskan sebagai gambaran rasa takut. Oleh karena itu, akan ada hati yang datang ke 
hadirat Allah tanpa motif lain daripada rasa takut, sungguhpun begitu. rasa takut ini akan membuat hati 
mereka luluh oleh rasa sedih dalam bertobat itu. Tetapi orang berdosa yang sudah begitu keras hatinya, lebih 
daripada semua itu. Ia akan lebih keras daripada batu, karena sudah tak ada apa pun yang dapat meluluhkan 
hatinya. 

83. Perdebatan di atas ini ada kaitannya dengan orang Yahudi di Medinah, tetapi yang lebih umum 
akan berlaku juga buat semua orang yang beriman maupun mereka yang tak beriman, seperti yang akan 
kita lihat di bawah ini. Kalau kaum Muslimin Medinah pernah bergembira karena harapan bahwa orang 
Yahudi, sebagai suatu umat di kota mereka itu akan menyambut Muhammad Rasulullah sebagai Nabi 
yang sudah dinobatkan dalam kitab-kitab suci mereka sendiri, harapan itu akan keliru. Dalam Ulangan 18. 18 
mereka membaca: “seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau 
ini:" (yakni seperti Musa), yang ditafsirkan oleh pemuka-pemuka agama mereka ditujukan kepada Muhammad, 
dan mereka akan menerima Islam. 

Orang Arab masih cabang serumpun keluarga Semit, dan dengan tepat sudah diuraikan dalam hubungan- 
nya dengan Yahudi sebagai “saudara mereka”, dan bukan soal lagi bahwa sampai datangnya Muhammad, 
memang tak ada nabi lain yang "seperti Musa.” Sebenarnya adanya catatan tambahan dalam Kitab Ulangan, 
seperti yang tertulis beberapa abad kemudian sesudah Musa, menyebutkan: “Sejak itu tidak ada seorang 
nabi di Israil seperti Musa, yang sudah dikenal oleh Tuhan berhadap-hadapan.” Tetapi orang Yahudi sebagai 
suatu golongan merasa dengki terhadap Muhammad, dan mereka memainkan peran ganda. Bilamana 
masyarakat Muslim sudah tampak lebih kuat mereka pura-pura termasuk di dalamnya, tetapi sebenarnya 
mereka berusaha hendak bertahan dari kaum Muslimin dengan segala pengetahuan menurut kitab-kitab 
mereka sendiri, supaya tidak terpukul oleh dalil-dalil mereka sendiri pula. 

Penafsiran yang lebih umum sudah tentu berlaku untuk segala zaman. Keimanan dan kekufuran itu 
tidak akan saling bertemu. Iman akan berusaha melawan kekuasaan, kedudukan, peraturan dan segala hak 
istimewa, Bila iman itu kuat, kekufuran akan tampil bermuka dua dan mendakwakan diri sebagai sahabat. 
Tetapi di dalam hatinya tetap bersemi kedengkian terhadap kekuatan ilmu dan pengetahuan yang ada pada 
Orang beriman dan dipakai sebagai sarana ibadah kepada Allah. Tetapi Allah Mahatahu, dan kalau orang 
beriman mau menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, ilmu itu akan diperolehnya, dari mana pun—dari 
Tiongkok yang jauh sekalipun, seperti diucapkan Muhammad, maka semua itu akan dapat mengalahkan 
kekufuran (Meskipun anjuran bahwa umat Islam harus menuntut ilmu dari mana pun datangnya, dari segi 
pandangan Islam dalil yang dapat diterima, namun hadis yang disebutkan oleh penulis itu tidak sahih. (Ed)J. 


z Jap PA 
Surah 2: Bagarah . 


Hb NG ma MR HE ABA 
Ki ATI KAN GA AMI PAMA 
iman,” tetapi bila sudah menyendiri di Cp BA aa Ka 
“Engi : . ' ih. 
antara sesamanya mereka berkata: Engkau Ka Pe Aap a Lana F 
akan menyampaikan kepada mereka apa 5 eh 2. - aan 
yang diwahyukan Allah kepada kamu Gus 


sehingga dengan itu mereka dapat me 
nyanggah kamu di depan Tuhan kamu. 
—Tidakkah kamu mengerti? ala Ea Karin 
— CAN AN Ty Tana 
TI. Tidakkah mereka ketahui bahwa Allah Ganlagndledn WugaNg| O 
mengetahui apa yang kamu sembunyikan 
dan apa yang kamu nyatakan? EP P- Jebak 
se abaya KE AN an DNA 
78. Dan di antara mereka?" ada yang buta PISA NGSN GAN Sep pa 9 
i $ li me- LG 
huruf, tak mengenal Kitab Ikecuali Ka SI 
nurut angan-angan saja dan mereka hanya yA 
menduga-duga. Pe PA NN 
PA Ia MA AA Gartek it tata 
79. Celakalah mereka yang menulis Kitab BEE NEK TAN @ 
dengan tangan mereka sendiri lalu me- LA LA aah AI 2.2 a 
ngatakan: “Ini dari Allah” yang dengan mo BPA Ola Rendah ke Jalla 
itu memperdagangkannya dengan harga Kas 


«G3 Tan t0 9 kaan 
a23 W aki 
murah, celakalah mereka oleh apa yang Berat AR Haa 3 


mereka tulis dengan tangan mereka sen- 
diri dan celakalah mereka dengan hasil 
yang mereka peroleh. 


Pa 
80. Dan mereka berkata: “Api nerakaS' tidak” 19 217234 


F4 Z PA - £ Pa . & 
SIA NN NCLEGS O 
akan menyentuh kami selain untuk bebe- ji 


84. Pembahasan 2:76 masih diteruskan dengan menyebutkan bahwa orang Yahudi ingin bertahan 
pada pengetahuan mereka itu, tetapi pengetahuan apa yang sebenarnya ada pada mereka? Sekalipun 
mereka dapat membaca, umumnya mereka tidak lebih baik daripada yang buta huruf, sebab mereka 
tidak mengerti kitab-kitab mereka sendiri yang sebenarnya. Apa yang mereka baca menurar keinginan 
mereka sendiri, atau paling banyak menurut dugaan-dugaan mereka saja. Mereka memalsukan tulisan- 
tulisan mereka sendiri atas nama Allah. Barangkali buat sementara i 
mereka, tetapi itu hanya keuntungan yang menyedihkan jika mer 
kehilangan nyawanya” (Matius 16. 26). “Menulis dengan ta: 
menciptakan sendiri kitab-kitab itu, yang sudah tidak punya nil 

Pembahasan ini juga sama. Kekufuran itu membuat tuhan-t 
benda menurut angan-angannya sendiri. Bahkan 


yang tidak jujur dengan memanfaatkan kebod 


ngan mereka sendiri” berarti mereka 
ai wahyu. 


Ur. 


Teng gannya dapat saja : 
namun hanya akan terjadi pada bangsa lain: Belang melia ja 


anak-anak Ibrahim: sejelek-jeleknya kami akan i 

h 5 menderita h 
kembalikan ke “pangkuan Ibrahim.” Angan-an ini 
dengan 2:81-82. 5 PLN Da ja 


Ppapun ngerinya neraka itu, 
osa kami akan diampuni, sebab kami 
ukuman sementara, kemudian akan di- 
an buyar. Bacalah ayat ini bersama-sama 


Surah 2: Bagarah 43 Juz Ba 
rapa hari saja” Katakanlah: “Sudahkah KGSLIKGETS GE Ta 
kamu memperoleh janji dari Allah. karena a £ Ka 
Dia tidak akan pernah mengingkari janji- BANI 


Nya, ataukah kamu berkata tentang Allah 
yang tiada kamu ketahui?" 


81. Bahkan barang siapa melakukan keja- PENA WA AT ASAN £ Ko) 
hatan?? dan ia sudah dilingkari dosanya, 1 ng Ni Fa Pena TA 
itulah penghuni neraka: di sana mereka SNIA & Kar heidaa 
tinggal selama-lamanya. 

: 5 ea MAA al maa ah LN NI 

82. Dan mereka yang beriman dan berbuat Pora OUR Sab EPA 0 
baik, itulah orang surga. Di sana mereka Car ah 
tinggal selama-lamanya. 

Am 10. 
83. Dan ingatlah Kami telah menerima87 DNS, KTA AAN @ 


ikrar dari Bani Israil: tidak akan me- 
nyembah selain Allah, berbuat baik kepada 
orangtua dan kerabat, kepada anak yatim 
dan orang miskin dan berbudi bahasa 
kepada semua orang: laksanakanlah salat 


SU s3 Hy 
Oa: PPn 


5 155 
ip 


2 Ny en NG ah 

1 1 AA RKA NN 
dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu 
berbalik, kecuali sebagian kecil di antara 
kamu dan kamu (masih juga) menentang. 


84. Dan ingatlah, Kami telah menerimaS8 gan Ba FA TAN app Ken 
ikrarmu: kamu tidak akan menumpahkan gi Ta 
asa 


oh onta 
darah dan tidak akan saling mengusir dari kans Pai Penyair 
kampung halamanmu, kemudian kamu 


kukuhkan dan kamu pun menjadi saksi. 


86. Ini jauh lebih buruk lagi daripada sekadar jatuh ke dalam dosa, ia berusaha “melakukan 
perbuatan dosa” seperti disebutkan dalam nas Arabnya, yakni mencari keuntungan dalam perbuatan 
dosa. Sikap yang tidak wajar ini berarti bahwa benteng moral dan spiritual yang dengan karunia 
Allah dibangun di sekitar kita, dengan sengaja disia-siakan dan dibiarkan hancur oleh kejahatan, 
yang kemudian membangun bentengnya sendiri pula. Dengan demikian jalan masuk kepada kebaikan 
mungkin akan bertambah sulit. 

87. Sebegitu jauh dari perjanjian yang disebutkan dalam 2:80, sebenarnya mengenai hukum moral, 
yang dinyatakan dalam 2:83. Hukum moral ini sudah berlaku umum, dan bila mereka melanggarnya, 
tak ada keistimewaan yang akan meringankan hukuman itu atau akan menolong mereka dengan cara 
apa pun (2:86). “Berbudi bahasa terhadap semua orang" tak hanya berarti sekadar basa-basi luar 
saja, dari pemimpin kepada rakyat, yang paling rendah sekalipun, tetapi juga harus melindungi mereka 
dari pemerasan, penipuan, penggelapan atau membius mereka dengan sesuatu yang akan menina- 
bobokan pikiran mereka. 

88. Ayat 83 ini berhubungan dengan hukum moral yang sudah umum. Ayat 84 mengenai 
pelaksanaannya di bawah suatu perjanjian khusus, dengan pihak Yahudi Medinah diikutsertakan oleh 
pemerintahan Islam yang baru lahir di bahwa bimbingannya serta gurunya, Muhammad. Perjanjian 
demikian ini diuraikan oleh Ibn Hisyam dalam Sirarur-Rasil, dan oleh Amir Ali diberi pula komentar 
dalam The Spirit of Islam (London, 1922) halaman 51-61. Pengikutsertaan pihak Yahudi ini terjadi 
pada tahun kedua Hijri, dan pengkhianatan yang mereka lakukan tak lama kemudian sesudah itu. 


Juz! 
44 
Surah 2: Bagarah Nae Baal mata 
PALA ANA KAT Das @ 
i NN ar Ola, ( 
85. Sesudah itu, kamu sendiri yang saling jp Da aga TA 2 aa. 
| membumi: sesamamu, kamu usir se- Ne aa 3 
# # TA 
bagian kamu dari kampung halaman 2 pan pot Aeean ek Lai 


MeKam nyata na 
i £ AO puola Jaig 
mereka: kamu saling membantu melawan PE pda Spa YNBY) 


j dan per- 2 yee PAI (Tbta 
mereka, dalam kejahatan ten NG RA 27 z 
musuhan, dan bila mereka datang Kepa Aa alay ya 
kamu sebagai tawanan, kamu tebu ' 15. Ea s5 Aan Ayana 2 -1 
mereka padahal kamu dilarang mengusi GE Iker Jas Pa 


i 2 PIA MN Rn 

mereka, kamu percayai ag ma -. BY RA ENI 
enolak yang sebagian lagi? £ 2 ko pe Mpu PN 

Nan ana na berbuat demikian di SES yak Ka are) 

antara kamu tak lain hanyalah kehinaan 

dalam kehidupan dunia ini dan pada hari 

kiamat mereka dikembalikan ke dalam 

azab yang berat. Dan Allah tiada lengah 

akan segala yang kamu lakukan. 


ae ANA Jaga bentak 
86. Mereka itulah yang menukar kehidupan NG TANGAN go KENA @ 
dunia dengan kehidupan akhirat, hukuman PP San Fe yA 31 
bagi mereka tidak akan diperingan dan aa Ia Mag UK 
mereka tidak akan mendapat pertolongan. 


R. 47. — Kaum Musa dan kaum Isa 

(2:87-121) Diberi wahyu, tetapi, ah! 
Mereka bermain lancung dengan cahayanya sendiri, 
Dan, demi kepentingan diri sendiri, mereka ciutkan 
Amanat Allah yang berlaku bagi semuanya. Bagi mereka 
Tidaklah bisa diterima jika cahaya-Nya 
Harus menerangi Tanah Arab dan mengubah 
Dunia. Namun, jalan-Nya sungguh mengagumkan 
Dan itu jelas bagi mereka yang beriman. 


di sini berarti “ambi 
kebanyakan mufasir mengartikannya den ambillah tebus 


an untuk ” meskipun 
gan “berikanlah mereka p 


tebusan untuk 


tebusan untuk pengembalian ke rumal 
mengusir orang-orang itu. Kalau 
guna melepaskannya dari tangan m 
untuk pameran saja, kendati sebeni 
sah itu. Saya pikir yang pertama 


kita memahami tebus Mereka” bas arlah “tebusan bu 
Usuh,” itu akan berarti ya 
arnya mereka Sendirit 


Memberikan pengertian yang tebie buranakan pengusiran yang tidak 


Surah 2: Bagarah 45 Juz an en Ot) 


Am II. 


87. Bami telah memberikan Kitab kepada Ea iga SANATA ko) 
Musa dan sesudahnya Kami susulkan Natan an mann Cerah 
rasul-rasul”"A dan Kami berikan kepada tang Hay AP sm JAN 
Isa anak Maryam? bukti-bukti 4 , AL Ar ha 

yang 2 hg ren Ae aa 
nyata. dan Kami telah memperkuatnya Lag Jan 2 kerah AG AA TI. 


dengan Rohulkudus. Adakah setiap datang Pee Hee NA AI 
seorang Rasul kepadamu dengan sesuatu Ki 22 | | Jane BL 
yang tak sesuai dengan kehendak hatimu, G3 PI 
kamu lalu menyombongkan diri?—yang 

sebagian telah kamu dustakan dan yang 

sebagian lagi kamu bunuh. 


88. Mereka berkata: “Hati kami sudah ter- Sea aeanr 
Maap asian, D 
bungkus?? (sudah menyimpan Kalam " 2073 
Allah yang tidak memerlukan tambahan 
lagi)” Tidak, Allah telah melaknat mereka 


89-A. Kata “rasul” yang dipakai di sini dan dalam semua terjemahan dalam pengertian “orang 
yang diutus” secara harfiah, bukan dalam pengertian khusus. 

90. Mengenai kelahiran Isa Bd. 19:16-34. Kenapa dia disebut “Anak Maryam”? Apakah “bukti- 
bukti yang nyata” itu? Apakah “ruh kudus” yang memperkuatnya? Pembahasan lebih lanjut kita lihat 
ajaran Gur'an mengenai soal ini. Lihat 3:62 C. 401. 

91. Perhatikanlah peralihan yang tiba-tiba dari bentuk kata kerja masa lampau “yang sebagian 
telah kamu dustakan” kepada bentuk kata kerja masa kini “yang sebagian kamu bunuh.” Di sini 
terdapat dua arti. Pertama, mengamati perjalanan sejarah Yahudi yang panjang, kita sampai pada 
masa Isa: mereka sering mendustakan rasul-rasul Allah, dan bahkan sekali ini mencoba membunuh 
Isa. Kedua, pengamatan ini dapat direntang sampai pada masa Muhammad, bahkan sekarang pun 
mereka berusaha hendak membunuh Rasul yang suci ini. Tepat sekali kata-kata itu diumumkan kepada 
umat ketika itu. Peralihan ini sudah tentu dilanjutkan pada ayat berikutnya yang dihubungkan dengan 
kondisi waktu itu sebelum Muhammad di Medinah pada tahun kedua Hijri. 

Ain-Ain 11-14 (2:87-121) pada umumnya berkenaan dengan Ahli Kitab, orang Yahudi dan Nasrani. 
Bahkan ajaran-ajaran Musa dan Taurat yang diturunkan di Gunung Sinai seperti yang diisyaratkan 
itu sudah tidak asing lagi bagi pihak Yahudi dan pihak Nasrani. Pembahasan itu tentang umat yang 
seharusnya sudah belajar dan beberapa ajaran wahyu yang sudah lebih dulu ada dan seharusnya 
mereka bersedia menyambut baik ajaran Muhammad. Tetapi mereka mengambil sikap menolak dengan 
segala keangkuhan. 

92. Pihak Yahudi dengan segala kesombongannya mendakwakan bahwa kearifan dan ilmu Allah 
sudah tersimpan dalam hati mereka. Tetapi apa yang ada di langit dan di bumi masih lebih banyak 
daripada yang ada dalam filsafat mereka. Sikap mereka bukan saja sikap kesombongan, tetapi juga 
sikap kekufuran. Dalam kenyataannya, mereka memang manusia-manusia tak beriman. (Gulf sini 
kata jamak gilaf yang saya terjemahkan dengan bungkus atau sampul buku, di dalamnya ada buku 
tersimpan). 

Seperti biasa, masih banyak arti yang lebih luas. Berapa banyak orang pada setiap zaman dan 
semua bangsa yang sudah menutup hati untuk menambah pengetahuan atau kekuatan rohani karena 
merasa sudah punya, sekelumit sekalipun, lalu menganggap sudah itulah semua hakikat Allah! Sikap 
inilah yang benar-benar memperlihatkan kurangnya iman serta mengingkari kerohanian sebagai 
karunia Allah yang tak terhingga kepada hamba-Nya. (Pendapat lain mengatakan, ayat ini mengacu 
pada anggapan orang bahwa hati mereka sudah menampung segalanya dan tidak memerlukan lagi ajaran 

Nabi (saw). Lihat Tafsir Ibn Kasir mengenai ayat ini. Lihat juga 4:115. (Ed). 


“ 
Surah 1 Begarah P 
ce! Pe ar 72 
. “ sedikit saja aa ia $ 
karena kekufuran"" mereka. 
mereka yang benman MA NI, Aa ra 
ara kene asal @ 


B9. Dan setelah datang kepada mereka 
kitab" gan Allah, memperkuat yang ada 


3 AI 


da mereka, walaupun sebelum "tu Tn s2 SEAL MAN 
dini kwaa Dai arena keme- sacaa 4 pia 
nangan terhadap mereka yang tak ber- Le 
iman,- tetapi setelah datang kepada mereka Ta 
yang (mestinya) sudah mereka kenal. 
mereka lalu mengingkarinya: maka laknat 
Allah atas orang kafir. Pan 3 
RAT An LA AN 5: 
90. Amat buruk harga hasil mereka menjual ala SN Ma na @ 
ag 1 dat 


diri dengan mengingkari (wahyu) yang AA aa PASS nail 
diturunkan Allah, karena rasa dengki aya PPI EL 
bahwa Allah memberikan karunia-Nya , re dgjlya 


-98 

kepada hamba-hamba-Nya yang Ia sukai: si La 2 ggee 
maka mereka pun mendapat kemurkaan gais 
demi kemurkaan, dan hukuman yang hina: 


itulah bagian orang kafir. 


PA PIA TA AA Pa AA 
91. Bilamana dikatakan kepada mereka: “Per- AN AN it) 3513 @ 
cayalah kamu akan yang diturunkan Allah.” 
Mereka menjawab: “Kami percaya akan 


93. Akar kata kafara mengandung banyak arti yang hampir serupa: (1) mengingkari nikmat Allah, 
tidak bersyukur, (2) tidak beriman. mengingkari wahyu, (3) menghina Tuhan dengan menasabkan 
keterbatasan Tuhan atau melukiskan dengan penghinaan terhadap kodrat-Nya. Dalam suatu terjemahan, 
salah satu makna itu harus dipakai sesuai dengan konteks. tetapi dapat mencakup semuanya. 

94. Kaum Yahudi yang berlagak lebih unggul: daripada orang yang bukan Yahudi—orang Gentile" 
—seharusnya menjadi pihak yang pertama mengakui datangnya agama baru itu atau yang diperbarui— 
yaitu ajaran yang dibawa oleh Muhammad, sebab ajaran ini mirip sekali dalam bentuk dan bahasa 
dengan yang sudah pernah mereka terima. Tetapi kecongkakannya lebih besar daripada imannya. 
Karena kurangnya iman itulah yang menyebabkan turunnya laknat, yakni terkikisnya segala rahmat 
dan nikmat Allah dari kita (kalau kita menganut sikap demikian). 

Sekali lagi pelajaran ini dapat diterapkan pada lingkungan yang jauh lebih luas daripada hanya 
kalangan Yahudi. Karena sikap keras kepala, orang cenderung menolak segala seruan yang datang 
dari saudara sendiri, yang bahkan lebih awal daripada yang datang dari orang luar, Kalau orang 
mempunyai kebenaran yang hanya samar-samar, ia cenderung membuat dirinya lebih tertutup terhadap 
kebenaran selanjutnya, dan dengan demikian berarti sudah kehilangan rahmat Allah. 

95. Keangkuhan rasial inilah yang membuat pihak Yahudi menolak agama yang datang melalui 
hamba Allah yang bukan dari ras mereka. Sekali lagi pelajaran ini sudah lebih luas. Penolakan serupa 
ini, tidakkah sudah kita kenal juga dalam zaman kita, dan di kalangan bangsa lain? Jadi bagaimana 


kah suatu bangsa atau umat akan membatasi pilihan Allah? Allah adalah Pencipta dan Pemelihara 
semua bangsa dan semua makhluk. 


“Yang bukan Yahudi, terutama orang-orang Nasrani dan pagan. Pnj. 


Surah 2: Bagarah 


92. 


93. 


47 


Juz PA 
apa yang diturunkan kepada kami” Dan Ea Pa ea Pen PALA ana pa ta Karta 
mereka Menolik yang selainnya sekalipun TIA BALAP 
itu yang benar memperkuat apa yang ea Mp AN LA PAN EKA 

yang ada aa 
pada mereka. Katakanlah: “Kenapa kamu ES yen 3 


membunuhi nabi-nabi Allah masa dahulu 
jika kamu orang beriman?”96 


Musa telah datang kepadamu membawa 
(bukti-bukti) yang nyata, kemudian, se- 
sudah itu kamu menyembah anak sapi 


dan kamulah yang banyak melakukan 
kesalahan. 


Dan ingatlah, Kami telah menerima 
ikrarmu dan telah Kami angkat di atas 
kamu Gunung (Sinai) (sambil berfirman): 
Pegang teguhlah yang telah Kami berikan 
kepadamu dan dengarkanlah baik-baik.97 


BEBAN AI, O 


8 8 Bea ue 
HER SA aa AG O 
(v7eg SA pan 18 Er -£ SA tagas 


& 33 23 
Am AKAN 

Mereka menjawab: “Kami mendengarkan 

tetapi kami tidak menaati”? dan di- 

minumkan?? ke dalam hati mereka (Noda) 


anak sapi karena kekufuran mereka. 


96. Bahkan alasan ras itu pun sering merupakan suatu dalih yang rapuh dan kosong saja. Bukankah 
orang Yahudi menolak para nabi yang datang dari ras mereka sendiri, dan yang telah mengajarkan 
kebenaran yang buat mereka sendiri tidak sedap? Bukankah bangsa-bangsa lain juga berbuat yang 
serupa? Kesulitan yang pokok ialah karena mereka terlalu mementingkan diri sendiri, karena ke- 


picikan serta ketidaksenangannya terhadap segala yang berlawanan dengan kebiasaan, adat istiadat 
dan kecenderungan mereka. 

97. Bd. kata-kata pembukaan 2:63 yang sama dengan kata-kata pembukaan di sini, tetapi pem- 
bahasan itu sudah berkembang dengan tujuan yang berbeda dalam kedua ayat itu. Dalam 2:63 setelah 
diperingatkan mengenai perjanjian yang khidmat di bawah kaki Gunung Sinai yang menjulang tinggi 
disebutkan betapa mereka telah melanggar perjanjian itu beberapa lama kemudian. Di sini, sesudah 
diingatkan pada perjanjian yang sama khidmatnya, disebutkan bahwa kemudian mereka tidak juga 
mau mematuhinya. Pikiran mereka diungkapkan dengan kata-kata sindiran yang sangat menusuk 
hati. Mereka berucap dengan kata-kata: “Apa yang difirmankan Allah akan kami laksanakan.” Tetapi 
di dalam hati mereka berkata: “Kami tidak akan menaati.” 


98. Apa yang seharusnya mereka katakan ialah “Kami mendengar dan kami taat.” Inilah sikap 
Orang mukmin yang sebenarnya (2:285). 

99. Sesudah Wasiat Sepuluh dan Taurat diberikan di Gunung Sinai, dan orang dengan khidmat 
memberikan janji mereka, Musa naik ke atas Gunung itu. Dan selama ketidakhadirannya itu, kaumnya 
membuat anak sapi dari emas. Tatkala Musa kembali ia marah sekali. “Sesudah itu diambilnya anak 
lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian 
ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel.” (Keluaran 32. 20). 

Peristiwa ini diuraikan dalam Gur'an secara majasi. Anak sapi simbol ketidakpatuhan, pem- 
bangkangan, kurang iman. Itu sama dengan setitik racun. Hukumannya dalah meneguk racun yang 
mereka buat sendiri. Racun itu mereka teguk bukan ke dalam perut, tetapi ke dalam jantung mereka, 
ke dalam wujud mereka sendiri. Mereka telah membunuh dan menghina diri sendiri dalam pandangan 


Allah, seperti dilukiskan dalam alegori lain yang didasarkan pada sumber Yahudi (lihat 2:54 dan 
Catatan di atas). 


Surah 2: Bagarah 48 


g AA 5 
Katakanlah: “Sungguh buruk yang di- 4 Je Ne ena 
perintahkan kepercayaanmu jika kamu Ganda 
memang orang beriman.” 5, 


“7, Z 33 “G . 
ANN LAN AE 

94. Katakanlah: “Jika tempat di akhirat oleh Meera 4 “ae o 
Allah dikhususkan untuk kamu, bukan BIN ap S3 


buat orang lain, berharap-harap matilah Kam 
kamu, kalau memang kamu bersungguh- Jaana 
sungguh.” si 
Bh PLAN A, LAI 
$ Ga 239 YA Sa 
95. Tetapi mereka samasekali tidak akan 2S AN NN NT ART @ 
mengharap-harapkan (mati) karena (dosa- tp L 
dosa) apa yang telah diperbuat oleh tangan ab 4 


mereka dahulu.!00 Dan Allah mengetahui 
benar akan orang zalim. 
g zalim. 1 RAN a, 


ae ek PAN GA PX 
96. Sungguh akan kaudapati merekalah orang G3 AN PP peng @ 
i inai hi k e 2. eta 
yang paling serakah ingin hidup bahkan Penapena P3 SENANG 


melebihi orang musyrik, setiap orang 8 aa abisa 
i cg iLoim hi i Pa aa PP KAP PETA TA AP 
dari mereka ingin hidup seribu tahun Ag SI Ia te yaaa 


tetapi hidup panjang itu bukan jaminan NOe PA 
akan bebas dari siksaan. Allah melihat era Bir 
benar segala yang mereka lakukan. 
An 12. P Pn 5 
, Clan 16an Ganna 
97. Batakanlah: Barang siapa memusuhi'?! Pa TENANG @ 


Jibril maka dialah yang telah mem- 


100. Ungkapan “Karena apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka dahulu” sering 
terdapat di dalam @ur'an: baik dalam ayat ini atau di tempat-tempat lain, semua mengacu kepada 
pengertian dosa. Dalam ayat seperti 78:40 atau 81:14 mengandung arti bahwa segala perbuatan baik 
dan buruk yang kita lakukan penilaiannya sudah ada pada Allah sebelum kita sendiri mengerja- 
kannya. Dalam 2:10 kebaikanlah yang kita kerjakan. Perbuatan-perbuatan kita dipersonifikasikan, 
dijelmakan. Segala perbuatan itu menjadi saksi di pihak kita, atau lawan kita, dan selalu mendahului 
kita. Pengaruh baik atau buruk mulai berjalan bahkan sebelum hal itu kita ketahui. Ini lebih bersifat 
umum daripada gagasan Perjanjian Baru dalam Surat Paulus yang Pertama kepada Timotius, 5. 24: 
“Dosa beberapa orang menyolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa bebe- 
rapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian.” 

101. Sekelompok orang Yahudi pada masa Muhammad memperolok keyakinan umat Islam karena 
Jibril yang membawa wahyu kepada Muhammad al-Mustafa. Di dalam kitab-kitab mereka Mikail 
disebut “pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu.” (Daniel 12. 1). Bayangan 
Jibril menimbulkan rasa takut (Daniel 8. 16-17). Tetapi anggapan ini—bahwa Mikail teman mereka 
dan Jibril musuh mereka—hanya suatu pernyataan bahwa mereka tidak beriman kepada para malaikat. 
rasul-rasul dan bahkan Tuhan, dan ketidakberimanan demikian ini tidak akan mendapat kasih Allah. 
Bagaimanapun juga tidak begitu saja dapat kita katakan bahwa mereka beriman kepada malaikat yang 
satu dan kepada yang lain tidak. Wahyu yang diterima Muhammad melalui Jibril. Muhammad dibantu 
mencapai puncak rohani yang tertinggi, dan risalah serta ajaran yang dibawanya, kepribadian yang 
tiada cacat dan kehidupan akhlak yang begitu agung—sudah merupakan tanda-tanda yang nyata 
sekali, yang dapat dipahami oleh setiap orang, kecuali mereka yang memang keras kepala dan suka 
menentang. Di samping itu, ayat-ayat Our'an sendiri masuk akal dan jelas sekali, 


Surah 2: Bagarah 
49 Jar! Pet aa C3) 


bawanya (wahyu) ke dalam hati Teten , . es 
(wah) ata arann aib ana N0 n 
dengan izin Allah - KE ia 33 7 


membenarkan apa 


yang sebelumnya dan menjadi » Le, Ban AL A30 
? :: Ka petunjuk A44 PS Paa) 
serta berita gembira bagi mereka Pura 3 PT 
beriman. 5 


98. Barang siapa memusuhi Allah dan para a00 2 332 EK Heden ia 12 
malaikat-Nya dan rasul-rasul-Nya ng Taja KAA Sp ko) 
Jibril dan Mikail. Allah adalah musuh kd KE 4 s1 - 


orang kafir. 


99. Telah kami turunkan kepadamu ayat-as Aa ISL EN NA Oak 
yat YiraKuag Ce Burak s9 
Lai LN AS FLA AI 23 


(tanda-tanda) yang nyata dan tak ada 
Pi 


yang mengingkarinya selain orang fisik. San 
100. Bukankah setiap kali mereka membuat Aa BINA Ea 
- .. & 3 3 : - ri 
perjanjian sebagian melemparkannya? ai “3 ii 
Bahkan sebagian besar mereka tak ber- Sarana IKEA 
iman. i | 


101. Dan bila datang kepada mereka seorang Siau aa ko) 
rasul dari Allah membenarkan apa yang bar eh 3 g Ep ah 5 Aa. 
ada pada mereka, sebagian orang yang TNI AI TAB, AS AI 
diberi Kitab melemparkan Kitab Allah! 2 2 yoona PN me NA 
ke belakang seolah-olah mereka tidak pa IE an See TAN 


mengetahui. 


102. Mereka mengikuti segala yang diceritakan Ma aa ESB ANA AA ko) 


setan-setan!03 semasa kekuasaan Sulai- 


102. Saya berpendapat bahwa dengan Kitab Allah di sini artinya bukan Our'an, tetapi Kitab yang 
diberikan kepada Ahli Kitab, yakni wahyu yang terdahulu. Alasannya ialah bahwa ajaran Muhammad 
hampir serupa dengan wahyu yang sudah mereka terima, dan kalau mereka dengan jujur dan sungguh- 
sungguh memeriksa Kitab-kitab mereka sendiri, mereka akan menemukan bukti-bukti yang akan 
menunjukkan bahwa ajaran yang baru ini benar dan dari Allah. Tetapi mereka tidak mengerti kitab- 
kitab mereka sendiri atau memutarbalikkannya atau juga mengubahnya sesuai dengan angan-angan 
mereka sendiri. Lebih buruk lagi, mereka menjadi pengikut sesuatu yang justru palsu, jahat dan di- 
bisikan oleh setan, seperti percaya pada ilmu sihir dan tenung. Ini diuraikan dalam ayat berikutnya 
dalam kata-kata yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan praktik-praktik Ahli Kitab. 

103. Ini merupakan kelanjutan pembahasan dalam 2:101. Ahli Kitab, sebaliknya daripada meng- 
ikuti Kitab Wahyu yang sudah jelas serta berusaha melaksanakan kehendak Allah, malah berusaha 
mengejar-ngejar ilmu klenik serta seluk-beluknya, yang sebagian besar palsu dan jahat. Banyak cerita 
ajaib mengenai kekuatan ilmu klenik ini yang menghubung-hubungkan kekuasaan Sulaiman dengan 
sihir. Tetapi Sulaiman tidak mempunyai kepandaian jahat serupa itu. Semua ini merupakan kekuatan 

jahat yang berlagak hendak memaksa hukum alam dan kehendak Allah. Lagak demikian jelas suatu 


kekufuran. 


“Oalb atau heart secara harfiah berarti jantui 2 h 
dengan kata hati, disesuaikan dengan konotasi dan fungsinya. Pnj. 


ng. Ke dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan 


3) Badai 


2 4 1 yA Age 

Surah 2: Bagarah east Da £ us 1 PA 
o ingki Hn . ot 

man tetapi bukan Sulaiman yang aa 1 Kr AN ASP Kn 

melainkan setan-setan itulah yang dari Ha Do remerknan aa mg 
aan an sihir kepada manusia dah 2 baal bah 
apa yang telah diturunkan di Babile ado Dea AAN 
pada dua malaikat Haru! dan Maru “ Sape PES KAA aa 
Tetapi sebelum keduany3 menuajah 
pun terlebih dulu mengatakan: ai 
hanyalah cobaan: janganlah kamu ja 
kafir” Dan mereka belajar dari kedua 
nya! apa yang akan menimbulkan 


perpecahan antara suami-istri. Tetapi 


ua, terutama astronomi. Diperkirakan 


5 i ing 1 
104. Harut dan Marut hidup di Babilon. Se AA an ketaju. Malah mungkin lebih tu 
masanya sekitar zaman Kerajaan aga ahlawan yang didewakan dan kemudian dipuja 


k kan 
Ta ea Na baik. Harut dan Marut sudah tentu tidak mau 


lagi. mengingat Marutu atau 
bersih dari segala ciri penipuan. Tetapi ilmu 


sebagai dewa sihir di Babilon, Sebagai manusia yang 


menceburkan diri ke dalam kejahatan dan mereka pun 4 . TU L 
dan seni jika dipelajari oleh orang yang memang jahat, dapat digunakan untuk maksud-maksud jahat 


pula. Di samping praktik sihirnya yang keji, setan akan mempelajari juga - Hata saudi! sedikit 
sedikit dan akan digunakannya untuk maksud-maksud jahat tadi. Harut an Marut pun bukan mau 
menyembunyikan ilmu. namun mereka belum pemah mengajarkan kepada siapa pun tanpa memberikan 
peringatan seperlunya mengenai bahaya dan godaan pengetahuan semacam itu bila berada di tangan 
orang jahat. Sebagai manusia yang mempunya! tinjauan yang dalam, mereka melihat bukan tidak 
mungkin kekufuran akan keluar dari lidah orang-orang jahat itu dan mereka akan membusungkan 


dada karena ilmunya, dan karena itulah mereka diberi peringatan. Ilmu ini memang merupakan 
cobaan dan godaan: kalau kita sudah diberi peringatan, tahulah kita akan bahayanya. Kalau Allah 
sudah menganugerahkan kepada kita suatu kemampuan berikhtiar, kebebasan berkehendak. kita 
harus bebas pula memilih mana yang memberi manfaat dan mana yang membawa mudarat. 

Di antara sekian banyak cerita Israiliat dalam Midrash (Kitab Tafsir Yahudi) ada sebuah cerita 
tentang dua malaikat yang memohonkan izin kepada Allah hendak turun ke bumi: tetapi kemudian 
mereka menyerah kepada godaan, lalu sebagai hukuman mereka digantung di Babilon dengan kaki 
di aras. Cerita-cerita tentang para malaikat yang berdosa yang telah menerima hukuman demikian 
sudah menjadi kepercayaan kalangan Kristen dahulu juga. (Lihat Surat Petrus yang Kedua, 2. 4, dan 
Surat Yudas, ayat 6). (R). 

105. Apa yang dipelajari oleh setan dari Harut dan Marut (lihat Catatan terakhir) mereka ubah 
untuk maksud-maksud jahat. Karena dicampur dengan kepalsuan dan penipuan, maka lahirlah segala 
jimat-jimat, mantera dan guna-guna. Yang mereka lakukan hanya untuk memecah-belah antara suami- 
istri. Sungguhpun begitu kemampuan mereka sudah tentu terbatas hanya sejauh yang sudah ditentukan 
oleh Allah dalam melakukan kejahatan itu. Tetapi Rahmat-Nya melindungi setiap orang yang berusaha 
mencari petunjuk-Nya lalu ia bertobat dan kembali kepada-Nya. Tetapi lepas dari mudarat yang dibuat 
oleh penipu-penipu yang hendak ditimpakannya kepada orang lain itu, maka mudarat atau bahaya 
yang mereka lakukan itu akan menimpa jiwa mereka sendiri. Mereka menjual diri sendiri menjadi 
En Sa Ha Ha Be EA Daan 
semua golongan manusia, misalnya Ahli Kab Mean Humpai oleh pribadi-pribadi, tetapi justru untuk 

5 ang, cerita ini dapat kita rentang tanpa batas. 


Surah 2: Bagarah 


Si Juz l PAN 
dengan itu mereka tidak merugikan si: (LGA eta Gita, cak LN AAN 
pun kecuali dengan izin Allah Mereka 23 HASAN - 


belajar apa yang Inerugikan, bukan yang aa ata 3 1 - 
memberi manfaat kepada mereka. Dan . “ 2 Pada & 

. PENA EA CON ARTA LA AA KAA ATA YA 
mereka sudah mengetahui bahwa yang Ajal Taka Ba 
membelinya (Sihir) di akhirat tidak akan yekyc “Geet TANI YA 
mendapat kebahagiaan, sungguh buruk!“ K3 2 aka 
Dengan itu mereka telah menjual diri 


Teriarna HE 
sekiranya mereka mengetahui! IE prada 


“ : z Lag 25 2 -a 
103. Jika mereka beriman dan bertakwa, Tapal! aa WE A3 @ 
niscaya mereka mendapat pahala yang Pan Maa nat 


en aa AN 
lebih baik dari Allah, sekiranya mereka GEN 
mengetahui! 


Am 13. 


104. Dai orang yang beriman! Janganlah SE EA CNG (aj 
kamu berkata (kepada Rasulullah) dengan 2 3 


"p R, Ip? . 
kata-kata yang samar-samar,!096 tetapi FIS ENI 
katakanlah dengan kata-kata yang ter- 
hormat dan dengarkanlah (dia). Bagi 
orang-orang kafir adalah siksa yang 
sungguh pedih. 


rd bri . Fa 31 
105. Orang kafir dari Ahli Kitab dan orang By an bahu 

musyrik tidak menginginkan sesuatu hn en nona et entnntne 2 
kebaikan diturunkan kepadamu dari Fa KETS du | 
Tuhanmu tetapi Allah akan mengkhusus- TAN AN Bengtn aa 2e0 Y sanan 

kan rahmat-Nya bagi siapa saja yang dead Alek Ya PER Jadi 
dikehendaki-Nya dan pada Allah karunia AP Ji 
yang besar. 


106. Kita yang tidak disukai ialah Ra'ina yang biasa dipakai oleh kaum Muslimin dengan arti 
“Peliharakanlah dan jagakanlah kami.” Tetapi oleh musuh-musuh kaum Muslimin dipakai berolok- 
olok dengan sedikit diputarbalikkan sehingga memberi arti penghinaan. Maka pakailah kata ungurnd 
yang tidak lagi samar dengan arti yang sama seperti yang dimaksud. Secara umum pelajaran yang 
dapat kita ambil ialah kita harus menjaga diri dari tipu muslihat yang sinis mengenai penggunaan 
kata-kata yang kedengarannya di telinga memuji tetapi sebenarnya mengandung ejekan tajam yang 
tersembunyi. Bukan saja harus sederhana dan sopan dalam tutur kata kita, tetapi juga harus hormat 
menyimak kata-kata seorang guru lawan berbicara. Orang tak berakal akan menggunakan kata-kata 
yang sia-sia atau akan memajukan pertanyaan-pertanyaan tolol, dan jalan yang sudah lurus bisa 
berputar-putar dalam pikiran mereka menjadi sesuatu yang lain. 


Te Sean: 


Pa 
it) 


La « sfe AN rina 
Surah 2: Bagarah Ge TAI Pera G9 


ang Kami 2 daan 
106. Tiada suatu wahyu!” Pun YAN akan AAN AUp 
cabut atau supaya Sina baik atau P4 


i ganti sang lebi 
Kami ganti dengan yang Jaka 
yang serupa: tidakkah kauketahui bah' 


« tas segalanya? 
Allah berkuasa a Bg 4 Pan ai adas , £ 
g " an €2) ai & P3 
107. Tidakkah kauketahui bahwa kepunya " 3 


i - G2. 71 An 2227 b ta 
Allah kerajaan langit dan bumi? dan se Ae ia KA Da3 
lain Allah, bagimu tiada pelindung dan # 

tiada penolong. ana 


IIA 0 
WAJAN GINYA O 
108. Citaukah hendak kamu tanyai Rasulmu segaJaa pat J 


seperti Musa'8 yang sudah ditanyai TER Esai 
lebih dulu? Barang siapa menggantikan Je Bapa 
keimanan dengan kekufuran, ia sudah Nara 
sesat dari jalan yang rata. 


» inj ialah ayat. Lihat R. 41 dan C. 15. Kata ini 


tidak hanya dipakai untuk ayat-ayat Gur'an melainkan juga: dalam "pengertian Yang Umum Untuk 

$ nya tuk tanda-tanda kebesaran Allah yang lain, dalam 
semua wahyu Allah, seperti dalam 2:39 atau un 1 5:61. Bahkan itu dipakai 
sejarah, dalam alam atau dalam mukjizat-mukjizat, seperti dalam 2:61. Bahkan itu ipakai untuk 
manusia dengan tanda-tanda dan tugu-tugu peringatan yang sangat mengagumkan, seperti, sebagai 
contoh, adanya monumen-monumen dan tonggak-tonggak purbakala yang dibangun oleh kaum Ad 
(26:128). Apa artinya ini di sini? Kalau kita ambil ini dalam pengertian yang umum, maka berarti 
bahwa ajaran Allah dari waktu ke waktu selalu sama, tetapi caranya yang mungkin berbeda sesuai 
dengan keperluan dan keadaan waktu itu. Cara yang diberikan kepada Musa, lalu kepada Isa dan 
kemudian kepada Muhammad masing-masing berbeda. Beberapa mufasir menyebutkan ajaran itu 
juga ayat Gur'an. Dalam hal ini tidak berarti merendahkan bila kita percaya pada wahyu yang turun 
berangsur-angsur. Mengenai Our'an, dalam 3:7 dengan jelas disebutkan, bahwa ada ayat-ayat yang 
memang sudah mendasar atau muhkamat, dan yang lain majasi atau alegori (mutasyabihat) sifatnya, 
dan hanya orang yang mati mengada-ada saja yang akan mengambil ayat-ayat mutasyabihat dan 
menerimanya (secara harfiah). Sebaliknya, akan bodoh sekali jika memperlakukan ayat seperti 2:115 
seolah sudah dicabut oleh 2:144 yang berkenaan dengan soal kiblat. Kita menghadap kiblat, tetapi 
bukan berarti percaya bahwa Allah berada hanya di satu tempat. Ia berada di mana-mana. Lihat C. 
kedua pada 2:144. 

Mungkin di sini ada kesan penghapusan atau mungkin “menyebabkan atau boleh melupakan." 
Betapa banyak adat kebiasaan yang baik dan diakui berangsur-angsur menjadi usang dimakan waktu? 
Jadi memang ada proses tak terpakai atau terlupakan 
tidak berarti bahwa dasar-dasarnya yang kekal itu b 
Allah. yang tak terbataslah ciptaan-Nya itu haru: : i 
st top jaga dalan alan Saka Sa NN dan rupa, bukan saja dalam dunia 

108. Musa diganggu terus-menerus oleh kaumn 
bodoh, tidak sopan dan penuh tipu muslihat, Kita 
Dalam soal-soal rohani, bertanya yang bukan-buk: 


107. Kata yang saya terjemahkan dengan “wahyu 


yang berkembang secara berangsur-angsur. Ini 
erubah. Hanya dengan suatu tanda kekuasaan 


nya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

Ka Sampai mengikuti contoh yang buruk itu. 

hanya untuk keperluan yang benar-benar mengerikan pelupa Penanyaanpertanyaan yang diajukan 
“ ba a. 

A -. Hu yang rata”: kata bahasa Arab sawa'" mengandun 2 hal 5 kasar. 

erimbang lawan tak berimbang, persamaan lawan perbed g arti halus sebagai lawan 

besar, atau kuat lawan lemah. aan, lurus lawan bengkok: kecil lawan 


- Li — 


Surah 2: Bagarah 53 Juri ata (3) 


109. Kebanyakan Ahli Kitab ingin mengem-— 55 AR An S 


balikan kamu sesudah beriman menjadi 4 ea # 
0 Aron AA GO AA 
orang-orang kafir, karena rasa dengki AE AR aa 
pada mereka setelah kebenaran tampak, Bagendit LA ata 
tetapi maafkanlah dan lupakanlah:!!0 5 Bia OGAN Ae TA 
hingga Allah menyelesaikan rencana- IT 3 2x7, Fanab GC 
Nya,!!! karena Allah berkuasa atas se- si ePg Kap 
galanya. LAS 


110. sengatan Ba dan tunaikanlah PA ESA PANAI ko) 
zakat, segala kebaikan yang telah kamu Ahh Io 123 Lana, SAK 
kerjakan untuk dirimu'!!? akan kamu DNAN CE BAP FAN 

- 


X 


Pj 
dapatkan pahalanya di sisi Allah, Allah 4, AR 
melihat segala yang kamu kerjakan. si 


Sh 4 

111. Dan mereka berkata: “Tidak akan ma- ENAK AN TAI, iglGs @ 

suk surga kecuali orang Yahudi atau Pa PIN PAPAN PENAK 7 
. OMG ANU AON AKAN 

Nasrani.” Itulah angan-angan mereka. TEMBAK as Igilaj3 nalaldis 
Katakanlah: “Tunjukkan bukti kebenar- 
anmu, jika kamu orang yang benar.” 

112. Tidak,—barang siapa menyerahkan diri!!4 PENATAAN @ 
seluruhnya kepada Allah dan dia ber- 


110. Tiga kata dipakai dalam Gur'an dengan makna yang sama untuk “maaf,” tetapi masing- 
masing mengandung perbedaan arti yang kecil. '4/G (di sini diterjemahkan dengan “memaafkan”) 
berarti melupakan, menghapus dari pikiran seseorang. Safaha (di sini diterjemahkan dengan 
“melupakan”) berarti meninggalkan dari, mengabaikan, memperlakukan suatu masalah seolah-olah 
tidak mengenai seseorang. Gafara (dalam ayat ini tidak disebutkan) berarti menutupi sesuatu, seperti 
Allah menutupi dosa-dosa kita dengan rahmat-Nya, kata ini dikhususkan semata-mata hanya dalam 
sifat Allah sebagai Gaffar. Zat Yang memberi pengampunan berulang kali. 

111. Kata amr mengandung arti yang cukup luas, termasuk, (1) perintah, seperti dalam 96:12, (2) 
maksud, rencana, kehendak atau keinginan, seperti dalam 18:82: atau (3) peristiwa, pekerjaan, 
pelaksanaan suatu rencana, seperti dalam 79:5. Dalam beberapa hal, sebagian dari antara arti ini 
dipakai bersama. 

112. Perhatikan betapa ayat ini tampaknya seperti mengulangi 2:106 di atas, dan banyak juga 
yang serupa ini terdapat di tempat-tempat lain, tetapi pada setiap tempat itu mempunyai makna 
tersendiri. Dalam 2:106 disebutkan wahyu yang turun berangsur-angsur. Betapa hal yang sama ini 
dapat terjadi dalam pola yang berbeda, dan tampaknya kelemahan manusia itu berperan juga dalam 
memenuhi kehendak Allah, sebab kekuasaan Allah tidak terbatas. Di sini disebutkan agar kita sabar 
dan memaafkan sikap dengki dan sewenang-wenang. Ini juga mungkin dalam rangka memenuhi 
rencana Allah, sebab kekuasaan Allah tidak terbatas. 

113. Bd. 2:95 dan C. 

114. Terjemahan kata “diri” ini adalah wajh, sebuah kata bahasa Arab yang padat. Ia berarti “d) 
harfiah “Wajah,” tetapi ia dapat meliputi (2) “muka” atau “keridaan,” seperti dalam 92:20, (3) 
“pertolongan,” “keagungan,” “kehadiran” bila dipakai untuk Allah, seperti dalam 2:115, dan barangkali 
juga dalam 55:27: (4) “sebab,” “demi,” seperti dalam 76:9: (5) “bagian pertama,” “permulaan,” seperti 
dalam 3:72, (6) “bawaan dasar,” “hati nurani,” “zat,” “diri,” seperti dalam 5:108, 28:88, dan barangkali 
juga dalam 55:27. Dalam hal ini kesimpulan saya pada makna 6 wajah mengesankan kepribadian 
atau diri seseorang. 


Juz l PA nga 
Pr , 


Surah 2: Bagarah CL LAN A1 jaga 

PA PA YON AYU 
n.—ia akan menerima Aa 35 Tr La 
uhannya: mereka tak 


rlu sedih. 


buat amal kebaikai 
pahalanya di sisi Tuh, 
perlu khawatir, tak pei 
Aw 14. ae DN ipa PIN ge 
Nasrani dirga ken en Ir 9 9 
113. @rang Yahudi berkata: “Orang Nasrani. Gg aa er gi 
tak mempunyai sesuatu (pegangan), Genap TA MG, 
us batas » 2 aa 
dan orang Nasrani berkata: Orang :. 2 tah Gea 41, nan PPN 
hudi tak mempunyai sesuatu Sia MAKA SARI Nate Si 
Padahal mereka membaca Kitab (yan Ang aa Pa ANA 
sama) begitu juga mereka yang tak tahu Pp lega » AI an 
i Pe. (4 
apa-apa berkata seperti perkataan mere calar 
kas!19 tetapi Allah akan mengadili mereka Osaka 
pada hari kiamat tentang apa yang mereka 
perselisihkan. 


Ta ipada SSI 
114. Dan siapakah sak par Kat : he . bai - : ya 
Aitah. ana sea IA dan berusaha KEK Cal tel at 3, Jung Ai 
“ . aa se 
Ke Mangannya Wapa maa atu GAN SE Aj 
i ia hi i akhi Toto 5 iaa “Jan 
Lara na Seting di akhirat EGA 35 $ 


bangga banana SALA 
115. Milik Allah timur dan barat: ke mana — SWAG NY KOokaa,ala @ 
pun kamu berpaling, di situlah kehadir- & La mh 5 
an!!8 Allah. Allah Mahaluas, Mahatahu. Meruya 


115. Ungkapan ini terdapat berulang kali dengan tepat sekali sesuai dengan konteks. Seperti di 
dalam Surah ini, terdapat juga dalam 2:38, 62, 112, 262, 274 dan 277. Ini dipergunakan dengan 
maksud yang sama sebagai pengulangan (refrain) dalam serangkaian irama lagu yang sungguh indah, 
atau suatu motif dalam musik Wagner yang agung. 

116. Ini suatu kebodohan yang sudah jelas sekali bila orang mempelajari kitab yang sama atau 
yang hampir sama, tetapi samasekali tak dapat menenggang mengenai pengertian yang diambil orang 
lain dari kitab itu. Seharusnya ia sudah lebih mengetahui, tetapi dia berbicara se Gi orang bodoh. 
Dalam hal ini kata “orang bodoh” bolehjadi mula-mula ditujukan kepada oran, Atab jabiliah 

117. Kaum musyrik di Mekah memang benar-benar berusaha hendak Tien, orang Arab 


118. Yakni, kita akan menghadap All 5 
pada 2:112 di atas. (R). P Allah, ke mana pun kita mengarahkan wajah kita. Lihat clan 


Surah 2: Bagarah 55 Juz 1 tah (3) 


116. Mereka berkata: “Allah mempunyai png AA Te (ngk fa 
Pn 


anak”: Mahasuci Ja. Bahkan—milik- pa 
Nya segala yang di langit dan di bumi: x Fi 2 29 
segalanya tunduk kepada-Nya.!!9 aa ID 


117. Pencipta langit dan bumi'20 dan bila Ia 5 Hip Anni ep Is @ 


memutuskan sesuatu Ia hanya berfirman Bata Ia 
kepadanya: “Jadilah!” maka ia pun jadi. Ia Haa 


SELAI NS 0 


118. Dan mereka yang tiada mengerti ber- 
kata: “Mengapa Allah tidak berbicara 
kepada kita. Atau datang suatu tanda 


119. Suatu penghinaan dari segi keagungan Allah—sebenarnya itu adalah kekufuran—untuk me- 
ngatakan bahwa Tuhan mempunyai anak, seperti manusia atau hewan. Ajaran Kristen di sini dengan 
tegas ditolak. Kalaupun kata-kata itu mempunyai sesuatu arti, maka itu berarti menisbahkan Allah 
pada kodrat kebendaan, dan pada fungsi seks hewan yang lebih rendah. (R). 

120. Ayat di atas menegaskan bahwa segala yang di langit dan di bumi ini mengagungkan kebesaran 
Allah. Supaya jangan ada yang mengira bahwa langit dan bumi adalah azali dan abadi, sekarang kita 
mendapat keterangan bahwa semua itu adalah makhluk-makhluk yang terjadi atas kehendak dan 
rencana Allah. Bd. 6:102, kata bada'a di sini dipakai untuk penciptaan langit dan bumi, dan khalaga 
dipakai untuk penciptaan segalanya. Bada'a sangat jauh ke belakang sebagai permulaan, sejauh yang 
dapat kita bayangkan. Kaum materialis mungkin akan berkata bahwa keazalian benda itu adalah abadi. 
Yang lain-lain, seperti rupa dan bentuk yang dapat kita lihat sekarang, suatu saat lahir ke dalam wujud 
ini, dan akan binasa. Bila semua itu binasa, semua akan larut ke dalam benda azali kembali, dan 
akan menjadi dasar segala yang ada. Kita melihat lebih jauh ke masa silam. Kita berkata bahwa kalau 
benda azali ini kita terima sebagai dalil, maka asal mulanya itu dapat dinisbahkan kepada Allah. Siapa 
dasar terakhir wujud itu, Sebab segala sebab? Apabila ini diakui, kita #€ruskan lagi dengan dalil bahwa 
proses penciptaan itu belum selesai. “Segala sesuatu yang di langit dan di bumi ini” diciptakan dengan 
proses yang berangsur-angsur. Dalam “sesuatu” itu kita masukkan juga yang abstrak seperti juga 
suatu benda. Kita mengetahui sesuatu yang abstrak dan gagasan-gagasan itu sudah tumbuh sebelum 
kita. Tetapi itu juga ciptaan Allah, dan untuk kata khalaga dapat dipakai, sebab dalam pengertian ini 
sudah termasuk rencana pengukuran dan penyesuaiannya ke dalam rencana dan pola yang lain. Bd. 
54:49: juga 25:59. Tibalah di sini pada apa yang kita kenal dengan proses evolusi. Sebaliknya, “amr” 
(Fperintah, pimpinan, pola) hanyalah satu kata, yang tak ada hubungannya dengan waktu “seperti 
sekejap mata” (54:50). Perkataan lain yang perlu dicatat ialah ja'ala, “membuat” yang tampaknya 
berarti bentuk dan pola baru, penyusunan baru, seperti membuat tanda-tanda lingkaran buruj di langit, 
atau pengaturan matahari dan bulan untuk cahaya, atau terjadinya siang dan malam yang susul- 
menyusul (25:61-62). Proses selanjutnya menyangkut soal jiwa yang diuraikan dalam kata sawwa, 
yang menyebabkannya jadi sempurna (91:7). Tetapi hal ini nanti akan kita bicarakan lagi disesuaikan 
dengan tempatnya. Fatara (42:11), yang berarti, seperti bada'a, penciptaan sesuatu dari yang tak 
ada, dan sesudah yang tak ada kesamaannya sebelum wujud, tetapi barangkali /atara ini mengandung 
arti penciptaan benda azali yang proses selanjutnya, seperti orang yang menyiapkan adonan tetapi 
membiarkan peragiannya dikerjakan kemudian. Bada'a 30:27 berarti memulai proses penciptaan. Hai 
ini diperjelas lebih jauh dalam 32:7, yang dalam permulaan penciptaan manusia murni tanah di- 
hubungkan dengan tubuh fisiknya, dan membiarkan proses reproduksi dan penghembusan roh lebih 

jauh diuraikan dalam ayat-ayat berikutnya. Terakhir bara'a ialah penciptaan yang berarti bebas dari benda 
atau keadaan sebelum wujud, misalnya tubuh manusia daripada tanah (59:24) atau suatu musibah 
yang sebelumnya memang sudah ada (57:22). Lihat juga 6:94 C. 916: 6:98 C. 923, 59:24 C. 5405-6. 


Be PM aa ae aan 


s6 Juz | BAG 


NI 


.. Bana pg sila A 
kepada kita?” begitu juga mereka yang Kana Pa Ta Nag 
sebelum itu (berkata) seperti kata-kata Sang Kasi 
mereka, hati mereka sama, Tanda-tanda 

sudah Kami jelaskan kepada orang yang 


Surah 2: Bagarah 


yakin. Me Ra ag KAL ha 

2 KAA pa LA PE SL 
119. Kami telah mengutusmu dalam kebenaran aa ka Masa K) 

sebagai pembawa berita gembira “dani PE 

peringatan. Tetapi engkau tidak dimintai 


tanggung jawab tentang penghuni neraka. 


Ai eni PAN TE Inka 
120. Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan RM 5 Ba wat va bekal 8 
senang kepadamu sebelum kauikuti BEN AN AP SAR AB 


agama mereka, Katakanlah: “Petunjuk La HR ALAN Te 0 
Allah—hanya itulah petunjuk (yang na at Ag 
sebenarnya)” kalau kau ikuti kehendak 8 l TA 
hati mereka sesudah ilmu datang ke- Phi) 
padamu, Allah tidak akan menjadi pe- 
lindung dan penolong bagimu. & P3 
Tam GEA AN ag Ge 
121. Mereka yang Kami beri Kitab yang mem- MA EA PA @ 
bacanya sebagaimana mestinya, mereka- ATAS AAN GA 
lah orang yang percaya kepadanya dan PET ny 5 v3 OAT 
barang siapa mengingkarinya mereka "uas Papar 
yang rugi. dirga isa 


R. 48. — Jika umat Alkitab menyandarkan diri 
(2:122-141) Pada Ibrahim, biarkan mereka mempelajari 

Kisahnya. Nenek-moyangnya mencakup 
Israil dan Ismail. Ibrahim 
Manusia kepercayaan Allah, 
Seorang Muslim, demikian juga putra-putranya. 
Ibrahim dan Ismail mendirikan 
Ka'bah sebagai rumah Allah, 
Dan menyucikannya, agar menjadi pusat 
Pemujaan bagi segala umat di dunia: 
Sebab Allah adalah Tuhan bagi segala bangsa.!2! 


121. Pembahasan ini sekarang diteruskan mengenai garis keturunan yang lain. Ahli Kitab yang 
asal usulnya dari Ibrahim, yang mendakwakan bahwa 


kalangan mereka sendiri saja, itu palsu dan suatu 


mereka menuntut berasal dari Ibrahim, dia juga nenek moyang bangsa Arab dari Ismail. Ibrahim dan 


(jauh sebelum Kuil Yerusalem dibangun). 
r-dasar agama yang universal, yang telah 
sepenuhnya kepada Kehendak Allah. Jadi 


Mereka itulah yang menyucikan dan meletakkan dasa 
disimpulkan dalam kata Islam, yakni menyerahkan diri 
Ibrahim dan Ismail adalah Muslim sejati. Kalau begitu, apa 
Dari segi sejarah rumah ibadah yang di Mekah itu jauh lebih 4 i ibadatan 
daripada rumah ibadah yang di Yerusalem. B: i 1 4 1 NUg- sebagai Tempati periba 


Pengorbanan Ismail, bukan Ishak, yang dengan 
22. 1-19. 


ON 


Surah 2: Bagarah s7 Juz l PAP, (V) 


Aw 15. 


122. Dai Bani Israil! Ingatiah nikmat-Ku yang Parera Kana 9 


Kulimpahkan kepadamu, dan Aku meng- 


Ke LoL, 
utamakan kamu dari semua yang lain. au je KG 
123. Dan jagalah dirimu dari EN SES TATAP 
jag: lari suatu hari tat 24 Pa Ea au $ tg @ 


kala tak seorang pun mampu membela IN LA ogah AG 
yang lain, juga tak ada tebusan dapat paNEaA EN aa 
diterima daripadanya, atau perantara Ker 
akan bermanfaat baginya dan tiada pula aa 
mereka diberi pertolongan.!22 


: nah Ha 
124. Wan ingatlah bila Ibrahim diuji oleh IS ak Ga @ 


. “in 
Tuhannya dengan perintah-perintah ter- Abah ho ag Cute 
tentu,'? lalu ia menunaikannya: Ia JS 5533 Catok aa ar 


berfirman: “Akan Kujadikan engkau se- kai TE SA Page 
orang Imam! umat manusia.” Ia ber- si 3 


mohon: “Dan juga (Imam-imam) dari 
keturunanku?” Ia berfirman: “Janji-Ku 
tak berlaku bagi mereka yang zalim.” 
15 F ne 
125. Ingatlah! Kami jadikan Rumah'2S tempat WA Meja dasi @ 


berhimpun bagi sekalian manusia dan 


122. Ayat-ayat 122-123 mengulang ayat-ayat 47-48 (kecuali sedikit variasi kata kerja dalam 2:123 yang 
tak sampai mempengaruhi arti). Pembahasan mengenai keistimewaan yang diberikan kepada Israil di sini 
diakhiri dengan indah sekali, dan selanjutnya kita mengikuti keterangan mengenai bangsa Arab sebagai 
penerus yang menerima warisan rohani dari Ibrahim. 

123. Kalimat secara harfiah berarti “kata-kata.” Di sini dipakai dalam pengertian rohani tentang 
Kehendak atau Keputusan atau Rencana Allah. Ayat ini bolehjadi dipakai sebagai ringkasan ayat-ayat 
berikutnya. Dalam segala hal Ibrahim memenuhi perintah Allah. Ia menyucikan rumah Allah, dia 
membangun tempat suci Ka'bah, ia menyerahkan segala keinginan kepada kehendak Allah, dan dengan 
demikian ia telah menjadi pola Islam. Ia diberi janji kepemimpinan dunia, ia bermohon untuk keturunannya, 
dan doanya itu pun terkabul dengan ketentuan bahwa bilamana keturunannya mendustai Allah, maka janji 
Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang terbukti berdusta. 

124, Imam, arti dasarnya ialah yang terkemuka, dengan demikian ia dapat berarti: (1) pemimpin 
agama: (2) pemimpin jemaah salat (3) pola, tolok ukur, contoh: (4) kitab petunjuk dan ajaran (11:17): (5) 
kitab bukti atau catatan (36:12). Di sini arti | dan 2 sudah tercakup. Dalam 9:12 kata ini dipakai untuk 
para pemuka golongan kafir. 

125. Ka'bah, Baitullah. Pembangunannya, menurut tradisi orang Arab bermula dari Ibrahim. Keempat 
sisinya menunjukkan (1) sebagai pusat tempat perhentian suku-suku Arab melakukan perdagangan, tempat 
perlombaan membaca sajak dan tempat beribadah (2) sebagai kawasan suci, dan dihormati oleh kawan 
dan lawan. Pada musim-musim tertentu segala macam peperangan dalam batas-batas tertentu dilarang, 
sekalipun senjata tak boleh dibawa, hewan buruan dan apa saja tak boleh dibunuh. Seperti kata-kata 
perlindungan di bawah hukum syariat Musa, tempat para pembunuh melarikan diri (Bilangan 35. 6), atau 
tempat-tempat perlindungan di gereja dalam Abad Pertengahan Eropa. Penjahat-penjahat yang masuk ke 
daerah-daerah ilu tak boleh dikejar. Oleh adat Arab, Mekah diakui sebagai kota terlarang untuk pembalasan 
dendam atau tindakan kekerasan lainnya (3) tempat salat, bahkan sampai sekarang pun di situ terdapat 
tempat (magam) Ibrahim dalam sebuah bilik, yang diduga di tempat itu Ibrahim melakukan salat (4) buat 
segala macam keperluan ia harus tetap bersih dan suci. 3 | 

Meskipun ayat ini secara keseluruhannya diungkapkan dalam bentuk jamak orang pertama (Kami), 
Rumah disebut dengan “Rumah-Ku," untuk menekankan pertalian Diri Yang Tunggal Allah Mahabenar 
untuk itu, dan menolak segala macam bentuk syirik yang telah mencemarkannya sebelum dibersihkan 


kembali oleh Muhammad. 


Surah 2: Bagarah 


jadikanlah mxpim 


tempat yang aman. dan | sebagai 


Ibrahim (tempat Ibrahim salat doi ha 
tempat salat dan Kami perinta sa 
Ibrahim dan Ismail, agar mereka MF 
bersihkan Rumah-Ku bagi mereka yang 
bertawaf, mereka yang beritikaf. mereka 
yang merukuk dan yang bersujud. 


126. Dan ingatlah, Ibrahim berkata: “Tuhan, 
jadikanlah negeri ini negeri yang aman . 
dan berikanlah kepada penduduknya 
buah-buahan,!28 yaitu mereka yang ber 
iman kepada Allah dan hari kemudian. 
Ia berfirman: “Dan kepada yang ingkar 
pun akan Kuberi kesenangan sementara, 
kemudian Kupaksa ia ke dalam api neraka, 
itulah tujuan yang sungguh celaka!” 


127. Dan ingatlah, Ibrahim dan Ismail meng- 
angkat dasar-dasar Rumah itu (sambil 
berdoa): “Tuhan, terimalah ini dari kami: 
Engkaulah Maha Mendengar, Mahatahu. 


128. “Tuhan, jadikanlah kami orang yang 
tunduk kepada-Mu, dan di antara ke- 
turunan kami umat yang tunduk kepada- 
Mu, dan tunjukkanlah kepada kami 
cara-cara ibadah kami dan terimalah 
tobat kami, Engkaulah Maha Penerima 
tobat, Maha Pengasih. 


s8 


Jual Pada 
NE AAN EA 

J x 4 Da5 ag 
SAY BAK 8 
AAA PRA AS Pak 


EY 


gn Ag Erin ita 
Jai bajak 


P Pa can pegi 
Pa RN 9 

. ML Teheran 

Fan SAS Ca ES, 

Na (ALA Pe bad N ea 
“333 IA LEAN 

2 “7G Pa Pu 2 . 
WEE LE KAS DRA 
ADA 


126. Empat upacara di sini disebutkan satu demi satu, yang sekarang sudah mempunyai arti teknis. 
(1) Berputar di sekitar tempat suci, atau mengelilingi Ka'bah: Tawaf. (2) Kembali ke tempat untuk 
membersihkan rohani, atau berzikir dan berdoa: Ntikaf 3) Membungkukkan punggung dalam salat: 
Ruku', (4) Membungkukkan badan sampai ke lantai dalam salat: Sujud. Perlindungan terhadap daerah 


suci ini untuk segalanya, tetapi untuk mereka yang sedang melaksanakan upacara ibadah, diperlukan 
kebersihan dan kesucian rohani yang lebih khusus. (R). : 


127. Akar kata salama dalam kata Islam mengandung arti (di antara beberapa artinya) arti per- 


5 kota Islam, ia juga Kota yang aman, damai. 
ke 1 Ir kata nama Yerusalem, yakni “kota Yahudi yang 
aman.” Apabila masa Yerusalem sudah lampau (lihat ayat 134 atau 141 akan “Mekah mati 
n Orisinal “Kota yang aman” yang lebih tua dan lebih 
Ikan kota universal, 
atu, dibandingkan dengan Taif misalnya, sebuah kota 


na itu Orang yang berdoa demi « Mekah, 
eri yang lebih baik, (R). Mo 


s-moovoeesnesa —a 


Surah 2: Bagarah 59 Jari PN Ni) 


129. “Tuhan, utuslah di antara mereka seorani matayat2 017 PN Petak Tan re 8 
kerang Ag ra 
rasul dari kalangan mercka sendiri yang Y Ia a3Ipa) G 


Ingin G0 
akan membacakan ayat-ayat-Mu kepada kekar Aga 
mereka, dan mengajarkan Kitab Suci t 
dan kearifan kepada mereka dan yang : 
menyucikan mercka. Engkaulah Maha- 

perkasa, Mahabijaksana,”129 


An 16. 


erat LI La ta 
ALA aing 
NO Patt PERDA Dea 
dirinya sendiri. Dialah yang telah Kami SEA TAG Aha 
pilih!30 di dunia, dan di akhirat ia ter- Gonta 
masuk orang yang saleh. ag 


& 
130. Dan orang yang membenci agama ea 
Ibrahim hanyalah orang yang menghina An 


131. Perhatikanlah! Tuhan berfirman kepada- SidaN LA PPN 83 @ 
e ni » “ 00 13 
nya: “Tunduklah!” Maka ia menjawab: 


“Aku tunduk kepada Tuhan alam se- 
mesta.” 


3 


LAN oagaa ya LI d0 


132. Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) ke- BIT ANN Jpg Ka) 
pada anak-anaknya, demikian juga Yakub: 390 F3 Bahar tanya Aa 
“Wahai anak-anakku, Allah memilihkan — #1 Ser SPOT Hina 
untuk kamu agama ini. Maka janganlah “5 AA 
kamu mati kecuali dalam Islam.” 


129. Alangkah indahnya doa ini, dan alangkah pula tepatnya kehadirannya di sini, dalam suatu 
permohonan! Dengan demikian paganisme, penyembahan bintang dan planet yang masih ada pada 
zaman Ibrahim, pertama oleh Ibrahim dibersihkan dari Mekah. Inilah arti yang pokok dalam “penyucian” 
atau pembersihan dalam 2:125, meskipun dalam pengertian yang lebih tinggi kebersihan fisik itu 
(dalam kondisi fisik) sudah tentu merupakan unsur penting. Ibrahim dan putranya yang tertua, 
Ismail, kemudian membangun Ka'bah dan mengukuhkan upacara-upacara dan penggunaan kota suci 
itu. Jadi dialah pendiri Islam yang mula-mula (yang memang sudah setua umat manusia) di kawasan 
jazirah Arab itu. Sebagai orang yang bertakwa, ia mempersembahkan karyanya itu kepada Allah 
dalam suatu permohonan yang disampaikan dengan sangat berendah hati, ditujukan kepada-Nya 
sebagai Yang Maha Mendengar, Mahatahu. Kemudian ia memohonkan rahmat untuk dirinya dan 
keturunannya pada umumnya, untuk kedua putranya, yang tertua Ismail dan adiknya Ishak. Dengan 
wawasan kenabiannya ia sudah dapat membayangkan bahwa kelak akan ada penyelewengan dan 
kemurtadan dalam kedua cabang keluarga itu: Mekah akan menjadi rumah 360 berhala dan Yerusalem 
akan menjadi kota sundal (Yehezkiel 16. 15), sebuah kota yang sangat dibenci. Tetapi nur Islam 
akan bersinar, dan memperoleh kembali suku bangsa yang pernah hilang dalam kedua cabang itu, 
bahkan dalam dunia secara keseluruhannya. Demikianlah ia berdoa memohonkan rahmat Allah, yang 
ditujukan kepada-Nya sebagai Maha Penerima tobat, Maha Pengasih. Akhirnya ia membayangkan 
akan datangnya seorang rasul di Mekah, mengajar umatnya sebagai orang “dari kalangan mereka 
sendiri,” dan dalam bahasa mereka sendiri, bahasa Arab yang begitu indah: ia berdoa memohonkan 
rahmat bagi kerasulan Muhammad, mengimbau Kekuasaan dan Kebijaksanaan Allah. 

130. #stafa: memilih, memilih karena suci, memilih dan menyucikannya, Mustafa, salah satu 
gelar Muhammad, diambil dari akar kata yang sama. 


Juz! BAB hara 
: 60 4 
Surah 2: Bagarah 


Nana PALA 
PE A2 2 MAA Ula 
331 ggtkala DN 
133, Ataukah kamu menjadi saksi 2 


maut sudah mendekati Yakub? 14 
hatikanlah! bila ia berkata kepada anak 


si PANAI « 
PENA et Pe TAK KAPA PE 
anaknya: "apa yang hendak pa WI ALAN AA 
i | »" Mereki Pa na 
sembah sesudah aku tak ada?” Mereka Ken MANGA aa 


menjawab: “Kami akan menyembah Orakenn 3 Las 


Tuhanmu dan itulah Tuhan bapa-bapa 
kita— Ibrahim, Ismail dan Ishak- -Tuhan 
Yang Esa dan kepada-Nya kami me- 
nyerahkan diri.” 


£3 .. 

an PAKAN LE 6 

134. Itulah umat yang sudah lalu. la akan 2 SE ENG, 
menerima apa yang sudah dikerjakan- SARI EL Pan 

nya. Dan kamu (akan menerima) apa 

yang sudah kamu kerjakan. Dan kamu 

tidak ditanyai apa yang sudah mereka 

lakukan. 33 


PAN et rena 


Z Pata MA dare 
135. #lereka berkata: “Jadilah kamu peng Mg al) Ka lala @ 
anut-penganut Yahudi atau Nasrani nis- Pa Hear Ka La. Se 
caya kamu mendapat petunjuk.” Kata- GEN ag Mason 
kanlah: "Tidak! (sudah cukup) agama 


Ibrahim yang benar'3" dan dia bukan 
orang yang mempersekutukan Allah.” 


131. Semua Bani Israil diajak menyaksikan slogan mereka sendiri, bahwa mereka akan menyembah 
“Tuhan bapa-bapa mereka.” Pikiran mereka berubah menjadi begitu sempit sampai pada tuhan kesukuan. 
Tetapi mereka diperingatkan, bahwa leluhur mereka menganut dasar Tauhid (Islam —menyembah 
Allah Yang Esa semesta alam. Pemandangan di atas ranjang kematian itu diuraikan terperinci dalam 
cerita-cerita Yahudi yang turun-temurun. ' 

132. “Bapa-bapa" berarti leluhur, dan termasuk paman, kakek, paman ayah, juga nenek moyang 
yang langsung. 

133. Parafrasi atau terjemahan bebas ini saya maksudkan secara harfiahnya: “Kamu tidak akan 
dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan mereka.” Pada Hari Kemudian setiap jiwa akan 
bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, ja tak dapat menyandarkan diri pada jasa dan kebajikan 
orang, juga ia tak bertanggung jawab atas kejahatan atau dosa-dosa orang lain. Alasannya di sini 
ialah: kalau penganut-penganut Yahudi dan Nasrani bersandar pada jasa-jasa kebajikan Ibrahim dan 
para leluhur atau pada Yesus, kita tak dapat mengikuti mereka. Orang-orang saleh masa lampau 
tidak dapat menolong kita kalau bukan kita sendiri yang harus berbuat baik. Ajaran tanggung jawab 
pribadi merupakan ciri dasar Islam. 

134. Manif:. kecenderungan pada keyakinan yang benar dan murni atau ortodoks (dalam arti 
harfiah menurut kata-kata bahasa Yunani), teguh dalam keimanan, berpikir sehat, berpendirian, 
hanif. Barangkali kata terakhir, Benar atau Ilanif sudah dapat merangkum sebagian besar perbedaan 
arti yang lain. 

Penganut-penganut Yahudi, walaupun mengajarkan Keesaan Tuhan, mereka masih mengikuti 
ajaran dewa-dewa, dan penganut-penganut Nasrani menciptakan Trinit 
paganisme. Kita menengok ke masa lampau, masa yang murni, 
dan matinya dalam keimanan kepada Allah Yang Maha Esa. 


as atau meminjamnya dari 
ajaran Ibrahim yang hanif, yang hidup 


Surah 2: Bagarah 61 Juz SANA, 


136. Katakanlah: “Kami beriman kepada A SA JM Nasa Bata 
3) abu all 
Allah dan kepada segala yang diturunkan aa z SA, s 0 Leg 2 
kepada kami. yang diturunkan kepada KAN AAA AA 


Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan para Pad Ag SAT Na 95 
saka baka. dan yang diberikan Tuhan YON Gan ae guja 


kepada Musa dan Isa. dan yang di- KA ANA KA 
sd -3 Tp 


berikan kepada para nabi, kami tidak 
membedakan yang satu dengan yang 
lain di antara mereka, dan kepada-Nya- 
lah kami tunduk (dalam Islam). 135 


137. Maka jika mereka telah beriman seperti PE3n AA Sa P3 (2) 
yang telah kamu imani, sungguh mereka Da ta wa P 54 p Pa 
San LN AA Dasa 


telah mendapat petunjuk tetapi jika 
mereka meny impang mereka hanya Psi hooreta, kan 
cari perpecahan. tetapi Allah cukup bagi P1 La 


kamu dari gangguan mereka," Ja Maha 
Mendenyar, Maha Mengetahui 


Tata da Keert ae 

138. (Agama kami adalah) pembaptisan IE Ae ANA AAA Ato @ 
Allah!37 dan siapakah dapat membaptis Lan. 
Os 


lebih baik daripada Allah? dan kepada- 
Nyalah kami menyembah 


135 Di sini kita dipertemukan dengan akidah Islam dalam beriman kepada (1) Tuhan Yang Esa 
Semesta alam (Rahhul “Glamin) (21 Pesan atau Risalah kepada kita lewat Muhammad sena tanda- 
tanda (ayat-ayat) sebagaimana ditafsirkan atas dasar tanggung jawab pribadi. (31 Risalah taka di- 
sampaikan oleh para rasul yang lain masa lampau Yang disebutkan ada tiga kelompok (1) Ibral in. 
Ismail, Ishak. Yakub dan saka baka Dari antara mereka ini tampaknya Ibrahim mempunyat Star 
(87.19) dan yang lain mengikuti ajarannya. (2) Musa dan Isa. masing-masing Meninnun Dan R3 
SUCI: kitab-kitab suci ini masih ada sampai sekarang, meskipun isinya sudah tdak Tp ia Eng 
yang asih, (3) kitab-kitab suci lain. para nabi dan rasul Allah, yang tidak secara ag sa aa 
di dalam (Jur'an (40-78). Kita tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain di antara hi 
Ajaran mereka nu (pada pokoknya) satu, dan mulah yang menjadi dasar Islam en Nai 

136. Dengan demikian kita berada dalam yaris yang sejalan dengan mereka Hg Sa pa 
Waran yang satu dan tidak terpecah-belah, dari Allah Yang Satu pula, mela apa aa santer 

ada yang mempersempitnya atau mengubah-ubah. maka mereka itulah yan uu sa tag Desa 
keimanan dan melahirkan kelompok-kelompok atau perpecahan Tetapi salat meliha Hiebih Berharga 
semua Itu, dan Dia akan menjaga kepunyaan-Nya sendiri, dan dukungan-Nya itu jau 

"pada dukunyan yang dapat diberikan oleh manusia Kano sam Waka 


Yang datang duri Allah. yang dengan demikian kita menerima 
Crapkan Ja kebaikan-! dalam diri kita. : 2 i $ a”) 
p aral nona eta Is sisi yang sebaliknya daripada millah “agam 
Salam 21135, z 


Surah 2: Bagarah 62 Juz l BAN 3 (TK) 
ul 2 


nga SA 4 Pn Laga Leah 
139. Katakanlah: Adakah kamu hendak ber- Tari 2 AAA ya 1 @ 
an kami tentang Allah pada- baya ana eta Ketan 

Tega ra kami dan Tuhen kamu? AAA | GIE 
perbuatan kami tanggung jawab kami 
dan perbuatan kamu tanggung jawab 
kamu. Hanya kepada-Nyalah ketulusan 
hati kami (beriman). 


3 Lor aan 
140. Ataukah'38 kamu berkata bahwa: Ibra- KN 51 


NA AN TA alat 

PN NA AA MO) 
him, Ismail, Ishak, Yakub dan para saka Pen Lana rah 
baka penganut-penganut Yahudi dan KIE oten BA 
Nasrani? Katakanlah: Kamukah yang al TA tnererkaa arah 
lebih tahu ataukah Allah? Dan siapakah BEN SANA “ali 
yang lebih zalim daripada orang yang SEA Leg 
menyembunyikan kesaksian yang diper- , 
olehnya dari Allah? Dan Allah tiada 
lengah akan apa yang kamu kerjakan 


-.3 Len 2 a00 
141. Itulah umat yang sudah lalu. la akan ATA AAN SEA Ko) 
menerima apa yang sudah dikerjakan- Pr Naa area Sa nga 
nya, dan kamu (akan menerima) apa KAA KAN TAP 
yang sudah kamu kerjakan. Dan kamu 
tidak ditanyai apa yang sudah mereka 
lakukan. 3 


R. 49.— Tetapi bangsa-bangsa itu sudah tiada lagi, 
(2:142-167) Yakni yang berjanji untuk memegang teguh Hukum Allah. 
Keturunan mereka terbukti 
Tidak ada manfaatnya, kedudukan mereka diambil alih 


138. Alternatif yang menjadi persoalan ada dalam akhir ayat, Adakah kamu hendak berdebat 
dengan kami meskipun kami menyembah Tuhan Yang sama seperti yang kamu sembah, dan kamu 
mendakwakan bahwa agama kami sama dengan agama leluhur kamu? Ataukah kamu berkeyakinan 
benar bahwa Ibrahim dan putranya serta anak cucunya yang membangun saka baka jauh sebelum 
Musa itu menganut agama Yahudimu, sebagaimana yang kamu dakwakan? Sudah tentu sejarahlah 
yang membuktikan bahwa tuntutan mereka itu tak masuk akal. Kalau penganut-penganut Nasrani 
juga menuntut bahwa para nabi itu sudah mengetahui dan mereka juga menganut ajaran Yesus, 
tuntutan itu lebih-lebih lagi tidak masuk akal—kecuali dalam pengertian seperti dalam ajaran Islam, 
bahwa ajaran Allah satu dalam segala zaman 

139. Ayat 134 dimulai dengan suatu dalil tertentu, yang dalam ayat ini sekarang ditutup dengan 
indah sekali dalam ungkapan kata-kata yang sama. Kalau kita menggunakan istilah musik, motifnya 
sekarang lengkap sudah. Dalil itu ialah, bahwa salah sekali jika hendak menuntut suatu monopoli 
atas ajaran Allah, sebab ajaran itu berlaku bagi setiap bangsa dan dalam segala zaman. Kalaupun hal 
itu tunduk pada adanya perbedaan-perbedaan setempat atau perbedaan yang sesuai dengan waktu 
dan suasana, maka perbedaan demikian sekarang sudah lampau, Ini akan mengantarkan kita pada 
dalil yang disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya dalam Surah itu, bahwa dengan adanya pembaruan 
ajaran atau risalah dan lahirnya umat baru, tanda-tanda baru dan ketentuan-kctentuan baru memang 
sudah tepat sekali, dan semua iw Sekarang sudah dapat diterjemahkan ke dalam kenyataan, 


Sia 


Surah 2: Bagarah 63 Juz2 BAN ye (T) 


Oleh bangsa baru yang memandang ke Mekah,— 
Bangsa baru, dengan seorang Rasul baru, 

Untuk menjadi saksi akan Hukum Allah, 

Untuk mencanangkan kebenaran, mempertahankan 
Lambang-lambang-Nya, dan berjuang dan bertempur 
Demi Tauhid dan persatuan di Jalan Allah. 


Aw 17, 
142. @rang yang bodoh di PTE AAN AAN 
» rang yang bodoh di antara orang Ka JA Na AAN IIA, @ 


kebanyakan” akan berkata: "Apakah 


bt h3 NI, 225 - 
yang membuat mereka berpaling dari LUAR AI 


Kiblat! yang dahulu mereka pakai?" 2 

9 ! Mat Inai rta 4 
Katakanlah: Timur dan barat kepunyaan Ae be NAN 
Allah. Ia membimbing siapa saja yang 
dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. 


ala Adat A3 arah 
143. Demikianlah'4? Kami Jabikan kamu suatu KASN NG @ 


umat yang berimbang” supaya kamu 


140. Nas - orang banyak, orang-orang awam yang tidak banyak berpikir-pikir, condong ke kanan 
dan ke kiri, sebaliknya daripada orang yang berpegang teguh di jalan Allah: Hubungannya di sini 
dengan orang-orang penyembah berhala, kaum munafik dan golongan Yahudi yang selalu berusaha 
mencari jalan “dalam pembicaraan mau menjerat" Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di Medinah, 
seperti orang-orang Farisi dan Saduki pada masa Yesus yang hendak menjerat Yesus (Matius 22. 15, 
23), 

IAI. Giblar — tempat kaum Muslimin menghadap dalam salat. Islam sangat menekankan adanya 
salat bersama guna meneguhkan tali persaudaraan serta kerja sama. Untuk ibadah yang demikian, 
ketentuan, ketepatan waktu, gerak-gerik badan dan arah yang sama, begitu penting, sehingga Imam 
dan seluruh jemaahnya menghadapkan wajah hanya ke satu arah serta menyampaikan permohonan 
mereka kepada Allah. Pada masa permulaan Islam, sebelum mereka dibentuk sebagai satu umat, 
sebagai simbol kiblat mereka menghadap ke kota suci Yerusalem, yang juga suci buat kedua umat— 
Yahudi dan Kristen, sebagai Ahli Kitab. Hal ini melambangkan kesetiaan mereka terhadap 
kesinambungan wahyu Allah. Ketika kaum Muslimin dihina dan disiksa, mereka keluar dari Mekah 
dan menetap di Medinah. Dengan bimbingan Ilahi, Rasulullah mulai menyusun mereka sebagai 
suatu (/mmah, sebagai suatu masyarakat merdeka, dengan undang-undang serta upacaranya sendiri 
pula. Pada taraf ini Ka'bah sudah ditentukan sebagai kiblat, jadi kembali kepada pusat yang paling 
awal, yang masih melekat pada nama Ibrahim, yang secara tradisional juga membawa nama Adam, 
Yerusalem masih tetap (dan akan tetap) suci dalam pandangan Islam mengingat masa lampaunya, 
namun Islam agama yang maju, dan lambangnya yang baru pun memungkinkannya meninggalkan 
segala tradisi lama yang sudah mati dan siap mengantarkan ke dunia bebas, yang memang sangat 
dijunjung tinggi dalam jiwa orang Arab. Perubahan ini terjadi pada kira-kira 1614 bulan sesudah 
Hijrah. 

142. Demikianlah: Kiblatmu sendiri telah diberikan kepadamu, yang tertua dalam sejarah, dan 
yang paling modern sebagai suatu lambang lembagamu, sebagai umat baru, 

143, Berimbang: Inti ajaran Islam ialah menghindari yang berlebihan dalam segala hal, sebagai 
agama wajar dan praktis. Tetapi kata bahasa Arab wasar secara harfiah juga mengandung arti 
perantaraan Dalam arti geografis, dalam Dunia Lama (bumi Belahan Timur: Eropa, Asia dan 
Afrika) jazirah Arab ini berada dalam posisi perantara, sebagaimana dibuktikan oleh sejarah dengan 
pesatnya meluas ke utara, selatan, barat dan timur, 


Surah 2: Bagarah 64 Juz 2 Bada (T) 


IG 2 LIP B3 ran 

LPG, Celia Tadi Tayan eta 

menjadi saksi'"4 atas segenap bangsa, Ga KESAN EN Tr 
Yan Rasul pun menjadi saksi atas kamu 3 ata 


kakata TA Lee, Hare 

sendiri: dan Kami jadikan Kiblat yang EYANG SS Taka 
ji sia LL - Lengan 

sekarang hanyalah untuk menguji siapa Hi agan d ANC anang 2G 
yang mengikut Rasul dan yang berbalik. “Se pa Pelan 
“3 14 ta 
membelakangi (iman). HS Dan sungguh CAN MANGA 
(pemindahan itu) suatu soal yang berat MO Anar MN cab 
kecuali bagi mereka yang telah men- DIAKUI 
dapat petunjuk Allah. Dan Allah tidak 
akan menyia-nyiakan imanmu" sebab 
Allah Maha Penyantun, Maha Pengasih 
kepada manusia P 

"4 La ANA La 1. 

144. Kami melihat mukamu menengadah ke ea & PAN Ra KA At hbr @ 

langit:47 maka akan Kami arahkan 


yang terang dan 
ang bersifat mementingkan diri sendiri secara melampaui 
h henduk mengekang. misalnya formalisme yang begitu ketat dalam hukum Taurat. 
ng keras dalam agama Nasrani Saksi itu hendaknya bukan Orang yang hanya me- 
mentingkan diri sendiri. dan harus dilengkapi dengan pengetahuan tangan pertama, dan siap terjun demi 
keadilan, Inilah posisi yang dituntut oleh Islam di tengah-tengah pelbagai kelembagaan yang sejenis. Beguu 
juga dalam Islam. kedudukan saksi tempat orang saling herbantah. hendak saling menuntut, dipegang oleh 
Muhammad al-Mus 

145. Kiblat he Yerusalem bagi orang Arab mungkin terasa aneh, dan perubuhannya ke Ka'bah pun 
bisa jadi terasa aneh juga setelah mereka sudah biasa dengan yang lain. Sebenarnya, ke arah mana pun, ke 
timur atau ke barat, bukan soul, sebab Allah berada di mana-mana. dan bebas dari waktu dan ruang. Yang 
penting ialah mengenai disiplin, yang sangat ditekankan oleh Islam siapa di antara kita yang ingin meng- 
ikuti arah yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah? tm hanya cobaan bagi mereka yang suka mencari-cari 
dalam hal-hal yang tidak penting 

146. Lulu apa salahnya salat dengan berkibiat ke Yerusalem? Sebelum kiblat baru ditentukan pun 
pengaruhnya sara saja Yang dwilai oleh Allah ialah iman ki setiap perbuatan baik Jan iman yang tulus 
akan diterima-Nya, walaupun mereka yang suka pada formalitas dalam hal mi mau mencari-cari kelemahan. 

147 Int menunjukkan adanya hasrat Rasulullah yung begitu ikhlas hendak mencari petunjuk dari atas 
berkenaan dengan kiblat itu. Sebelum organisasi umat Islam dapat dijalin lebih sempurna, dengan hukum 
serta ketentuannya sendiri, waktu itu la mengikut kebiasaan yang berlaku di kalangan orang-orang Yahudi 
dan Nasrani yang menganggap Yerusalem sebagai kota suci Tetapi belum adu kiblat di kalangan mereka 
yang menyeluruh Ada orang Yahudi yang menghadap ke Yerusalem, terutama selama musa Perbudakan. 
seperti yang akan kita lihat nanti Pada masa Nabi Kita Yerusalem berada di bawah kekuasaan Rumawi 
Timur (Bizantium) yang beragama Nasrani. Gereja-gereja Nasrani waktu itu berorientasi (menghadap) ke 
Timur (dari sini kata orientasi" diambil), yang merupakan titik kompas, Yan bukan arah suatu tempat 
suci, Kalau kenyataannya altar 1 beradu di sebelah Timur, tidak beraru bahwa setiap orang bersembahyang 
menghadap ke timur. sebab, setidak: 1daknya, sesuai Yengan yang dipraktikkan sekarang, tempat-tempat 
duduk di dalam gereja dipasang denukian rupa, sehingga dalam melakukan kebaktian yang seorang mcog- 
hadap ke arah sung berbeda Jengan yang lain. Dalam hal ini, Juga dalam hal yang lain, Rasul yang membawa 
Ajaran tauhid 1n1 tentu menginginkan suatu simbol Ming utuh, dan sudah tentu hatinya akan senang sekali 
apabila kiblat itu ditetapkan menghadap ke arah Ka'buh. Hubungan Ka'bah dengan Ibrahim memberi ati 
yang besar sekali ke masa yang silam Letaknya yang berada di jantung negeri Arah (Arabia) tepat sekali 
bila risatah atau ajaran itu Yutang dalam bahasa Arab, dan disampaikan ke seluruh kawasan itu. Pada waktu 
ditetapkan, umat Islam yang masih sedikit jumlahnya selalu dirintangi untuk memasuki tempat itu. Mereka 
lalu hijrah kc Medimah. Sungguhpun begitu, ini Merupakan lambang harapan yang akan berakhir dengan 


Surah 2: Bagarah 6s Juz 2 BA (1) 


ente iea We APN Pas BA UN ALA BC 
engkau ke Kiblat yang kausukai: arah- BAN GEN ISA 


kanlah wajahimu ke Masjidilharam 


p & £ 
dan di mana pun kamu berada arah- Sa IE HAIR 
kanlah wajahmu ke sana. Dan mereka Irok 00 LA eta ya Net « 
yang telah diberi Kitab!4” mengetahui Ng AN AN GS I 
bahwa itulah kebenaran dari Tuhan dan LISA 
Allah tiada lalai akan segala yang De Sa 
mereka perbuat 

$ 2 
145. Dan sekiranya engkan membawakan Tn KG 5 sk @ 

kepada mereka yang telah diberi Kitab & Lara LN Ae -. t— 

: 5 Asha 20113 AAA ATU RTA 
Semua tanda-tanda, mereka tidak akan JIRAL AH Pra) 2 Sa yag 


mengikuti kiblaamu dan engkau pun LA itna Tea 
tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan S3 An aa AGAN SAS 3 


mereka satu sama lain'"" tidak akan Lae MA 
mengikuti kiblat masing-masing. Kalau- SA Oa 
pun kauikuti segala keinginan mereka 

setelah engkau diberi ilmu. maka jika 

demikian. sungguh engkau tergolong 

orang vang zalim 


148. 4l-Masjidul-Naram Ka'bah berada di dalam kota suci Mekah. Tidaklah benar pendapat 
yang mengatakan bahwa perintah yang menciapkan Ka'bah sebagai kiblat telah mencabut 2:115, 
yang menegaskan bahwa Timur dan Barat milik Allah, dun Ia berada di mana-mana Yang demikian 
ini sepenuhnya benar sepanjang zaman. sebelum dan sesudah penetapan kiblat Seolah-olah untuk 
memperkuat, kata yang sama mengenai Timur dan Barat ini diulang kembali dalam rangkaian ayat 
ini juga: lihar 2:142 di atas. Bahwa dalam hubungan ini al-/igan menyatakan mansiikh, sayang sekali 
saya udak sependapat, kecuali mansiikh dalam pengertian yang khusus, seperti yang dikemukakan 
oleh beberana mufasir. 

149. Kesan selintas mengenai kiblat yang demikian ini sudah disyaratkan dalam kebiasaan orang 
Yahudi dan Nasrani, tetapi yang sifalnya universal hanya disempurnakan dalam Islam 

150, Lihat C. 147 pada 2:144 di atas 

Orang Yahudi dan Nasrani sudah mempunyai gambaran yang samar-samar mengenai gagasan 
kiblat ini. Tetapi sikap mereka yang sangat tinggi hati itu tidak mungkin menyambut pikiran tentang 
kiblat seperti yang sudah sempurna di dalam Islam itu. Juga sesudah diketahui pasti, bahwa kiblat 
sudah diterima, tidak mungkin Islam akan kembali ke dalam keadaan yang tak menentu dan gagasan 
yang beraneka ragam mengenai arah itu. 

Gambaran yang paling jelas mengenai kebiasaan Yahudi Yahulu kala sekitar masalah kiblat ini 
serta pentingnya hal ini harus ada, terdapat dalam Kitab Daniel 6. 10. Daniel adalah orang yang saleh 
dan dari keturunan terhormat, hidup sekitar 606-535 PM (Pra Masehi). Oleh Nebuchadnezzar, orang 
Asyur itu, ia diangkut ke Babilon, tetapi ia masih hidup ketika Asiria dihalau oleh pihak Media dan 
Persia. Meskipun sebagai “tawanan” Yahudi, Daniel tetap mendapat kedudukan tinggi negara di Babilon, 
tetapi kesetiaannya pada Yerusalem tetap kuat. Musuh-musuhnya (di bawah kekuasaan Persia) berada 
di bawah ancaman hukuman bagi siapa pun yang “menyampaikan permohonan kepada salah satu 
dewa atau manusiu dalam 30 hari ini” kecuali kepada Raja Persia. Tetapi kesetiaan Daniel tetap pada 
Yerusalem. “Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, tiga kali sehari 
ta bertelut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti biasa dilakukannya.” 


Surah 2: Bagarah 66 Juz2 SAI, (Y) 


4 


, F3 2 DSN Ka 
146. Mereka yang telah Kami beri Kitab me- BPA Ha AS (3) 
ngenal ini seperti mengenal anak-anak ae Ina an EKO 
mereka sendiri:!5! sebagian mereka me- SALA AAA 


nyembunyikan kebenaran itu padahal 
mereka tahu 


5 aa e Tatu aan LA 
147. Kebenaran datang dari Tuhanmu: 4? KPA ON AA ( 


maka janganlah sekali-kali engkau ragu. 
Am 18. 


" t Fa, Rap IS tenan ena. nee 
148. #lasing-masing mempunyai tujuan, ke SANA 9 


sanalah Ia! 3 mengarahkannya, maka 


An ai bo Tebar 
berlombalah kamu dalam mengejar ke- WII An Set 
baikan. Di mana pun kamu berada, 1 au 

SE 


Allah akan menghimpun kamu karena 
Allah berkuasa atas segalanya 


# 
149. Dari mana pun engkau keluar," hadap- PAK TES Sah @ 


kan wajahmu ke arah Masjidilharam, 


ISI Ahli Kitab itu seharusnya sudah mengetahui semua ini dengan baik sebagaimana "mereka 
mengenal anak-anak mereka sendiri,” yang memang sudah sejalan dengan tradisi mereka dan ajaran 
masa lampau yang mengharuskan mereka mau menerima risalah baru Beberapa mufasir menguraikan 
kata ganti penunjuk “ini" sebagai isyarat pada Rasulullah Dengan demikian maka interpretasinya 
ialah Ahli Kizb ku mengenal Muhammad seperti mercka mengenal anak-anak mereka sendiri, mereka 
mengenalnya sebagai orang yang ikhlas dan jujur, mereka pun mengetahui ia masih sedarah dengan 
Ibrahim, juga mereka mengetahui dia adalah cocok dengan penjelasan tentang akan datangnya 
seorang nabi di kalangan mereka sendiri Tetapi sifat tinggi hati dan mementingkan diri sendiri 
mendorong beberapa orang di kalangan mereka untuk melakukan perbuatan yang berlawanan dengan 
apa yang mereka ketahui, dan mereka pun menyembunyikan kebenaran 

152 Kebenaran datang hanya dari Allah, dan kebenaran tetap kebenaran, betapapun manusia 
berusaha hendal, menyembuny ikannya atau akan menanamkan rasa ragu atas kebenaran itu 

153. Soalnya ialuh bagaimana kita menafsirkan kata ganti huwa dalam bahasa aslinya. Pilihan 
terjemahannya akan jadi “Masing-masing mempunyai kiblat tempat ia menghadap.” 

Tamsil tentang hidup sebagai suatu perlombaan, tempat kita dengan penuh semangat harus 
berpacu untuk mencapai tujuan, yakni menuju kepada kebaikan, dapat berlaku baik secara pribadi 
atau secara nasional, Hal ini merupakan argumen lain lagi mengenai Ka'bah sebagai kiblat, yakni 
kesamaan tujuan. dengan keanekaragaman warna kulit, adat istiadat dan perangai 

154, Tamsil mengenai perlombaan itu masih dilanjutkan, dan dari segi ini pula perintah kiblu itu 
diulang. Dalam 2:144 disebutkan sebagai suatu simbol baru bagi suatu umat (slam) yang buru pula 
Sekarang ia merupakan simbol segala kebaikan, tempat yang harus menjudi tujuan kita semua, dari 
arah mana pun kita bertolak, yahni baik dari segi pandangan Yahudi, Nasrani ataw kita sendiri 
Kiblat akan menyatukan kita sebagai suatu simbol tujuan masa depan, Dalam 2 150 di bawah sudah 
diulang-ulang. pertama untuk pribadi atas dasar keragaman dengan membuang segala macam sengketa 
dan perbantahan, kedua untuk kaum Muslimin, atus dasar yang sama, sebayai suatu masalah disiplin. 
Di samping itu, ada sedikil keharmonisan mengenai pengulangan-pengulangan ini. Perhatikan, bahwa 
perlombaan dan tempat bertolak pernyataan wu dimulai pada 2149 dan dibulatkan pada bagian 
pertama 2”150, sementara yang bersifat nasional serta pernyataan yang bersifat umum yang dimulai 
pada 2:144 dibulatkan dalam bagian akhir 2:150. Pernyataan yang kemudian itu meliputi juga yang 
pertama, dan dengan kata-kata yang lebih luas: “di mana pun kamu berada”: yang dalam pengertian 

bahasa Arab mengandung tiga hal: dalam keadaan bagaimanapun atuu pada saat kapan pun atau di 
lempat mana pun kamu berada. Di atas sudah saya perkatakan mengenai nada musik yang harmonis 
dalain pengulangan kata-kata itu. Di sini yang kita libat ialah bentuk lukisan yang harmonis, sebagai 
Sebuah lingkaran simetrik yany besar yang meliputi juga lingkaran konsentrik yang lebih kecil. 


Surah 2: Bagarah 67 Juz 2 BA 32X) 


1 4 

itulah kebenaran yang sesungguhnya LNG at, Nk tata 
dari Tuhanmu. Dan Allah tidak lalai & Eat 1 
segala yang kamu kerjakan. 


4 
150. Maka dari mana pun engkau keluar, SL BEAT (oj 

hadapkan wajahmu ke arah Masjidil- pa Per PA La 35 270 ata ra 
haram, dan di mana pun kamu berada, AA ANA YA Aa 
hadapkan wajahmu ke sana, agar tak aa Tana Pia bae 
ada alasan orang melawan kamu, ke- KENA 
cuali mereka yang memang zalim, maka GEET LENGAN 
janganlah kamu takut kepada mereka Da 3 2 P3 
tetapi takutlah kepada-Ku, agar Ku- 

sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan 

agar kamu mendapat petunjuk 


x " dibuaa AN KAA Lan Ge ata TE 
ea en an pa 8 
A 5 t Tantan 0 Ne abaya, 1 
langan kamu seorang rasul dari golongan FATE ANE ASN 
kamu sendiri, membacakan ayat-ayat Bana IA 
Kami kepadamu, dan menyucikan kamu KAA 
dan mengajarkan kepadamu Kitab dan 


Hikmah dan mengajarkan kepadamu 
apa yang tidak kamu ketahui. 


t Lo LI 
152. Maka ingatlah!80 Aku, Aku akan meng- PA IKAT Tas D 


ingat kepadamu, bersyukurlah kepada- 
Ku dan janganlah ingkar. 


155, Ayat ini harus dibaca bersama dengan 2:150 yang kalimatnya di sini sudah disempurnakan. 
Pernyataan itu ialah bahwa dalam menjamin Ka'bah sebagai kiblat, Allah telah menyempurnakan 
agama ini dan telah memenuhi doa Ibrahim untuk masa yang akan datang. Doa itu meliputi ga hal 
(1) bahwa Mekah agar dijadikan tempat suci (2:126): (2) bahwa umat (Muslimin) yang benar-benar 


beriman agar dibangkitkan, dengan tempat-tempat ibadatnya (2:128). dan (3) bahwa seorang rasul 
agar diutus di antara orang-orang Arab, dengan sifat-sifat tertentu (2:129), yang tadi sudah dilukiskan 
dan di diselang lagi untuk menuntaskan pernyataan ilu. 

156. Kata "ingatlah" adalah kata yang lemah sekali untuk menggantikan kata zi4r. yang sekarang 


banyak dipakai dalam literatur agama kita. terutama dalam literatur sufi Dalam pengertian harfiah 
meliputi: mengingat: memuji dengan sering-sering menyebut, mengulang-ulang ucapan, merayakan 
atau memperingati: memperbanyak. memelihara dalam ingatan sebagai milik yang berharga. Dalam 
salawat kaum sufi zikir berarti suatu upacara khidmat dan juga suatu suasana batin yang diterjemahkan 
kc dalam pikiran dan hati, yang dengan demikian orang yang melakukan ilu mencari dan ingin 
memahami kehadiran Tuhan, Jadi ada zikir pikiran dan ada pula zikir hati. Bagi para pemula, zikir 
dengan pikiran dapat membimbing zikir dengan hati, tetapi dalam beberapa hal keduanya dapat 
terjadi dalam waktu yang bersamaan. Ada perbedaan yang halus sekali antara zikir yang terbuka 
dengan zikir yang tertutup, tergantung pada kedua pintu hati tadi, yang duniawi sifatnya dan yang 
bersifat rolianj. Beberapa keterangan (tetapt tidak sempurna sekali) mengenai zikir ini terdapat dalam 


Dictianary Of Islam oleh Hughes, yang memakan tempat lebih dari 14 kolom. (R), 


Surah 2: Bagarah 68 Juz 2 SA 


Am 19. 
ITA PEKAN ES KANG CA 
153. Wahai orang beriman! mohonlah per- Pat NG PASN GG @ 
tolongan dengan tabah dan salat, Allah 10 Yy 
bersama orang yang tabah Iu 
Tettan Hata 
154. Dan janganlah kamu mengatakan orang TEE Daya SI ENGE @ 
yang terbunuh di jalan!" Allah “Me- Langgam 
reka sudah mati” Tidak, mereka hidup, GAB, 


sekalipun tidak kamu rasakan 


2 PN Ana PA Pata BAR 
ISS. Pastilah Kami akan menguji kamu dengan use pak Uu ri @ 


perasaan agak takut. lapar. kekurangan Ag NG KTAL pria AKP KA 
harta, jiwa dan buah-buahan dan sam- NG SA 
paikan berita gembira kepada mereka 
yang tabah 
1 “3 an ana AT 
156. Mereka yang berkata, bila ditimpa mu- Kisa Op aanr WAN 9 
sibah: (“Inna lillahi wa ing ilaihi aka Si 


raj un”), kami milik Allah. dan kepada- 
Nya pasti kami kembali 


4 0 Te Pen 
157. Mereka itulah yang mendapat karunia Aa aa ASET OKT| @ 


dan rahmai dari Tuhan dan mereka itu- sa II TEA, 
lah yang mendapat petunjuk. Dag Aas 


157. Lihat 245 dan C Sabr dapat juga diartikan, sebagai arti tambahan. menahan diri. Di dalam 
Tafsir-nya Haggini menyebutkan mengikuti pikiran dan menahan rasa takut, marah dan nafsu 
Ganjaran apakah yang lebih besar bagi yang sabar, tabah, yang dapat menahan diri serta teguh hati, 
daripada Allah yang hersama kita? Janji demikian ini membuka pintu kepada segala macam kesejahteraan 
rohani 

158. “Dengan ketabahan hati. sabar dan salat” yang disebutkan dalam akhir ayat di atas tidak 
sekadar berarti pasrah. pasif, melainkan suatu perjuangan aktif di jalan kebenaran. yang berarti di 
jalan Allah Perjuangan ini talah berkorban diri di jalan Allah, baik dengan harta benda kita atau 
dengan hidup kita sendiri. atau hidup orang yang terdekat atau tersayang pada kita, atau juga kita 
kehilangan semua hasil kerja yang kita kerjakan selama hidup kita, bukan saja dalam arti materi 
dalam bentuk benda. tetapi juga hasil yang bersifat intelektual atau moral, atau kedudukan yang 
menurut pandangan kita jelas memang sanyat kita inginkan Sungguhpun begitu dengan segala 
senang hati kalau perlu kita korbankan demi perjuangan di jalan Allah. Dengan pengorbanan itu, 
yang tampaknya merugikan, bolehjadi malah suatu keuntungan yang nyata buat kita: orang yang 
kehilangan hidupnya sebenarnya ia memperolehnya: dan ganjaran atau “buah” yang tampaknya hilang 
itu hanya suatu kendala di jalan kita menuju perjalanan batin yang sesungguhnya 

Pengorbanan berat ini harus berada di bawah perintah dan bimbingan scorang Imam yang saleh, 
yang mampu melihat pelbagai bidang perjuangan rohani dan jasmani, dan dengan tepat dapat menilai 
segala yang dianggap perlu. Kalau tidak, pengorbanan yang hanya begitu saja, tak ada gunanya. 
Beram (untuk melawan cobaan rasa takut) atau membuang kepentingan sendiri (untuk melawan cobaan 
Tasa lapar atsu keinginan). kalau semua itu baik, juga termasuk perjuangan. 

159. Berita gembira ialah rahmat Allah dalam 2.157 atau (yang juga sama) janji dalam 2:153 
bahwa Allah akan bersama mereka. 


Surah 2: Bagarah 69 Juz 2 BA 2 (T) 


158. Sunggun Bahwa Safa dan Marwah PAP INAP ANE UI (aj 
TI , pn 


merupakan sebagian lambang ibadah! 
Grrrta . 


kepada Allah. Maka barang siapa me- aan TE. ES PSN 
lakukan ibadah haji ke PEN jebot ega DAN 2 
atau berumrah, tiada mengapa bila ia PEN EGE 
bertawaf mengelilingi kedua-duanya 2 

dan barang siapa dengan sukarela me- 

ngerjakan kebaikan.'”2 maka Allah 

Maha Pembalas jasa, dan Mahatahu. 


159. Mereka yang menyembunyikan segala aa Yera NA KI (al 
keterangan (Ayat-ayat) dan petunjuk Pn ia Ha aa Aing e P 
yang Kami turunkan setelah dijelaskan Wara - 151 - Ribu 
dalam Kitab kepada manusia, mereka Sen Apa 7. 
mendapat laknat Allah, dan laknat mereka Sal jaka 
yang berhak melaknat. 93 


160. Pahala orang yang tabah dalam iman sebagai akibat disebutnya dua lambang atau syi'ar 

pahala Kedua syi'ar itu, ialah dua buah bukit kecil, Safa dan Marwah yang sekarang berada dalam 
kota Mekah. dan terletak di dekat sumur Zamzam. Menurut cerita, di sini Hajar, ibu Ismail berdoa 
memohonkan air di padang pasir yang gersang itu, dan dalam kesungguhannya mencari air di sekitar 
bukit-bukit itu, ternyata doanya terkabul. Ia melihat Zamzam sudah memancarkan air. Sayang sekali, 
orang Arab musyrik di sini menempatkan dua berhala laki-laki dan perempuan, dan upacara-upacara 
mereka yang penuh takhayul dan mencolok itu menyebabkan kaum Muslimin dahulu sangat benci 
Mereka enggan mendatangi tempat-tempat ilu selama musim haji. Sebenarnya mereka mengetahui, 
bahwa Ka'bah (Rumah Allah) itu telah dikotori dengan berhala-berhala, dan dengan ajaran serta 
kehidupan Muhammad yang begitu bersih, tempat itu'telah disucikan kembali. Pelajaran yang dapat 
kita ambil ialah, bahwa sesuatu yang paling suci dapat saja digunakan sebaliknya menjadi yang 
paling rendah dan kotor, bahwa kita tidak perlu melarang sesuatu yang disalahgunakan, bahwa kalau 
hidup dan tujuan kita bersih. Tuhan akan menghargai meskipun dunia akan menghujani kita dengan 
batu karena anggapan jahat yang mereka hubungkan pada apa yang kita kerjakan, atau dengan 
Orang-orang yang ada hubungannya dengan kita, ataupun dengan tempat-tempat yang harus kita 
hormati. 
IGI. Rumah & Masjidilharam, Mesjid Suci atau Ka'bah Musim Haji itu mencapai puncaknya 
ketika di Arafat pada 9 Zulhijah, dilanjutkan dengan bertawaf di Ka'bah Berziarah ke Masjidii- 
haram dan melaksanakan upacara ibadah haji pada waktu-waktu yang lain disebut Umrah Dalam 
segala halnya rukun upacara itu sama, kecuali wukuf di Arafat dalam Umrah ditiadakan. Safa dan 
Marwah termasuk juga dalam syi'ar itu, yang juga merupakan sifat-sifat kebajikan tertinggi dalam 
Islam. 
162. Berbuat kebaikan karena dorongan hati sendiri. Kalau kita sudah yakin mengenal hal ini, 
kita harus un akan dikatakan orang. . 

163, Pm aa Dn At datiina yakni para malaikat dan umat manusia (lihat 2:161 
di bawah). Orang yang kena laknat itu akan kehilangan perlindungan Allah dan para malaikat, yang 
Merupakan kekuasaan Allah, serta kemauan baik umat manusia, sebab dengan kekufuran yang 
Sengaja itu bukan saja mereka berdosa kepada Tuhan, tetapi juga memalsukan kadramnya sendiri 

i manusia, yang diciptakan Allah dalam “bentuk acuan yang Haodan aa ap Jaten 

Yang sangat mengerikan dinyatakan dalam Perjanjian Lama seperti dilukiskan dalam Ulangan 28. 15- 
68. Ada i dkan di sini untuk kekufuran yang disengaja, suatu istilah 
satu perbedaannya. Yang dimaksu 1 e h bai ling kecil 

#gama dalam hal mengingkari kodrat kita yang lebih tinggi. Suatu pelanggaran bagian paling keci 


dalam hukum agama. 


Surah 2: Bagarah 70 Juz 2 BA (1) 


Pa BIT TANTE 

160. Kecuali mereka yang bertobat dan SABUN LANGES, Api @ 
memperbaiki diri serta secara terbuka LA: - 
menyatakan (kebenaran) itu, maka Aku » Gak 


menerima tobat mereka dan Akulah 
Maha Penerima tobat, Maha Pengasih. 


PNG UN TA KA Tart mana 
161. Mereka yang kafir dan mati dalam kc- MAL BTA AS AN Bag 228 LAN) @ 
kafirannya, mereka itu yang mendapat 


tag 25 ea TN hu brat 
laknat Allah, laknat para malaikat dan ST AS 


manusia semua. 


& 
: KG LN NIA IL Von ta ah 
162. Mereka terus kekal di dalamnya:!8 tidak GEGANA Dipa ka) 
akan diperingan siksaan mereka, juga 
tidak akan ditangguhkan. 


si 2g NI 
163. Dan Tuhanmu Tuhan Yang Esa tiada FINAL KANG 2 
tuhan selain Dia, Maha Pemurah Dia, 


Maha Pengasih. 


Am 20. 


s - (HA . 

164. Sungguh! Pada penciptaan langit dan SIG SEE @ 
bumi, pada pergantian malam dan siang, Pa De Di ENAK CT PANP PA 
pada pelayaran kapal-kapal di lautan Bila PBS F3 Ie A3 
dengan segala yang menguntungkan PN AIA ARA Taj 2 AAN 
manusia, pada hujan yang diturunkan Bea aa & 
Allah dari langit serta dihidupkan-Nya TAI SINGA 
bumi setelah mati, pada hewan-hewan Na es tg 2 - 
dari segala jenis yang ditebarkan-Nya di Se KAA 33 
seluruh bumi ini: pada perkisaran angin 
dan awan yang dikendalikan antara 
langit dengan bumi,—sungguh semua 


164. Di dalamnya - di dalam laknat. Suatu laknat itu bukan sekadar kata-kata, melainkan suatu 
kendaan rohani yang mengerikan sekali, yang sebaliknya dari rahmat Dapatkah manusia melaknat? 
Sudah tentu bukan dalam arti yang sama bila kita bicara lentang laknat Allah, Laknat yang hanya 
sekadar ucapan tidak membawa akibat apa-apa. Ada pepatah Inggris: "Laknat yang tanpa sebab tidak 
akan datang.” Tetapi bila orang diperas atau diperlakukan tidak adil, maka doanya akan sampai 
kepada Allah, dan dengan demikian ia akan menjadi “kemurkaan” atau laknat Allah, sebab rahmat 
Allah itu akan tercabut dari orang yang zalim. 

165. Di mana timbul akibat-akibat buruk, yakni ingkar terhadap Allah, maka di situ selalu di- 
sebutkan tentang adanya sifat-sifat Allah Yang Rahman dan Rahim, Pemurah dan Pengasih, sifat yang 
penuh kasih dan sayang. Dalam hal ini Tauhid selalu ditekankan, sebab di atas sudah disebutkan 
tentang kiblat sebagai lambang kesamaan dan tentang kesamaan yang dalam perbedaan, baik dalam 
hukum alam maupun dalam hukum sosial umat manusia. 


Surah 2: Bagarah 1 Juz 2 padi (T) 


itu tanda-tanda bagi manusia yang me- aah AA 
ngerti, "99 s BEAN 
165. Namun ada di antara manusia yang KE EA @ 


mengambil sembahan tandingan selain ma 


Allah, mencintai mereka seperti men- GE pa ahs 33 
s 


P 


cintai Allah. Tetapi orang yang beriman Pgnnn cat ten - £ 
lebih besar cintanya kepada Allah. CE AISI 
Sekiranya orang yang zalim melihat 

$ AN Inna 
tatkala melihat azab itu! bahwa segala Jt 


kekuatan ada pada Allah dan bahwa 
azab Allah amat keras.!0 


166 Alam yang dahsyat dan indah ini, yang begitu menonjol bagaikan sebuah gunung dalam sebuah lukisan 
alam, keindahan demikian itu sangat memukau pandangan kita, yang selalu disuguhkan kepada kita dalam hukum 


alam dan kejadian sehari-hari 
Coba kita perhaukan bahasa dan sastranya yang tersusun begitu indah Allah tunggal. dan di antara landa- 
landa-Nya vang begitu menahjuhkan ialah kesamaan tata letak dalam perbedaan alam yang begitu luas Tanda- 
tanda itu diangkat dari ciri-ciri keindahan, kekuatan serta kegunaannya bagi umat manusia, dan diteruskan dengan 
seruan yang ditujukan kepada kemampuan pikir dan kearifan manusia Kila mulai dengan melihat keagungan 
angkasa dan bumi, luasnya ruang yang dupar dicapai oleh imajinasi manusia, begitu jauh mamun begitu dekat 
dalarn kehidupan kia Gejala sehari-hari yang paling mencolok, yang ditimbulkan dari adanya antar-hubungan 
langit dan bumi ialah pergantian siang dan malam, begitu tetap namun berganti-ganti sepanjang musim serta 
dalam garis lintung bumi hita ini Malam untuk beristirahat, dan siang untuk bekerja, dan kita Japat melihar kerja 
itu dalam arti keindahan alam Kapal-kapal yang megah "mengalir" (seperti dalaminas aslinya) mengarungi lautan, 
untuk keperluan komunikasi dan perdagangan antar-manusid Lautan pun dapal mengabdi kepada kita yang tidak 
kurang pula dari fungsi darat, dan saling memberi antara lautan, langit, angkasa dan bumi, yang lebih jsuh 
dicontohkan oleh adanya hujan Hujan mendatangkan kesuburan bumi. Di sini kita diingatkan pada adanya 
perbedaan antara alam musim dingin yang mati dan beku, dengan penghidupan kembali dalam musim semu Juga 
di sini kira diingatkan pada dunia pertanian serta lemak yang kita gunakan dan segala macam makhluk hidup. 
Kata yang diterjemahkan dengan "hewan" im punya arti yang luas sekali, termasuk hewun melata, serangga dan 
sebagainya—semua itu, masing-masing memberi sumbangan Julam tugas-tugas berputarnya alam ini Hal ini 
mengajak kita lebih jauh melihat perputaran angin yang begitu menakjubkan, nang udara, yang oleh manusia 
awan di lungit seperti “budak "Awan di sini 


sedang dijelajahu dan diarungi Personifikasi angin yang menyerei 
mempunyai segi lain di samping memberi hujan Matahari yang begitu induh saat terbenam diusap oleh awan 


lembut yang tipis. pada tengah hari awan itu melunakkan sengatan panas matahari, dan sepanjang waktu 1a sangat 
mempengaruhi radiasi dan perkembangan-perkembangun lain yang sedang berlangsung di langit Sekarang, 
marilah kita kembali mengingat langit ilu, kita sudahi uraian kita ini, dap kita pertalikan hidup kita sebagai manusia 
dengan kehendak dan kekuasaan Allah —kalau kita memang sudah punya kearifan untuk melihat semua itu! 

167, Segala sesuatu di sekitar dan di dalam diri kila yang memperlihatkan adanya kesamaan tujuan dan 
rencana—menunjuk pada adanya Allah, Memang selalu ada manusia bodoh (orang aniaya 5 yang dengan sengaja 
mempergunakan kebebasannya memilih itu untuk berbuat tiduk benar) Mereka mengunggap ada sesuatu yang lain 
yang sama dengan Allah Bahkan barangkali mereka hanya mau berpura-pura saja kepada Allah, sedang hati 
mereka tetap bergantung pada fetish, pada berhala—berbeda dengan hati orang yang benar-benar beriman, yang 
sudah sepenuhnya mau mengabdikan diri dar menyediakan diri demi kecintaannya kepada Allah Kalau saja 
Orang-orang aniaya itu dapat melihat segala akibatnya, mereku akan melihat betapa ngerinya azub itu, dan bahwa 
semua kekuasaan di tangan Allah, bukan di tangan siapa-siapa. Siapa mercka yang dijadikan fetish (berhala- 
berhala) oleh mereka yang sudah salah jalan itu? Yang demikian ini mungkin ID) makhluk-makhluk dan 
imajinasinya sendin, atau salah menggunakan kecerdasannya, pikiran yang ada dibalik berhala-berhala itu sama 
dengan ini, sebab tak ada penyembah berhala yang berpikir, yang mau mengakui bahwa mereka menyembah 
hewan atay batu, (2) pemimpin-pemimpin yang baik, yang namanya disalahgunakan dengan menempatkan mereka 
ke dalam kedudukan yang sama Jengun Allah: atau (3) adanya kekuasaan jahat yang sengaja mau menyesatkan. 
Kalau hul ini sudah membawa akibat kekufuran yang tak dapat diclakkan lagi, mata mereka baru terhuka dan 

yang dibentuk menjadi fetish itu tidak mengakui 


sepata hubungan palsu dan dibuat-bual itu pun bubis Pikiran 
pengikutnya, yakm yang kelihatan tidak mempunyai dasar yang masuk akal dalam kehidupan si pengikut, dan 


pengikut itu pun terpaksa meninggalkannya sebagai sesuatu yang palsu Pemimpin-pemimpin yang namanya 
disalahyunakan itu sudah tentu tidak akan mengakui adanya penyalahgunaan tersebut, dan setun pun ukan senang 
sekali menumpilkan hul-hal yang mentang menyesatkan itu, Kenyataan ini sekarung sudah tak dapat dintasi lgi. 


Tetapi sayang, sangat merugikan! 


— 


Surah 2: Bagarah 2 Juz 2 SAN 3, (N) 


Kn eh ba AAU, 

166. Lalu mereka yang diikuti lepas tangan TAAT ARA Yasa 8 
dari mereka yang mengikuti, mereka apa —A 
akan melihat azab dan segala hubungan Ka AA yi 


antara mereka pun terputus. 

# n &, mena, Leone £ Ki: a Td 

167. Dan mereka yang mengikuti berkata AGEN Gea GNI AA (S) 

“Sekiranya kami mendapat kesempatan at ranah aga PE agen 
kembali, kami akan lepas tangan dari PET 1 SIS 
mereka sebagaimana mereka pun lepas tnnaaa Gak Ah 
tangan dari kami.” Demikianlah, Allah Jahe Lagape 
memperlihatkan kepada mereka, segala 
perbuatan mereka menjadi penyesalan 


buat mereka sendiri. Dan mereka tidak 
akan keluar dari api.'98 


R. 50.— Masyarakat yang disusun sedemikian itu 
(2:168-242) Harus berlangsung di bawah hukum-hukum 
Yang membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari,— 
Didasarkan pada kaidah-kaidah abadi 
Tentang kebenaran dan keadilan 
Kebersihan dan Kesungguhan 
Kejujuran dan gotong-royong, 
Terhadap sesamanya,—namun terujud 
Dalam hal-hal yang konkret, agar sesuai 
Dengan Waktu dan keadaan, 
Dan berbagai-bagai kebutuhan 
Lelaki dan perempuan biasa, 
Makanan harus bersih dan sehat, 
Dendam darah harus disingkirkan, 
Hak dan kewajiban ahli waris 
Harus diperhatikan sesudah kematian, 
Tidak berdasarkan semangat yang kaku, 
Tetapi bertujuan menolong si lemah dan yang membutuhkan 
Dan menahan diri terhadap sikap rakus, 
Sikap menahan diri ditumbuhkan dengan berpuasa, 
Keberanian untuk mempertahankan 
Kebenaran, harus ditegaskan: 
Ziarah Haji harus dijunjung tinggi 
Sebagai lambang persatuan, 
Kedermawanan dan pertolongan bagi si miskin 
Harus diatur sebaik-baiknya, keributan 
Dan mabuk-mabukan dan perjudian 
Harus diberantas, yatim-piatu harus dilindungi: 
Perkawinan, perceraian, dan urusan janda 
Harus diatur, dan hak-hak wanita, 
Yang cenderung diinjak-injak, 
Kini sudah ditegaskan. 


168. Segala perbuatan kita sudah tak d 


apat ditarik kembali dan kita hanya tinggal bertobat dan 
menyesali perbuatan itu, 


Surah 2: Bagarah 73 Juz 2 sala (1) 


Aw21. 
168. Bai manusia! Makanlah apa yang ada Para “3 Af Kr .ras) Ko) 
di bumi yang halal dam baik:!$? dan - aa tEA « 
Na ME Slan Tag fa AS Ma ylat 
jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, TAKE 5 


sebab dia musuhmu yang sudah nyata. 


169. Yang akan menyuruh kamu melakukan “ Pera PA : TI ang 
perbuatan jahat dan keji dan menyuruh Je 2 13 3 e 
kamu mengatakan tentang Allah yang KAI 
tidak kamu ketahui. si 


170, Bila dikatakan kepada ska: “Ikutil: BEM EAA er Hrna aa 

ila dikatakan kepada mereka. Ikutilah ra Ar Aap AP KA (2) 
apa yang telah diturunkan Allah.” Me- PP NAN yak Ta Ae aon 
BEN Ce ae KANG 


reka menjawab: “Tidak! Kami hanya 

akan mengikuti apa yang kami terima Iaenes 
dari leluhur kami” Sekalipun leluhur Ts 
mereka tidak punya pengertian apa-apa 

dan tiada mendapat hidayah. 


171. Perumpamaan mereka yang tak beriman Pa AAA NATA NN @ 
seperti orang meneriaki apa yang tak AAA otg ah Aga aga 
pernah mendengar kecuali dengan te- HERAN 
riakan dan jeritan: mereka tuli, bisu 


dan buta,'7! mereka tak mempunyai pe- 
ngertian. 


169. Sekarang kita sampai pada ketentuan mengenai makanan. Pertama (2:168-71) kita mengimbau 
semua manusia, yang Muslim, pagan dan juga Ahli Kitab, kemudian (2:172-73) khusus kepada kaum 
Muslimin, selanjutnya (2:174-76) ditujukan kepada sekelompok orang yang kemudian (seperti yang 
dilakukan sebagian orang sekarang) baik karena percaya kepada segala formalitas atau yang samasekali 
tidak percaya kepada segala macam larangan. Islam mencmpuh jalan tengah. Semua kelompok 
masyarakat yang teratur baik berpegang pada pembatasan-pembatasan yang masuk akal. Ini sudah 
menjadi kewajiban semua anggola yang patuh dalam masyarakat yang sudah maju mana pun, serta 
memperlihatkan mana yang “halal” dalam masyarakat itu. Tetapi jika pembatasan-pembatasan itu 
memang dapat diterima oleh akal sehat, seperti memang sudah demikian keadaannya, maka yang 
“halal” itu juga akan lebih sejalan dengan yang disebut "baik." 

Baik: Tayyib & jernih, bersih, sehat, bergizi dan sedap menurut selera. 3 

Maka dasarnya yang umum ialah: apa yang halal dan apa yang baik, harus diterima, bukan 
sebaliknya segala yang buruk, hina, atau pemalsuan yang diselipkan yang dikatakan berasal dari 
perintah Tuhan, atau apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang. meskipun mereka bodoh. Contoh 
kebiasaan yang hina dan memalukan ialah apa yang berlaku dalam masyarakat Arab musyrik yang 
mengambil darah beku lalu digoreng untuk dimakan. . 

170. Jika orang jadi kufur, maka ia akan kehilangan segala kearifan yang luhur serta ketentuan- 
ketentuan yang bermanfaat. Ia akan seperti “hewan bisu yang dihela,” yang hanya mendengar seruan 


1 otak: t bedakannya. 
" Se Dk ata Siwa orang tidak beriman itu “tuli, bisu dan buta: mereka tak 


175. Bd. 2:18 yang menyebutkan, bi : 
dapat kembali (ke ai ta sn )." Sebagai akibat mereka tidak mau menggunakan pikiran, mereka 


tidak lagi punya kearifan. Pada setiap konteks selalu ada deduksi yang tepat. 


Surah 2: Bagarah 74 Juz 2 BAN 3, (Y) 


Jaa ag S3 Pa At 

172. Hai orang beriman! Makanlah dari yang Sasa IN TANG @ 
baik segala yang Kami berikan kepada- Karangan dalan na 
mu, dan bersyukurlah kepada Allah jika Re YNA 


hanya Dia yang kamu sembah. 17? 


FI ci bt £ 
173. la hanya mengharamkan bagimu daging 5, LE LA KA AK (2) 

hewan mati,!”? darah, dan daging babi, Demak SEN gi In 
dan (yang disembelih) dengan menyebut ge Pee ya AN Alay Jaillag 
nama selain nama Allah.''4 Tetapi jika Ip IN eh ee 
dalam keadaan terpaksa bukan sengaja Pp 
hendak melanggar atau mau melampaui 
batas maka tidaklah ia berdosa. Allah 
Maha Pengampun, Maha Pengasih. 


“gn ') ERA 
174. #Mlereka yang menyembunyikan apa He TEE TN, 9 
yang diwahyukan Allah dalam Kitab dan CL AKN AE 2022 
menjualnya dengan harga murah, maka KARO PGN PLAT 


segala yang mereka telan ke dalam perut 


AN PB GA GA Go sate 
mereka! hanyalah api: Allah tidak akan — “AON 


172. Bersyukur atas nikmat Allah merupakan salah satu bentuk ibadah. 

173. Daging hewan mati: mairat - bangkai, hewan yang mati sendiri, yang dalam bahasa asalnya, 
bahasa Arab, artinya menurut hukum fikih diberikan agak lebih luas: semua yang mati sendiri dan 
bukan jelas-jelas dibunuh untuk dimakan dengan mengucapkan takbir sebagaimana mestinya. Tetapi 
ada yang dikecualikan, yaitu ikan dan belalang halal meskipun tidak dibuat halal secara khusus dengan 
mengucapkan takbir, yang dalam hal ini pengertian ikan dan belalang sebagai bangkai tidak berlaku. 

174. Mengenai segala makanan yang dilarang, bandingkan juga O. 5:34: 6:121, 138-146 dan 
sebagainya. Penjelasannya oleh para ulama fikih sudah diuraikan cukup luas. Tujuan saya hanya 
memberikan dasar-dasar yang bersifat umum saja, bukan untuk menjelaskan secara teknik. Bangkai 
Uu daging hewan yang sudah mati dan darah sebagai bahan makanan jelas akan menimbulkan rasa 
jijik pada setiap orang yang punya perasaan halus Begitu juga halnya dengan daging babi, hewan 
yang hidupnya dari yang kotor-kotor, Sekalipun babi diberi makanan buatan yang sudah bersih, 
keberatan tetap ada: (1) dalam beberapa hal hewan ini memang kotor. dan mengambil daging hewan 
yang kotor sebagai makanan, akan memberi pengaruh kepada yang memakannya, (2) daging babi itu 
lebih banyak mengandung lemak daripada bahan pembentuk otot, dan (3) lebih muduh mendatangkan 
penyakit daripada jenis daging lain, yaitu adanya (richinosis, sejenis cacing rambut dalam jaringan 
otot. Adapun sebagai makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, jelas tidak layak dimakan 
oleh orang yang beriman kepada Allah Yang Maha Esa. 

175. “Yang mereka telan ke dalam perut mereka hanyalah api” ialah terjemahan harfiah yang 
menimbulkan kesan tidak sedap karena memang tidak dalam susunan kata-kata bahasa Arab. Sekalipun 
mengenai masalah makan-minum, ajaran Islam hendak menghindari segala yang berlebihan, yang di 
satu pihak tidak mengenal aturan, dan di pihak lain juga berlebihan dalam segala yang bersifat formalitas. 
Peraturan-peraturan yang ditetapkan sederhana sekali dan sangat masuk akal. Bagaimanapun juga 
pelanggarannya akan menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan atau tenaga fisik. Tetapi bila di 
samping itu terdapat jiwa ketidakbercsan dengan mengatasnamakan agama yang memang jauh dari 
yang demikian—-maka akibatnya juga akan menyangkut moral atau rohani, Dari segi agama dan 
keimanan juga merupakan suatu dosa. Masih dalam kiasan fisik memang benar-benar kita menelan 
api ke dalam diri kita. Bayangkan, betapa tersiksanya kita bila kita menelan api ke dalam tubuh kita! 
Ia akan merusak jauh sekali ke dalam kehidupan rohani kita, dan akan terus demikian sampai ke hari 
kiamat tatkala kita sudah akan kehilangan segalanya, dari berkata-kata sekalipun, ketika Hakim akan 
berbicara kepada seorang penjahat, dan sudah tentu kita tidak akan mendapat rahmat dan kasih-Nya. 


Surah 2: Bagarah 75 Juz 2 BA 3 (1) 


menegur mereka pada hari kiamat juga KIE Ph: -u 1 


tidak akan menyucikan mereka: mereka 
akan mendapat azab vang pedih 


175. Merekalah orang yang membeli ke- ak, h ai Haha 
$ sg 9 ASN CAK) 
sesatan dengan hidayah dan azab dengan bai - pat 1 si 
pengampunan Alangkah berani mereka JAYA KAG AI, 
menentang api neraka! 


176. Yang demikian itu karena Allah telah “adas ash gi LAMA 
menurunkan Kitab dengan membawa La ara aa Sa ui 
kebenaran. namun mereka yang ber- Sae 
selisih!78 mengenai Kitab. mereka sudah 
jauh ke dalam perpecahan 


An.22 
177. Kebaikan itu bukanJah karena meng- PE LE ko) 
Pa 


hadapkan muka ke timur atau ke barat, PPA PARA PNGE PE MANIA Pa PPA 
tetapi kebaikan"? jalah karena beriman s YA Laka 
kepada Allah!78 dan hari kemudian, dan KAB Ata 3 Aa aa gta 
para malaikat, dan Kitab, dan para nabi. apa 3I GREEN, 
Memberikan harta benda" atas dasar 
cinta kepada-Nya, kepada para kerabat, 


176. Dari hanya peraturan fisik itu saja sekaligus kita sudah diangkat ke martabat moral dan 
iman yang lebih tingci Dengan demikian berarti saling mengisi Kalau peraturan yang begitu besar 
faedahnya kita hadapi hanya dengan mengecamnya terus-menerus, tak ada yang dapat kita lakukan 
selain membuat orang bercerai-berai, dan menganjurkan perpecahan di kalangan umat 

177. Sekali lagi peringatan terhadap formalisme di sini ditekankan Begitu indah lukisan yang 
diberikan kepada kita tentang orang yang saleh dan bertakwa la harus mematuhi segala peraturan 
yang banyak memberi manfaat itu, telapi juga ia harus memusatkan cintanya kepada Allah dan, 
kepada sesatna manusia. Ada empat pokok ajaran yang diberikan kepada kita: (1) keimanan kita 
harus benar dan ikhlas, (2) kita harus siap menerjemahkannya ke dalam perbuatan berupa amal 
terhadap sesama manusia, (3) kita harus menjadi warga yang baik dengan membantu segala kegiatan 
sosial, dan (4) jiwa kita sendiri sebagai pribadi harus teguh dan tak tergoyahkan dalam menghadapi 
segala keadaan Semua itu harus saling berkait, tetapi dalam pada itu dapat dilihat sendiri-sendiri. 

178. Iman itu bukan hanya sekadar kata-kata Kita harus menghayati kehadiran Allah dan segala 
kebaikan yang datang dari Allah. Kalau kita sudah dapat berbuat demikian, maka yang lain sudah 
tak berarti buat kita: segala kepalsuan dan kehidupan masa kini yang singkat. tidak lagi akan 
memperbudak kita, sebab kita melihat hari kemudian itu seperti hati ini. Juga kita melihat kekuasaan 
Tuhan dalam dunia ini dan dalam diri kita sendiri: para malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya serta risalah- 


Nya tidak lagi jauh dari kita, bahkan sudah dapat kita alan sendiri. 
baru akan ada milainya bila kita lakukan atas dasar cinta, 


179. Melaksanakan amal sedekah itu ' 
lanpa ada maksud lain. Tugas kita dalam hal ini juga mempunyai beberapa ketentuan, yang tahapan- 


tahapannya rasional sekali: kerabat dekat kita, yatim piatu (termasuk siapa saja yang memerlukan 
bantuan): mereka yang benar-benar memerlukan tetapi tidak pernah mau meminta-minta (dan 
kewajiban kitalah mencari mereka, mereka lebih diutamakan daripada yang meminta), orang dalam 
Perjalanan, yang berhak mendapat keramahan: arang yang meminta dan memang berhak meminta, 
Yaitu bukan pengemis-pengemis yang memang malas, tctapi, dalam beberapa hal memang benat- 
benar memerlukan bantuan (dan sudah menjadi tugas kita harus memperhatikan mereka), dan budak 
belian (kita harus berusaha semampu kita menebus dan menierdekakan mereka). Cara-cara perbudakan 


diam-diam banyak bahayanya, dan semua itu sudah termasuk. 


Surah 2: Bagarah 


16 


kepada anak yatim, kepada fakir miskin, 
kepada orang dalam perjalanan, kepada 
mereka yang meminta, dan untuk me- 
nebus budak-budak: lalu mendirikan salat 
dan membayar zakat,"80 memenuhi janji 
bila membuat perjanjian, dan mereka 
yang tabah, !8! dalam penderitaan dan 


2 3 (X) 


Juz 2 


Sy aa SAK 
PARE IS 
Tema ia SA RAI 
AURA 

Apa oa 


ya ENYA 


kesengsaraan, dan dalam suasana kacau. 
Mereka itulah orang yang benar, dan 
mereka itu yang bertakwa 


ina” 2,2 P3 
Wahai orang beriman! telah diwajib- KALA SEE SA 


kan kepada kamu hukum kisas!8? dalam 


(3) 


178. 


180. Salat dan zakat saja dalam kehidupan pribadi, belum melengkapi segala kewajiban kita. Di 
samping kewajiban salat dan zakat kita harus juga memperhatikan kegiatan lain kita: bila di situ ada 
ncgara Muslim, maka segala fasilitas untuk keperluan salat jamaah, memberikan pelayanan kepada 
umat, mengatur dan memelihara segala perjanjian serta berbagai hubungan dalam segala perkara 
yang perlu diadakan. harus dilakukan melalui negara itu. 

181. Kemudian sampai pada ajaran Islam yang penting, yaitu adanya keharusan bersikap tabah 
dan sabar, Semua ilu “demi menjaga harga diri manusia, dengan jiwa yang tegak" (Bums) Tiga 
perangkat keadaan yang disebutkan untuk melatih diri itu ialah dalam menghadapi. (1) pendentaan 
jasmani, (2) kesulitan atau kesengsaraan dalam segala bentuk. layak atau tidak, dan (3) masa kekacauan, 
seperti peperangan. kekerasan, wabah penyakit dan sebagainya. 

182. Pertama perhaukan, bahwa ayat ini dan ayat berikutnya jelas sudah, bahwa cara-cara pem- 
balasan dendam yang mengerikan dalam kebiasaan pra-Islam sudah banyak yang diringankan oleh 
Islam. Untuk memenuhi tuntutan keadilan yang lebih ketat, diperlakukan hukum gisas, dengan 
menckankan pada suatu anjuran agar orang mau memberi maaf Mencrjemahkan gisds dengan pem- 
balasan dendam, saya pikir memang tidak tepat Dalam istilah hukum bahasa Latin (ex Jaltonis 
mungkin artinya lebih mendekati, namun demikian, pengertiannya di sini sudah diperlunak. Sungguhpun 
begitu, istilah-istilah teknik untuk sesuatu yang sangat berbeda, lebih baik kita hindari “Reraltanon' 
(“pembalasan dendam") dalam bahasa Inggris mengandung arti yang luas, hampir sama dengan 
membalas kejahatan dengan kejahatan, dan akan lebih tepat diterapkan pada dendam berdarah zaman 
jahiliah itu. Islam berkata” kalau juga engkau harus menukar nyawa dengan nyawa, setidak-tidaknya 
hukum kisas itu harus dijadikan ukuran: jika seorang budak suatu suku terbunuh, hal itu tidak boleh 
sampai menimbulkan dendam pertumpahan darah yang akan melibatkan terbunuhnya banyak orang 
merdeka, tetapi adanya hukum kasih-sayang atau pemaafan yang dapat dicapai, dengan persetujuan 
bersama, dengan ganti rugi yang masuk akal. maka yang demikian jitu akan lebih baik. Hukum kisas 
dalam undang-undang hanya berlaku atas tiga syarat yang sesuai dengan masyarakat beradab: orang 
merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Orang-orang 
merdeka, laki-laki dan perempuan. semua sama. Karena yang terbunuh itu orang kaya, atau keturunan 
bangsawan atau. orang berpengaruh. kita tak dapat menuntut bahwa nyawanya ilu sama dengan dua 
atau tiga orang miskin atau orang kebanyakan. Juga dalam soal pembunuhan, kita tak dapat menilainya 
dengan ukuran seorang budak. Perempuan disebutkan terpisah, karena kedudukannya sebagai seorang 
ibu atau seorang pekerja memang berbeda. Dia tidak membentuk kelas ketiga. tetapi merupakan satu 
bagian dalam kedua kelas itu. Hilangnya satu nyawa tidak akan mengakibatkan hilangnya jumlah 
yang lebih besar karena tindakan balas dendam: dengan undang-undang itu paling banyak satu nyawa 
hilang di bawah persyaratan ketat yang sudah ditentukan, dan dengan demikian semua pintu batas 
denda pribadi dan kesukuan akan tertutup rapat. Tetapi bila pihak yang dirugikan itu setuju (dan 
syarat persetujuannya sudah ditentukan untuk menghindari akibat-akibat yang lebih buruk), maaf dan 
rasa persaudaraan adalah lebih baik. Pintu rahmat itu selalu terbuka. Dalam hukum Barat tak ada 
kejahatan yang dapat diselesaikan secara damai. 


Surah 2: Bagarah ki Juz 2 AN) 


hal pembunuhan:'8? yang merdeka de- BN is IA 25 
y Aa AL 


ngan yang merdeka, budak dengan budak, La ASN LAN AL 00 40.33 
perempuan dengan perempuan. Tetapi Aoa adek "GAS Ganga 
“4 


bila kepadanya ada pemaafan dari pihak Bantaanna 3 aa ai 
saudara!" yang ma Benua KAA IE yabaa 
permintaannya dengan baik,!88 dan PATRA AIR & ny 
bayarkanlah ganti rugi kepadanya dengan padi : 

cara yang baik pula. Inilah keringanan 

dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa 

melakukan pelanggaran setelah itu maka 

baginya azab yang berat 


TA ana 
179. Dalam hukum kisas ada (jaminan) hidup BEKBANYNEA AIKG (Sl 
"Ia P3: 


bagimu, hai orang vang arif: supaya 
kamu menjadi orang bertakwa 


" 7 
180. Diwajibkan kepada kamu, bila ada PE EA papa Akang 9 
seseorang di antara kamu sudah men- Kang Le ne MS 0 
ANA ANA al 


dekati kematian, jika ia meninggalkan 

harta perlu ada wasiat untuk kedua In, Or ae 
orangiua dan kerabat dekat.!"8 dengan AK 
cara yang baik. Ini adalah kewajiban 

bagi yang bertakwa 


181. Barang siapa mengubahnya setelah men- KA PA ATA Peran ecer fo) 


dengarnya maka dosanya dipikulkan papa MP Pari 
kepada yang mengubahnya. Allah Maha kg agan aa 
mendengar dan Mahatahu 


183. Para ulama fikih sangat berhati-hati sekali dalam menetapkan, bahwa hukuin gisas itu hanya 
dikenakan atas pembunuhan saja. Hukum kisas tidak berlaku terhadap pembunuhan yang tidak disengaja, 
karena kesalahan atau kecelakaan. Dalam hal ini tidak ada hukuman mati. 

184. Saudara: istilah ini umum sekali sifatnya. Semua manusia dalam Islam bersaudara. Dalam 
hal ini, dan dalam segala persoalan waris, perempuan mempunyai hak yang sama terhadap laki-laki, 
dan karena itu pula bentuk jenis laki-laki (maskulin) ini mengandung makna kedua jenis kelamin itu. 
Di sini kita melihat hak ahli waris itu dari kacamata yang lebih besar, Dalam 2:178-9 kita mendapat 
hak dalam mewarisi hidup (seolah demikian): dalam 2:180-82 diteruskan untuk mewarisi harta. 

185. Tuntutan demikian itu harus disetujui oleh pihak yang bersangkutan, yakni dalam batas- 
batas kemampuannya dan yang masuk akal sesuai dengan rasa keadilan dan kesadarannya. Sebagai 
Contoh, tuntutan itu tidak boleh sampai menyinggung harga diri seorang perempuan atau laki-laki. 
Semua hukuman dapat dimaafkan bila pihak yang dirugikan setuju, demi rasa persaudaraannya. 
Dalam memenuhi tuntutan itu yang terpidana atau teman-temannya harus sama-sama bermurah hati 
dan mengakui itikad baik lawan. Tidak boleh ada dalih, suap-menyuap atau suatu permainan yang 
Uiduk layak, atau sebaliknya, segala tujuan baik karena rasa kasih dan ingin darma jadi batal. 

186. Sudah tentu untuk harta peninggalan yang tanpa wasiat sudah ada ketentuannya, Tetapi 
akan lebih baik jika sescorang yang akan meninggal, laki-laki atau perempuan, atas kemauannya 
sendiri terinyat juga pada ibu-bapa dan kerabatnya, bukan dengan semangat tidak adil terhadap yang 
lain, melainkan dengan jiwa cinta dan hormat kepada mereka yang masih menjadi tanggungannya. 
Tetapi apa yang dilakukannya itu harus “sesuai dengan cara yang baik." Lebih jauh batas-batasnya 


akan terlihat. 


Surah 2: Bagarah 78 Juz 2 BAN, (TI) 


MA EN Pa 20 tea 
182. Tetapi barang siapa khawatir pihak yang KEB ran ES ( 


membuat wasial berat sebelah atau uye - 2 zag 
AN DANA pera Ci 
membuat kesalahan,'87 lalu mengada- PAN op 


kan perdamaian di antara mereka (yang 
bersangkutan), maka tiadalah ia berdosa. 
Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. 


Ain 23. 


- Ina z 
183. Dai orang yang beriman! Berpuasa di- Ber KEBANNG @ 
wajibkan atas kamu sebagaimana telah 2 TE AY 
diwajibkan'8" atas mereka sebelum kamu, 
supaya kamu bertakwa 


184. (Berpuasa) untuk beberapa hari ter- TRENEA KA SG Ka 


tentu:!8? tetapi jika di antara kamu ada 


187. Wasiat lisan memang diperbolehkan, tetapi diharapkan si pemberi wasiat harus adil terhadap 
para ahli waris dan tidak boleh menyimpang dari segala yang sudah dipandang layak. Dalam hal ini 
pembagian yang tertentu sudah ditetapkan hagi para ahli waris Uihat 4:11 dan yang lain). Yang 
demikian ini menentukan batas-batas kekuatan wasiat itu, tetapi bukan menggugurkannya Sebagai 
contoh, di antara kerabat itu ada orang yang (misalnya seorang cucu yatim di tengah-tengah anak- 
anak yang masih hidup) tidak menerima waris karena tidak termasuk dalam rencana yang diberi 
wasiat, sedang yang memberi wasiat bermaksud memberikan. Atau juga misalnya ada orang luar, dia 
sendiri ingin memberi kepada mereka, dan para ulama fikih memang sudah sepakat bahwa 1a berhak 
menentukan pembagian ilu sampai sepertiga dari harta miliknya. Tetapi dia tidak boleh berat sebelah, 
memberikan kepada yang seorang dengan merugikan yang lain, atau berusaha membatalkan pihak 
berpiutang yang sah. Jika ia berusaha berbuat demikian, para saksi yang menyaksikan pembagian 
cara lisan itu dapat mengambil langkah dengan dua cara: Cara pertama membujuk pemberi wasiat 
agar mengubah wasiatnya sebelum ia meninggal. Cara lain yang dapat diambil, sesudah ta meninggal 
dunia, dengan jalan mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan dan menunia persetujuan 
mereka untuk mengambil suatu penyelesaian yang lebih adil, Dalam hal ini kecurangan tidak akan 
ada, dan mereka sudah bertindak sesuai dengan ajaran agama. Mereka tidak sampat melakukan 
kezaliman. Islam akan menyetujui setiap keinginan yang sah demi menjaga persaudaraan dan kerukunan, 
tanpa harus membuat perkara atau pertengkaran. Kecuali itu, mengubah ketentuan-ketentuan suatu 
wasiat adalah suatu kejahatan, seperti yang juga berlaku dalam semua undang-undang. 

188. Sebagaimana telah diwajibkan: imi tidak berarti bahwa puasa dalam Islam sama dengan 
ketentuan-ketentuan puasa sebelumnya, seperti jumlah hari, waktunya serta cara berpuasa, alau 
dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Itu hanya berarti bahwa dasar-dasar pengorbanan kepentingan 
diri sendiri dengan berpuasa bukan hal yang baru. 

189. Membaca ayat ini harus diteruskan dengan ayat-ayat berikutnya, 185-88. supaya peristiwa- 
peristiwa yang mengenai puasa fisik serta hubungannya dengan pengertian rohani, sepenuhnya dapat 
dimengerti. 

Puasa dalam Islam tidak berarti untuk menyiksa diri. Sekalipun itu memang lebih ketat daripada 
puasa-puasa yang lain, ia juga memberikan keringanan-keringanan dalam hal-hal tertentu. Meskipun 
itu hanya sekadar menahan nafsu makan dan minum untuk sementara, tidak sedikit orang yang 
merasa mendapat manfaat karenanya, terutama bagi mereka, yang biasa makan dan minum secara 
berlebihan. Naluri makan, minum dan pemenuhan keperluan biologis, kuat sekali dalam kodrat 
hewani, dan dengan menahan untuk sementara dari semua ilu, perhatian akan dapat diarahkan pada 
nilai-nilai yang lebih luhur. Hal ini penting dilakukan melalui salat, melalui zikir dan amal sedekah, 
bukan dalam bentuk yang mau berpamer, tetapi kita yang keluar mencari mereka yang memang benar- 
benar memerlukan. Meskipun sudah diwajibkan dengan ukuran-ukuran tertentu. namun mengeluarkan 
sedekah melebihi ukuran itu pun juga dianjurkan 


—d 


Surah 2: Bagarah 79 Juz 2 sala (Y) 


yang sakit atau dalam perjalanan,'?9 Kets kait TA EA kera 1 3 

maka (berpuasalah) sebanyak hari yang pasa pa 3 PPN 

ditinggalkan pada hari-hari lain Dan IE BEA mf 

bagi mereka yang mampu berpuasa'?! Cah PAT PN Par tea 
Sh Caraantala Lah 

(tetapi dirasa berat) wajib membayar BERES RE pa 

fidyah, memberi makan kepada seorang 

orang miskin. Tetapi barang siapa akan 

memberi lebih dengan sukarela, —bagi- 

nya itu lebih baik. Dan berpuasa lebih 

baik bagi kamu, jika kamu mengetahui 


Masa and sela gada 
185. Pada bulan Ramadan itulah Gur'an di- SEA NAAIAG Ia 2: @ 
turunkan. sebagai petunjuk bagi umat Ibn Atau Nata, 0 
Lana Joan jet Tea emng Kelak JOS se Ga 
petunjuk itu dan pembeda “ (antara Iga An Nat Go rebah IA 
hak dan baril). Barang siapa berada (di Giga pian 33 ap o5 jajayan all 
tempat sendiri) selama dalam bulan itu In ee ln Serba Ar 

BAG ey KA Gl 
maka berpuasalah Tetapi jika ada yang 2gp Dg “pena 
sakit, atau sedang dalam perjalanan, Kinjal WAK AN 
maka (berpuasalah) sebanyak hari yang 7 aa 2. Yana X 
ditinggalkan, pada hari-hari lain. Allah SEA, 
menghendaki yang mudah bagimu dan 
tidak ingin mempersulit kamu. (la meng- 
hendaki kamu) mencukupkan jumlah 
bilangan, serta mengagungkan Allah! 
yang telah memberi petunjuk kepada- 
mu, supaya kamu bersyukur. 


190, Dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan tidak boleh ditafsirkan dengan pengertian yang 
serba clastik: ia harus benar-benar sedang menderita sakit jika peraturan puasa itu hendak dipatuhi. 
Mengenai dalam perjalanan. beberapa mufasir menentukan ukuran minimal tiga perbatasan: yang 
lain menyebutkan lebih pasti dengan menyebutkan jarak sejauh 16 /arsakh, yang sama dengan 48 
mil, Jarak 8 atau 9 mil dengan berjalan kaki lebih meletihkan daripada jarak yang sama dengan 
gerobak sapi. Ada beberapa mucam tingkat kelelahan orang yang sedang berkendaraan dalam jarak 
kejauhan tertentu: dengan menunggang kuda, unta atau dalam kereta yang serba nyaman, dengan 
mobil, dengan kapal api, dengan pesawat terbang atau balon. Menurut hemat saya, ukurannya 
lergantung pada sarana kendaraan seria sumber-sumber penghasilan si musafir. Akan baik sekali 
bilamana tiap keadaan itu ditentukan sesua dengan lingkungan. 

191. Mereka yang dapat menjalankannya telapi dirasakan terlalu berat, seperti orang lanjut usia, 


atau karena keadaan tertentu. Menurut kalangan Syafivi termasuk perempuan yang akan melahirkan, 
atau sedang menyusui: tetapi mengenai ini belum ada kesamaan pendapat. Sebagian ada yang ber- 
pendapat, bahwa mereka harus membayar puasanya Itu kemudian, bila mereka mampu. 

192, Penilaian atau pembeda (antara yang hak dengan yang batil): Funydn “ kriteria atau ukuran, 
yang dengan itu kita dapat menilai antara yang baik dengan yang buruk. Lihat 2:53 dan C. 

193. Peraturan-peraturan itu sekali lagi dirangkaikan dengan adanya dua hal penting: (a) memberi 
kemudahan dan kesempatan, dan (b) pentingnya arti puasa dari segi rohani: tanpa itu maka puasa 
seperti tempurung kosong tanpa isi. Kalau kita dapat memahami ini, kita akan melihat Ramadan itu 
lidak lagi sebagai beban, melainkan sebagai suatu tahmat, dan kita akan bersyukur atas bimbingan 


yang telah diberikan kepada kita dalam hal ini. 


Surah 2: Bagarah 80 Juz 2 BEN 3 (N) 


4 Ear Pera 

186. Dan bila ada hamba-Ku yang bertanya PE Sa (sj 
kepadamu tentang Aku maka Aku dekat La 03 Hirata Lean 
sekali (kepada san TEA Aku menga- Ain rm Jeli 
bulkan permohonan setiap orang yang Gaatag 
berdoa bila berdoa kepada-Ku. Maka 
hendaklah mereka juga menjalankan 
perintah-Ku, dan beriman kepada-Ku, 
supaya mereka berada dalam jalan yang 
benar. !94 


Bem han ea ea ba 3 
187, Dihalalkan bagi kamu, pada malam hari — FA KAN SL ANA NA 9 


puasa, bercampur dengan istri kamu. Sate Bang og genap 9 
Mereka pakaian kamu dan kamu pun Fang AN MAN 
« ayakan 19. 2 i 2 Ir TG Ian Pet 
pakaian mereka Allah mengetahui Per £e Panah SU TA Besa 
kamu, telah mengkhianati diri kamu 2 aa bea La » as 
sendiri, tetapi Allah ma ag Ba 183 PA AA LNG 
kamu dan mengampuni kamu aka Pe ARP SN tel 
sekarang pergaulilah mereka dan laku- KE AAN 
kanlah apa yang telah ditetapkan Allah EA aa, 5 
$ 6 e. Tr . 
untuk kamu,'98 makan dan minumlah, JAgeatiga “ Haag 
hingga benang putih jelas perbedaannya 
bagi kamu dengan benang hitam'? gi 
waktu fajar. Kemudian cukupkanlah 
puasa kamu hingga malam tiba:'?8 


194. Ayat 186 dan 188 sudah tidak asing lagi dalam membicarakan masalah Ramadan: tetapi 
tekanannya di sini dari segi rohani Disebutkan juga tentang doa serta dekatnya Tuhan kepada kita, 
dan dalam ayat 188 disebutkan agar kita jangan makan harta orang lain. 

195. Laki-laki dan perempuan menjadi pakaian satu sama lain, yakni mereka saling menopang, 
saling menghibur dan saling melindungi: menyesuaikan diri satu sama lain seperti pakaian yang 
disesuaikan dengan badan kita. Pakaran juga untuk pamer dan untuk menutupi. Masalah seks 
memang tidak mudah dikemukakan. Tetapi di sini hal serupa itu disebutkan dengan jelas, terbuka 
dan sopan, yang memang lebih baik daripada dengan cara mengelabui dan menipu diri sendiri. 
Naluri seks itu sejajar dengan naluri makan dan minum, suatu kodrat hewani yang masih bisa 
dikendalikan, tetapi jangan sampai memalukan. Selama berpuasa pada siang hari ketiga hal itu 
terlarang dilakukan, tetapi sesudah berbuka Puasa diizinkan kembali sampai hari berikutnya. 

196. Ada perbedaan pendapat mengenai arti ini yang sebenarnya. Saya akan menghubungkan ini 
sebagai anak kalimat yang sejalan dengan anak kalimat “makan dan minumlah" yang mengikutinya. 
Ketiganya itu dicakup oleh “hingga benang putih" dan seterusnya. Artinya, ketiga perkara itu harus 
dihentikan bila puasa sudah dimulai lagi menjelang subuh, Atau dengan arti: Apa yang dibolehkan 
itu baik, tetapi carilah nilai yang lebih 'inggi yang sudah ditentukan untuk kita. 

197. Mereka yang mengenal alam akan mengetahui betapa indahnya pengaruh sinar fajar itu. 
Tatkala baru muncul tampak lapisan-lapisan Cahaya putih yang tipis yang tak terlukiskan indahnya di 
sebelah timur: kemudian sebuah lingkaran gelap menyusul, disusul oleh lingkaran warna lembayung 
agak keputih-putihan yang tampak jelas begitu indah menyeruak dari kegelapan. Inilah fajar sadik— 
fajar yang sebenarnya, sesudah itu barulah Puasa dimulai. 

198. Hingga malam tiba: Menurut sunah yang dikerjakan olch Rasulullah, tepat sekali bila ini 
ditafsirkan dengan: “Hingga terbenam matahari." 


Surah 2: Bagarah 81 Juz 2 padang (TI 


tetapi janganlah mencampuri istri kamu Tiba EA 
23 2 a 


sementara kamu 'beriktikaf'9? dalam £ 3 P 

ci NP In noh aon 3 IeS 
mesjid, Itulah batas-batas ketentuan DIAN SU ANA Gale 
Allah.” Maka janganlah kamu men- TEA 3 Pu 
dekatinya. Demikianlah Allah menjelas- - an 


kan ayat-ayat-Nya kepada umat manusia, 
Supaya mereka bertakwa. 
188. Dan janganlah kamu memakan harta DAA AN anang" Dera) 8 
di antara sesama kamu secara tidak sah, P Fe S.£ “35 Ro Eat 
dan janganlah digunakan menyuap para PAN KA AN ena) 


hakim, dengan tujuan agar kamu dapat taon bata EN 
memakan sebagian harta orang lain dengan Ta 
jalan dosa, padahal kamu tahu.?2! 

Am 24. 


Meh RI ah 
189. Alereka bertanya kepadamu tentang PIA MEN TA TN & 

bulan-bulan baru.20? Katakanlah: Itu Ratna AI Kikan AG ag 
hanya tanda-tanda waktu untuk manusia neng a al IA Kala HA 
dan untuk musim haji: bukanlah suatu in AIA NA han he 
kebajikan bila kamu memasuki rumah Ke NG ya HE, 
dari jalan belakang. Tetapi yang disebut 
kebajikan jika kamu bertakwa. Dan 
masuklah ke dalam rumah melalui pintu- 


199. Beriktikaf di mesjid malam hari sesudah berbuka puasa sangat dianjurkan menjelang akhir 
Ramadan, sehingga dengan demikian segala godaan dunia dapat dihindari. Rasulullah biasa beriktikaf 
di mesjid selama sepuluh terakhir bulan Ramadan. (R). 

200. Saya artikan batas-batas ini sebagai penerapan terhadap semua ketentuan mengenai puasa. 

201. Di samping ketiga hajat jasmani manusia yang pokok ini, yang berakibat ia menjadi serakah, 
ada sifat keserakahan keempat dalam masyarakat, yakni serakah terhadap kekayaan dan harta. Tujuan 
puasa tidak lengkap sebelum sifat keserakahan yang keempat ini juga ditahan. Orang biasa yang 
baik-baik sudah akan merasa puas bila dapat menahan diri tidak merampok, mencuri atau menipu. 
Dua macam lagi bentuk keserakahan yang halus di sini disebutkan. Yang satu mempergunakan hartanya 
itu untuk menyuap orang lain—para hakim atau mereka yang berkuasa—sedemikian rupa untuk 
memperoleh keuntungan materi, sekalipun dengan cara berselubung dan di bawah perlindungan 
hukum. Kata-kata yang diterjemahkan dengan “harta orang lain” dapat juga berarti “milik masyarakat.” 
Bentuk yang lebih halus lagi bila kita menggunakan harta kita sendiri itu atau harta di bawah pengawasan 
kita—"di antara sesama kamu” dalam Mushaf itu—untuk hal-hal yang remeh atau tidak keruan. Dalam 
ukuran Islam yang demikian ini juga termasuk serakah. Harta kekayaan itu mempunyai tanggung 
jawabnya sendiri. Kalau kita tidak berhasil memahami atau memenuhi semua itu, kita belum dapat 
menyerap sepenuhnya pelajaran mengorbankan kepentingan sendiri dengan berpuasa itu. 

202. Banyak sekali khurafat mengenai bulan baru, seperti yang sampai sekarang masih berlaku. 
Diajarkan kepada kita untuk tidak menghiraukan takhayul demikian itu. Sebagai ukuran waktu, jika 
kalender bulan yang dipakai, maka bulan baru itu merupakan suatu tanda yang besar, sebab orang 
memang menunggu-nunggu dengan penuh gairah. Hari-hari besar Islam, termasuk ibadah haji, 
ditentukan menurut munculnya bulan baru. Di antara macam-macam takhayul orang-orang Arab itu, 
salah satunya, selama atau sesudah melakukan upacara haji jika mereka memasuki rumah harus lewat 
pintu belakang. Hal ini tak dapat diterima, sebab batasan-batasan yang dibikin-bikin ini samasekali 
tak punya arti pahala. Segala pahala itu datangnya dari rasa cinta dan takwa kepada Allah. 


Surah 2: Bagarah 82 Juz2 PAN ga Kn) 
203 Kel EKA 2 

nya.“ Bertakwalah kepada Allah, su- TP KAN Tai 
paya kamu berhasil. P sa 

190. IPerangilah di jalan Allah mereka yang WE Kana ea, 8 
memerangi kamu,204 tetapi janganlah as ig A aa Ak 
melanggar batas, karena Allah tidak KA AT 
menyukai orang-orang yang melanggar 
batas. 

Tea G3 


: 
191. Bunuhlah mereka di mana pun kamu SEA NK &@ 
jumpai, usirlah mereka dari tempat ”. A 


Sa NG oma LS arhan, ih ya c00 
mereka mengusir kamu, fitnah lebih jahat AANG Ja SANA AN Aa Al 
daripada pembunuhan, tetapi janganlah 
kamu perangi?05 di dalam Masjidilharam 


203. Ini sudah menjadi semacam peribahasa bagi seorang Muslim, dengan arti yang masih bisa ditulis 
lebih banyak lagi. Sedikitnya dapat dicatat: (1) Kalau memasuki suatu masyarakat, maka hormatilah 
kebiasaan dan adat mereka. (2) Kalau kita ingin menyelesaikan suatu urusan dengan terhormat. masukilah 
itu secara terbuka, bukan dengan jalan “pintu belakang.” (3) Jangan berbelit-belit. (4) Kalau kita ingin 
berhasil dalam pekerjaan kita, siapkan segala yang diperlukan dengan baik. 

Bulan pertama itu bertujuan memberikan suatu transisi yang baik sekali antara puasa Ramadan, yang 
dimulai dan berakhir dengan bulan baru, musim haji, yang sepuluh hari pertamanya dimulai dengan bulan 
baru, dan peperangan yang oleh Islam dibolehkan dalam hal mempertahankan diri terhadap kaum pagan 
musyrik yang mau melarang kaum Muslimin melaksanakan ibadah haji serta mengusir mereka dari rumah 
dan keluarga mereka. 

204. Perang diperbolehkan hanya dalam hal mempertahankan diri, dan di bawah ketentuan-ketentuan 
yang sudah cukup jelas. Bila dilakukan juga, maka harus dengan segala daya dan upaya yang sungguh- 
sungguh—tetapi bukan tidak mengenal rasa kasih—dengan tujuan hanya untuk mewujudkan perdamaian 
dan kebebasan beribadah kepada Allah. Tetapi bagaimanapun juga disertai pula dengan ketentuan yang 
ketat untuk tidak bertindak sewenang-wenang: perempuan, anak-anak. orang lanjut usia atau lemah. tidak 
boleh dianiaya, demikian juga pepohonan dan hasil pertanian tak boleh ditebang atau dirusak, juga tidak 
dibenarkan menolak damai dengan pihak musuh bila sudah ada kesepakatan. 

205. Ayat ini melukiskan peristiwa yang terjadi di Hudaibiyah dalam tahun keenam Hijri, walaupun 
tidak begitu jelas bahwa ayat itu diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Kedudukan kaum 
Muslimin pada waktu itu sudah kuat dan merupakan masyarakat yang berpengaruh. Banyak di antara mereka 
yang keluar meninggalkan Mekah, tempat orang-orang pagan berkuasa dan berlaku sewenang-wenang— 
menyiksa kaum Muslimin, melarang mereka mengunjungi keluarga, bahkan dengan kekerasan mereka 
tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah haji, yang secara umum sudah sama-sama diakui sebagai masa 
gencatan senjata. Suatu tindakan sewenang-wenang, kezaliman dan otokrasi yang sudah mencapai puncaknya. 
Kaum Muslimin hanya ingin mempergunakan hak mereka sebagai warga Arab tanpa harus mengadakan 
pertumpahan darah sebagaimana sudah disepakati bersama, yang oleh pihak Muslimin sendiri sangat 

dipatuhi. Tetapi sebaliknya, pihak pagan tidak segan-segan merusak kepercayaan demikian itu, dan rasanya 
tidak perlu di sini kita menguraikan peristiwa-peristiwa itu lebih lanjut. , 

Secara umum kita dapat mengatakan, bahwa Islam adalah agama perdamaian, tenggang rasa, saling 
pengertian dan kepercayaan yang baik. Tetapi tidak begitu saja Islam mau menerima kezaliman, dan seorang 
Muslim akan membela diri mati-matian dalam mempertahankan kehormatan, keadilan dan agama yang mereka 
pandang suci. Pegangan mereka yang luhur ialah kebajikan yang dijalin dengan sikap kasih-sayang dan 
lemah-lembut, sebagaimana diperlihatkan dalam kehidupan Rasulullah. Mereka berpegang pada sikap berani, 
patuh, disiplin, melaksanakan tugas serta selalu berjuang dengan segala kemampuan yang ada pada mereka, 
baik fisik, moral, intelektual atau spiritual, demi membina kebenaran dan ketakwaan. Mereka pun tahu, 
bahwa perang adalah suatu kejahatan, tetapi mereka tidak akan mengelak apabila kehormatan mereka 
menuntut demikian, dan yang terutama ialah adanya seorang imam yang saleh (seperti Muhammad sebagai 
teladan tertinggi) yang akan bertindak selaku pemimpin, sebab mereka pun mengetahui, bahwa Tindakan 

mereka itu bukan untuk tujuan duniawi semata-mata. Di samping itu, perang tak ada hubungannya ra 
keimanan mereka, meskipun perang itu akan selalu ada, karena memang sejalan dengan kodrat manusia. 


Surah 2: Bagarah B3 Juz2 ali) 
kecuali bila mereka memerangi kamu di 


Tag PP 82 rA tg 
KSKA Paya 
sana, maka jika membunuh kamu, bunuh- . 2 pg PIL 
lah mereka. Itulah balasan bagi forang- HAN Ipa 


orang kafir) yang menindas iman 20 


TA n 5 
192. Tetapi bila mereka berhenti, Allah f Aap vi 
Maha Pengampun, Maha Pengasih, OI naya Ka) 


safivilah mereka sehinvoa Tak arla jani En beban Allaah 
Ta Sa Mena 8 
5 4 Vi “ anya kc- .. LA, Aan IE Sa AE 
adilan dan keimanan kepada Allah:297 TIA ES 
tetapi bila mereka berhenti,29 janganlah 
ada lagi permusuhan. Kecuali terhadap 
mereka yang melakukan kezaliman. 


Ef - “70 
194. Butan terlarang dengan bulan ter- Pee LA NA @ 
larang: dan untuk segala yang ter- xi 


Ian Sea iban, Nan £ 
larang, berlaku hukum kisas. Barang Wakil yag, SAYA es 
siapa kemudian ada yang menyerang 2 1 se. | gnb, 

Sa Tau aa aa 


kamu, seranglah ia sebagaimana ia me- 
nyerang kamu. Tetapi bertakwalah kepada 
Allah, dan ketahuilah,?!9 bahwa Allah 
bersama mereka yang dapat menahan 
diri (bertakwa). 


206. Menindas iman, baik dalam arti yang sempit atau yang lebih luas. Kalau dengan cara ke- 
kerasan mereka mau merintangi kita dalam melaksanakan kewajiban agama kita. berarti mereka telah 
mengumumkan perang terhadap kesucian agama kita, dan tidak lain ini akan berarti kita pengecut 
jika kita menutup mata terhadap tantangan itu atau gayal mengikis akar kezaliman demikian. 

207. Keadilan dan keimanan Kata bahasa Arab din luas sekali artinya. la mengandung arti 
utang, kewajiban, kepatuhan, keadilan, keimanan, agama, upacara adat dsb. Anak kalimat itu berarti 
“hingga din untuk Allah.” 

208. Kalau pihak lawan sudah tidak lagi menganiaya kita, maka permusuhan dengan mereka 
harus dihentikan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita Jalu menjadi teman mereka dalam melakukan 
kezaliman. Perjuangan kita melawan kezaliman tetap berlaku, tetapi tak boleh ada dendam dan 
kebencian terhadap sesama manusia 

209, Haram - terlarang, suci. Bulan Haji (Zulhijah), ialah bulan suci. Segala macam peperangan 
menurut adat orang Arab dilarang. Bulan sebelumnya (Zulkaidah) dan bulan berikutnya (Muharam) 
termasuk juga terlarang, dan khusus bulan Muharam yang disebut al-#laram Agaknya Muharram 
berarti baris yang pertama, dan bulan-bulan yang Jain serta laranyan-larangan lain termasuk dalam 
“segala yany terlarang.” Dalam bulan Rajab juga perang dilarang. Apabila pihak pagan musuh Islam 
itu telah melanggar kebiasaan dan mengadakan peperangan dalam bulan-bulan suci, maka pihak 
Muslimin pun bebas melanggar kebiasaan itu, tetapi hanya dalam batas-batas yang sama seperti yang 
mereka lakukan. Demikian juga halnya dengan perbatasan Mekah, itu pun suci, perang dilarang. 
Kalau musuh Islam sudah melanggar kebiasaan, maka kaum Muslimin juga bebas melakukan itu 
dalam batas-batas itu pula. Setiap persetujuan tidak akan ada gunanya selama salah satu pihak tidak 
menghormatinya. Harus ada hukum kisas, saling menghormati, atau yang lebih tepat barangkali kata 
hukum pembalasan. : . $ Ra " 

216. Dalam pada itu kaum Muslimin juga diperintahkan berlatih menahan diri sebanyak mungkin. 
Kekerasan adalah suatu senjata berbahaya. Itu boleh digunakan hanya untuk mempertahankan diri, 
Letapi kita harus selalu inyat, bahwa menahan diri itulah yang akan mendapat rida Allah. Sekalipun kita 


sedang berperang, hendaklah dengan tujuan untuk suatu prinsip, untuk akidah, bukan karena nafsu. 


Surah 2: Bagarah 84 Juz 2 Min) 


.... £ SG PT Uten TA 
195. Dan nafkahkanlah (hartamu) di jalan Kahar aaaa yaaa R) 


Allah, janganlah kamu menjerumuskan ai PIA € 2 v2 
diri ke dalam kehancuran dengan tangan- Sea AI stuptg 
mu sendiri," gan berbuatlah kebaikan, 

sebab Allah mencintai mereka yang 

berbuat baik, 


megan aha # Ina TAN ATAR 21 
196. Wan sempurnakanlah Ibadah haji dan PE ea BAGAN 8 
umrah?!? karena Allah. Kalau kamu "3 Pearat Anne UAN 2 
BAN Ie ASN SIN 
teralang sembelihlah kurban yang mudah KERAS DYLAN Dan 3 


didapat, dan janganlah kamu mencukur Lag hara #G Ns at Teri 
kepala kamu sebelum kurban sampai ke je ag” maba Aa 
tempat penyembelihan. Dan jika ada PEN IA Peni peni 
yang sakit di antara kamu,“ atau ter- ti 

dapat gangguan di kulit kepala, maka 

wajib ia berfidyah: dengan berpuasa, ber- 

sedekah atau menyembelih kurban: dan 


211. Setiap perjuangan memerlukan perlengkapan untuk keperluan perjuangan itu, memerlukan 
“segala tenaga dan dana.” Kalau perang itu adil, dan di jalan Allah, maka semua mereka yang memiliki 
harta harus dengan sukarela memberikannya. Itulah barangkali sumbangan yang dapat diberikan, di 
samping perjuangan pribadinya. atau karena suatu hal ia tak dapat terjun sendiri ke medan perang. 
Jika mereka sendiri yang menahan harta kekayaan itu, maka barangkali tangan mereka sendiri 
jugalah yang turut menjerumuskan kawan seperjuangan ke dalam kehancuran. Atau kalau harta yang 
mereka keluarkan itu bukan di jalan Allah, melainkan untuk sesuatu yang lain, untuk kesenangan 
mereka sendiri, maka mungkin itu hanya akan menguntungkan Pihak musuh, dan dengan tindakan 
itu mereka telah menghancurkan saudara sendiri pula, Walhasil. yang harus menjadi ukuran ialah. 
jangan mementingkan diri sendiri, melainkan harus demi kebaikan sesama saudara mereka, sebab 
perbuatan ini juga yang akan mendapat rida Allah. 

212. Lihat 2:158, C. 161. Ibadah haji merupakan ibadah yang lengkap, yang upacara pokoknya 
ialah selama dua belas atau tiga belas hari pertama bulan Zulhijah. Umrah merupakan ibadah haji kecil 
yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Pelaksanaan keduanya dimulai dengan mengenakan 
pakaian sederhana berupa dua potong kain tak berjahit jika ia jauh dari Mekah. Mengenakan pakaian 
haji (ihram) ini merupakan simbol menjauhkan diri dari dunia fana ini. Setelah itu dan sampai pada 
akhir pelaksanaan ibadah haji tidak boleh ia mengenakan pakaian biasa, perhiasan, menyemir rambut, 


menggunakan parfum, memburu atau pekerjaan lain yang dilarang, Berakhirnya ibadah ini dilambangkan 


dengan mencukur rambut kepala bagi laki-laki dan menggunting sedikit rambut kepala bagi perempuan, 
melepaskan pakaian ihram dan mengenakan kembali pakaian biasa. 

Di sini disebutkan: (1) bahwa sekali kita melaksanakan ibadah haji, harus diselesaikan: (2) bahwa 
kita melakukan itu bukan untuk tujuan-tujuan duniawi, melainkan sebagai lambang pengabdian dan 
ibadah kita kepada Allah semata: (3) bahwa bila karena sesu: 
upacara itu, secara simbolik pelaksanaannya da, 
demikian ini dilakukan kalau secara 
kurban dengan diwakilkan, dan bila 
pun boleh mencukur rambut kepala di 

213. Bila seseorang jatuh sakit 


n ir, ia harus berpuasa (tiga hari menurut sebagian 
mufasir). atau memberi makan fakir miskin, atau melaksanakan kurban. 2 


Surah 2: Bagarah 8s Juz 2 Baba (O 


bila kamu dalam suasana aman: baran . 2314 Pir Tekan ren PA Aa ah 
siapa menyelesaikan umrah sebelum sa Se nbonanta Aa: 
melaksanakan haji, maka harus me- Do ABI Pa 
nyembelih kurban, yang mudah didapat. 3 - ip Baya ag £1 -, 
Tetapi jika tak mudah diperoleh, maka MSN RA AKAP IYA IA 


ia wajib berpuasa tiga hari selama haji An AN ay MEA 

i u ATA PAI YIaSA 
dan tujuh hari setelah pulang kembali, Aa 1 PN GEDA Ae 
melengkapi sepuluh hari seluruhnya. LE 
Yang demikian ini, bagi mereka yang 2: 
rumah tangganya tidak di (Sekitar)215 
Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah. 
Dan ketahuilah bahwa hukuman Allah 
keras sekali.2!6 

Am 25. 
. : 3 LGA ay LAN Ann RA 
197. Gntuk musim hari ada bulan-bulan & PA AA ptk ai 
Len PANEN AAN 


yang sudah dimaklumi.2'7 Barang siapa 


214, Ketika wahyu ini diturunkan, kota Mekah masih di tangan musuh Islam, dan peraturan mengenai perang 
dan ibadah haji itu datangnya bersamaan dan saling berkait. Tetapi wahyu itu diturunkan selalu untuk suatu 
peristiwa tertentu, dan juga untuk keadaan biasa. Tak lama kemudian Mekah pun lepas dari tangan musuh Islam. 
Sebelum musim haji tiba dari tempat-tempat yang jauh adakalanya orang sudah berdatangan ke Mekah. Sambil 
melaksanakan umrah, mereka dapat tinggal sementara menantikan waktu ibadah haji. Dalam hal sebagai jemaah 
haji ia mengeluarkan biaya sendiri, terlihat apa yang dapat dilakukannya itu. baik yang kaya atau yang miskin, 
dan dengan demikian ia boleh bangga di antara sesama jemaah itu, sebab ia sudah dapat melaksanakan semua 
upacara sesuai dengan ketentuan, 

215. Di kalangan ulama fikih belum ada kesepakatan mengenai penduduk Mekah dibolehkan mengerjakan tamattu" 
atau tidak. Tetapi keempat mazhab sudah sepakat bahwa hewan kurban tidak wajib bagi penduduk Mekah. (EdJ. 

216. Ayat yang berhubungan dengan kewajiban dalam perang ditutup dengan Ain ini dan dilanjutkan dengan 
pengantar pada persoalan yang berhubungan dengan ibadah haji dalam suatu bentuk peralihan. Perang erat sekali 
hubungannya dengan rasa takut, dan sementara taat kepada Allah itu adalah suatu pahala, diperingatkan kepada 
kita bahwa jangan sampai nafsu hendak mementingkan diri sendiri itu menguasai kita. sebab pada saat-saat 
tegang semacam itu jiwa kita sedang diuji, Ayat 195 diakhiri dengan suatu pemberkatan bagi mereka yang 
berbuat kebaikan. Ayat ini disudahi dengan peringatan bagi mereka yang'mengambil kesempatan di jalan Allah 
untuk melanggar ketentuan-ketentuan. Hukuman buat mereka pun sama beratnya. Ayat berikutnya memperlihatkan 
adanya perangkap yang harus kita hindari. 

217. Bulan-bulan vang sudah dimaklumi: bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah (Sampai hari kesepuluh atau 
ketiga belas) disediakan untuk upacara ibadah haji, yakni upacara pertama boleh dimulai sejak masuknya bulan 
Syawal, dengan mulai memasuki Mekah, tetapi acara yang pokok dipusatkan pada hari kesepuluh pertama Zulhijah, 
dan terutama pada hari ke-8, ke-9 dan ke-10 bulan itu, tatkala jemaah haji sudah sampai di puncak acara. Upacara 
pokok itu secara ringkas dapat disebutkan: (1) mengenakan pakaian ihram dari jarak-jarak tertentu yang dengan 
Jelas dipasang di jalan-jalan menuju Mekah, sesudah itu larangan-larangan selama musim haji mulai berlaku dan 
jemaah dengan khusyuk melakukan ibadah, melaksanakan salat dan menjauhi segala pengaruh duniawi: (2) 
melakukan tawaf tujuh kali mengelilingi Ka'bah yang melambangkan kegiatan, dengan mencium Hajar Aswad 
yang terdapat dalam bangunan itu, sebagai lambang konsentrasi kecintaan kita kepada Allah: (3) setelah 
melakukan salat sebentar di Magam Ibrahim (@. 2:125), jemaah mengerjakan sa'i ke bukit Safa dan Marwah (9. 
2:158), sebagai lambang kesabaran, ketabahan dan ketetapan hati: (4) khutbah umum pada hari ketujuh Zulhijah, 
ketika semua jemaah mendengarkan penjelasan mengenai arti ibadah haji: (5) pada hari kedelapan semua jemaah 
menuju ke lembah Mina (sekitar enam mil sebelah utara Mekah): di tempat ini mereka tinggal satu malam, yang 
dilanjutkan pada hari kesembilan ke bukit dan padang Arafat, sekitar lima mil lebih jauh ke utara yang juga 
disebut Jabal Rahmah, (6) pada hari kesepuluh ialah Hari Kurban atau Hari Raya Ourban, ketika di lembah Mina 
dilakukan penyembelihan kurban, kepala dicukur atau dipangkas, Tawaf Ifadah, serta upacara simbolik melempar 
setan (jumrahJ dengan tujuh buah batu kerikil yang dilakukan pada hari pertama, yang kemudian dilanjutkan pada 
hari-hari berikutnya. Kedua upacara ini dihubungkan dengan kisah Ibrahim. Inilah yang disebut Idul Adha. Perlu 
dicatat, bahwa Upacara ini secara simbolik membawa arti menjauhi dan menolak segala kejahatan dalam pikiran, 
Perkataan dan perbuatan. Dengan demikian maka ibadah haji berakhirlah sudah. Tetapi setelah itu dianjurkan 


linggal selama dua atau tiga hari lagi, dan inilah yang disebut hari Tasyrig. (R). 


urat Je Uk 5 B6 Juz 2 BAD ay (T) 
urah 2: Bagara 


ang erna 22, 
sudah berniat ibadah haji selama bulan- Pasaran cah 
bulan itu, janganlah bercarut, jangan IN AA, PA AN PU Tas 
melakukan perbuatan maksiat, jangan syaa aon Bag 
berbantah-bantahan dalam melakukan JASba3 513 
ibadah haji. Segala perbuatan baik yang 
kamu lakukan niscaya Allah menge- 
tahuinya. Dan bawalah bekal,2'8 tetapi 
bekal yang terbaik tingkah laku yang 
benar (takwa). Maka bertakwalah, wahai 
orang yang arif. 


' Ina mn AA ALA LA LAN 

198. Maka tiada mengapa jika kamu mencari KAN ES EN AN @ 

karunia Tuhanmu (selama musim PN TA TN TAN Cent BETA 

haji).2'9 Maka bila kamu telah turun KAN Ne JAR 5 

dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di kebaya Sargas erna Para 

Masy'aril Haram,?20 dan berzikirlah NY aa 

kepada-Nya sebagaimana ditunjukkan- KANAN 

Nya kepada kamu, meskipun sebelum 

itu kamu termasuk golongan yang 

sesat?! 


. 
7 


Ka 1 yet enah 
199. Kemudian berangkatlah kamu dengan JUPE HAN @ 
langkah cepat dari tempat bertolaknya 


218. Dianjurkan juga jemaah haji itu membawa bekal, supaya jangan sampai terpaksa kelak 
meminta-minta. Tetapi biasanya pikiran kita langsung mengarah dari yang jasmani sifatnya kepada 
yang bersifat rohani. Kalau perbekalan itu diperlukan untuk perjalanan di muka bumi, betapa pula 
pentingnya perbekalan diperlukan untuk perjalanan terakhir menuju akhirat? Maka perbekalan terbaik 
dalam hal ini, ialah tingkah laku baik, yang berarti sama dengan ketakwaan—takut melanggar perintah 
Allah. 

219, Perdagangan yang halal diperbolehkan, atas dasar saling menyenangkan kedua belah pihak. 
Dengan demikian ia akan dapat menutupi biayanya sendiri, dan pada umumnya semua jemaah haji, 
yang bila tidak demikian, untuk memenuhi keperluan hidupnya mungkin akan menemui kesulitan. 
Tetapi keuntungan itu harus diperoleh dari jalan sebagai “karunia Allah.” Jangan sampai mengambil 
kesempatan dengan mengeruk keuntungan yang berlebihan atau dengan cara “tipu-muslihat” dalam 
perdagangan. Cara berniaga yang baik dan wajar, merupakan suatu amal ibadah kepada masyarakat, 
dan karenanya, juga kepada Allah. 

220. Kira-kira di pertengahan jalan antara Arafat dengan Mina (lihat 2:197, C. 217) ada tempat 
yang disebut Muzdalifah. Di tempat ini Rasulullah lama sekali berzikir dan berdoa. Di tempat inilah 
terletak al-Masy'aril-haram, dan dalam perjalanan kembali jemaah haji dibimbing ke tempat itu 
untuk mengikuti sunah. Sebab terjadinya peristiwa tersebut dapat dilihat dalam Catatan berikut ini. 

221. Ada suku-suku tertentu yang tinggal di Mekah yang begitu sombong: mereka biasanya tidak 
mau pergi ke Arafat bersama-sama dengan orang banyak, mereka tinggal sebentar di Muzdalifah. 
Karena kesombongan mereka itu, mereka mendapat teguran keras, dan kepada mereka diberitahukan 


bahwa mereka harus melaksanakan upacara itu seperti jemaah haji yang lain. Dalam Islam semua mereka 
sama. 


Surah 2: Bagarah 87 Juz 2 @ pal ay (V) 
3 7 LN 
orang banyak??2 dan minta ampunlah Ka ES DNAN 


kepada Allah. Allah Maha Pengampun, 
Maha Pengasih. 


200. Setelah selesai kamu melaksanakan segala GAS, 5, 3 DAK (2) 


ibadah haji, ingatlah kepada Allah dengan ln ban Ao Kh Lane 
berzikir, sebagaimana kamu biasa meng- BE aa lan (53 KAI 
ingat-ingat leluhur kamu,223 atau bah- aan LA AL Ta Tan, 
kan lebih bersungguh-sungguh lagi. Ada PEN IGENG 


di antara orang-orang itu yang berkata: 
“Tuhan, berilah kami (akan karunia- 
Mu) di dunia ini!” tetapi di akhirat ia 
tidak mendapat bagian.224 
: Lean aa Ag ts 
201. Dan ada pula di antara mereka yang GAGANG Oey JD PALI @ 
berdoa: “Tuhan, berilah kami kebaikan ANA ea Ba PAS 
di dunia ini, dan kebaikan di akhirat, PENA LAN 
dan lindungilah kami dari azab api.” 


vi 4 
202. Mereka akan mendapat bagian??' sesuai Ag 5 Kaligadaiii @ 
dengan usaha mereka, dan Allah cepat Pi 
sekali membuat perhitungan. Yg 
ia hari Marni Natan Grab atu 
203. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari Ia D2 IBAN S3 (SJ 


226 : : AD 
tertentu,” tetapi barang siapa ingin Ia ah ian RGS A sei 
cepat-cepat berangkat dalam dua hari ke AN AG KALA YAP 
tidak berdosa, dan barang siapa masih ag Pi Ae 
ingin tinggal, juga tidak berdosa bagi BELIIN 19 Ipang an) 
yang bertakwa. Bertakwalah kepada 
Allah, dan ketahuilah bahwa kepada-Nya 
kamu akan dihimpun kembali. 


222. Lihat Catatan terakhir. Menjelang akhir ibadah haji ini jemaah sudah banyak sekali, dan bila 
orang banyak yang lalu-lalang sesudah Arafat, maka keadaan akan jadi kacau dan tidak menyenangkan. 
Oleh karena itu sedap orang harus berjalan cepat-cepat, suatu ketentuan yang baik sekali. Setiap 
anggota jemaah harus turut memikirkan kepentingan dan kenyamanan anggota jemaah yang lain. 

223. Setelah selesai haji, pada zaman jahiliah, biasanya mereka berkumpul dalam suatu pertemuan, 
lalu mengadakan paduan suara. Mereka berdendang saling membanggakan nenek-moyang. Karena 
secara keseluruhan ibadah haji itu bersifat rohani, maka kesudahannya adalah juga bersifat rohani. 
Disunahkan jemaah itu selesai ibadah haji tinggal barang dua tiga hari lagi, tetapi waktu itu harus 
mereka pergunakan untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Lihat 2:203 di bawah. 

224. Kalau kita hanya mau memburu segala kepentingan duniawi semata, dan hanya kepentingan 
itu saja yang diingat dan berdoa hanya untuk itu, maka kita akan kehilangan kehidupan yang agung 
di akhirat. Sikap Muslim yang sempurna tidak akan meremehkan dunia ini, tetapi juga tidak akan 
hanyut di dalamnya dengan melupakan kehidupan rohani untuk hari kemudian, 

225. Perhitungan rohani itu dari segi debit dan kriditnya meningkat. Dalam perhitungan duniawi, 
yang berupa keuntungan atau kerugian masih bisa ditunda. Tetapi dalam perhitungan Allah tidak ada 
penundaan. Segala amal kita akan mendahului kita. (Lihat 2:95 dan C.). 

226. Hari-hari tertentu: tiga hari setelah hari kesepuluh, tatkala jemaah haji tinggal di Lembah 
Mina untuk berdoa dan berzikir. Itulah yang disebut hari-hari Tasyrig (lihat 2:200, C. 223). Disunahkan 
jemaah tinggal di sana pada hari-hari kedua atau ketiga. 


Surah 2: Bagarah 88 Juz 2 PA dye) 


n LN ten AG MEN LAI 
204. Asa orang yang kata-katanya??7 ten- Fan AAN K7 
2 2 ia begi k Ongnja,t (Ea nat Pe 
tang kehidupan dunia begitu menari erna . AN 
perhatianmu. Dan ia menyebut nama Pm DA BY lugung 
Allah untuk menyaksikan isi hatinya, 
padahal dia musuh yang paling keras. 


P an ena AN Ra atente 

205. Bila ia sudah berbaik, ia merajalela di TA DADAI PNYI II @ 
bumi ini hendak menyebarkan kerusakan, art aah Ae Ane 
merusak tanaman dan ternak. Dan Allah BPN Haa 


tidak menyukai kerusakan. 


LN X7 0 oten NASA ana 
206. Apabila dikatakan kepadanya: “Takutlah Laga PA Pena AN MORI (3) 


o 

. - 
kepada Allah," timbul kesombongannya net niatan 
yang akan memperbesar dosanya. Maka KA naa 


cukuplah neraka buat dia, tempat ter- 
buruk yang tak ada taranya.??8 


BN NG Na, Tara Anta 
207. Dan ada pula orang yang mau mengor- — HN Oope dapt Sao ag @ 
bankan diri demi mencari keridaan Allah, An Basah 
dan Allah Maha Penyantun kepada Jelasnya 


hamba-Nya.?29 


PO EN TER Ab la Car o 

208. Wai orang yang beriman! Masuklah AIA EN SINGO @ 
kamu ke dalam Islam dengan utuh La SEA PU LA Eu 3 
keseluruhannya, dan janganlah meng- Yang Mlujanag 


ikuti langkah-langkah setan: dia musuh 
kamu yang sudah nyata. 


227. Dua macam manusia yang berlawanan yang telah disebutkan dalam 2:200 dan 201, di sini 
lebih dikhususkan lagi: orang munafik yang lancar lidah. yang menampakkan diri sebagai orang 
yang arif tetapi merencanakan suatu kejahatan, berlawanan sekali dengan orang yang benar-benar 
beriman, yang bersedia mati syahid demi keimanannya. Para mulasir menyebutkan nama-nama 

. mereka yang menjadi teladan itu. Orang yang suka mengacau memang berbibir madu, bicaranya 
lancar dan masuk akal disertai pula dengan seringnya bersumpah. Tampaknya ia sebagai orang yang 
bijaksana, dan meskipun kita memandangnya hina karena terlalu hanyut dalam keduniaannya, namun 
kita tidak akan dapat menangkap segala kecurangannya. Di belakang kita dia adalah musuh yang 
sudah berurat berakar. Ia selalu memancing pertengkaran, dan mau menimbulkan berbagai bencana 
terhadap kita dan teman-teman kita. Orang yang semacam ini tidak akan pernah mendapatkan kasih 
Tuhan, dan kita sudah diberi peringatan terhadap tipu muslihatnya. 

228. Sejalan dengan bunyi peribahasa Inggris “Dia yang telah membuat katil, dia juga yang 
harus berbaring di atasnya," yakni ia harus menanggung akibat perbuatannya sendiri, 

229. Macam manusia kedua ialah,—tabah, ikhlas, penuh pengabdian, bersedia mengorbankan 
hidupnya demi keimanan yang diyakininya—sudah biasa dalam sejarah permulaan Islam. Manusia 
macam itulah yang telah menjadi tiang Islam. Mereka mengalami pelbagai macam penganiayaan, 
penghinaan, penyiksaan, ancaman terhadap nyawa dan nyawa orang-orang yang dikasihinya, mereka 
letap tabah mendampingi pemimpin mereka, dan tidak sedikit di antara mereka yang telah mengorbankan 
nyawa. Itulah yang telah memperkuat Islam. Dalam ayat berikut ini kita dituntut mengikuti jejak manusia 
macam ini, dan menjauhi macam manusia yang sebaliknya. Kalau kita dapat berbuat demikian, maka 
perjuangan kita akan berhasil, 


Surah 2: Bagarah 89 Juz 2 NYI ai) 


HER SRGAI 


209. Tetapi jika kamu tergelincir sesudah (Ar 


datang bukti-bukti yang nyata, ketahui- IA 2 
lah, bahwa Allah Mahaperkasa, Maha- Sea 
bijaksana. 0 


210. Ataukah mereka memang menunggu- Pe AN Pnyasa Tag ka) 
nunggu sampai Allah membawakan ke- Pan, Pn ar, Iergma, 
pada mereka gumpalan awan dan ma- PA AN jar SN 
laikat? Tetapi perkara sudah diputuskan! — 

Dan kepada Allah segala persoalan di- 


kembalikan.23! 
Am 26. 
5 3 Aan Lang aydD Lao Ca Ta 
211. Tanyakantah kepada Bani Israil?32 KEL AI MPA @ 


berapa banyak tanda-tanda yang jelas .. 1 2 0 
sudah Kami berikan. Tetapi barang siapa — #WIKUSAN GP Seraya asaaN 
menukar nikmat Allah setelah datang 
kepadanya, maka hukuman Allah keras 
sekali.233 
: NN : Lao AI NA Sae AA 
212. Kehidupan dunia ini menggiurkan orang GINAYA EN ABG, IG @ 


kafir, mereka mengejek orang beriman. II yag PE ngan ALE LAN 
Tetapi orang yang bertakwa berada di Beras Ka Ap aya latah 


atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah 
memberi rezeki tiada berhingga kepada 
siapa saja yang dikchendaki-Nya.23 


.. 
CARA Gtgd 
Hbenpaal aa 


230. Kalau orang tergelincir lagi sesudah mendapat kesadaran beriman, ia akan menimbulkan 
gangguan terhadap perjuangan itu, atau terhadap orang yang memberi kepercayaan kepadanya. Tetapi 
jangan bersikap begitu sombong dengan anggapan bahwa ia akan dapat mengalahkan kekuasaan dan 
kebijaksanaan Tuhan. Yang akan rugi kelak ialah dia sendiri. 

231. Kalau memang iman yang kurang, segala macam alasan akan dibuatnya untuk menentang 
seruan Allah. Mereka akan berkata: “Oh ya! Kami akan percaya bila Tuhan menampakkan diri kepada 
kami dengan para malaikat dan segala keagungan-Nya!” Dengan kata lain, mereka mau menyelesaikan 
segala masalah itu menurut cara mereka sendiri. bukan menurut kehendak Allah. Hal itu tidak akan 
terlaksana. Segala keputusan berada di tangan Allah. Kalau kita jujur terhadap-Nya, kitalah yang 
harus menunggu waktu dan musim yang akan ditentukan-Nya, dan bukan Dia yang menunggu kita. 

232. Tanda-tanda yang jelas serta keagungan Allah telah diperlihatkan kepada orang-orang Israil 
di bawah pimpinan Musa, namun mereka tetap mencari cara-cara mereka sendiri, mereka lebih senang 
mengikuti nafsu mereka sendiri pula. Begitulah orang berbuat sepanjang sejarah. Tetapi jangan 
hendaknya mereka menipu diri sendiri. Keadilan Tuhan itu sudah pasti, dan bila sudah tiba waktunya, 
waktu itu akan datang tepat sekali, dan tidak akan membiarkan mereka yang telah mengingkari 
karunia-Nya. 

233. Bd. 2:196 (akhir), yang menyangkut masalah mereka yang tidak takut (bertakwa) kepada 
Allah. Masalahnya di sini mengenai mereka yang mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. 

234. Karunia Allah di dunia ini tampaknya tidak sama, dan kadang mereka yang memperolehnya 
merasa sangat sedikit. Pemberian Allah itu tidak dibatasi, baik bagi mereka yang benar maupun yang 
tidak benar. Dalam kebijaksanaan-Nya Ia akan memberi kepada siapa saja yang disukai-Nya. Perhitungan 
itu bukan akan dibuat sekarang, tetapi pada hari akhirat kelak tatkala neraca sudah dipasang. 


Surah 2: Bagarah » Juz 2 PAR ) 


.. gta 4, “ 

213. Pada dasarnya manusia satu umat, lalu G Taiga AN km @ 
Allah mengutus para nabi membawa Pa jane Taat 1eatga yaa 
berita gembira dan peringatan dan ber- ga Ted ANA 
sama mereka Allah menurunkan Kitab Ae tangan Teripang .£ 
yang membawa kebenaran, untuk mem- Hee Senad 


5 SAN 
beri keputusan antara manusia tentang ag penuaan Ape 
perkara yang mereka perselisihkan: dan ' Bea nd eta 
yang berselisih, hanya mereka yang KENA TN Snp AM 
beroleh Kitab setelah kemudian datang Dana aa 

ARI £ z 
bukti-bukti yang nyata karena kedeng- Pen AAA Sa 
kian antar sesama mereka. Maka dengan #al az 
karunia-Nya Allah telah memberi pe- AS 
tunjuk orang beriman kepada kebenaran 
tentang hal yang mereka perselisihkan. 

Dan Allah memberi petunjuk kepada 
siapa saja yang dikehendaki, ke jalan 
yang lurus. 
BALA kab onongan A3 onge,t0 201 
214. mutan Kg mengira bahwa Ganja Ga Ntar, TE Ye Tua Tm) 
akan masuk surga tanpa suatu cobaan Merr inn aan EN aa ta 
seperti dialami mereka sebelum kamu? Anal AL Sa KA 3 alah 
Mereka mengalami penderitaan dan Lha AAA Aa 
malapetaka dan jiwa mereka begitu ANA YAN 9 Jaa Arah 25) 
Zn AHA EN Pi 
tergoncang, sehingga Rasul pun berkata KASI Paha 2 
bersama orang beriman: “Bilakah datang- 5. 
nya pertolongan Allah?” Ya, sungguh 
pertolongan Allah sudah dekat! 


215. flereka bertanya kepadamu, apa yang AP LATA Me ALA Latar 
, ya Khas NE TN IAI (| 
harus mereka nafkahkan. Katakanlah: 5 2 Sa 
Apa saja yang baik235 kamu nafkahkan 


235. Tiga pertanyaan timbul mengenai sadagah ini: (1) Apa yan 
siapa diberikan? dan (3) bagaimana memberikar 


Surah 2: Bagarah 91 Juz 2 PA (TN) 


hendaknya kepada ibu-bapa dan kera- KN Kg aa PI ag 4 
bat, kepada anak yatim dan orang miskin ba P aa 


« A 
dan kepada orang terlantar dalam per- hg Dp peda ak Sa Giaa Lag aa 
jalanan. Dan segala perbuatan baik yang sii, : 
kamu lakukan, Allah mengetahuinya. 


. .. £ “ H4 Le £ 
6. Diwajibkan kepada kamu berperang 23 2 AJE KEL @ 
meskipun itu kamu benci,2?6 tetapi Ly 21 5 Para Paeud 
5 . ia WEI TEKI Aya SI 
mungkin apa yang tak kamu sukai justru FE pa 03 TANI 
itu membawa kebaikan kepada kamu tea ata IS IL AT 
, ci Ka AAN 
dan mungkin apa yang kamu sukai justru GA Alap Daya 
membawa bencana buat kamu. Tetapi 
Allah mengetahui dan kamu tidak me- 
ngetahui. 


Am 27. 
sand n et wet Endi 
217. flereka bertanya kepadamu tentang SOFA BISA ADI Ke) 


perang dalam bulan suci.287 Katakan- Pb ii, Lag 
lah: “Berperang dalam bulan itu suatu PN en AT »2 


dosa besar. Tetapi merintangi orang dari : Kader Th kaan ee 
jalan Allah dan Pesan me- Tana Ker AAA 
rintangi orang memasuki Masjidilharam 
dan mengusir penduduk dari sekitarnya, 
lebih besar dalam pandangan Allah.”238 
Fitnah??? itu lebih jahat daripada pem- 


236. Berperang di jalan kebenaran merupakan salah satu bentuk sedekah yang tertinggi. Apa yang 
lebih berharga yang dapat kita berikan daripada hidup kita sendiri. Tetapi di sini juga ada batas-batasnya. 
Kalau hanya menjadi tukang bikin ribut, agresif, bertindak menurut kemauan sendiri, sombong dan 
hanya pandai menggertak orang yang lebih lemah, maka patut sekali ia mendapat kecaman keras. 
Kalau kita memberikan nyawa kepada seorang pemimpin (imam) yang saleh, yang sudah mendapat 
bimbingan Allah, maka kita adalah seorang pahlawan kemanusiaan. Allah lebih mengetahui segalanya 
daripada kita sendiri. 

237. Bulan terlarang: Lihat 2:194, C. 209. 

238. Tindakan kekerasan dan penganiayaan kelompok orang-orang musyrik di Mekah telah mem- 
buat penderitaan yang tak terlukiskan terhadap diri Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang mula- 
mula. Mereka menanggung semua itu dengan penuh kesabaran, dengan ketabahan hati dan dalam 
penderitaan yang cukup lama, hingga akhirnya datang perintah Allah agar mereka mengangkat senjata 
dalam mempertahankan diri. Kemudian mereka masih dihadapkan pada ujian dengan adanya pelanggaran 
terhadap adat selama dalam bulan-bulan terlarang itu. Selama masa itu mereka dipaksa berperang di 
luar kehendak mereka dalam mempertahankan diri. Tetapi musuh-musuh itu tidak hanya memaksa 
mereka terjun ke dalam perang yang sesungguhnya, melainkan juga mengganggu ketenteraman hati 
mereka, menyiksa mereka dan keluarga mereka, dan secara terbuka menista dan mengingkari Tuhan, 
mengeluarkan orang-orang Arab Muslim dari Masjidilharam serta mengasingkan mereka. Tindakan 
kekerasan dan tak kenal ampun ini patut sekali disebut lebih jahat dari pembunuhan. 

239. Bd. 2:191, 193, yang mengandung kalimat yang sama. Fitnat - cobaan, godaan, seperti 
dalam 2:102: atau prahara, huru-hara, hasutan, pemerasan, seperti yang di sini. M.M.A., H.G.S. dan 
M.P. menerjemahkannya dengan “penyiksaan,” dapat juga dibenarkan, mengingat bahwa penyiksaan 
itu adalah suatu penindasan pikiran dengan jalan kekerasan, paksaan atau ancaman. 


2 J2 PAS 
Surah 2: Bagarah 2 


: At rae dar ng 
bunuhan. Mereka akan terus memerangi PA Taun Nana 
kamu sebelum kamu meninggalkan 


0... 0 Lanaahan (Gaga DAA 

agamamu kalau mereka mampu. Dan RELA AK Sea 
. LAN AKA D 

barang siapa di antara kamu ada yang & S2 1 : 4 199 FOR 


meninggalkan agamanya, dan mati dalam Sean Aa ni 1 
kabaaan maka gugurlah segala amal We UK PANAI 
mereka di dunia dan akhirat. Mereka PAI 
menjadi penghuni api (neraka), mereka 

tinggal abadi di dalamnya. 


Lah SA Ta hk 
218. Mereka yang beriman dan mereka yang Ha hg Ko) 


hijrah dan mereka yang berjuang di jalan PAN Na ate TRI ea EN «ah 
Allah, mereka mengharapkan rahmat NG AS EA - 3 
Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha A5 AE 

Pengasih. 223 


ah . - .. 
219. Mera, Pay Yaa aa B3 Ben AANG (Sy 
Peka ag Aa Dn ANA ea 
i ia. i Yi An ELIA At nba Kala 
EK ia an pn 
sep : ” PA ki ' Iu 
Sa Kpn vena U angan AA 
memberatkan.”24? Demikianlah Allah 


menjelaskan ayat-ayal-Nya kepadamu 
supaya kamu berpikir. 


240. Anggur: khamr: secara harfiah berarti sari buah anggur yang diragikan, dipakai juga secara 
analogi untuk semua cairan yang diragikan: dan analogi lebih lanjut untuk setiap yang memabukkan 
berupa cairan atau obat bius. Bolehjadi ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan minuman 
itu, tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, terutama bila kita melihatnya dari segi sosial 
atau perorangan. 

241. Judi: maisir: harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan cara yang mudah, memperoleh 
suatu keuntungan tanpa bekerja: dari sini arti judi. Itulah yang menjadi dasar maka perjudian dilarang. 
Bentuk judi yang paling terkenal di kalangan masyarakat Arab itu dengan jalan mengadu nasib lewat 
anak panah, menurut dasar-dasar yang ada dalam undian. Anak panah itu diberi tanda, dan dikerjakan 
dengan tujuan yang sama seperti lembar undian yang sekarang. Cara mengerjakannya, misalnya hewan 
sembelihan dibagi ke dalam beberapa bagian yang sama. Anak panah yang sudah diberi tanda ditarik 
dari sebuah pundi. Di antaranya ada yang kosong tanpa tanda, dan jika yang ditarik itu kosong ia 
tidak mendapat apa-apa. Bagian yang lain lagi ditandai dengan hadiah-hadiah, ada yang besar dan 
ada pula yang kecil. Orang akan memperoleh bagian yang besar atau yang kecil, atau tidak samasekali, 
tergantung pada nasib semata-mata. Kecuali itu ada juga orang tertentu yang melakukan kecurangan. 
Dasar yang menjadikan keberatan ialah, bahwa meskipun tak ada kecurangan, orang yang memperoleh 
keuntungan demikian bukan karena usahanya, atau kalau ia menderita kerugian hanya karena kebetulan. 
Permainan dadu dan taruhan termasuk dalam pengertian judi ini. Tetapi asuransi, tidaklah termasuk 

judi, asal dijalankan atas dasar-dasar bisnis. Perhitungannya di sini atas dasar statistik dalam skala 


besar, sehingga dengan demikian orang dapat terhindar dari sifat untung-untungan atau adu nasib 
semata-mata. Yang menjamin asuransi itu membayar premi menurut nisbah tanggungannya, yang 
dihitung tepat menurut dasar statistik. 


242. Penimbunan tak ada gunanya, baik buat kita sendiri atau buat orang lain. Kita mempergunakan 
kekayaan kita menurut keperluan, semua harta yang berlebihan kita keluarkan untuk amal yang baik 
atau untuk sedekah. 


surah 2: Bagarah 93 Juz 2 Bad gg (03 


220. Tentang dunia dan akhirat.24? Mereka Kena AAA AN KN) ko) 


Gea kepadamu tentang anak ya- £g.1 
im.“ Katakanlah: “Yang paling baik Para sidat 

Gini memperbaiki keadaan mereka. Jika Pr SI 

kamu bergaul dengan mereka, mereka AAU, LAN GLASS AN 

itu saudara-saudaramu juga. Allah me- Ino eU aren 

ngetahui siapa yang melakukan ke- Ah na 

rusakan dan siapa yang mengadakan 

perbaikan dan jika Allah menghendaki 

niscaya Ia membuat kamu dalam ke- 

sulitan. Allah sungguh Mahaperkasa, 

Mahabijaksana.” -245 


“Sa 


LA 
221. Janganlah kamu menikah dengan pe- tagar Sia 


sh 
en 
rempuan-perempuan musyrik sebelum 


w Bra Tas, 

mereka beriman. Perempuan budak yang KENA nh 534 
beriman lebih baik daripada perempuan a5 , gr 354 tari! . 
musyrik sekalipun ia sanak aa BE ARE ab naa 
Juga janganlah menikahkan (anak pe- 

rempuanmu) dengan laki-laki musyrik 

sebelum mereka beriman. Seorang laki- 

laki budak beriman lebih baik daripada 

laki-laki musyrik sekalipun ia menarik 


243. Judi dan pemabukan merupakan perbuatan dosa dalam arti sosial atau orang seorang. 
Semua itu dapat menghancurkan kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, begitu juga dalam 
kehidupan rohani kita pada hari kemudian. Adanya kesan, bahwa kalau hanya sedikit tidak 
berbahaya, kita dituntut untuk memikirkannya kembali baik-baik dari segala seginya, segi sosial atau 
perorangan, dalam arti jasmani dan rohani. 

244. Bagi anak-anak yatim, cara terbaik dalam menjaga harta mereka, rumah serta segala per- 
hitungan keuangan mereka, ialah dengan terpisah, agar tidak timbul godaan pada pihak wali untuk 
mengambil keuntungan pribadi dengan mencampuradukkan harta milik, rumah tangga dan segala 
perhitungan keuangan mereka itu dengan harta, rumah tangga dan keuangan pihak wali,—juga untuk 
menghindari segala gagasan mengenai perkawinan, jika masih punya pertalian dengan pihak wali. 9. 
6:152 agaknya menyarankan adanya pemisahan samasekali. Tetapi ini mungkin suatu langkah 
ekonomi dan keuntungan bagi anak yatim itu dalam hal harta milik dan perhitungannya yang diurus 
bersama dengan harta milik dan keuangan walinya dan dia tinggal dalam rumah tangga wali itu: atau 
kawin dengan anggota keluarganya, terutama jika harta anak yatim itu tidak seberapa dan dia tidak 
punya kawan lain. Yang masih perlu diuji ialah: apakah yang paling baik demi kesejahteraan anak 
yatim itu? Kalau wali tadi sampai tergoda, meskipun menurut undang-undang manusia tidak ditemukan 
suatu kesalahan, dalam pandangan Tuhan ia tetap berdosa dan semua itu harus diselesaikan. 

245. Inti ajaran Islam tidak akan membuat undang-undang Tuhan menjadi beban yang mem- 
beratkan, melainkan untuk mempermudah jalan dalam mengatasi segala situasi yang serba sulit dengan 
menempatkannya sebagai orang yang terhormat dan dapat dipercaya. la dituntut bersikap benar- 
benar jujur, tetapi bila ia tidak mampu bersikap demikian, ia sudah mendapat peringatan bahwa ia 
tidak akan dapat menghindar dari hukuman Allah, meskipun dari hukuman manusia ia mungkin ber- 
hasil, 


Surah 2: Bagarah 94 Juz2 BAN ye (N) 


.. 
hatimu.?'8 Mereka (kaum musyrik) TEGSEAN 153P3 
akan membawa ke dalam api (neraka). MIE Len AN KR ATASAN 
Tetapi Allah akan memanggil ke dalam BEBAN KAN ag 
surga dan pengampunan dengan izin- aan PA 
Nya, Dan la akan menerangkan ayat- an 2 
ayat-Nya kepada manusia supaya mereka 

mendapat peringatan. 


Aw 28. 


Kn tna3 Abah UAN Aa 
222. Mlereka bertanya kepadamu tentang WWAEG aa Pan KEB 9 
haid. Katakanlah: suatu gangguan: an. 


aa bed TA RA A TAI Ae 

oleh karena itu jauhilah perempuan — HN IN KELANA 
i janga rd 2 LAI ea Ar AK 

yang sedang dalam haid dan janganlah MAL atas (AA Ra 


dekati mereka sebelum mereka bersih. Na Ba era Ulin 
Tetapi bila mereka sudah membersihkan az NA 
diri bergaullah dengan mereka sesuai 
(dalam cara, waktu dan tempa 28 
dengan perintah Allah kepadamu, sebab 
Allah mencintai mereka yang bertobat 
dan mencintai mereka yang suci dan 


bersih. 


246. Perkawinan merupakan hubungan yang paling mesra, dan rahasia masalah seks pun akan 
terpenuhi dengan sangat sempurna bilamana keserasian rohani yang mesra itu dipadu dengan jalinan 
jasmani. Apabila agama merupakan pengaruh yang paling nyata pada kehidupan kedua belah pihak, 
atau pada salah satu pihak, maka perbedaan dalam masalah yang amat penting ini, yang akan memberi 
dampak dalam kehidupan keduanya jauh lebih dalam daripada perbedaan keturunan, bangsa, bahasa 
atau kedudukan. Oleh karena itu, barulah benar bilamana kedua belah pihak yang akan melangsungkan 
perkawinannya mempunyai pandangan hidup rohani yang sama. Jika kedua orang itu memang saling 
mencintai, pandangan mereka mengenai hal yang paling agung dalam hidupnya itu harus sama. Perlu 
kita perhatikan bahwa agama bukanlah sekadar nama atau sesuatu yang biasa saja, atau karena 
kelahiran. Bolehjadi kedua orang itu dilahirkan dalam agama yang berbeda, tetapi bila dengan pengaruh 
masing-masing mereka ingin mencapai kebenaran dalam cara yang sama, secara terbuka mereka 
harus menerima adanya keyakinan yang sama serta persaudaraan sosial yang sama pula. Kalau tidak, 
secara perorangan atau bermasyarakat suasana itu tak mungkin tercipta. 

241. Azan: gangguan, Kotor. Kedua segi harus diingat: kebersihan dan kesucian membawa kesehatan 
jasmani dan rohani. Tetapi hal ini harus mendapat perhatian kedua belah pihak, baik pihak perempuan 
atau pihak laki-laki. Pada pihak perempuan ada gangguan yang cukup berbahaya, dan dia harus 
benar-benar memperhatikan. Dalam dunia hewan, nalurinya adalah pembimbing pada apa yang harus 
ditaati. Dalam hal ini manusia seharusnya akan lebih baik, sebab ia sering malah lebih berbahaya. 

248. Haisu: Sebuah kata yang punya arti luas mengenai cara, waktu dan tempat. Masalah-masalah 
yang sangat rumit itu dikemukakan di sini dengan ungkapan yang sungguh bijaksana namun besar 
sekali manfaatnya. Dalam tata-susila mengenai seks, cara, waktu dan tempat, semua itu penting: dan 
dalam ukurannya yang paling tinggi ditentukan oleh tata nilai sosial, oleh naluri kita yang beradab, 
yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Di atas segalanya itu, oleh cahaya yang dipancarkan 
oleh para nabi sebagai guru yang telah menerima hikmah dari Maha Pencipta, Yang mencintai kesucian 
dan kebersihan dalam segala hal. 


| 


Surah 2: Bagarah 95 Juz 2 PA) 


223. Isti-isrimu adalah ladang? bagimu: SEA a Ma Nsasa 


oleh karena itu hampirilah ladangmu 


dy eh IAI A0, IE. 
kapan dan bagaimanapun kehendakmu. AI Aa pa Gear 


Dan dahulukanlah untuk dirimu (apa yan, Suab En 
baik). Bertakwalah kepada Allah 25 0 
ketahuilah bahwa kamu akan menemui- 

Nya dan sampaikanlah kabar gembira??0 

kepada mereka yang beriman. 

224. JDan janganlah (nama) Allah dijadikan (TERANG @ 

suatu alangan dalam sumpahmu untuk £, aa Na 5 Ken . 2. 
berbuat baik dan bertakwa serta mem- ESA AANG oa NA Ps 


bawa perdamaian antara manusia: Allah 
Maha Mendengar, Mahatahu.25! 


Bata aa 
225. Allah tidak akan menghukum kamu karena Ae TA AN KI Ko) 


sumpahmu yang terlanjur, tak disengaja: Arah Ha IA Ie 
tetapi menghukum yang diniatkan dalam Mean ae AG SE SU 
hatimu.?52 Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyantun. 


249. Membicarakan masalah seks bukan sesuatu yang harus dianggap malu, atau dianggap soal 
kecil, atau sesuatu yang berlebihan. Itu suatu kenyataan yang sama sucinya dengan hidup kita. 
Perbandingannya disaniakan dengan ladang petani, masalah yang cukup serius baginya: ia menanam 
bibit itu agar dapat memetik hasilnya. Tetapi waktu dan cara menanam dan mengolah harus dicari 
sendiri. Ia tak akan menanam di luar musim atau mengolahnya dengan cara yang akan mengganggu 
atau merusak tanah itu. Ia bijaksana, berhati-hati dan tidak sembarangan. Bertolak dari kiasan pada 
makhluk manusia itu, memang kita memerlukan perhatian bersama dalam segala hal: tetapi di atas 
segalanya itu perlu kita ingat, bahwa soal ini juga ada segi rohaninya. Kita tidak boleh lupa bahwa 
kita bertanggung jawab kepada Allah. Hanya orang yang berpikir duniawi saja yang menciptakan 
doktrin dosa asal: “Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung 
ibuku.” (Kitab Mazmur 51. 7). Islam samasekali tidak dapat menerima ini, yang dalam hal ini jasa 
bapa dan ibu sangat dijunjung tinggi. Setiap anak yang datang dari pertalian suci, dilahirkan dalam 
keadaan suci. Hidup membujang tidak seharusnya mendapat restu, dan barangkali suatu cacat. 

250. Cita-cita kita yang tertinggi dalam arti rohani ialah harapan berjumpa dengan Allah. Untuk 
memperkuat harapan demikian itu ialah dengan memberi kabar gembira kepada orang beriman. 
Hanya orang yang tak pernah menyesal atas perbuatan dosanya yang takut akan adanya pertemuan 
demikian. Perlu kita perhatikan betapa masalah yang sangat menyentuh perasaan itu dikemukakan 
dengan begitu terus-terang, lalu segera membawa kita ke dalam pembicaraan mengenai bagian yang 
paling lembut dalam kesadaran rohani kita. 

251. Di kalangan orang Arab banyak cara yang khusus untuk menyatakan sumpah, masing- 
masing punya nama sendiri menurut bahasa mereka. Di antaranya yang menyangkut masalah seks, 
dan dapat menimbulkan kesalahpahaman, pengusiran, perselisihan dan perpisahan antara suami dan 
istri. Ayat ini dan ketiga ayat berikutnya mengenai hal tersebut. Pertama-tama disebutkan dalam 
2:224, dalam ungkapan yang bersifat umum, bahwa kita tidak boleh bersumpah dengan nama Allah 
sebagai alasan untuk berbuat tidak baik, atau mengalangi orang melakukan sesuatu yang akan 
membawa kerukunan bersama. Kalau kita terbawa oleh nafsu marah atau perasaan atau hanya tiba- 
tiba begitu saja, Tuhan lebih mengetahui isi hati kita, dan yang diperintahkan-Nya agar kita berjalan 
di atas jalan yang benar, bukan dengan menurut kemauan sendiri saja. Ap Pan KA 

252. Jika terjadi sumpah yang tak disengaja dengan tak ada maksud lain di balik itu, dapat ditebus 


dengan jalan memberi sedekah. 


2 Bab (3) 
Surah 2: Bagarah Es ii 


. Ap, £ 

Ka sita mt san Ter, aan 

226. Kepada mereka yang bersumpah tidak js IE Tiga Ka aa) ka) 
akan mencampuri istrinya, harus me- £ Be PELAT AA 
nunggu empat bulan. Jika kemudian PAN 23) 
mereka kembali, Allah Maha Pengampun, 
Maha Pengasih. 


La LN Sa PI 
227. Tetapi jika mereka berniat hendak ber- '—saany ana NaNesoh @ 
cerai, Allah Maha mendengar, Maha- 
tahu.23 


z £ ae SN 
228. Perempuan-perempuan yang dicerai NA aa na 9 
harus menunggu tiga kali masa haid. Fay TA NE da RA AKA 
Tak boleh yan menyembunyikan apa AGNES 
yang telah diciplakan Allah dalam PA AL BESI 
rahimnya, jika mereka beriman kepada nd Pa e , - pt De 
Allah dan hari kemudian. Dan suami- 3 TA Pe 
suami mereka lebih berhak rujuk jika 
mereka menghendaki damai?” dan 


253. Ayat 225-227 harus dibaca bersama-sama dengan ayat 224. Yang terakhir ini, sekalipun ber- 
sifat umum, tetapi ini membukakan jalan pada yang tiga berikutnya. 

Dalam masalah perkawinan, orang Arab pagan mempunyai suatu kebiasaan yang sungguh tidak 
layak terhadap kaum perempuan. Dan ini oleh Islam diberantas. Kadang, karena terbawa oleh amarah 
atau tiba-tiba begitu saja, seorang suami bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mendekati istrinya, 
Dalam hal ini segala haknya sebagai istri dalam kehidupan suami-istri dirampas, bahkan dalam pada 
itu ia pun tetap terikat kepadanya untuk waktu yang tak terbatas, sehingga dengan demikian ia tak 
dapat menikah lagi. Kalau ada gugatan kepada pihak suami, ia akan berkata bahwa ia sudah terikat 
oleh sumpahnya kepada Allah. Sumpah yang diucapkan begitu saja oleh Islam tidak diakui. Yang 
ditekankan, ialah sumpah itu harus dengan niat yang tulus, yang harus diperhatikan dengan sungguh- 
sungguh. Dalam hal yang begitu penting yang menimpa seorang istri, kalau sumpah itu akan digunakan 
sebagai alasan, pihak laki-laki diperingatkan bahwa itu samasekali bukan alasan. Allah melihat pada 
niat seseorang, bukan pada kata-kata yang asal diucapkan. Kepada mereka diberikan batas waktu 
empat bulan untuk meninjau dan memikirkan kembali baik-baik, kalau-kalau masih mungkin diadakan 
penyesuaian. Yang sangat dianjurkan ial 


ah kerukunan kembali: tetapi jika mernang sudah benar-benar 
perdamaian tak dapat dilakukan, maka tidak selayaknya membiarkan mereka terikat dalam waktu 


yang tak terbatas. Perceraian adalah satu-satunya jalan yang wajar dan adil, meskipun, sebagaimana 
dinyatakan oleh Rasulullah, barang halal 


yang sangat dibenci oleh Allah ialah perceraian. Dalam hal 
serupa ini Allah akan memberi ampun, karena Ia mengetahui keluhan yang sebenarnya pada masing- 
masing pihak, dan Ia mendengar suara tangis mereka yang dirugikan. 

254, Islam berusaha sedapat mungkin untuk memelihara suasana 
terikat oleh anak-anak keturunan: tetapi, dalam hal yang be, 
dan keluarga, kebebasan pihak laki-laki dan pihak perer 
mencegah adanya tindakan yang terj 
Sekalipun sesudah perceraian langkah ke arah kerukunan harus selalu diusahakan, sebagai 
pencegahan (disebutkan dalam ayat- 


1 langkah 
ayat berikutnya) terhadap tindakan yang sembarangan. 
menunggu ('iddah) selama tiga bular 


. Waktu 


bukan suatu keharusan apabila perei 
dinyatakan, bahwa perempuan dan |. 


Surah 2: Bagarah 


mereka (perempuan) mempunyai hak 
dan kewajiban yang sama menurut yang 
sepantasnya. Tetapi laki-laki mempunyai 
kelebihan satu derajat di atas mereka.285 
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. 


Am 29. 


229. Bercerai dibolehkan hanya dua kali256 
maka tahanlah dengan cara yang pantas 
atau lepaskan dengan cara yang baik:257 
tidak boleh kamu (laki-laki) mengambil 
kembali apa pun dari yang telah kamu 


IA 


Juz 2 PARA (I) 


nana una 


GT 03 Ana ag 
&s II APA 9 


Ga LAT edthanr bal oeube 
Bas KA EKO 


Pon! otg NA UT NA 


La 


berikan. Kecuali bila mereka (kedua 
pihak) khawatir tak dapat menjaga ke- 
tentuan-ketentuan Allah.258 jika kamu 
(para hakim) khawatir kedua pihak tak 
dapat menjaga ketentuan:ketentuan Allah, 
maka keduanya tiada bersalah mengenai 
apa yang dibayarkan pihak perempuan 
guna menebus dirinya. Itulah ketentuan- 


255. Perbedaan dalam kedudukan ekonomi antara ke 
jawab laki-laki agak lebih besar daripada hak perempuai 
laki-laki dalam menjaga kaum perempuan, serta adanya 
kedua kelamin itu, Atas dasar itu kedua jenis kelamin ini 
pula, pihak yang lebih lemah berhak mendapat perlindun 

256. Bilamana perceraian yang disebabkan oleh adi 
bahayanya mungkin kedua bel: 
ingin bercerai sekali 


dua kelamin itu membuat hak dan tanggung 
n. 0. 4:34 menyebutkan mengenai kewajiban 
perbedaan-perbedaan alamiah tertentu antara 
di mata hukum sama, dan dalam hal tertentu 
gan yang lebih khusus. 

anya saling ketidaksesuaian itu dibolehkan, 
ah pihak akan bertindak tergesa-gesa, kemudian menyesal. kemudian 
lagi. Untuk menghindari berulang-ulangnya tindakan yang gegabah demikian, 
maka peraturan ini diturunkan. Dua perceraian (dengan disela rujuk kembali) diperbolehkan. Sesudah 
itu kedua belah pihak harus memikirkan kembali benar-benar—akan bercerai untuk selama-! 
ataukah akan kembali hidup bersama secara terhormat dengan saling mencintai dan sama-sama me- 
nahan diri—“tahanlah dengan cara yang pantas," kedua pihak tidak saling menyusahkan, tidak saling 
menggerutu dan tidak saling mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab perkawinan, 

257. Jika perceraian sudah tak dapat dihindari, masing-masing pihak tidak boleh saling menjelekkan, 
tetapi menghargai apa yang baik dan terhormat harus di atas pertimbangan yang lain. Pihak laki-laki 
bagaimanapun tidak dibenarkan meminta kembali segala pemberian atau harta yang sudah diberikannya 
kepada istri. Ini merupakan perlindungan dari segi ekonomi bagi jenis yang lebih lemah. Agar barang 
perlindungan itu tidak malah merugikan kebebasan pihak perempuan, kekecualian diadakan dalam 
bagian ayat berikut ini. 

258. Semua larangan dan peraturan yang ditentukan di sini untuk keho 
hidup kedua belah pihak, dan untuk kebersihan serta kehormatan hidu 
aib oleh kalangan masyarakat atau oleh pribadi. Jika dikhawatirkannya bahwa dalam menjaga hak 
istri dalam soal harta, kebebasan pribadinya akan terganggu, pihak suami menolak memutuskan tali 
perkawinan, atau barangkali ia memperlakukan pihak istri secara kejam, maka dalam kekecualian 
semacam ini dibolehkan memberikan keperluan material itu kepada pihak suami, tetapi keperluan ini 
dan keputusannya harus diserahkan kepada pertimbangan hakim yan 
pengadilan yang bersangkutan. Perceraian serupa ini disebut khulu' 


lamanya, 


rmatan dan kesejahteraan 
P sosial, tanpa harus dipandang 


& adil, yakni pejabat-pejabat 


ma og 


Surah 2: Bagarah 98 Juz 2 BAN Ay (N) 
2 Setan TP IAS TI 
ketentuan Allah, janganlah kamu langgar. Kira AAA Gia og 
Dan barang siapa melanggar ketentuan- & Ia AI 
ketentuan Allah, merekalah orang yang Seat RU Gd 
zalim.289 


0 esa 1 ana erat 
230. Bila (pihak suami) menceraikannya,?50 SA Da TAN na Sts 16 Ka) 


maka sesudah itu tak boleh ia me- aan Pd cg Ta Sar 
ngawininya lagi sebelum ia menikah aU Sega fasa 
: 2 z Trad 2 
dengan suami lain. Kalau suami men- Pan Jala SE Ilas SI 
ceraikannya maka keduanya tiada meng- Yaa ea - 5 Kat 
apa rujuk kembali jika merasa dapat Ara Pen ara 


menjaga ketentuan-ketentuan Allah. Itulah 
ketentuan-ketentuan Allah yang dijelas- 
kan-Nya untuk mereka yang mengerti. 


oten 14 
231. Bila kamu menceraikan istrimu?! dan Keran aa dan Ye 59 


sudah cukup masanya (idah), tahanlah N ada tela Aru 
dengan cara yang pantas atau lepaskan BKN Sai ba) 
dengan cara yang pantas, tetapi jangan- PAN KAIN SUN, Pelayan 
lah menahan mereka dengan maksud 

menyakiti.26? Barang siapa melakukan 

itu ia menganiaya dirinya sendiri: jangan- 


259. Zalim (terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain): Zalimiin. Mengenai arti akar kata Zulm 
lihat C. S1 pada 2:35, 

260. Ini merupakan lanjutan kalimat pertama pada 2:229. Dua perceraian yang disertai rujuk kembali 
diperbolehkan. Perceraian yang ketiga kalinya tak dapat dirujuk lagi, sebelum perempuan itu menikah 
dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan. Ini dimaksudkan untuk mengatur suatu keadaan yang 
hampir tidak mungkin dilakukan. Pelajaran yang dapat kita ambil ialah, bahwa laki-laki yang mencintai 
seorang perempuan, tidak boleh cepat-cepat terdorong oleh perasaan atau naik darah lalu mengambil 
tindakan tergesa-gesa. Apa yang akan terjadi sesudah dua kali perceraian jika laki-laki itu merujuknya 
kembali? Lihat C. 261 pada 2:231. 

261. Kalau suami itu kembali kepada istrinya sesudah dua kali perceraian, ia hanya boleh melaku- 
kannya dengan syarat-syarat yang pantas, yakni ia tidak boleh mengadakan tekanan terhadap perempuan 
itu yang akan berakibat merugikan hak-haknya dengan cara apa pun, dan mereka harus hidup bersih 
dan terhormat dengan saling menghormati kepribadian masing-masing. Di sini ada dua anak kalimat 
bersyarat: (1) kalau menceraikan istri, dan (2) kalau mereka memenuhi masa idah, dilanjutkan dengan 
dua anak kalimat yang saling menyikat, (3) hidup rukun kembali dengan cara yang pantas, atau (4) 
ceraikan dia dengan cara yang baik. Yang pertama ada kaitannya dengan yang ketiga dan yang kedua 
dengan yang keempat. Oleh karena itu, jika pihak suami ingin menyambung kembali tali perkawinan 
itu, tidak perlu ia menunggu idah. Tetapi jika ia tidak ingin melakukannya, maka perempuan itu bebas 
menikah lagi dengan orang lain sesudah lepas idah, Untuk pengertian idah, lihat C. 254 di atas. 

262. Hendaknya jangan ada orang beranggapan bahwa kebebasan yang diberikan kepadanya itu 
dapat dipergunakan sekehendaknya sendiri saja. Jika ia menggunakan hukum itu untuk menyakiti 
pihak yang lebih lemah, maka bawaan moral dan rohaninya sendirilah yang akan menderita. 


Surah 2: Bagarah 


lah mempermainkan ayat-ayat Allah:263 
ingatlah?94 nikmat Allah kepadamu dan 
Kitab serta Hikmah yang telah diturun- 


99 


Juz 2 SAN ay (I) 


NE Laga 


SGG Bal 
2 ana pr an bae 
KG SI GARETA 


kan kepadamu. Dengan demikian, itulah -& 4 erat hh eh 

pelajaran bagimu. Bertakwalah kepada JET DNA AKU 

Allah, dan ketahuilah bahwa Allah me- AAN 

ngetahui segalanya. Aap 
Am 30. 


232. Apabila kamu menceraikan istrimu dan AP AAA ZA eni ka) 
sudah cukup masanya (idah), maka . 1 
janganlah dirintangi?0? mereka menikah 
lagi dengan suaminya (yang dulu) jika 
sama-sama mereka setujui dengan cara 
yang pantas. Itulah yang diajarkan kepada 
barang siapa yang beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. Itulah yang lebih suci 
dan lebih bersih bagimu. Allah menge- 
tahui, tetapi kamu tidak mengetahui. 


Na teh Pa PAN ea 
Lah Ku Kabah 
(adat 


BASA AG AI 


233. Para ibu menyusui266 anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, bagi yang hen- 


Ma TALI GTA 2 33 
Ke IA A3, O 

263. Masalah-masalah rumit yang berhubungan dengan seks ini sering dihadapi sebagai sebuah 
lelucon. Tetapi ini benar-benar menyangkut kehidupan pribadi kita, kehidupan anak kita serta kesucian 
dan kesejahteraan masyarakat tempat kita hidup di dalamnya. Segi yang mengenai masalah ini sudah 
sering dibahas. 

264. Mengulang-ulang: Zikr. Bd, 22151 dan C. 156. Kita diperintahkan mengingat dalam hati 
kita, mengucapkan dan memuji dan bersyukur atas nikmat Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kita. 
Karunia-Nya itu tak terhingga—tidak kurang dari wahyu serta hikmah yang telah diberikan kepada 
kita supaya kita mampu menilai dan bertindak sesuai dengan petunjuk-Nya. 

265. Berakhirnya suatu ikatan perkawinan merupakan masalah yang serius sekali dalam kehidupan 
keluarga dan masyarakat. Dan setiap upaya yang sah yang akan membawa kerukunan kembali secara 
wajar, patut disetujui, jika di antara mereka memang ada rasa saling mencintai dan mereka dapat hidup 
harmonis secara terhormat. Jika syarat-syarat ini dapat dipenuhi, orang luar tidak berhak merintangi 
usaha kerukunan kembali itu. Pandangan mereka dapat saja berubah karena harta atau pertimbangan- 
pertimbangan lain. Ayat ini datang karena adanya suatu kasus yang pernah terjadi yang disampaikan 
kepada Rasulullah semasa hidupnya. 

266. Karena ini terdapat di tengah-tengah peraturan tentang perceraian, maka pertama-tama ini 
berlaku untuk kasus-kasus perceraian itu, yang memerlukan suatu ketentuan hukum yang jelas, misalnya, 
akibat perceraian barangkali tak terdapat persesuaian antara bapa dengan ibu, sedang kepentingan 
anak harus tetap terjamin. Tetapi, mengingat ungkapan ini umum sekali sifatnya, maka dalam hal ini 
ditetapkan, bahwa dasar penerapannya bagi bapa dan ibu itu sama dalam perkawinan: masing-masing 
harus dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam mengasuh anak. Sebaliknya, jangan sampai anak 
itu dijadikan alasan untuk memaksa masing-masing pihak dengan permintaan yang bukan-bukan. Atas 
persetujuan bersama, mereka dapat mencapai kesepakatan yang masuk akal dan pantas, berkenaan 
dengan waktu sebelum menyapih (selambat-lambatnya dua tahun) dan untuk diserahkan penyusuannya 
kepada perempuan lain, atau (dengan analogi) dengan penyusuan buatan. Tetapi hak-hak ibu tidak 
boleh dibatasi hanya karena sudah ada persetujuan bersama untuk tidak menyusui bayinya. Dalam 
hal ini yang menjadi pegangan terakhir hanya ketakwaan sescorang kepada Allah, sebab semua cara 


hukum tak ada yang sempurna, bahkan mungkin digunakan salah. 


Surah 2: Bagarah 100 Juz 2 PAS bir) 


er TA oma Nate om 

dak menyempurnakan wa penyusuan KAP PAN GTA AN EN Lis 
Dan kewajiban pihak ayah menanggung 1, anang Ba ran, 
A Aa SARA ap NYA UM Ss 


segala nafkah makanan dan pakaian“ & F 

mereka dengan cara yang pantas. Se- 22 Te PURA Ari Int en 
3 : ai 

seorang jangan dibebani melebihi ke- Jan: Sia ae 

sanggupannya. Dan janganlah seorang FFA MBA Haag! 

ibu menderita karena anaknya. juga bad AP Pekan 


Lara & Ken g 
seorang ayah karena anaknya pula. Dan BNN UEA Diya Saega 
ahli waris pun berkewajiban demikian. PA Pte ea SP Er Nn TOTAL AN 
Jika kedua pihak menghendaki penvusuan KAA SN Ia 
dihentikan dengan persetujuan kedua- 5G Sp Al Pera 
nya, dan dengan musyawarah maka p Hen na 
5 , na: Ya PN APN CA LT 
tiada dosa bagimo. Bila kamu ingin pe- Te HASAN 
nyusuan anak-anakmu diserahkan kepada 
orang lain, juga tiada dosa bagimu asal 
kamu memberikan pembayaran dengan 
cara yang pantas. Bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah me- 
lihat apa yang kamu kerjakan. 
Ane Bert ato La 0 Lmtas 

234. Dan orang yang meninggal di antara Kearari KI SES TNI @ 
kamu dan meninggalkan istri, hendaklah Gate mena ega na Ananta Aa 
menunggu empat bulan sepuluh hari:?8 Sel ab OT reka Seal 
dan bila sudah cukup masanya. maka Co, AT Tatan 7 
tiada dosa bagimu membiarkan mereka an Ag 
berbuat atas diri mereka sendiri dengan EA TAAT PA PEAT 
cara yang pantas. Dan Allah menge- sb 5 ai 
tahui apa yang kamu kerjakan. 


Ai Le Re " 
235. Tiada dosa bagimu jika kamu me- kta aog TAAT AAL @ 


: : MAP, 
minang perempuan dengan Isyarat, atau "Keren an erangan aib rena Legaa 
kamu simpan dalam hati.“£8 Allah me- NK ngeh HN KAI 


ngetahui bahwa kamu akan teringat kepada 


266-A. Misalnya dalam kasus perceraian. (Ed) 


268. Perempuan yang masih dalam masa idahnya tidak diperbolehkan mengadakan ikatan per- 
kawinan lagi, sebab jelas itu tidak pantas, begitu juga halnya dengan ikatan yang dirahasiakan. Pada 
waktunya perempuan itu nanti akan terikat bila untuk memberikan keputusan yang sebenarnya sudah 
tidak sesuai. Tetapi akan timbul persoalan bila lamaran (boleh untuk dipertimbangkan masa yang 
akan datang tetapi bukan untuk diputuskan segera) itu mungkin untuk kepentingan pihak perempuan, 
dan yang demikian ini dibolehkan. (R). 


Surah 2: Bagarah 101 Juz 2 pad Uye (T) 


mereka. Terapi janganlah kamu mem- Pangan Jaana 32526153 
buat perjanjian rahasia dengan mereka Ata raga A an 
kecuali mengucapkan kata-kata yang GE KASI $ Kg 
pantas. Dan janganlah kamu memaksa- — (z5Te Pe ata £ 2 Al 

kan ikatan nikah sebelum habis masa Vgalelaog) Nana “ 
idah yang sudah ditentukan. Ketahuilah Ea FEAG Pr LT 
bahwa Allah mengetahui apa yang ter- 

simpan dalam hatimu. Maka takutlah 

kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha Pengampun, Maha Penyantun. 


Am 31. 
. II aan Mn Saat ra beat SKI 
236. Tiada dosa bagimu jika kamu men- Gagas, Iin YAN Adat ka) 

ceraikan istrimu sebelum kamu sentuh, Pi naaa Pena PERS ATSANA 
atau sebelum mahar buat mereka di- lea ge 2 29 asa 
tentukan. Dan berikanlah kepada mereka Isapai TA Ba PAN IT 
(pemberian yang pantas), kepada yang si «Sian 
kaya sesuaikan dengan kemampuannya Yi we 


dan kepada yang miskin sesuaikan dengan 
kemampuannya. Suatu jumlah pemberian 
yang pantas, kewajiban bagi mereka yang 
akan berbuat baik. 


$ . Sapa, DN Let oaa LSI 
237. Dan bila kamu menceraikan mereka 5 LAS 2 anal 
5 


sebelum kamu sentuh tetapi sesudah Sam Ko, KEL KL NAN A 
ditentukan maharnya, maka setengah Kino PAD Ian 
i « « # 2. Gia! Nate 
dari yang sudah kamu tentukan (yang tra ana GAN Saat 3) 


menjadi hak mereka), kecuali jika mereka Hg 
menghapuskannya atau (setengah bagian Thea AKA et AAA. DI 
laki AK dihapuskan?9? oleh orang yang pat DG, Mas AI 
memegang akad nikah, 270 dan peng- 
hapusan demikian (dari setengah bagian 
laki-laki) lebih dekat kepada takwa. Dan 
janganlah kamu melupakan kemurahan 
hati antara sesamamu. Allah melihat 
segala yang kamu kerjakan. 


269. Ketentuan ini menyebutkan bahwa dalam kasus semacam ini, seperdua mahar yang sudah 
ditentukan harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tetapi bagi perempuan 
itu masih terbuka jalan untuk merelakan yang seperdua yang menjadi haknya itu, atau kepada pihak 
laki-laki untuk merelakan yang seperdua lagi, yang memang menjadi haknya untuk mengurangi, dan 
dengan demikian ia membayar penuh. 

270. Orang yang memegang akad nikah. Menurut mazhab Hanafi ialah suami itu sendiri, yang 
biasanya dapat membubarkan tali perkawinan. Oleh karena itu pihak laki-laki berkewajiban bertindak 
lebih sukarela terhadap pihak perempuan dan membayar mahar penuh kepadanya, meskipun belum 
terjadi persentuhan. 


Surah 2: Bagarah 102 Juz 2 2d) 
P 
! par MAA AN Mafia 
238. JPliharalah selalu semua salat dan Ioi Fiala c) 


iri i “ 2 Is 
salat pertengahan,?”" dan berdirilah di G3: 3283 
hadapan Allah dengan sekhusyuk hati. 


Pa PAT AU CA Yap 
239. Jika kamu takut (ada musuh),27? salat- WAN VOje, 
lah sambil berjalan atau berkendaraan Pn naa 2s ,, 
(yang mungkin lebih enak), tetapi bila Ip 
sudah aman, berzikirlah kepada Allah 
sebagaimana Dia mengajarkan kamu 
apa yang tidak kamu ketahui. 


. £ PAN NG AI aa ana 
249. Dan orang yang akan meninggal di AEON KOP ALA (3) 


antara kamu, dan meninggalkan istri, pe atan aa Padi Aga Kei 
hendaklah membuat wasiat untuk istri- Ka SAI 2 ud 
istri mereka mengenai biaya hidup — £ Kar Ian TA 
selama setahun tanpa menyuruh keluar Para 2 sa MA ANG 


& "d 
dengan paksa (dari rumah suami):?7? SEA IA 
tetapi kalau keluar juga, maka tidak - 
mengapa mengenai apa yang mereka 
lakukan untuk diri mereka sendiri, asal 
dengan cara yang pantas. Allah Maha- 
perkasa, Mahabijaksana. 


241. Untuk istri-istri yang diceraikan (harus KTA AN 


rt, BP 20 Age 
11 Han KAI ea 5 @ 
diberi) biaya hidup menurut (ukuran) » : Vice sabah 9 


yang pantas. Sebagai suatu kewajiban 
orang yang bertakwa. 


rd “ 
242. Demikianlah Allah menjelaskan ayat- Siam Ham Pane 5 (3) 
ayat-Nya kepadamu, supaya kamu me- Laba 
ngerti. 


271. Salat pertengahan: as-salat al-wusta dapat diterjemahkan dengan “salat yang terbaik atau 
yang istimewa sekali.” Para ahli masih berbeda pendapat mengenai arti ungkapan ini yang sebenarnya. 
Para ulama yang berpengaruh tampaknya lebih suka menafsirkan dengan salat asar (pada perten ahan 
waktu sesudah lohor). Kemungkinan ini yang paling sering diabaikan,pnamun ini juga yan Sin 
Pa dan perlu untuk mengingatkan kita kepada Allah di tengah-tengah kesibukan seed han 
ini. (R). 

272. Ayat-ayat 238-39 merupakan ayat sisipan 
dalam bahaya, Uraian lebih an mak tema en Me Mb ae 
| 273. Masih ada perbedaan pendapat, adakah persediaan (satu tahun keperluan hidup berikut tempat 
tinggal) bagi janda itu telah dihapus (dimansukh) dengan bentuk pembagian bagi janda ce medetapa 
atau seperempat) sebagai seorang ahli waris (O. 4:12). Saya tidak berseria 1 d 2 Tak Nat 
waris (yang dibuat) dibebankan atas harta tersebut, tetapi janda itu dapat bner ag 
sebelum masa satu tahun, dan baru kemudian keperluan hidup itu agaknya aa rn ai 


Surah 2: Bagarah 103 Juz 2 PAN, (TN) 


R.51— Perj 


Uangan memj h dan Hak 
(2243-2253) Tig Pertahankan Kebenaran dan 


ak boleh dianggap sepele, 

Atau dihindari sebagai kewajiban. 

Hidup dan mati ada di tangan Allah. 

Tidak semua bisa dipilih untuk berjuang 

Demi Allah. Ini membutuhkan ketetapan hati, 
Ketabahan, dan iman. Jika itu semua ada, 

Bala tentara yang besar pun akan bisa dikalahkan 
Oleh mereka yang berjuang di Jalan Allah, 
Seperti yang terbukti dengan Daud, 

Yang dengan sendirian saja 

Berhasil mengalahkan kaum musyrik. 

Misi beberapa Rasul, 

Seperti Isa, memang lain,— 

Jauh sempit jangkauannya 

Dibandingkan dengan tugas al-Mustafa. Rencana Allah 
Berlaku di mana-mana, dan Ia melaksanakannya 
Menurut kehendak-Nya. 


Am 32. . 
PENA et AN Pe ag kena ta eearad 
243. Tidakkah kamu perhatikan mereka yang PELAN IN Al PETA (3 


i i 5 & Te ea 
keluar meninggalkan rumah, ribuan 8s LA TAG 2 is 
jumlahnya, karena takut mati? Allah ber- MATA apa ana Jas - 


2 ESA PENA 
firman kepada mereka: “Matilah!” lalu Aa BS AN) 
mereka dihidupkan-Nya kembali:274 ud 


LA 
karena Allah penuh karunia kepada umat Ker 
manusia tetapi kebanyakan orang tidak 
bersyukur. 


# Pa 5 UE ea &@ 
244. Berperanglah kamu di jalan Allah dan AA AN ? jus 3 ya 
ketahuilah bahwa Allah Maha Men- 
dengar, Maha Mengetahui. 


i ihad yang kita tinggalkan pada 2:214-216. Kita tak 
ny me Perak Bada Oa ara da ba untuk keyakinan kita, aa 
akan berkhayal MENgeNeI, Sa disapu habis oleh musuh. Allah telah memberi hidup, - 2 
nana Mega aa .1 menyelamatkannya. Hal demikian sudah sering terjadi dal lam sej: da 
Memapabargn Na a ke lemah, akan diusir dari tempat mereka, Lengan 
an In Har se jumlah musuh. Mereka akan menerima hukuman sar -. 
ea Dmna lg aa pantas semua itu mereka terima. Tetapi dengan ya rahim bt 
kepengecutan mereka, dan Hi En atan kepada mereka. Inilah yang harus menjadi pel Lang ag 
barang Kanan selai berbeda pendapat mengenai peristiwanya ata an 2 18 
sa swap Aja ep kata-kata itu sifatnya umum sekali. Oleh karenanya kita hai p 
jisyaratkan oleh ayai , Kerap 5 | | - 
me ana Hay Ga Allah, tetapi jangan sekali-kali untuk mencari dea tajn 
Na lah nafsu serakah, sebab peringatan sudah diberikan iya - 2 
Te aa ia hu"—kata-kata dan niat hati tak ada ng kak ae an 
Ame rm pan Lee meaan- an dari manusia, bahkan dari diri kita sendiri. Lihat 2:216, 
betapapun kita hendak mei 


C. 236. 


104 Juz 2 PA aye (Tn) 


var P ente KA ah tz 
245. Siapakah yang hendak meminjamkan MEA eh Ht @ 
$ 1 injaman yang baik," Pa Ng ed Sera 
kepada Allah pinjaman yang 533 yan ia Tebu 


yang akan Ia lipatgandakan gantinya 
dengan sebanyak-banyaknya? Allah akan 
memberi (kepadamu) kesempitan dan 
kelapangan (rezeki), dan kepada-Nya 
kamu dikembalikan. 


Surah 2: Bagarah 


- 


S0 Na an Tata lan 
246. Tidakkah kamu perhatikan para pc- PES BEAN AN (3) 
muka Bani Israil sesudah (kepergian) Tai P3 PERAN RA 


Musa?277 tatkala berkata kepada se- 
orang nabi? di kalangan mereka: “Da- 
tangkanlah seorang raja kepada kami 
supaya kami berperang di jalan Allah.” 


276. Menafkahkan di jalan Allah dengan kata kiasan disebut “pinjaman yang baik." Dari beberapa 
segi ini memang istimewa: (1) memperlihatkan suatu pengorbanan jiwa yang indah sekali, (2) dalam 
pinjaman lain mungkin timbul kesangsian mengenai keselamatan atau pengembalian harta kita. Di 
sini kita menyerahkan kepada Tuhan Semesta Alam, Yang memegang segala kunci untuk membuat 
kesempitan atau kelapangan: jika diberikan, akan berlipat ganda rahmat yang dilimpahkan kepada 
kita, dan jika ditahan, bahkan yang sudah ada di tangan kita akan hilang. Jika kita ingat bahwa 
tujuan kita Allah, dapatkah kita meninggalkan kehendak-Nya? 

277. Generasi sesudah Musa dan Harun dipimpin oleh Yosua, yang menyeberangi Yordan dan 
menduduki kabilah-kabilah di Palestina. Kekuasaan ini berlangsung selama 25 tahun. Setelah itu 
selama 320 tahun orang-orang Israil telah menjadi kotak-kotak sejarah. Mereka tak pernah bersatu di 
antara sesama mereka, dan mereka banyak mengalami kemalangan di bawah kekuasaan orang Madyan, 
Amalik dan suku-suku lain di Palestina. Mereka sering hanyut ke dalam penyembahan berhala dan 
meninggalkan ibadat kepada Tuhan Yang Esa. Dari waktu ke waktu di antara mereka muncul seorang 
pemimpin yang memegang kekuasaan sebagai diktator. Bertindak di bawah semacam pemerintahan 
teokrasi dengan kekuasaan dari Tuhan, ia memperlihatkan kepada mereka kemurtadan yang mereka 
lakukan, mempersatukan mereka di bawah tuntunan-Nya, dari waktu ke waktu dan dari tempat ke 
tempat, kekuasaan Israil itu mereka tata kembali. Diktator-diktator itu disebut Hakim-hakim dalam 
Perjanjian Lama terjemahan bahasa Inggris. Dalam garis keturunan mereka yang terakhir ialah Samuel, 
yang menandakan adanya peralihan kepada garis keturunan raja-raja di satu pihak dan pada nabi- 
nabi yang kemudian, di pihak Jain. Bolehjadi ia hidup sekitar abad ke-11 Pra Masehi. 

278. Orang ini adalah Samuel. Pada masanya, orang Israil ke dalam mengalami banyak kecurangan, 
ke luar tidak sedikit yang menderita kemalangan. Orang Filistin mengadakan serangan besar-besaran 
dan menghancurkan mereka dengan pembantaian yang tidak kecil. Sebaliknya daripada bertawakal 
kepada Allah dan berpegang teguh (pada keberanian dan persatupaduan, orang-orang Israil mengarak 
keluar milik mereka yang paling suci, yakni bir, supaya dapat menolong mereka dalam peperangan. 
Tetapi pihak musuh menaklukkannya, lalu mengangkutnya ke luar, dan menahannya selama tujuh 
bulan. Orang-orang Israil lupa bahwa kejahatan tak akan dapat berlindung di balik sesuatu yang 
keramat berupa pusaka itu. Juga benda keramat itu tak akan dapat membawa pihak musuh jadi orang 
beriman. Buat musuh, Tabut yang dibawanya itu bukan apa-apa, selain akan mendatangkan kesialan 
bagi mereka sendiri, dan dengan senang hati mereka mau meninggalkan benda itu. Rupanya mereka 
tinggal selama dua puluh hari di desa (yaryar) Ya'arim (Kirjat-jearim): 1. Samuel, 7. 2. Sementara 
itu rakyat mendesak Samuel supaya mengangkat seorang raja bagi mereka. Mereka mengira bahwa 
seorang raja akan dapat mengobati semua penyakit yang mereka derita, padahal kekurangan mereka 
yang sebenarnya semangat dan disiplin serta kesediaan mereka berperang di jalan Allah. 


Moo amm kena. 
RAMA 


Surah 2: Bagarah 


la menjawab: “Tidak mungkinkah279 
jika diperintahkan kepadamu berperang 
bahwa kamu tidak akan berperang?” 
Mereka berkata: “Kenapa tidak akan 
mau berperang di jalan Allah padahal 
kami telah diusir dari tempat-tempat 
kediaman kami dan dari keluarga kami?” 
Tetapi setelah diperintahkan berperang 
mereka berpaling, kecuali sejumlah 
kecil di antara mereka. Tetapi Allah 
mengetahui siapa mereka yang zalim. 


247. Nabi mereka berkata: “Allah telah meng- 
angkat Talut?80 menjadi rajamu.” Mereka 
bertanya: “Bagaimana ia akan meme- 
rintah kami padahal kami lebih berhak 
atas kerajaan daripadanya dan dia tidak 
diberi kekayaan yang cukup banyak?” 
Dia berkata: “Itu pilihan Allah atas kamu 
ditambah dengan karunia kecakapan 
dalam ilmu yang luas dan badan yang 
perkasa. Allah menganugerahkan ke- 
kuasaan-Nya kepada siapa pun yang 
dikehendaki-Nya. Allah Maha luas jasa- 
Nya, Mahatahu.” 


248. Dan Nabi mereka berkata lagi: “Bahwa 
tanda kerajaannya ialah akan datang ke- 


105 


Juz 2 BAN Sy (X) 


Betung adah 
Saya 


been 0 

KENA 

EGA akik 
Ana 


279. Samuel pun sebagai Nabi mengetahui bahwa rakyat suka berubah-ubah dan hanya ingin 
menutupi kekurangan mereka sendiri mengenai persatuan dan semangat yang sesungguhnya dengan 
meminta seorang raja. Mereka menjawab hanya dengan kata-kata, tetapi bila sudah saatnya bertindak, 
mereka surut. Mereka bersembunyi dalam gua-gua dan batu-batu besar, atau melarikan diri, bahkan 
kalaupun mereka tinggal “maka segala rakyat yang mengiringkan dia sangat ketakutan”: Samuel I 


13. 6-7. 


280. Talut ialah bahasa Arab untuk nama Saul: perawakannya tinggi dan tampan, tetapi dia 
termasuk suku Benjamin, suku yang terkecil dalam bangsa Israil. Sebagai keluarga miskin, ketika ia 
keluar hendak mencari beberapa ekor keledai yang hilang dari rumah bapanya, ia bertemu dengan 
Samuel yang lalu mengangkatnya menjadi raja. Begitu ia diangkat, secepat itu pula rakyat berubah 
pendirian lagi. Dengan segala alasan yang remeh mereka menyatakan keberatan. Pertimbangan utama 


yang ada dalam benak mereka, kepentingan mereka sendiri: masing-masing ingin 
dan raja, bukan karena keikhlasan hati menginginkan kebaikan rakyat secara keselu 


mestinya dilakukan oleh seorang pemimpin. 


menjadi pemimpin 
ruhan, sebagaimana 


PE detaeee ————. 


in Juz 2 PAD 


natee arang 
2in- CAN BBS “3 
padamu peti tabut yang akan mem 43 Ira bs 5 - 


yo ag 2 PA SA TN NI 
beri ketenangan X2 gari Vuhanmu serta King : sa MEI 


sisa peninggalan keluarga Musa dan : 
keluarga Harun, dibawa oleh para ma- ta 
laikat 3! semua itu adalah tanda (ke- 

besaran Allah) bagimu jika kamu benar- 

benar beriman," 


Am 33. : Page 
ka MU NG 8 An TSB 
249, Watkata Talut siap berangkat dengan Abu UTS DA aa (3) 


pasukannya, ia berkata:2?84 allah akan pay haata -iha 3 & 
megu yaah dengan sebuah sungai, Ana AP 
barang siapa minum dari situ, bukanlah Kap Bea IE AE AN HAL 
pikutku dan barang siapa tidak men- Turn PN ag 
ya dia pengikutku. Kecuali yang kaga n a AR BII 
menciduk sekali dengan tangan- 
nya, ia pengikutku.” Tetapi mereka 
minum dari situ, kecuali sejumlah kecil. 
Setelah mereka menyeberangi sungai — 


Surah 2: Bayarah 


dia dan orang-orang beriman bersama- 
“lari ini28 
nya,—mereka berkata: “Hari ini 


281. Tabu, Ark of the Covenant—tabut perjanjian, sebuah peti terbuat dari kayu akasia dibalut 
dengan emas murni, kira-kira berukuran 5 x 3 x 3 kaki (152,5 x 91,2 x 91,2 cm). Lihat Kitab Keluaran 
25. 10-22, Peti itu berisikan “undang-undang Tuhan," atau Sepuluh Wasiat yang diukirkan di atas 
batu, dengan barang-barang peninggalan M dan Harun. Tutup emasnya ialah “tutup perdamaian” 
('merey seat”), dengan dua kerub (“malaikat”) (cherubims), dengan emas tempaan, sedang mem- 
bentangkan kedua sayapnya. Inilah pusaka Israil yang keramat. Benda ini jatuh ke tangan musuh 
pada permulaan masa tugas Samuel (lihat C. 278 pada 2:246). Ketika benda itu dikembalikan, yang 
berada selama dua puluh tahun di sebuah desa, dan rupanya dibawa ke kota tatkala semasa jabatan 
raja sudah berkuasa. Bagi mereka inilah yang menjadi simbol persatuan dan kekuasaan. 

282, Ketenangan: sakinar-aman, tenang, dam kah-naskah Yahudi yang belakangan meng- 
gunakan kata yang sama untuk lambang Keagu 1 Tuhan dalam tabernakel atau kemah tempat 
menyimpan peti itu, atau di dalam kuil sesudah dibangun oleh Sulaiman. 

283. Dibawa oleh para malaikat: kata-kata ini mengenai tabut atau peti. 
sayap-sayap terentang di atas tutup itu, yang bolehjadi dikira mendatangkan ke 
yang dilambangkan oleh peti tersebut. 

284. Seorang komandan malah akan dikacaukan oleh 
oleh disiplin yang tinggi dan tidak dengan sepenuh 
Hb per petaka Yang masih aa seperti yang dilakukan oleh Gideon sebelum Talut, dan 

ry ry akespcare lama kemudian. Talut mengalami cobaan yang sama seperti 


Gideon: ia telah menurunkan perintah tertentu tatkala akan men eberangi ai 

6 h 1 a a yi ngi sebuah anak sungai. 

Sebagian besar mereka tidak mau patuh, dan mereka disuruh pergi Ki i ini Im 
Ba Pe nan pergi. Kisah Gideon ini terdapat dala: 


Kerub-kerub dengan 
tenangan atau damai 


pasukannya yang besar bila tidak disertai 
hati percaya kepada komandannya. Ia harus 


Surah 2: Bagarah 
107 Juz 2 PA 
kami tak Sanggup men, i Hm 
ghadapi Jal ONE AA APN 
pasukannya.” Tetapi Kia ye Ka ra amp 
: , Aa angan raat A3 ara 
nya mereka akan bertemu dengan Kn San ia ag 
al berkata: “Betapa sering pasukan 23 BU eta z 
yang kecil dapat mengalahkan pasukan ha EPA 3 " 
yang besar dengan izin Allah. Dan 
Allah bersama mereka yang tabah.” 


250. Setelah mereka maju mengh i PTN Ara ER A Pa PAPA 
ghadapi Jalut TAN ATA IIA Ya 
dan pasukannya, mereka berdoa: “Oh CA Beng Sala aa, 8 


Tuhan, limpahkanlah ketabahan kepada BEAT 
kami dan kukuhkanlah langkah kami. Maka 
Tolonglah kami dengan kemenangan i, 
menghadapi golongan kafir.” 


1. Dengan izin Alla mereka mengalahkan Fr Hera Lg RA 3 ang (a) 
25 ) Allah a gi Pennyarira 2919 er Pan) yibaagana 
pasukan lawan dan Daud? membunut : Pa 5 
TE 


diana 1 Lang 
Jalut dan Allah memberikan kekuasaan Ie Eta KAA 


286. Perhatikan, betapa seluruh kisah ini dapat dirangkum dalam kata-kata yang sedikit untuk 
melukiskan isi cerita: tetapi pelajaran yang diberikan dapat diangkat dari pelbagai segi. Pada umumnya 
Perjanjian Lama senang pada cerita, yang diuraikan dengan panjang lebar, Tetapi sedikit sekali bicara 
tentang kenyataan umum yang memberi tamsil pada sedap kisah nyata. Our'an juga menggunakan 
kisah demikian, tetapi untuk menyampaikan tamsil, kisah simbolis yang mengandung pelajaran moral. 

Daud adalah seorang pemuda yang masih hijau, tanpa mengenal senjata, tanpa pakaian perang. 
Ia tidak dikenal sekalipun oleh pasukan Israil, dan raksasa Goliat pun mengejeknya. Bahkan kakak 
Daud sendiri memarahinya karena ia suka meninggalkan kambingnya. Dia anak gembala yang 
tampak dari luar tidak menarik, tetapi keyakinannya akan membuatnya lebih mampu menghadapi 
pasukan Filistin. Tatkala Talut menawarkan pakaian perangnya sendiri berikut senjatanya kepada 
Daud, pahlawan muda itu menolak, karena ia memang tak pernah dilatih untuk itu. Dengan kulit 
pelempar batu dan tongkat gembalanya ia sudah lebih terlatih. Ia segera memungut lima buah batu 
kerikil dari anak sungai itu, digunakannya alat pelempar batunya begitu tepat sehingga mengenai 
sasaran, dan Goliat pun jatuh tersungkur. Kemudian Goliat dibantainya dengan menggunakan pedang 
Goliat sendiri. Segera timbul ketakutan di kalangan tentara Filistin. Mereka kucar-kacir dan lari, 
tetapi terus dikejar dan dihancurkan. ' ta 

Lepas dari pelajaran pokok bahwa bila kita ingin mempertahankan eksistensi nasional dan keimanan 
kita, sudah menjadi kewajiban kita berperang dengan berani dan dengan ketabahan hati. Pelajaran 
lain yang dapat kita petik dari kisah Daud: (1) bukan jumlah yang banyak yang menjadi ukuran, 
tetapi keimanan dan keteguhan hati serta rahmat Allah, (2) perawakan yang besar serta kekuatan tak 
akan berdaya melawan kebenaran, keberanian dan perencanaan yang matang: (3) pahlawan itu meng- 
gunakan cara dan senjatanya sendiri, dan hanya itulah yang ada padanya pada saat dan di tempat itu, 
walaupun orang menertawakannya, (4) jika Tuhan sudah bersama kita, maka segala persenjataan 
musuh akan menjadi “senjata makan tuan,” menjadi alat kehancurannya sendiri: (5) Kepribadian 
yang kuat dapat mengatasi segala bahaya, dan memberi semangat ke dalam hati teman kita yang 
masih ragu: (6) keimanan yang murni akan mendatangkan pahala dari Allah, yang dapat dilihat dari 
bermacam-macam bentuk, dalam kasus Daud ini berupa kekuatan, kearifan dan bakat-bakat lain. Lihat 
Catatan berikut. 


PE 
Surah 2: Bagarah 108 Juz 3 BA 3 () 


an 00 3 NIA 
dan hikmah dan mengajarkan kepada- & ka san ken A3 
nya apa yang dikehendaki-Nya.287 Se- Kk 2933 3 1g 
kiranya Allah tidak menahan suatu go- 5 Laras EA 
longan atas golongan yang lain, niscaya 
binasalah bumi ini. Tetapi Allah penuh 
karunia atas semesta alam. $ 


252. Itulah ayat-ayat Allah yang Kami baca- 


2 2 Pad 
kan kepadamu dengan sebenarnya. Sung- Ke NT 
ba 4 


guh engkau salah seorang rasul. 


PN ct Td AL NT ESA beta 
. Itulah para rasul yang Kami muliakan Up eapan 22 jai ta ko) 


yang satu atas yang lain:289 yang kepada agar 


8 ya. aa 
salah seorang di antara mereka Allah Sain yA apia 


berbicara:290 yang lain ditinggikan-Nya Na SA en P2 AN 
beberapa derajat (kehormatan):??! ke- ANN op aka 
pada Isa putra Maryam Kami beri (tanda- PA PA EN AAA Aa ati 
tanda) yang jelas??? dan Kami perkuat ANIES Ca ah Se 
dengan Rohulkudus:?92A kalau Allah 


menghendaki generasi-generasi berikut- 


287. Daud bukan saja seorang gembala, seorang prajurit, seorang raja dan seorang nabi, tetapi 
juga ia dilengkapi dengan bakat seorang penyair dan pemusik. Mazmur (Zabur) Daud masih tetap ada. 

288. Rencana Tuhan bersifat semesta. Ia mencintai dan melindungi semua makhluk-Nya dan 
karunia-Nya untuk alam semesta (1:2 C.). Untuk melindungi yang satu la menghadapkan yang lain, 
tetapi kita jangan sampai kehilangan keyakinan, bahwa cinta-Nya itu untuk semua tanpa batas. 

289. Anugerah yang berbeda dan cara-cara yang berbeda sudah ditentukan buat para rasul itu 
dalam zaman yang berbeda-beda pula. Barangkali derajat mereka pun berbeda walaupun tidak untuk 
kita yang fana ini, dengan segala pengetahuan kita yang tidak sempurna untuk membeda-bedakan 
satu dengan yang lain di antara para Rasul Allah itu (2:136). Sebagai keterangan penutup tentang 
perang, tiga lukisan yang diberikan ini diambil dari masa lampau, bagaimana hal itu terjadi terhadap 
para rasul itu. Kepada Musa Allah berbicara dengan penuh keagungan: ia memimpin anak buahnya 
selama empat puluh tahun melalui hutan belantara, sebagian besar berperang melawan orang kafir 
kaumnya sendiri, ia mengatur mereka untuk berperang dengan pedang demi Palestina. Tetapi ia 
sudah meninggal sebelum usahanya terwujud benar. Tugas ini kemudian jatuh pada Yosua untuk 
melanjutkan rencana itu. Daud, meskipun hanya seorang anak gembala, ia telah dipilih oleh Allah. 
la telah berhasil menghancurkan prajurit perang terbesar pada zamannya, ia menjadi raja, berhasil 
dengan kemenangan dalam menghadapi berbagai peperangan. Juga ia menjadi seorang nabi, seorang 
penyair, seorang pemusik. Isa yang “diperkuat dengan Roh Kudus,” tidak diberi senjata untuk 
berperang, dan sifat misinya pun lebih terbatas. Dalam misi Muhammad sifat-sifat tersebut dan yang 
lain digabung. Lebih lembut dari Yesus, ia telah dapat mengatur dalam skala yang lebih luas daripada 

Musa. Dari Medinah ia dapat memerintah dan membuat undang-undang, dan jangkauan Our'an 
memang lebih luas daripada Kitab Mazmur Daud. " 

290. Musa: lihat Catatan di atas. 

291. Ada dua macam pengertian: mereka diangkat dalam kedudukan kehormatan yang tinggi, dan 
mereka berada beberapa derajat di atas. Saya mengambil Daud sebagai pegangan. 

292. Bd 2:87. Lihat C. 401 pada 3:62. 

292-A. “Ruhulkudus," menurut para mufasir berarti Jibril. (Edj. 


Pr Naa 


Surah 2: Bagarah 109 Juz3 PA) 


nya tidak akan saling berperang sesudah ”— GI. NA P3 
(tanda-tanda) yang jelas datang kepada SEN AN APP 
mereka, tetapi mereka lalu bertengkar, AS #7 SERANGAN AR YAA 
ada yang beriman di antara mereka ada ENI Le AAA II 

yang ingkar, kalau Allah menghendaki Saja Jaa 10 G0 ESAI 
mereka tidak akan berperang tetapi 

Allah melakukan apa yang dikehendaki- bi 
Nya.293 


R. 52.— Siapa yang bisa menggambarkan hakikat Allah? 
(2:254-283) Yang Hidup, Yang Abadi: Singgasana-Nya 

Membentang ke segenap arah 
Yang takkan terbayangkan oleh khayalan manusia. 
Kebenarannya jelas bagaikan siang: bagaimana 
Pula paksaan menandingi agama? 
Kunci Hidup dan Mati, dan rahasia 
Segala sesuatu yang di sekeliling kita, semua di tangan-Nya 
Kewajiban kita adalah menelusuri jalan 
Kebajikan, kebaikan, Perilaku 
Mulia, dan Kedermawanan,—tidak 
Mengambil keuntungan dari kebutuhan orang, 
Berpegang pada janji yang diucapkan, 
Menjadi saksi sejati, dan menyingkirkan 
Segala kesalahpahaman dalam segala urusan 
Antara manusia dan manusia. 


Am 34. 


In 31 3 


254. Wahai orang beriman! Nafkahkanlah Ta HA PAKA , & 


(segala karunia)2?4 yang telah Kami beri- Pe aa art Ban .£ 
kan kepada kamu sebelum tiba suatu PAN oaa Tel Be 
hari, ketika sudah tak ada lagi per- Kei aa ea ag 
dagangan, tak ada persaudaraan, tak ada BAB REI AG 
perantaraan?”” dan orang kafir itulah 

yang zalim. 


293. Apabila kekuasaan memilih itu diserahkan kepada manusia, pasti sifat mementingkan diri 
sendiri akan menimbulkan kelompok-kelompok. Ini tidak boleh dianggap mengubah takdir Tuhan. 
Apa yang dilaksanakan-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. 

294. Nafkahkanlah, yakni keluarkanlah sedekah, atau kerjakanlah pekerjaan yang baik, tetapi 
jangan menimbun. Dalam Islam pekerjaan yang baik termasuk segala yang berfaedah untuk orang 
lain yang sedang memerlukan, baik ia tetangga atau orang yang jauh, atau berbuat baik kepada 
masyarakat, bahkan kepada seseorang yang telah mendapat karunia Tuhan. Tetapi kebaikan itu harus 
sungguh-sungguh dan tidak boleh dicampur dengan motif-motif yang rendah, seperti mau berlagak, 
bangga atau berpura-pura, mendorong orang bermalas-malas atau mau mengadu domba. Karunia 
demikian tidak hanya bersifat kekayaan materi, tetapi juga yang bersifat rohani. 

295. Bd. 2:123 dan 2:48. 


Surah 2: Bagarah 110 Juz3 DA 2 ya (T) 
Ta SID Ajar £ 
3 Ibn Is 
255. Atiah! Tiada tuhan selain Dia Yang us PE KAI IANA e@ 
Hidup Yang berdiri Sendiri, Abadi, Ti si AKA GNEESE 


2 PLAN! 
tak pernah terlena. Tak pernah tidur, '— DN leg: 


Milik-Nyalah segala yang di langit, ang TN! Sia aza Tit 2 
isi Kg IS 

segala yang di bumi. Siapakah yang UX PU eng ai 

dapat memberi perantaraan di hadapan- IA CRT Peda Sad 

Nya tanpa izin-Nya? Ia mengetahui SES 5. » GA 

segala yang di depan mereka dan segala 

yang di belakang mereka:297 mereka tak 

akan mampu sedikit pun menguasai 


296. Ayat inilah yang disebut Ayatul-Kursi, “Ayat Singgasana.” Siapakah yang mampu mener- 
jemahkan keagungan makna ini, atau meniru irama kata-katanya yang begitu padat dan terpilih tepat 
sekali? Bahkan dalam asli bahasa Arabnya makna itu tampaknya lebih besar daripada yang dapat 
diungkapkan dalam kata-kata. 

Sifat-sifat Allah begitu berbeda dari segala yang kita ketahui dalam dunia kita ini, sehingga kita 

harus puas dengan pengertian bahwa satu-satunya kata yang tepat, yang dapat kita pakai menyebut- 
Nya ialah “Dia”—kata ganti yang mengandung arti nama-Nya. Nama-Nya—Allah—yang kadang 
salah pakai dan digunakan pada makhluk-makhluk dan benda-benda lain: dan kita harus tegas-tegas 
menolak setiap gagasan atau kesan bahwa ada sesuatu sebagai sekutu Allah, Tuhan Tunggal Yang 
Hidup. Ia hidup, tetapi hidup-Nya berdiri sendiri dan abadi, tidak tergantung kepada apa pun dan 
tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sifat al-Oayyiim barangkali tidak sekadar berarti “Berdiri Sendiri” 
tetapi juga mengandung arti “Menjaga dan memelihara hidup," hidup-Nya merupakan sumber dan 
penopang yang terus-menerus terhadap segala asal bentuk kehidupan. Hidup yang sempurna ialah 
hidup yang penuh dengan kegiatan yang sempurna pula, kebalikannya daripada hidup yang tidak 
sempurna, yang dapat kita lihat di sekeliling kita, yang bukan hanya menjadi sasaran maut, tetapi 
juga sudah tak berdaya atau kegiatan yang berangsur Surut, (sesuatu yang berada antara kegiatan dengan 
tidur, yang dalam hal ini saya sependapat dengan penerjemah-penerjemah lain yang menggunakan 
kata “terlena”) dan memerlukan tidur penuh. Kebalikannya daripada ini ialah ungkapan yang dipakai 
dalam Kitab Mazmur 78. 65: “Lalu terjagalah Tuhan, seperti Orang yang tertidur, seperti pahlawan 
yang siuman dari mabuk anggur.” 

297. Setelah kita mengetahui bahwa Hidup-Nya adalah Hidup yang mutlak, Wujud-Nya adalah 
Wujud yang mutlak, sedang yang lain masih dalam ketergantungan dan tidak kekal, maka segala 
pikiran kita tentang langit dan bumi, habislah seperti bayangan. Apa yang ada di balik bayangan itu 
adalah Dia. Wujud seperti yang terdapat pada langit dan bumi merupakan pantulan Wujud-Nya yang 
mutlak. Golongan pantheis Iwihdat al-wujud) menempatkan pikiran yang salah bila ia mengatakan 
bahwa segalanya adalah Dia, Sebenarnya ungkapan itu akan lebih baik bila dikatakan bahwa segalanya 
adalah kepunyaan-Nya. Bagaimana mungkin ada makhluk yang bertindak di hadapan-Nya sebagai 


dap yang lain. 
Kedua, mereka tergantung pada kehendak dan perintah-Nya, Tetapi dalam kebijaksanaan dan kehendak- 
Nya itu Ia menilai makhluk-makhluk-Nya dan memberi kedudukan yang satu lebih tinggi daripada 
yang lain. Kemudian dengan kehendak dan izin-Nya pula yang seorang ini 
atau membantu sesuai dengan hukum dan kewajiban yang dibebankan kepadi 


: 3 : anya. Il tlak, 
dan tidak dibatasi oleh Ruang dan Waktu, Bagi kita, sebagai makhluk: pe bt aa 


-Nya, batas-batas ini selalu 


Surah 2: Bagarah 


111 


ilmu-Nya kecuali yang dikehendaki. 
Nya. Singgasana-Nya298 meliputi langit 
dan bumi, dan tiada merasa berat Ia 
menjaga dan memelihara keduanya.299 
Ia Mahatinggi, Mahabesar. 


256. Wak ada pemaksaan dalam soal aga- 
ma,300 jelas bedanya yang benar dari- 
pada yang sesat. Barang siapa menolak 
Setan dan beriman kepada Allah, ia telah 
berpegang teguh dengan genggaman 
tangan? yang tidak akan lepas. Dan 
Allah Maha Mendengar, Mahatahu. 


257. Allah Pelindung mereka yang beriman, 

mengeluarkan mereka dari jurang ke- 
gelapan ke dalam cahaya, dan mereka 
yang ingkar pelindung mereka adalah 
Setan: mengeluarkan mereka dari cahaya 
ke dalam jurang kegelapan. Mereka 
itulah penghuni neraka, di sana mereka 


Juz3 padan () 
SAT Sange Siaga 


Pa na ra TT Pa akn 
PA ai PA AN II 


Ai An A2 -.I 
BAP NA: 


P3 7 


WA Para, At 
Feesas 
AT SAK Ye GAYA 
team! era Gi LL 


tinggal selama-lamanya. 


298. Singgasana, kursi, kekuatan, ilmu, simbol kekuasaan. Dalam pikiran kita, kita sudah meng- 
habiskan segalanya kalau kita berkata “langit dan bumi.” Memang, dalam segalanya adalah kekuasaan 
Allah, kehendak dan wewenang-Nya. Segalanya itu sudah tentu termasuk hal-hal rohani dan indra. 
Bd. dengan letupan Wordsworth yang indah ini dalam “Tintern Abbey”: “Yang tempat tinggalnya 
sinar seperangkat matahari, Dan samudera bundar dan udara lepas, Dan di langit biru, dan dalam 
jiwa manusia, Secercah gerak dan segenggam roh yang mendorong segala yang berpikir, segala 
obyek semua pikiran, Dan menggulung habis semua benda.” 

299. Kegiatan hidup yang tidak sempurna atau nisbi tidak saja memerlukan istirahat guna me- 
lanjutkan kegiatannya lagi, tetapi memerlukan juga istirahat ganda, kalau ia harus mengawasi, menjaga 
atau memelihara, atau membantu kegiatan-kegiatan lain. Kebalikan daripada ini ialah Hidup Mutlak, 
yang bebas dari segala kebutuhan dan ketergantungan, sebab ia begitu tinggi di atas segala yang dapat 
kita bayangkan. 

300. Pemaksaan adalah bertentangan dengan agama: sebab (1) agama tergantung pada iman dan 
kemauan, dan semua ini tak akan ada artinya bila didesak-desakkan dengan jalan kekerasan, (2) 
kebenaran dan kesesatan sudah begitu jelas, yang diperlihatkan dengan adanya rahmat Allah yang 
sudah tak dapat diragukan lagi, terdapat dalam hati setiap orang yang punya kemauan baik, karena 
memang sudah merupakan dasar iman, (3) Perlindungan Tuhan berkesinambungan, dan kehendak- 
Nya selalu membimbing kita keluar dari lembah kegelapan kepada cahaya yang terang. 

301. Genggaman tangan: sesuatu yang dapat digenggam oleh tangan demi keselamatan ketika 
berada dalam bahaya. Mungkin itu pegangan, gagang atau jangkar. Kalau tak ada cacatnya, tentu tak 
akan ada bahaya kerusakan. Keselamatan kita akan tetap terjamin selama kita berpegang teguh pada 
itu. Jadi keselamatan kita tergantung pada kemauan dan keimanan kita sendiri: pertolongan dan 
perlindungan Tuhan selalu tak akan ada habisnya kalau kita berpegang teguh pada Allah dan tawakal 
kepada-Nya. 


paha bi 
Surah 2: Bagarah 112 Juz 3 Ade) 


Am 35. , sera 4 P 
VI Mete LN Lie TIA 
258. Tidakkah tergambar olehmu orang ANUS AK EL Ya 8 


yang berdebat dengan Ibrahim?0? ten- BSAAG Pa Pan Pora 


tang Tuhannya karena ia telah diberi 


s Pa as 2 Nang 
kekuasaan? Ibrahim berkata: “Tuhanku BEAN AAU 


Yang menghidupkan dan Yang memati- 


2. dan Ae» 

kan,” Ia berkata: “Akulah yang men- SANATA Ya bk 
jadikan hidup dan membuat mati.” 4 Lan Aan ea Es 
rahim bor “Tetapi Allah Yang me- Sa ag SAN 
nyebabkan matahari terbit dari Timur. 
Terbitkanlah kalau begitu, dari Barat.” 
Orang yang ingkar itu terkejut. Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang- 
orang yang zalim. 


8. Lana Na 4 
259. Atau seperti orang yang melewati sebuah Eee SESI TANA Ti (3) 
dusun yang sudah runtuh sampai ke 


302. Tiga ayat, 258-260 ini telah menjadi bahan yang banyak menimbulkan perdebatan mengenai 
makna yang pasti sehubungan dengan peristiwa-peristiwa dan persisnya orang-orang yang 
disinggung itu. Nama-nama mereka tidak disebut-sebut. Dalam hal ini, bila @ur'an tidak menyebut- 
nyebut nama dan Rasulullah sendiri tidak memberi isyarat, menurut hemat saya rasanya tak ada 
gunanya kita berspekulasi, dan lebih-lebih lagi bila mengemukakan pendapat yang bersifat pasti. Jika 
kita bicara tentang ilmu pengetahuan, berspekulasi memang sering menarik. Tetapi menurut hemat 
saya makna Gur'an itu begitu luas dan menyeluruh, sehingga kita akan kehilangan makna yang 
sebenarnya dan yang lebih abadi, jika kita terus-menerus berdebat tentang soal-soal kecil. Ketiga 
peristiwa semacam itu dapat saja terulang lagi pada masa hidup nabi yang mana saja, dan sewaktu- 
waktu dapat tergambar oleh Rasulullah seperti diperlihatkan dalam kata-kata pada permulaan ayat 
258. (R). 


303. Segi pertama yang dilukiskan ialah rasa bangga karena kekuasaan, dan betapa lemahnya 
kekuasaan manusia jika dihadapkan pada kekuasaan 


“Aku menguasai 


! " e “Aku telah melakukan penelitian 
mengenai hukum hidup dan mati.” Berbagai macam kekuasaan berada di tangan sahur dan 
kalangan ilmu pengetahuan. Tuntutan di dalam kedua kasus itu adalah benar dalam pengertian yang 


g itu dengan mengajak pada yang 


pokok: “Kalau kamu mempunyai kekuasaan mutlak, kenapa tidak kamu balikkan matahari itu terbit 


dari Barat?” 


Surah 2: Bagarah 


113 Juz 3 2 
104: 
atap-atapnya, “ia berkata: “Oh, bagai: Tecoresh 00 og kang oa 
mana Allah menghidupkan Ga Yan & Kg bing 31) 1 un 
setelah mati?” talu Allah membuat orang ti Kate CAS & Pan 
itu mati selama seratus tahun kemudian sal 


membangkitkannya kembali. Ia (Allah) Si Iban 2 2 ap sajG 


berfirman: “Berapa lama kau tinggal?” LA 2 « za 

Ia menjawab: “(Barangkali) aku tinggal AG Iunab JI 3D EASLa 
sehari atau sebagian dari satu hari." Ia Ejaan 3) Pet Pind 
berfirman: “Tidak, bahkan engkau tinggal pd Na h Aa yaa 
sudah seratus tahun, maka lihatlah ma- 


Betah PENA Aa NT ah Tee IA 
kananmu dan minumanmu, tidak rusak. Mean AS Sh 
Tetapi lihatlah keledaimu, dan akan Kami JNE BIS 1 KS 
jadikan engkau suatu tanda bagi ma- i &: 2. 
nusia, dan lihatlah tulang-belulang itu Ja 
bagaimana Kami menyusunnya kembali, 
kemudian Kami membalutnya dengan 
daging.”05 Maka setelah jelas kepada- 
nya ia pun berkata: “Aku tahu bahwa 
Allah berkuasa atas segalanya.” 


' . : EN Ia EERNP 1.2 
260. Perhatikanlah ketika Ibrahim berkata: adi Penta 5) Kaki Taals D 
“Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaima- PA BID RA 


na Engkau menghidupkan yang mati?”306 


304. Yang dimaksud dengan kejadian ini bisa bermacam-macam: (1) pada penglihatan Jehezkiel 
tentang tulang-belulang yang kering (Kitab Yehezkiel 37. 1-10): (2) pada kunjungan Nehemia ke 
Yerusalem yang hancur setelah masa Perbudakan, dan pembangunannya kembali (Kitab Nehemia 2. 
12-20): dan (3) kepada Uzair, atau Ezram atau Esdras, penulis, pendeta dan pembaharu yang dikirim 
oleh Raja Persia ke Yerusalem sesudah masa Perbudakan, dan banyak sekali dongeng Yahudi 
tentang orang ini. Tentang (1) hanya ada empat buah kata dalam ayat ini mengenai tulang-belulang. 
Mengenai (2) dan (3) tak ada yang khusus dapat dikaitkan dengan ayat ini. Penggunaan kata-kata 
secara umum sempurna sekali, dan kita dalam memahaminya pun harus secara umum pula. Saya 
rasa itu bukan ditujukan kepada pribadi, tetapi kepada bangsa, kematian dan kebangkitan. 

305. Orang akan jadi putus asa apabila ia melihat kehancuran suatu umat, kota atau peradaban. 
Tetapi Allah dapat membuat kebangkitan kembali, seperti sudah acapkali dilakukan-Nya dalam 
sejarah, dan yang akan ia lakukan kelak pada Hari Kebangkitan. Waktu di hadapan Allah bukan apa- 
apa. Orang yang ragu akan berpikir bahwa ia sudah mati atau “tinggal demikian” selama sehari atau 
kurang dari sehari, tatkala masa itu berlangsung selama seabad. Sebaliknya, makanan dan minuman 
yang ditinggalkannya tetap utuh, masih segar seperti ketika ditinggalkan. Tetapi keledai, tidak saja 
mati, tetapi sudah tak ada lagi yang tinggal, selain tulang-belulang. Di depan mata orang itu, tulang- 
belulang itu terhimpun kembali, dibalut dengan daging dan darah, dan dikembalikan ke dalam 
kehidupan. Makna: (I) Waktu bukan apa-apa bagi Allah, (2) Ia hanya berpengaruh terhadap yang lain- 
lain dan dengan cara-cara yang berbeda, (3) Rahasia hidup dan mati di tangan Allah, (4) Kekuasaan 
manusia tidak berarti: ia harus beriman kepada Allah. k . 

306. Ayat 258 yang sudah kita baca, melukiskan kekuasaan Allah atas Hidup dan Mati, yang 
sebaliknya daripada keangkuhan dan kesombongan manusia atau angan-angannya. Ayat 259 melukiskan 
betapa Waktu itu tak punya arti dalam kerja Allah, segala benda, pribadi-pribadi dan bangsa-bangsa 
tunduk kepada undang-undang hidup dan mati, yang berada sepenuhnya di bawah pengaturan Allah, 

apun mungkin kita terkecoh oleh segala yang tampak dari luar. (R). 


Surah 2: Bagarah 114 Juz Bad er) 


la berfirman: “Belum percayakah cng- BELI SUS 


kau?" Ja menjawab: “Percaya! Tetapi 

ji nk Aya LL NT AE TA LA 
untuk meyakinkan pengerianku," 7 la Ii, IK 131383 
berfirman: “Ambillah cmpat ckor burung, Lana 203 Laga ee 


na nyeh 
Jinakkan ke arahmu, kemudian letakkan KENA AJE 


i ta 0K 4 , 5 

tiap satu bagian daripadanya masing- Lg & 0.zer Aa gan Tante 
Pi FA 3 1 9. je 3 A A Hu a 

masing di atas sebuah bukit kemudian ba PADA 9 sh 


panggillah: mereka akan datang kepada- 
mu segera. Maka ketahuilah, Allah Maha- 
perkasa, Mahabijaksana." 


An 36. 
261. Perumpamaan mereka yang menyum- JEANS Fa fa 


bangkan harta di jalan Allah seperti Pe AE Dana 7 Aa 
sebutir biji menumbuhkan tujuh bulir, Top PIN 
pada setiap bulir seratus biji. Allah me- Mp eh bra Pe AN 
lipatgandakan bagi yang dikehendaki- KE aga ya Sad nia Lg AE 
Nya, Dan Allah Mahaluas, Maha Me- 
ngetahui. 
$1 Pri Lana at » 5 
262. Mereka yang menyumbangkan harta di GAN AN GT HAL GAN @ 
jalan Allah kemudian tidak mengingat- 2 han, Rana “aesar, 
ngingat kembali apa yang mereka berikan Pa naa lath SANG Ega La 
dan tidak pula disertai suatu gangguan, Kita te KO 


ala dari Allah. 5 PPA BNI peran gp 


"dan tak perlu 


mereka memperoleh 
Mereka tak perlu kha 
sedih. 


: Dan aan 0,1 Pi 
263. Kata-kata yang baik?” dam pemberian jera ane, Pa OyA PN) 
maaf lebih baik daripada sedekah yang 


307. Ibrahim sudah melengkapi keimanannya kepada kekuasaan Allah, tetapi ia ingin, dengan izin 
Allah, memberikan pengertian lebih juuh ke dalam hati dan pikirannya. Apa yang saya terjemahkan 
dengan “meyakinkan pengertianku" secara hartiah seharusnya "meyakinkan hatiku," 

308. Satu bagian daripadanya: juz 'un Para mufasir yang sudah diakui mengartikan ayat ini bahwa 
burung-burung ilu dipotong-potong dan potongan itu ditaruh di atas bukit-bukit. Pemotongan atau 
pembunuhan tidak disebutkan, tetapi kata mereka bahwa itu sudah dimengerti oleh suatu eliptis, seperti 
soal bagaimana Allah menghidupkan yang mati. (R) 

309, Sedekah mendapat kedudukan yang tinggi sekali (1) Harus di jalan Allah (2) Tidak boleh 
mengharapkan balasan di dunia (3) Sedekah tidak boleh disertai dengan menyebut-nyebut atau meng- 
ingat-ingat kembali (4) Penerima sedekah tak boleh merasa tersinggung atau terganggu, misalnya si 
pemberi lalu merasa bangga karena sudah dapat menolong orang pada saat memerlukan. Memang, 
sikap lemuh-lembul dan jiwa pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan orang 
lain merupakan inti sedekah, yar demikian ini lebih baik daripada sedekah apabila dirusak oleh 
tingkah laku yang merugikan. Dalam pada itu karena tidak mengharapkan sesuatu ganjaran, maka 
ganjaran itu akan melimpah dari Allah--mate ial, moral dan spiritual—tergantung pada kehendak dan 
rencana-Nya. Kalau kita mengeluarkannya di jalan Allah, itu tidak berarti seolah Allah memerlukan 
sedekah kita. Sebaliknya, dengan segala kekurangan kita yang sudah begitu besar, maka kitalah yang 
memerlukan kebijaksanaan-Nya sebelum kebaikan apa pun yang dapat kita lakukan dalam mensyukuri 
segala nikmat-Nya. Tujuan-tujuan kita berancka ragam sehingga daya upaya kita mungkin tidak berarti 
bila dinilai menurut ukuran yang lebih cermat. 


ji 


Surah 2: Bagarah 115 Juz3 PN) 
disertai gangguan. Allah Mahakaya, Ahad ica 
Mahabijaksana. . SEE 


2 ti yng jan Sena apaan SAMA 6 


merusak sedekahmu dengan mengingat- , 5 

. 1 Aje EUAA NI 
ingat kembali dan dengan gangguan, BB MK Na sis 
seperti orang yang menyumbangkan Da EME SEN 
hartanya ingin dilihat orang, tetapi tidak SIadleysan YES YES Klaag 
beriman kepada Allah dan hari kemu- yana meraa (ESAI one 
dian.310 Perumpamaan mereka samalah SEDAN ES AG 
seperti batu licin di atasnya ada debu, Ke rell gal Ie e£ 
lalu hujan lebat menimpanya dan ting- di Pang YANG 5 ng 
gallah licin lagi, mereka tak dapat ber- 

buat sesuatu atas apa yang telah mereka 

peroleh. Dan Allah tidak memberi 

petunjuk kepada golongan orang kafir. 


265. Dan perumpamaan mereka yang me- Pee Op an aa MP PERAN) @ 
nyumbangkan hartanya karena meng- Dm Sa an 0 erna, TOP 
harapkan keridaan Allah dan untuk SIA AS pee W EA 
keteguhan jiwa mereka seperti sebuah 2 


39,49 Mai ama ANA 
kebun di dataran tinggi, curah hujan NP So Tiap GS 16 
yang besar menyiraminya,?!! maka Ag Fancen Att 
hasil tanamannya dua kali lipat. Dan Teka Gan 
jika tak ada hujan besar yang (kemu- 
dian) menyiramnya, gerimis pun me- 
madai. Allah melihat apa yang kamu 
kerjakan. 


310. Sedekah palsu, “ingin dilihat orang,” samasekali bukan sedekah. Sangat buruk, karena itu 
menandakan sebagai orang yang tak beriman kepada Allah dan hari kemudian. “Allah melihat apa 
yang kamu kerjakan” (2:265). Hal ini diperbandingkan dengan batu yang keras tandus, yang secara 
kebetulan di atasnya ada debu. Hujan yang baik, yang melimpahkan kesuburan pada tanah yang 
subur, menyapu habis debu-debu yang di atas batu itu, dan terlihatlah tak ada apa-apa. Sekalipun 
dari harta mereka yang tak seberapa yang dapat mereka timbun, kebaikan apakah yang diperoleh 
orang-orang munafik itu? 

311. Sedekah yang sebenarnya seperti sebidang kebun dengan tanah yang baik terletak di atas 
dataran tinggi, dapat menampung curah hujan, embun dapat merasuk ke dalam tanah, tetapi bagian 
yang tinggi pun tetap dapat diairi dengan baik, dan keadaan tanah yang sehat dan menyenangkan 
menambah penghasilan yang lebih banyak. Tetapi andaikata hujan pun tak banyak turun, embun 
yang tertampung akan menimbulkan kebasahan, dan ini cukup untuk menyuburkan tanah. Begitulah 
Orang yang dapat mengeluarkan sedekah dengan baik, dalam arti rohani ia sehat, ia berada dalam 
Situasi yang beruntung dapat mengumpulkan karunia Allah, ia tidak menimbun hartanya untuk 
kepentingan pribadi semata, tetapi dapat mengatur bebas untuk juga disedekahkan. Pada masa-masa 
gersang ia masih dapat bekerja dengan baik. Ia sudah bersyukur dengan apa yang ada. Ia hanya 


mengharapkan keridaan Allah dan keteguhan di hati. 


ALI Juz 3 SAP Lage (1) 
Surah 2: Bagarah 
Aa aa NN aa 
266. Adakah di antara kamu salah seorang YEN AP al 9 


1 1? kur 4 Lg Ar TNAJUT EN 0, "5 
yang ingin mempunyai kebun ' Liga ai z 5 on 
ma dan anggur dengan sungai sungal » Kate Ae engine 
alir di bawahnya dan baginya MANA Hans 2 0 la 


ala mac E ahan ada lalu ia alm ae, 
sepala macam buah buahan ac Kk nah Pena ai 1 ya 
mengalami usia tua, anak-anaknya tidak KA KANE - 
(cukup) kuat" (untuk mengurus diri bagi” ks 
sendiri) lalu (kebun) dilanda angin ken- 53 


cung mengandung api, lalu terbakar? 


men 


Demikianlah Allah menjelaskan tanda- 
tanda itu kepadamu supaya kamu me- 
renungkan. 


Am 37. 


an dat 
267. Dai orang yang beriman! Sumbang- Ae ANA GAN GG (sj 
kanlah yang baik-baik sebagian dari 


312. Jiwa sedekah dalam arti rohani yang sesungguhnya sudah dijelaskan dalam tiga tamsil 
2:261, 264, 265), tamsil kecmpat kita lihat sekarang sebagai tambahan yang menerangkan arti 
seluruh kehidupan kita. Andaikata kita mempunyai sebuah kebun yang bagus, subur dan 
mendapat pengairan yang baik, dengan pemandangan sungai-sungai yang indah, sebuah tempat 
peristirahatan untuk menenangkan badan pikiran, andaikata usia tua itu sudah mulai merangkak- 
rangkak mendekati kita, dan anak-anak kita entah masih terlalu muda untuk dapat mengurus diri 
mereka sendiri, entah kesehatan yang terlalu lemah, bagaimana perasaan kita kalau tiba-tiba 
datang angin kencang disertai halilintar atau api dan membakar habis isi kebun tersebut —semua 
itu akan mengikis habis semua harapan kita, untuk masa sekarang dan yang akan datang, serta 
meruntuhkan semua jerih-payah kita dan simpanan kita masa lalu? Memang, hidup kita ini suatu 
ujian. Kita boleh bekerja keras, kita boleh menabung, kita boleh mengalami nasib baik, Kita 
dapat bersenang-senang sepuas hati kita dengan segala sarana yang cukup untuk menunjang 
hidup kita dan anak-anak kita. Tiba-tiba datang angin puting beliung disertai kilat dan api, maka 
habislah semua yang terbentang itu terbakar. Kita sudah terlalu tua untuk memulai lagi, anak- 
anak kita masih terlalu muda atau lemah untuk dapat membantu kita, memperbaiki kembali 
segala kerusakan itu. Kita sudah kehilangan kesempatan, karena k: 
menghadapi kemungkinan demikian ini. Angin besar ini adi 
besar", persiapan untuk menghadapi hal ini ialah hidup dengan sedekah yang benar serta amal 
yang baik, yang akan merupakan sumbu sebenarnya dan kebahagiaan terakhir, baik yang tak 
menentu ini. Bahkan kita dapat merusak apa yang disebut “sedekah” itu dengan selalu menyebut- 
nyebut jasa yang menyebabkan orang lain berutang budi kepada kita atau dengan melakukan 
sesuatu gangguan, karena tujuan kita memang tidak bersih. 

313. Tidak (cukup) kuat: du'afa', 


harfiah berarti kaum yang lemah, jompo, tidak kuat, 
mungkin dapat dihubungkan dengan kesehatan dan kemauan atau watak. dkk 


ita memang tak punya persiapan 
alah “datangnya kemurkaan yang 


Surah 2: Bagarah 117 Juz3 PE) 


penghasilanmu?'4 dari yang dikeluarkan AAN PAN ATRGAT AA 
bumi untuk kamu dan bahkan janganlah aa PEN GNEP 
kamu niatkan?!5 menyumbangkan yang 3 BIL Aas ka 
buruk-buruk padahal kamu sendiri tak g . 2 tas 3g. 
mau menerimanya, kecuali dengan mata KK EM A9 2 
tertutup3!6 dan ketahuilah Allah Maha- 

kaya, Maha Terpuji.3!7 

4 Pa 


268. Setan mengancam kamu dengan kemis- SES, APA KAA M0) 
i £ , Sayan 
kinan dan menyuruh kamu berbuat keji. ag aa Tani Sa 


- Lan getg 3 03 AI 
Allah menyediakan pengampunan dan EA Gan A3 2D AA 
pahala untukmu?'S dan Allah meliputi 


segalanya, mengetahui segala. 


314. Menurut pepatah Inggris “Scdekah menutup segala dosa.” Suatu perasaan demikian itu samasekali 
tak dapat diterima dalam Islam. Sedekah itu mempunyai nilai hanya bila (1) sesuatu yang baik dan ber- 
harga yang diberikan, (2) yang diperoleh secara terhormat oleh si pemberi, atau (3) yang dihasilkan alam 
dan dapat dimasukkan sebagai karunia Allah. (1) bisa termasuk barang-barang g berguna dan berharga 
buat orang lain, meskipun buat kita sendiri mungkin kurang berguna atau berlebih karena kita sudah me- 
miliki yang lain yang lebih cocok untuk lingkungan hidup kita: sebagai contoh, pakaian-pakaian bekas, 
atau kuda yang sudah tua atau sepeda motor bekas pakai, Tetapi kalau itu kuda liar, atau mesin motor itu 
akan berbahaya kalau dipakai, maka pemberian demikian itu lebih buruk daripada tak terpakai. Jelas itu 
berbahaya. dan si pemberi termasuk orang zalim. (2) berlaku terhadap perusahaan-perusahaan yang curang 
yang memperoleh kredit besar dengan mengeluarkan sebagian keuntungan yang diperoleh yang tak halal 
itu dalam bentuk sedekah, atau terhadap perampok-perampok (meskipun mereka menamakan diri mereka 
dengan nama-nama mentereng) yang "yang merampok si Polan untuk diberikan kepada si Badu,” Islam 
tidak akan mengenal harta bernoda semacam itu. Kaidah ekonomi Islam menghendaki bahwa setiap laba harus 
bersih dan terhormat. Sekalipun "sedekah," namun tidak akan dapat menutupi atau menghapus noda. (3) 
dalam hal keuntungan yang diragukan masih perlu diuji. Dapatkah kita menyebutkan itu sebagai karunia 
Allah? Jelas hasil pertanian atau hasil kerja yang terhormat dapat digolongkan demikian. Banyak sekali 
sifat spekulasi dan perdagangan modern yang sebaliknya. dan sedekah tidak akan dapat menghapus dosa. 
Beberapa jenis kemampuan seni, kepandaian atau bakat adalah karunia Allah, Inilah bentuk sedekah 
tertinggi kalau dapat diajarkan kepada mereka atau memberikan sebagian hasilnya. Atau yang sebaliknya: 
buruk atau ternoda. Sama halnya dengan beberapa pekerjaan atau pengabdian akan ternoda jika sampai 
bertujuan membahayakan moral. 

315. Catatan di atas mencoba memperlihatkan beberapa hal yang buruk atau ternoda. Buat kita, bahkan 
jangan sampai terpikir akan memperoleh yang demikian, Kita harus dapat mengobati kesadaran batin kita 
bahwa sedekah yang akan kita keluarkan itu bukan yang demikian. 

316. Mara tertutup mengandung arti jijik atau menutup mata dari perbuatan kurang baik karena 
beberapa kenyataan yang tidak ingin kita nyatakan secara terbuka. 

317. Mempersembahkan sesuatu yang ternoda kepada Allah adalah suatu perbuatan tidak terhormat 
kepada-Nya, Yang bebas dari segala kekurangan, dan Yang Terhormat dan Terpuji. 

318. Kebaikan dan kejahatan mengantarkan kita ke jalan yang berlawanan dan dengan kepentingan 
yang berlawanan pula. Dari perbedaan itu dapat ditarik garis pemisah dalam sedekah. Kita bermaksud 
mengerjakan sesuatu perbuatan baik atau bersedekah, lalu kita diharu biru oleh rasa ragu dan takut miskin: 
dengan bantuan nafsu jahat itu kita cenderung menjadi orang yang hanya mau mementingkan diri sendiri, 
kikir, serakah, atau bahkan suka berbelanja dengan berlebih-lebihan untuk dipamerkan, mengumbar hawa 
nafsu dengan cara yang tidak pada tempatnya. Sebaliknya Allah menuntun kita melakukan segala perbuatan 
yang baik, sebab di jalan itu terletak pengampunan atas segala dosa kita, serta kebahagiaan dan kepuasan 
hati sebenarnya yang lebih besar. Tidak ada perbuatan baik atau kemurahan hati yang sampai menghancur- 
kan orang lain. Yang kadang tampak orang jadi jatuh hanya karena kemurahan hati yang dikerjakannya itu 
dibuat-buat. Allah mengetahui segala niat di hati kita: dan la meliputi segalanya. Segalanya berada dalam 
kekuasaan-Nya. Bagi orang yang arif sudah jelas jalan mana yang akan ditempuhnya Tetapi kearifan itu 
memang jarang adanya, dan justru hanya kearifan yang dapat menghargai kesejahteraan hidup ini dan 
membedakannya dari kesejahteraan palsu yang hanya tampak dari luar. 


Surah 2: Bagarah 


269. Ia memberi hikmah kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya, dan barang siapa diberi 
hikmah ia telah memperoleh kebaikan 
melimpah, tetapi yang dapat mengambil 
pelajaran hanya orang yang arif. 


270. Dan apa pun sumbangan yang kamu 
berikan atas nazar yang kamu janjikan 
sungguh Allah mengetahui. Dan tiada 
penolong bagi orang yang zalim. 


271. Jika kamu perlihatkan?!? sedekah itu 
maka baiklah tetapi jika kamu sembunyi- 
kan dan kamu berikan kepada orang 
fakir, itulah yang lebih baik bagimu dan 
akan membebaskan kamu dari segala 
dosamu. Dan Allah mengetahui segala 
yang kamu kerjakan. 


272. Bukan tugasmu (hai Rasul) memberi 
hidayah?20 kepada mereka. Tetapi Allah 
memberi hidayah kepada siapa pun 
yang dikehendaki-Nya dan segala yang 
baik yang kamu sumbangkan untuk 
dirimu sendiri dan apa yang baik kamu 


Jaz 3 Pad el 


SES 9 


yA jig 3, Pena 8599 


1 Ga ngha ta 


Kena IKU 6 
ta Kek Kiran 


Ka, 


ea) 


da Len ra ea 


Haag pam je Sa 
dang 


BATA san 


rok ba Lapan BA 8 
Ga 
Ba 


sumbangkan hanya karena mencari 
“Wajah” 321 Allah, dan apa yang baik 
kamu sumbangkan kamu akan mem- 
peroleh pahala secukupnya dan kamu 
tak akan diperlakukan tak adil. 


319, Lebih baik berusaha untuk tidak diketahui oleh orang dalam memberikan sedekah. Tetapi 
kalaupun diketahui juga tak ada salahnya. Jika dilakukan untuk kepentingan umum, memang perlu 
diketahui: dan menonjolkan yang seharusnya disembunyikan itulah yang tercela. Bahaya mengumumkan 
itu terletak pada niat hendak memperagakannya. Lebih baik kita menyantuni orang miskin yang 
memang benar-benar perlu ditolong dengan diam-diam mendatangi mereka. Kita membiasakan diri 
dengan mengisi rohani kita dengan yang bermanfaat, asal saja niat kita bersih, dan kita benar-benar 
hanya mencari keridaan Allah. 

320. Masih mengenai sedekah. Ini berarti kita harus berusaha meringankan mereka yang benar- 
benar memerlukan, mereka, orang-orang yang baik atau yang buruk, di jalan yang benar atau tidak, 
yang Muslim atau bukan. Dalam hal ini yang akan menilai bukan kita. Tuhanlah Yang akan memberi 
cahaya batin sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Sekaligus ini merupakan tambahan keterangan lebih 
lanjut terhadap pernyataan “Tak ada pemaksaan dalam soal agama” (2:256). Dalam hal pemaksaan 
ini tidak hanya dengan jalan kekerasan, tetapi juga dalam arti keperluan ekonomi. Bahkan dengan 
jalan menyuap dalam bentuk sedekah pun dalam soal-soal agama tidak boleh kita lakukan. Niat yang 
utama dalam soal sedekah ini hanya demi keridaan Allah serta peningkatan rohani kita ke arah yang 
lebih baik. Inilah yang mula-mula disampaikan kepada Rasulullah di Medinah, tetapi dalam pelaksanaan- 
nya berlaku secara umum. 

321. Lihat Catatan pada 2:112. Wajh secara harfiah berarti: wajah, pertolongan, dengan demikian, 
keridaan, keagungan, Diri, Kehadiran. 


Surah 2: Bagarah 
2g 119 Juz 3 BA ap 


273. (Sedekah itu) untuk golongan orang abi Ta 2 A Sajuraah 8 


fakir yang membatasi diri hanya di 


jalan Allah?22 dan tak dapat b i 4 roda) AG tpg ay 
di bumi (mencari nak), Mang na de Pn San bg: Ayana 
Same 1 La mereka orang kaya, SIN Agan G3 BAN SA 
arena sikap harga diri akan kami PENA Pe an ai 
mereka dari ciri-ciri mereka: ata TAN SA BAE 
tidak meminta-minta kepada orang de- 

ngan mendesak dan segala yang baik 

kamu sumbangkan, sungguh Allah me- 

ngetahuinya. 


Am 38. 


ega - Ona Pa 
274. Mereka yang menyumbangkan har- Aa KONG Ko) 


ta, siang dan malam dengan sem- eri 4 C3 2 aa 
bunyi atau terang-terangan, pahala mereka BER Pa Kep ae Da YAH 6 
pada Tuhan. Mereka tak perlu khawatir, anik 
dan tak perlu sedih. 
nu 4 35 & 
275. Mereka yang memakan riba, tak akan ny abad K3) 


berdiri kecuali seperti berdirinya orang 


322. Pekerjaan campur aduk dalam apa yang disebut sedekah dikutuk, karena perbuatan demikian mungkin 
lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat (2:263). Mereka yang benar-benar berhak menerima 
sedekah di sini sudah pula disebutkan, Harus orang-orang yang memerlukan, dan karena alasan-alasan 
yang terhormat. Misalnya mereka mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak dibayar, menuntut ilmu atau 
suatu kepandaian, atau dalam pengasingan karena keimanannya, atau sebab-sebab lain yang dapat merintangi 
mereka dalam mencari pekerjaan atau melakukan suatu pekerjaan yang berat. “Di jalan Allah” hendaknya 
jangan ditafsirkan terlalu sempit. Segala pengabdian kepada kemanusiaan yang sungguh-sungguh termasuk 
juga ke dalam pengertian ini, begitu juga pengabdian kepada agama atau kepada Imam yang saleh. Orang 
semacam ini tidak akan dapat meminta-minta dari rumah ke rumah. Ini sudah menjadi tugas orang-orang 
berada atau baitulmal untuk mencari mereka. 

323. Kita dapat meringkaskan indahnya sedekah itu (sifat-sifat tidak mementingkan diri sendiri dalam 
mengabdi dan memberikan barang-barang kita) sebelum kita melihat yang sebaliknya, yakni mementingkan 
diri sendiri dengan keserakahan riba dalam menghadapi mereka yang dalam kebutuhan dan kesukaran. 
Sebaliknya daripada akan mendatangkan kemiskinan, sedekah akan membuat kita kaya: kita akan lebih 
merasa berbahagia dan tidak merasa takut. Suatu hal yang berlawanan dengan sifat-sifat ini—merosotnya 
moral lintah darat yang rakus. 5 . 

324. Dalam bahasa yang paling keras riba dikutuk dan dilarang. Larangan ini sudah tak dapat dipersoalkan 
lagi. Kalau kita bicara tentang arti riba masih ada perbedaan pendapat. Menurut Ibn Kasir, Umar bin Khattab, 
masih merasa menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini, karena Rasulullah telah berpulang sebelum 
persoalan ini dapat dituntaskan secara terperinci. Inilah salah satu dari tiga persoalan yang ingin ia 
peroleh keterangannya lebih lanjut dari Rasulullah. Yang dua lainnya soal khilafat dan soal kalalah (lihat 
4:12 C. 520). Para ulama kita, dahulu dan sekarang, telah menghasilkan karya tulis yang cukup besar mengenai 
soal riba ini, yang sebagian besar didasarkan pada kondisi ekonomi pada waktu lahirnya Islam. Dalam garis- 

garis besarnya saya sependapat dengan mereka, tetapi dengan segala rasa hormat saya berbeda dengan 
mereka mengenai definisi riba itu. Oleh karena bidang ini sering sekali menimbulkan perbedaan pendapat, 
saya akan membahasnya bukan dalam tafsir ini melainkan pada kesempatan lain yang lebih sesuai. Definisi 
yang akan saya terima ialah, bahwa keuntungan yang tidak wajar, bukan dengan cara perdagangan yang 
sah, di luar pinjaman berupa emas dan perak serta barang-barang makanan yang pokok Seperti gandum, 
barley (sya'ir), kurma dan garam (sesuai dengan nama-nama yang disebut oleh Rasulullah sendiri). Definisi 
yang mencakup juga pengambilan keuntungan yang berlebihan atas segala macam barang, tetapi tidak 
termasuk kredit dalam perekonomian, sebagai hasil sistem keuangan dan perbankan modern. 


Surah 2: Bagarah 120 Juz 3 PAP 5 T) 


x. 


SA ae Geng Tnagaaan.i 

yang mendapat tamparan setan hingga KAB AA “3d laba 1) 
sniadi pila.325 : : AP Ton, APA» 

menjadi gila. Itulah, sebab mereka Ko Tahi Ia ine 


berkata: “Perdagangan sama dengan g 2 
riba,”?20 gan Allah menghalalkan per- PEN Geniaaala pabean 
dagangan dan mengharamkan riba. Barang Maa oa La Tenan 
Siapa mendapat peringatan an Area an Jap Ala dja 
lalu berhenti, maka apa yang sudah lalu TAN IE EA 
sudahlah, soalnya kembali kepada Allah: SI Gaia PE ons 
tetapi barang siapa kembali mengulang, 

mereka itulah penghuni neraka: di sana 

mereka tinggal selama-lamanya. 


Ah ee Aurat tar 
276. Allah memusnahkan riba dan menyu- EGA II an pak (3) 


burkan sedekah. Allah tidak menyukai 5 0 
7. z5 
orang yang tetap dalam kekufuran, dalam P5 


dosa. 


P Lg. Lg telan 
277. Mereka yang beriman dan berbuat baik, Ta Naa Gede Egi 
mendirikan salat dan mengeluarkan za- 


Peti D.10 AAN ATAP 
kat, pahala mereka pada Allah. Mereka 2. (3 Ke EKA ab ISIS 


ak Hei awati & AI Ke 
jpeda khawatir dan tak perlu se: Kp AA 


LAN AN BAN He, Haa 
218. Dai orang yang beriman! Bertakwalah BAN GAN AU @ 


kamu kepada Allah dan tinggalkanlah He parka Tag 
sisa riba itu, jika kamu orang yang ber- TES 
iman. 


Egg LA Iron 22 NA NAK 
279. Jika tidak kamu lakukan, ketahuilah,” Sadang @ 
Suatu pernyataan perang, dari Allah ae gahar e 


LN Aa aT 1742 : 
dan Rasul-Nya. Tetapi bila kamu ber- HAB KG 5331 yan 


tobat, maka bagimu pokok hartamu. Pant pd 
Kamu tidak merugikan dan tidak (pula) Kerui 1) 
dirugikan. 


325. Suatu perumpamaan yang tepat. Sementara perdagangan dan industri yang sah mendatangkan 
kemakmuran dan stabilitas bagi umat manusia dan bangsa, ketergantungan kepada riba hanya akan 
mendorong orang jadi pemalas, lintah-lintah darat yang kejam dan makhluk-makhluk tak berguna, 
yang tidak tahu apa yang baik untuk diri sendiri, dan karenanya mereka sama dengan orang gila. 

326. Pertentangan yang tajam antara perdagangan yang sah dengan riba memperkuat definisi 
saya pada akhir Catatan di atas, dengan satu kekecualian. Bai' (harfiah penjualan atau barter) secara 
lebih umum juga dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta pelbagai macam transaksi. 

327, Keadaan yang sebaliknya antara sedekah dengan keserakahan memperoleh kekayaan dimulai 
pada 2:274. Ungkapan inilah yang menjadi tema. Di sini juga ungkapan ini berakhir dengan tema 
yang sama. Empat ayat berikutnya mengenai keringanan-keringanan lebih lanjut yang berhubungan 
dengan pihak yang berutang, misalnya mereka yang berpiutang supaya (a) meninggalkan segala tuntutan 
yang ditimbulkan oleh riba masa lalu, (b) memberi tenggang waktu pembayaran modal pokoknya 
saja bila perlu, atau (e) menghapus utang itu samasekali sebagai suatu amal sedekah. 

328. Ini bukan perang pendapat melainkan suatu ultimatum perang demi membebaskan mereka 
yang berutang dari perlakuan tidak adil dan pemerasan. 


, 


Surah 2: Bagarah 


280 


282 


pembayaran dilakukan dengan tunai sekarang d 


. Jika ia (yang berutang) dalam kesulitan 


tangguhkanlah sampai ia mendapat ke- 
mudahan dan bilamana kamu sedekah- 
kan, lebih baik bagimu, kalau kamu 
mengetahui 


Dan takutlah kamu ketika suatu hari 
kamu akan dikembalikan kepada Allah, 
kemudian kepada masing-masing pribadi 
dibayarkan apa vang mereka kerjakan. 
dan mereka tidak akan dirugikan 


Atm 39 


Dai orang vang beriman! Jika kamu 
bermuamalah dengan cara berutang 
sampai waktu tertentu, buatlah secara 
tertulis?” dan buatkanlah surat oleh 
seorang penulis di antara kamu dengan 
benar: dan jangan ada penulis yang 
enggan menuliskannya seperti diajarkan 
oleh Allah? Hendaklah ia menuliskan 
dan vang berutang mengimlakan dan 
hendaklah ia takut kepada Allah, 
luhannya Dan janganlah ada yang 
dikurangi sedikit pun daripadanya jika 
yang berutang kurang mengerti atau 
sudah lemah atau tidak mampu meng- 
imlakan, 8! hendaklah disaksikan oleh 


121 


Juz 3 


sada (N) 


Ina ERA O 


PLB AN en MIL et 
BEAN IKEA 151 
2243 


GEN 2S oi 


Jua Aang 


PNP LP aneh 
1 


PASS 


329, Bagian pertama ayat ini mengenai transaksrtransaksi sehubungan dengan pembayaran kemudian 
3lau penyetahannsa kemudian hari, bagian kedua mengenar transaksi-transaksi. bila pembayaran: dan 
penyerahan (barang) itu dilakukan segera Contoh yang pertama ialah bila barang-barang itu dibeli 
Sekarang dan pembayarannya dijanjikan pada suatu waktu dan tempat tertentu kemudian hari, atau 


an penyerahan barang menurut kontrak 1 dilakukan 


pada waktu dan tempat tertentu kemudian hari Dalam hal ani dianjurkan membuat dokumen tertulis, 


letap ini sudah merupakan suatu ketentuan bahwa kata-kata selanjutny 5 
ian. dan lebih menjauhkan kamu dari keraguan” dan 


ita 


Selerusnya, mengandung arti bahwa im bukan hukum w 
bayaran tunai dan penyerahan (barang) dengan segera 
Nampaknya untuk (wansaksi-transaksi deimukian saksi-sah 
330. Si penulis dalam hal ini menempatkan diri sebagai 


"lebih adil .. lebih memperkuat kesiks 


a dalam ayat ini, yakni bahwa 


ajib. Contoh-contoh bentuk kemudian—pem- 
tidak memerlukan kesaksian tertulis, tetapi 

si lisan tetap dianjurkan. 

orang kepercayaan: oleh karena itu ia 


harus ingat untuk bertindak seolah ia berada di hadapan Allah, dengan bersikap seadil-adilnya terhadap 


buta hui 


bisa juga ia 


8 belah pihak. Kemampuannya menulis itu harus dianggap 
arus mempergunakan itu sebagai pengabdian k 6 
mu kedudukan penulis itu sei peta tanggung jawab yang lebih besar 
Kemungkinan orang itu “kurang mengerti atau sudah lemah ata Wi 
tawa lidak mampu membuat suatu perjanjian yang $ 
atu Ying sekali lagi harus bertindak dengan sepenuh iman, 
a dengan penuh kewaspadaan demi kepentingan orang yang me 


ia h 


sebagai bakat pemberian dari Allah, 


epada-Nya Di tengah-tengah penduduk yang 


dak mampu mengimlakan," 
ah, dan semua tugas itu akan dipikul oleh 
bukan sekadar melindungi melainkan 
njadi tanggung jawabnya. 


Surah 2: Bagarah 


283. 


332. Lebih disukai apabila orang (laki-laki atau perempuan) yang dipilih sebagai saksi " 
lingkungan pihak-pihak yang bersangkutan, sebab akan Wapat memahami kewajibannya 
dan dapat siap dengan lehih mudah bila kemudian hari diperlukan 

333, Moralitas perdagangan yang diajarkan di sini mempunyai nilai yang tinggi se 
dengan cara yang sangat praktis, baik mengenai persetujuan yang harus dibuat, kesaksian ya! 
disiapkan dan keraguan yang mesti dihilangkan, maupun hak dan kewajiban para penulis dan 
saksi. Keikhlasan juga harus ada dalam soal-soal keduniaan, bukan sekadar kesenangan alan. 
ada udang di balik batu: soalnya adalah kesadaran batin seseorang dun juga kewaji 
Dalam transaksi kita sehari-han harus kita laksanakan seolah-olah di hadapan Allah. 

334. Suatu ikrar atau jaminan itu dasarnya atas pilihan sendiri, tetapi itu merupakan 
tepat dalam mendekati persetujuan bila masing-masing pihak tidak saling mempercayai, 
pula memperoleh persetujuan tertulis dengan saksi-saksi yang layak 

335. Hukum penyimpanan barang mengandung aru kepercayaan yang besar dalam sa 
menyimpan dari penyimpan. Pihak yang menerima barang simpanan itu menjadi pemegang an, 
dan atas dasar ini pelembagaannya dapat dikembangkan lebih lanjut. Tugas pemegang 
ialah untuk menjaga segala kepentingan orang yang atas namanya ia memegang amani 
menyerahkan kembali segala milik dan perhitungan bila diperlukan sesuai dengan syarat 
Sekali lagi, tugas ini sesuai dengan tuntutan agama, yang memang menghendaki nil 


122 


dua orang laki-laki,3? jika tak ada dua 
orang laki-laki maka seorang laki-laki 
dan dua orang perempuan dari saksi- 
saksi yang kamu sukai: jika yang se- 
orang lupa, yang seorang lagi meng- 
ingatkan. Dan janganlah saksi-saksi itu 
enggan memberikan keterangan bila 
dipanggil (sebagai saksi). Dan janganlah 
jemu menuliskannya, baik yang kecil- 
kecil maupun yang besar sampai pada 
waktu yang sudah ditentukan. Itulah 
yang lebih adil dalam pandangan Allah, 
lebih memperkuat kesaksian dan lebih 
menjauhkan kamu dari keraguan. Ke- 
cuali bila muamalah perdagangan tunai 
yang kamu peredarkan. tak ada salah- 
nya jika tidak dituliskan tetapi ambillah 
saksi jika kamu dalam hubungan dagang, 
baik penulis maupun saksi-saksi, jangan- 
lah menimbulkan kesulitan kalau yang 
demikian kamu lakukan, maka itu suatu 
kejahatan di pihakmu. Bertakwalah ke- 
pada Allah, Allah yang mengajarnmu dan 
Allah mengetahui segala sesuatu. 333 


Kalau kamu dalam perjalanan dan kamu 
tidak menemukan seorang penulis, 
hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang, tetapi hila kedua pihak 
sudah saling mempercayai,88 hendak- 


yang lebih tinggi daripada hukum. 


Juz3 


& 2.1 SERBA Elang Yaa 
Ke Ban IS Ina 


# HI Sa 
Hanana 


- Pelan - Pa S5 Ta 
ESEK SAN 
Sain ta peda ea 
KAA Ya 
Matonn Eee D2. 2 
SGP ab ig LS 
En ek ka 


Plt e KA 


Balai 


AIA DE UAP LNAL OBAT EK 
Wa EK IA ASI 


S1 AL cah 44 EA 3 ce 
TK Ao K3 


“45 KE GEUA 3 15 a.n seng @ 


tu dari 
lebih bait 


kali namu" 
ng harus 
sin 


karena 
ban agam 


cara yang 
dan titah 


simp3" 
amanah | 
at itu dan 
syarat aman! 


aj atau uku 


Surah 2: Bagarah 


284. 


285, 


lah yang dipercayai menunaikan ama- 
natnya. Bertakwalah kepada Allah, 
Tuhannya. Janganlah menyembunyikan 
kesaksian. Barang siapa menyembunyi- 
kannya maka hatinya ternoda dosa.336 
Allah mengetahui segala yang kamu 
lakukan. 


R. 53.- 


(2284-386) Bukanlah sekadar muslihat 


123 


Juz 3 AN) 


Bagan ah Le 
Kaesang 


Kejujuran dan perilaku mulia kita 


Untuk keuntungan kira: hidup kita di dunia ini 

Harus dijalani dengan kesadaran bahwa Allah mengetahuinya. 
Contoh terbaik dalam Iman adalah 

Kehidupan Rasulullah penuh iman, 

Dan marilah kita dengan sepenuhnya menyerah 

Kepada Kehendak Allah, Kewajiban kita, 

Meskipun besar, bukanlah beban 

Yang lebih berat yang mampu kita tanggungkan: mari berdoa 
Bagi bimbingan Allah, dan Ia akan membantu kita. 


Am 40. 


iri Allah segala yang di langit dan 
di bumi: jika kamu nyatakan apa yang 
ada dalam hatimu, atau kamu sem- 
bunyikan, dengan itu Allah membuat 
perhitungan dengan kamu, maka Allah 
akan mengampuni siapa yang dike- 
hendaki-Nya, dan akan menyiksa siapa 
yang dikehendaki-Nya. Dan Allah ber- 
kuasa atas segalanya. 


Rasulullah telah percaya kepada apa 
yang diwahyukan kepadanya oleh Tuhan- 
nya, begitu juga orang-orang beriman, 
Semua percaya kepada Allah, para ma- 
laikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul- 


Kagu Sun 8 
sa pet par oh 
BEAN pa tata kae 
Ina KB Diatan 
TP YAAA 


PI AYU ATA 0 
PE Pd NA oa 
BEAN 


336. Seringkali terjadi bahwa bila suatu kesaksian yang tidak wajar dirusak atau disembunyikan, 
2m arti materi kita akan memperoleh keuntungan besar. Kita diperingatkan untuk tidak terjerumus 


k 


5 dalam Rodaan serupa itu Menyembunyikan kesaksian akan membawa pengaruh yang serius dalam 
Chidupan moral dan spiritual kita, sebab ia akan menodai sumber kehidupan kita yang lebih tinggi, 


S€perti sudah dilambangkan oleh hati kita. Hati juga menjadi singgasana segala rahasia kita. Kita 
sudah Mendapat pelajaran bahwa dosa itu akan menyentuh hidup pribadi kita yang paling penuh 


te 


palsu, 


&Sia, meskipun mungkin dosa itu tidak tampak atau terbuka ke permukaan Lebih jauh, hati adalah 
MPat bersemayam Pala kemesraan kita dan kemesraan ini akan ternodai karena tingkah laku kita 


Surah 2: Bagarah 124 


rasul-Nya.37 “Kami tidak membeda- 
bedakan yang scorang dengan yang 
lain'?8 antara rasul-rasul-Nya.” Dan 
mereka berkata: “Kami dengar dan kami 
taat. Tuhan, ampuni kami: 339 kepada- 
Mu juga kami kembali.” 


286. Allah tidak akan memaksa seseorang di 

luar kemampuannya? ia mendapat 
pahala sesuai dengan yang dikerjakan- 
nya, dan mendapat hukuman sesuai pula 
dengan yang dikerjakan. (Mereka berdoa) 
“Tuhan, janganlah Kauhukum kami jika 
kami lupa atau melakukan kesalahan, 
Tuban janganlah Kaupikulkan kepada 
kami beban seperti yang Engkau bebankan 
kepada mereka yang sebelum kami, "1 
Tuhan, janganlah memikulkan kepada 
kami beban yang tak mampu kami pikul: 
hapuskanlah segala dosa kami. Ampuni- 
lah kami, rahmatilah kami. Engkaulah 
Pelindung kami, tolonglah kami terhadap 
golongan kafir.” 


337. Surah ini dimulai dengan soal iman (2:3-4), berbagai segi keimanan dan kekufu 


Fe HA EA KI O 
PN NITA 


GLEYGIe ATGK 


PALA 
427 


3 at ALSA Tag 
Galge BAG UAN, 
tag NT Lana DANA mark 0. 

Sae Jaga Ab mn Ela Han 


ran diperlihatk &' 


kepada kita, Ketentuan-ketentuan diberikan kepada umat Islam yang baru ini sebagai suatu masy si 
dan sekarang pembahasan itu disudahi dengan suatu pengakuan iman serta manifestasinya Ya" 
praktis dalam menentukan sikap (“kami dengar dan kamu taat"), dan ditutup dengan suatu pernyatdi" 
sikap rendah hati, Begitulah kita dapat menyatakan pengakuan dosa-dosa kita, kita mohon pengampuni" 


disertai doa semoga Allah memberi pertolongan dan petunjuk kepada kita. 

338. Bd 21136 dan 2:253 C. 289. Sudah tentu bukan kitalah yang harus membeda- 
rasul itu yang satu dengan yang lam. Kita menghormati mereka semua sama, walaupun kita 
bahwa dengan kebijaksanaan-Nya itu Allah mengutus mereka dengan misi yang berbeda- 


bedakan psi" 
mengatahu! 
heda dun 


mengangkat derajat mereka dalam tingkat yang tidak sama | si 
339. Kalau kita memang mau bersungguh-sungguh dalam keimanan kita dan sikap kita, kita meng" 
betapa jauh kita ini dari sempurna, dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa kepada Allah m“ 


mohonkan pengampunan atas segala dosa kita Kita percaya buhwa Allah tidak menimpi 


akan beban 


paku 


atas diri kita yang tidak dapat kita pikul, dan dengan pemahaman ini dalam hati kita serta peni Nya 


dengan bibir kita, kita pergi menghadap kepada-Nya dan memohonkan pertolongan serta petun 

340. Bd 2:233. Dalam ayat im beban adalah dalam arti kekayaan materi: di sini dal 
wajiban rohani. Allah telah menjamin bahwa la akan menerima amal setiap orang sesuai 
yang menjadi kewajibannya. Kita berdoa lebih lanjut agar janji itu terpenuhi. 

341. Kita udak boleh menyombongkan diri, dan berpikir bahwa karena Allah telal 
memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada kita, lalu tidak perlu lagi berusaha, atau 
lebih baik daripada mereka yang sebelum kita. Sebaliknya, dengan mengetahui berapa 
itu tidak dapat berhasil, maka kita berdoa agar beban kita tidak terlalu berat, dan kita 


am arti ke 
dengan ap" 


h menjami 
merasa hua 
jauh merek 


mengaku! 


bahwa kita lebih banyak lagi mendambakan rahmat dan pengampunan Allah. 


125 


LAMPIRAN | 


Huruf-huruf Singkatan (al-Mugatta'ar) 


Ada beberapa Surah tertentu yang diawali oleh huruf-huruf tertentu pula, yang biasa disebut 
“Huruf-huruf Singkatan." Sejumlah perkiraan sudah dibuat Orang untuk mengartikannyn Mengenai 
arti yang tepat tiap huruf tertentu atau kombinasi huruf-huruf itu masih ada beberapa perbedaan 
pendapat. Tetapi sama-sama disepakati bahwa di balik huruf-huruf itu ada makna yang mengandung 
pengertian rohani. 

Pengeruan rohani yang sepintas lalu tak dapat dicerna. bukan tidak sejalan dengan jiwa Our'an 
sebagai “kitab yang jelas” Buku mengenai alam juga sebuah kitab yang jelas, terapi tak banyak 
Orang yang dapat mengerti sepenuhnya Senap orang dapat memperoleh petunjuk vang jelas dari 
Gur'an untuk kehidupannya sendiri sesuai dengan kemampuannya menyerap pengertian rohani Apabila 
kemampuannya tumbuh. maka pengertiannya pun akan tumbuh. Seluruh isi Gur'an merupakan suatu 
rekaman untuk sepanjang zaman Ja harus berisi kebenaran yang kemudian menampakkan diri sedikit 
demi sedikit kepada umat manusia Bahkan tamsil-tamsil dan kisah-kisah yang mengandung makna 
yang masih tersembunyi juga menggunakan lambang atau simbol Bagi orang biasa lambang bisa 
Saja bermanfaat, sama halnya dengan seorang prajurit yang beroleh manfaat dari bendera nasionalnya 
Tetapi berapa banyak jumlah prajurit dan penduduh Inggris yang dapat sepenuhnya mengerti simbolisme 

era Inggris Union Jack itu? 

Ini bukan suatu rahasia seperti “rahasia-rahasia” yang menyuruh kita mempercayai sesuatu yang 
berlawanan dengan kehendak akal kita Kalau kita diminta mempercayai bahwa satu itu tiga dan tiga 
itu satu, kata-kata tersebut tak akan dapat memberi makna yang dapat kita mengerti Kalau kits diminta 
mempercayai bahwa awalan-awalan huruf tertentu mengandung arti yang akan dapat dimengerti 

lam waktu yang ditentukan atau dalam suatu perkembangan roham, artinya kita didvrong beriman, 
letapi tidak diminta memperkosa pikiran 

Saya akan mencoba dalam kesempatan ini membahas beberapa kemungkinan arti mengenai 
buruf-huruf Singkatan tertentu atau seperangkat huruf singkatan yang kita lihat dalam Our'an, Tetapi 

wangkali yang ingin kita lihat secara umum di sini talah kenyataan yang kita hadapi una membantu 
kita memahami berbagai pendapat sekitar masalah ini 

Dalam abjad Arab ada 29 huruf (dengan memasukkan hamzah dan alif sebagar dua huruf), dan 

29 Surah yang didahului oleh huruf-huruf singkatan itu. Satu Surah (42) di antaranya mempunyai 
dua Perangkat huruf Singkatan, tetapi kita tidak perlu menghitung Surah ini dua kali Kalau kita 

Sambil separuh jumlah abjad, menghilangkan yang sebagian lagi, kita akan memperoleh 14 

1, dan inilah Jumlah huruf yang sebenarnya terdapat dalam mugara'ar itu 

€empat belas huruf yang terdapat dalum bermacam-mawam kombinasi itu, sebagai berikut. 


Alif 8 gar 3 
HB Kar” 3 
Ra" , lam Jd 
Sin Na Mim £ 
Sad”. Nin Ku) 
Ta" b Ha" . 
“Ain & Ya" & 


II | 
Paru kata ra Menyebutkan bahwa bunyi vokal timbul dari hembusan udara yang keluar dari 
an 


i i i lat bicara, seperti 
Unyi itu ditentukan oleh cara bernafas lewat pelbagai macam ala 5 
(Suara tekak), utan Jerit macam posisi lidah, di tengah atau di bagian depan langit 


Lampiran 1 126 


langit mulut atau di bagian gigi, atau juga oleh permainan bibir. Setiap macam bunyi itu diwakili 
oleh huruf-huruf tersebut. 

Sekarang kita coba mempelajari kombinasi-kombinasi ilu. 

Tiga macam huruf di bawah ini berdiri sendiri-sendiri, masing-masing hanya mengawali sebuah 
Surah. Huruf-huruf dan Surah-surah itu ialah: 


S.38 Sad 


ara 
S. 50 Oaf 5 
S.68 Galam — 


Kombinasi dua huruf terdapat dalam sepuluh Surah seperti di bawah ini. Tiga di antaranya 


masing-masing hanya terdapat sekali, tetapi yang keempat ((—) terdapat dalam tujuh Surah ber- 
turut-turut: 


S. 20 Ta-Ha & 
s.27 Nami Pa 3 
S. 36 Ya-Sin Ka 
S. 40 Gafir 

S. 41 Fussilat 

5.42 Syura 

S.43 Zukhruf pa 
S. 44 Dukhan 

S.45 Jasiyah 

S.46 Ahgaf 


Perlu diketahui bahwa S. 42 mempunyai kombinasi huruf-huruf singkatan ganda, yang sebuah 


terdiri atas dua huruf diikuti oleh sebuah lagi terdiri atas tiga huruf. Lihat di bawah kombinasi lima 
huruf. 


Ada tiga buah kombinasi masing-masing tiga huruf, yang terdapat dalam 13 Surah berikut ini: 


5:2 Bagarah 

S.3 Ali “Imran 

Ss. 29 “Ankabut 5 
S.30— Rum al 
S.31 Lugman 

S.32 Sajdah 

S.10 Yunus 

S1 Hud 

s.12 Yusuf 

S.14 Ibrahim » 
S. 1s Hijr 

S. 26 Syu'ara' 

s.28 asas — 


Kombinasi empat huruf terdapat dua kali, masing-masing hanya sekali: 
S.7 A'raf Maa) 
S.138 — Ra'd AA 
Akhirnya tinggal lagi kombinasi yang terdiri atas lima huruf, masing-masing hanya terdapat 
sekali, yakni: 
S.19 Maryam jangka 
S. 42 Syur J- 


“ Perhatikan bahwa tiga Surah sebelumnya dan dua sesudahnya terdiri atas tiga huruf J1. 


127 Lampiran 1 


Dalam S. 42. - dan 5 berada dalam ayat-ayat yang terpisah. Dari segi ini huruf-huruf itu 
dapat dianggap sebagai dua buah kombinasi yang terpisah. Kombinasi pertama sudah dicatat di 
bawah kelompok kombinasi dua huruf. 


Analisis secara aritmatik mengandung beberapa fakta tertentu yang menonjol sekali. Saya tidak 
tahu sampai berapa jauh hubungannya dengan makna yang lebih dalam dengan huruf-huruf Mu- 
gara 'at lu. 

Kombinasi huruf-huruf singkatan yang tersusun dalam serangkaian Surah secara berturut-turut 
tampak sekali. Misalnya ,-— yang terdapat dalam tujuh Surah berturut-turut dari 40 sampai 46. Kom- 
binasi J3 terdapat dalam enam Surah berturut-turut dari 10 sampai 15, tetapi salah satunya (S 8) 
berubah menjadi ,-J| dihubungkan puda serangkaian JI. Rangkaian Jl ini meliputi 6 Surah, dimulai 
dari S. 2 dan S. 3, yang langsung menjadi permulaan dalam Gur'an, sebab S. | dipandang sebagai 
pengantar umum pada Gur'an, dan Juz pertama biasanya dikenal sebagai pai yang merupakan ayat 
pertama S, 2. Kombinasi .—b mengawali S. 26 dan S. 38, tetapi disela oleh S. 27 dengan kom- 
binasi ,-k yang bolehjadi dipandang sebagai bentuk yang dipendekkan, atau huruf tiga kombinasi 
"5 bolehjadi dipandang sebagai bentuk bb yang dipanjangkan. Timbul lagi pertanyaan: Adakah 
«. dalam Pali «(dan s—b itu menggantikan arti penting yang sama, ataukah itu mengandung arti 
lain pada setiap peristiwa? Kita dapat menyamaratakan saja dan berkata bahwa ada tiga serangkai 
enam Surah, satu serangkai tiga Surah dan yang lain semua satu-satu. 

Secara logis harus kita perhatikan adanya faktor umum dalam Surah-surah yang didahului 
awalan-awalan huruf yang sama, dan faktor ini harus dibedakan dengan Surah-surah yang memakai 
awalan-awalan yang lain. Dalam segala hal, bila terdapat huruf-huruf singkatan, di situ ada beberapa 
sebutan Our'an atau Kitab A/h/rgan membuat kekecualian mengenai tiga Surah, “#nkabut (S. 29), 
Rim (S. 30) dan Nan (S 68) Tetapi bila diperhatikan dengan lebih saksama akan tampak bahwa 
Surah-surah tersebut bukan kekecualian. Dalam 29:27 kita membaca tentang Kitab yang ada pada 
keluarga Ibrahim, dan seterusnya kila membaca seluruh Ain (No. $) dikhususkan pada Kitab, dengan 
sebutan khusus pada kesinambungan wahyu pada Kitab-kitab terdahulu dan pada Our'an (29:20-27) 
dengan wahyu-Nya di dalam (Jur'an. Dalam S. 68 justru ayat pertama dimulai dengan tema Pena 
Sebagai alat tulis, menguatkan Rasulullah agar tetap maju dengan tabah menyampaikan pesan itu, 
dan diakhiri (68:52) dengan pernyataan bahwa pesan itu upiluk semesta alam. 

Inilah beberapa tinjauan umum, yang saya pikir tepat sekali disampaikan berupa Lampiran. 


128 


PENGANTAR SURAH 3 (Ali Imran) 


Surah ini masih serumpun dengan Surah 2, tetapi persoalannya di sini mengenai segi pandangan 
yang berbeda. Isyarat yang ada hubungannya dengan Badr (Ramadan, 2 H) dan Uhud (Syawal, 5 Hi 
memberi petunjuk waktu tentang ayat-ayat ini. 

Seperti halnya dengan Surah 2, ini juga menyajikan pandangan umum tentang sejarah agama 
umat manusia, dengan isyarat khusus pada Ahli Kitab. diteruskan dengan penjelasan mengenai 
lahirnya umat Islam yang baru serta ketentuan-ketentuannya. dengan menekankan pada perlunya 
berusaha dan berjuang demi kebenaran, menganjurkan mereka yang sudah hidup bahagia dalam 
Islam tetap teguh dalam keimanannya. berdoa untuk mendapat petunjuk dan memelihara kehidupan 
rohani untuk harapan masa depan 

Pandangan baru yang tumbuh ialah: (1) Tekanannya di sini terletak pada kewajiban orang Kristen 
agar menerima cahaya yang baru ini: di sini seruan khusus kepada umat Kristen, seperti kepada 
umat Yahudi: seruan khusus itu terletak pada akhir Surah, (2) pelajaran mengenai Perang Badr dan 
Perang Uhud dapat diambil untuk masyarakat Muslimin: dan (3) tanggung jawab masyarakat di 
tekankan pada adanya hubungan lahir dan baun. 

Ikhusar —Allah menyampaikan wahyu-Nya berupa Gur'an untuk memperkuat semua wahya 
sebelumnya, yang harus kita terima dengan khusyuk, berusaha memahami maknanya, serta menjauiu 
segala maksud-maksud rendah yang menyebabkan agama itu tidak diterima oleh orang tak beriman 
(3:1-20, dan R. 54) 

Ahli Kitab menerima isi Kitab hanya sebagian saja, dan kalau mereka tidak mau mei 
yang lengkap. orang beriman harus melepaskan diri dari mereka, dan buat mereka saatnya 
juga (3:21-30, dan R. 55) 

Kisah tentang keluarga “Imran tayah Musa) mengantarkan kita dari syariat Musa kepada 
mukjizat-mukjizat yang ada hubungannya dengan kelahiran Isa serta tugasnya (3:31-63, dan R 56). 

Wahyu Allah itu berkesinambungan, dan mengajak orang meneruma kelengkapannya dalam Isian, 
dan segala perselisihan dicela. Kaum Muslimin diperintahkan berpegang teguh dalam persatuan “aa 
dalam hidup yang harmonis, dan mereka dijanun akan hidup aman dari segala bahaya dan 1 
musa Mereka diperintahkan agar mengusahakan persahabatan di antara sesama umat (34-10, 

59. 

Dalam Perang Badr sudah diperlihatkan bagaimana Allah memberikan pertolongan dan dukung? 
moral, dan bagaimana pula kesabaran, ketabahan dan disiplin itu memperoleh balasan Sebalika 
pelajaran dari Perang Uhud yang harus kita ambil bukan sifat putus asanya, tetapi dalam penghay 1 
Damai Pagal yang lebih tinggi dan dalam memandang rendah segala penderitaan dan maut 31 

. dan R, 58). P 

Malapetaka yang diperlihatkan dalam Perang Uhud karena tak adanya disiplin pada Pa 
orang, dan pada sebagian yang lain karena adanya keraguan dan mementingkan diri sendiri, pat 
pada pihak kaum munatik karena memang mereka pengecut, tetapi tak ada musuh yang 8 
mengganggu ketentuan Allah (3:149-180, dan R. 59). Yang 

Ejekan musuh itu tak perlu dilayani, dan berdoalah dengan sepenuh hati kepada Allah, 
akan menjamin hamba-Nya mencapai kemenangan dan kesejahteraan (3:181-200. R. 60). 


nerima Kitab 
akan tiba 


R. 54.— Selangkah demi selangkah, wahyu Our'an 
(3:1-20) Menegaskan Hukum Musa dan Ajaran 

Isa. Ini merupakan bimbingan dari Allah, 
Dan mengajak kita bernalar dan memahami: 
Mari kita memahaminya sebenar-benarnya, dalam kehormatan 
Dan kebenaran, tak tergoyahkan oleh mereka yang menolak 
Iman, dan senantiasa mencari kenikmatan 
Allah, lewat keteguhan, 
Kesabaran, disiplin, dan kedermawanan, dan menawarkan cahaya 
Yang telah kita terima kepada orang lain. 


4 


129 


Surah 3. 


Ali "Imran — Keluarga Imran 


Dengan nama Allah. Maha Pemurah. 


Maha Pengasih 


A Bir Lim Kim 2 


ta 


dalam 3 


I— 


Aliah! Tiada tuhan selain Dia, Yang hidup. 
Yang berdiri Sendiri, Abadi 


Dialah yang menurunkan kepadamu Kitab 
ini dengan sebenarnya. Memperkuat yang 
telah datang sebelumnya dan Dialah Yang 
telah menurunkan Taurat dan Injil Id 


sebelum ini. sebagai petunjuk bagi umat 
manusia dan Dialah Yang telah menurun- 
kan Furgan”'8 (antara yang benar dengan 
yang salah) Mereka yang mengingkari 
ayat-ayat Allah akan beroleh siksa yang 
berat dan Allah Mahakuasa menjatuhkan 
pembalasan 


Bagi Allah, tak ada yang tersembunyi di 
bumi dan di langit 


- Dialah Yang membentuk kamu di dalam 


rahim menurut kehendak-Nya?" tiada 
tuhan selain Dia, Mahaperkasa, Maha- 
bijaksana 


342. Lihat Catatan pada 2:1 
343. Ad 2255. 


LE ag 


PRO) 
KARO O 


KR AAN AG O 


Ky UL na O 


KG Sesi O 
PE 


344. Dalam beberapa edisi tanda berhenti antara ayat 3 dan 4 terdapat di tengah-tengah kalimat. 
Tetapi dalam edisi Hafiz Usman diikuti juga oleh Fathur-Rahmin konkordansi yang terbit di Mesir, 
tanda berhenti itu terdapat pada kata Furgan Dalam membagi-bagi ayat kaum salaf umumnya 
Mengikuti irama. Karena dari segi ini kata Fungan sejajar dengan kata rriyam, yang mengakhiri ayat 
kutnya, saya dapat menerima pembagian ayat ilu pada urgan karena lebih cocok dengan irama 
Our &n, Dalam membuat nomor ayat-ayat tak ada perbedaan yang berarti, sebab hanya tinggal 
Memilih, baris itu termasuk ke dalam ayat 3 mau ke dalam ayat 4. (R). 

385 Ukuran: Furgan, lihat artinya dalam 2:53. C. 68. 

46. Siapa yang mampu memasuki rahasia hidup ketika suatu kehidupan baru lahir, selain Allah? 


“41 dan ayat-ayat berikutnya 


U pada rahasia kelahiran ini mengantarkan kita kepada rabasia kelahiran Isa yang disebutkan 


Surah 3: Ali Imran 130 Jz3 oo Ae int 


Kh JDialah Yang telah menurunkan kepada- IE Btn NE 


mu Kitab, di antaranya ada ayat-ayat 


Pena Aaron 


Muhkamat (yang sudah pasti maknanya), (AAN 

P Pengalgea . Nang : ae b: Bea Da 

ransel Sai ar pa iny : ya Hama FE ESA 323 Sit 5 233 

bin durene ingin merimbellanenetan “S Nite ks Tere 

Gan Maa Mang Mie oi 2 Gea ARP 3 
H j 6 " Para NS Sate 

ala Pen mengarang Heat 


pada Kitab ini seluruhnya dari Tuhan kita. 
Dan tak ada yang dapat mengambil pe- 
lajaran, kecuali orang yang arif. 


AN 1 AE NG 
8. “Tuhan, janganlah sesatkan hati kami se- PN ONa Aren) . GE TG (0) 


telah Kaubimbing kami. Berilah rahmat Pa Ona bnar 
kepada kami, Engkaulah Maha Pemberi.” SESI ASIA 
. Aa ME aa IG O 
9. “Tuhan, Engkaulah Yang menghimpun umat BIA anda fr va) 
manusia menjelang saat yang tak diragu- TG ji 1 
kan akan tiba. Allah tiada pernah menya- as 2 
lahi janji. 4 


347 Bagian ayat ini memberi petunjuk penting sekali buat kita dalam menafsirkan ka “3 
Secara umum hal ini dapat dibagi ke dalam dua bagian yang tak terpisahkan, tetapi saling Hat 
yakni (1) inti atau dasar Kitab, harfiahnya “Induk Kitab," (2) bagian yang bersifat kiasan d2 
Yang terakhir ini menarik sekali kita bicarakan, dan sekaligus melatih kemampuan kita dalam aa 
maknanya yang lebih dalam. Tetapi ini menyentuh masalah-masalah batin yang begitu dalam se' makin 
bahasa manusia sudah tidak cukup untuk mengatakannya, dan meskipun orang yang nba pt 
dapat menangkapnya sebagian, namun orang tidak seharusnya akan jadi Kn Da ag 
mengetahui arti yang sebenarnya hanya Allah semata. Para mufusir biasanya 2 tag padi 
“yang sudah pasti maknanya” (muhkam) ke dalam kategori aturan-aturan: hukum Shan Had” 
setiap orang sudah jclas sekali artinya. Tetapi arti itu bolehjadi masih lebih luas lagi : aa Ash. 
harus meliputi yang paling mendasar, tempat bertumpu segala hukum yang menjadi 2 4 
yang berbeda dengan segala macam perlambang, simbol, kias dan segala peraturan. ( 5 mrk dan 

348. Satu bacaan—yang ditolak oleh sebagian besar mufasir, tetapi diterima ole an Ara 
yang lain—tidak akan berhenti pada titik ini yang diberi tanda wagf lazim, tetapi akan BA takvil 
kalimat itu bersama-sama. Dengan demikian kalimat itu akan terbaca: “Tiada, yang meng Aa 
itu selain Allah dan orang yang ilmunya sudah mendalam. Mereka berkata...” dan Bai makin 

349. Inilah doa orang yang ilmunya sudah mendalam. Makin banyak yang maha Cagar ja 
mengerti mereka betapa sedikit pengetahuan mereka mengenai segala seluk-beluk en Mengenai 
rohani ini. Tetapi mereka masih punya iman Sepercik pengetahuan yang mereka 2 aa kepada 
kebenaran itu, mereka ingin memegangnya kuat-kuat dalam hati mereka, dan mere Sa ada 
Allah agar mereka dijauhi dari segala penyimpangan, sekalipun dari sekerdip aga sea ja 
pada mereka. Mereka yakin bahwa akhirnya mereka akan kembali kepada Allah, 
keraguan sudah terbuka. 


Surah 3: Ali “Imran 131 Juz 3 Nm li, (Pr) 


Am 2. 
Nentame eataia “ 
10. lereka yang kafir, harta dan anak-anak Dae IA (o) 


mereka sedikit pun tak berguna dalam Tae LN AG 2 Le Ingat 
pandangan Allah, bahkan mereka itulah yaaa &3 IataS Yg 
bahan bakar api 


: bul aeeh 3 Tyga LE 
IL. Seperti biasanya Keluarga Firaun,” dgan Eebip3 AAN AJ @ 
yang sebelumnya, mereka mendustakan 21. ah Pr Ae 
Ea Kelak AL Ih yat Gene 
ayat-ayat Kami, maka Allah menghukum sea Hen Ag pala lah 


mereka sesuai dengan dosa-dosa yang 
mereka lakukan, dan Allah menjatuhkan 
hukuman amat berat 

Pa “5. no en aah 

12. Katakanlah kepada mereka yang ingkar: PN LAN AA @ 

“Kamu akan dikalahkan?! dan akan di- ag 
giring ke dalam neraka jahanam. Sungguh ia 
tempat yang amat buruk! 


Nah hn , B1 -: 

13. “Sudah ada sebuah tanda bagi kamu 4 Ge KK ko) 
ketika dua pasukan berhadap-hadapan:?”? -k Man Eat 
Sepasukan bertempur di jalan Allah, vang GEA AE Aa US 


lain jadi penentang Yang ini melihat 


380 Sejak dunia ini berkembang, segala perbuatan dosa, pemerasan, kecongkakan dan gersangnya 

keimanan sudah berjalan seiring Firaun pada zaman Musa mengandalkan kekuatannya sendiri, 

kekuasaannya, pasukan tentara sertu dengan segala cara yang ada padanya untuk mempermainkan 

Musa dan menganiaya kaum Musa. Allah telah menolong Bani Israil dan telah menghukum orang- 
Orang zalim itu dengan berbagat wabah dan malapetaka 

3SI, Seperti Peringatan Musa kepada orang-orang Mesir, nada yang sama juga telah disampaikan 
kepada Orang-orang Arah pagan, Yahudi. Kristen dan semua mereka yang menentang ajaran Iman, 
bahwa perlawanan mereka iv akan sia-sia Perang Bade (lihat ayat berikutnya) juga merupakan suatu 
Peringatan bagammana iman itu dengan pertolongan Allah harus menang. Bizantium dan Kerajaan 
Persia tidak berselang lama kemudian juga hancur. karena sikap mereka begitu congkak dan mereka 
hendak melawan hukum Allah : 

352, Ini bertalian dengan Perang Badr dalam bulan Ramadan tahun kedua setelah hijrah. Seke- 
lompok kecil kaum Muslimin Mekah yang hijrah dengan kawan-kawannya di Medinah, telah membentuk 
Masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah. Tetapi juga mereka selalu dalam bahaya karena 
'erus-menerus mendapat seranyan dari musuh-musuh mereka orang pagan Mekah, bekerja sama 

ngan anasir-anusir yang tidak puas (orang-orang Yahudi dan kaum Munafik) yang tinggal di dalam 
UU di dekat Medinah Rencana orang-orang Mekah itu hendak mengumpulkan semua kekuatan 
yang ada, dan dengan sekali pukul, mereka hendak menumpas Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. 
“Atuk tujuan ini Abu Sufyan memimpin sebuah kafilah besar dari Suria ke Mekah. la meminta 
luan tentara dari Mekah. Pertempuran itu terjadi di dataran Badr, kira-kira 50 mil barat-daya 
dinah. Kekuatan kaum Muslimin terdiri hanya dari 313 orang, sebagian besar tidak bersenjata, 
Kn ! Mereka dipimpin oleh Muhammad dan mereka berjuang demi iman. Pasukan Mekoh, dengan 
senjataan dan perbekalan yang lengkap. dengan kekuatan di atas seribu orang, dan di antara 
Pemimpinspentimpi i ima perang di jazirah 
Pi9-pemimpin mereka ada yang sudah sangat berpengalaman sebagai punglinia perang Ti 
Pump ASK Abu Jahl, musuh bebuyutan dan yang sangat kejam ae Jam yan Laga 
Pemuka. ang begitu besar itu pihak Muslimim mendapat kemenangan gemilang, 
Pemuka musuh itu, termasuk Abu Jahl, terbunuh. 


Surah 3: Ali Imran 132 


mereka dengan mata sendiri dua kali 
jumlah mereka?33 tetapi Allah memper- 
kuat dengan pertolongan-Nya barang 
siapa yang dikehendaki-Nya. Ini adalah 
suatu pelajaran bagi mereka yang ber- 
pandangan tajam.” 


14. Menjadi tampak indah bagi manusia 
kecintaan kepada yang diingininya 
perempuan-perempuan, putra-putra, emas 
dan perak yang bertimbun-timbun, serta 
kuda pilihan yang diselar, hewan ternak 
dan tanah ladang. Itulah harta benda 
dalam kehidupan dunia, tetapi hanya ke- 
pada Allah itulah tempat kembali terbaik. 


15. Katakanlah: Akan kuberitakankah kepada 
kamu berita yang lebih baik daripada 
semua itu? Bagi mereka yang bertakwa 
pada Tuhan, ada taman-taman, di dalam- 
nya mengalir sungai-sungai, mereka kekal 
di sana, dan pasangan-pasangan yang 
suci bersih:?'3 serta keridaan Allah, Allah 
Maha Melihat semua hamba-Nya. 


16. (Yakni) mereka yang berdoa: “Tuhan, 
sungguh kami beriman, ampunilah segala 
dosa kami dan jauhi kami dari azab ne- 
raka.” 


mna aah 


sda baratas PA 


Banua sur Ja lh 
BINA Gen 


Tiee Ar At aan Ea 
SN AAN GAN AS ea 


4 nana NE ata an 
BAN 0 


Fa 


353. Pasukan yang begitu kecil dengan perlengkapan yang lemah, seperti pada satuan Na 
Muslimin itu, tanpa pertolongan berupa mukjizat Allah, tidak mungkin dapat mengalahkan tawi 


yang begitu besar dengan kekuatan yang tersusun baik Tetapi keteguhan hati kaum Muslii 
semangat serta disiplin mereka disertai pertolongan Ilahi, itulah yang membawa kemenani 
tawanan musuh kemudian menyatakan bahwa barisan mereka melihat pasukan Muslimin se' 


lebih besar dari yang semestinya. 


min. 
gan. Para 
kian kali 


P -putra 

354. Kesenangan hidup di dunia satu demi satu disebutkan: perempuan karena cinta, para £ 

karena kekuatan dan kebanggaan, kekayaan yang bertimbun-timbun untuk memperoleh Hani 
kemewahan, kuda dari jenis dan turunan yang terbaik: ternak, sebagai ukuran kekayaan dalam 


lama, yang sama dengan segala sarana, dan simbol peternakan dan pertanian dalam dunia modi 


den, 


dan tanah berhektar-hektar yang diolah baik Sebagai analogi, untuk dunia kita yang serba masinah 


dapatlah kita sebutkan berbagai macam mesin—traktor, mobil, pesawat terbang, mesin-mesin pen! 
dengan pelbagai macamnya yang terbaik, dsb. Dalam " 


Naa 
as dan perak yang bertimbun-timbun, kal 


bahasa Arab yang diterjemahkan bertimbun-timbun di sini ialah yand/Ir, jamak gingar yang $ 
harfiah berarti satu taleni dari 1.200 ounce (1 ounce — 28,349 gram) emas. (R). 


355. Bd. 2.25 dan C. 44. 


Surah 3: Ali “Imran 133 Juz 3 ta Na, (r) 


17. Mereka orang yang tabah'86 (dapat me- Krn TIGA si @ 
nahan diri), yang jujur (dalam kata dan TE 5 PN 
perbuatan), yang taat beribadat, yang me- Ea Pe Pearl 
nafkahkan harta (di jalan Allah) dan yang 
berdoa memohonkan pengampunan sebelum 
fajar tiba 387 


18. Allah bersaksi tiada tuhan selain Dia: IN AYU HUI @ 
para malaikat dan mereka yang sarat sea. t- PAP PA Ig 
dengan ilmu berdiri teguh?! demi ke- SI GAATAN UB 
adilan tiada tuhan selain Dia. Mahaper- 
kasa, Mahabijaksana 


Ba Sg G3 M Lama 

19. Sungguh, agama pada Allah ialah Islam GAN TEGAL @ 

(tunduk pada kehendak-Nya), mereka Tgognetaan Maba A5 "1 

yang telah diberi Kitab tiada akan ber- Mai Aan selasa AKSI 3 

selisih kecuali karena dengki satu sama £ Ie seh BR ON n Akenan 

lain, setelah mereka beroleh ilmu: dan Pa Tea Pa uya 

barang siapa ingkar terhadap tanda-tanda 

Allah, Allah cepat sekali membuat per- 

hitungan 


.. kaae Perta Trek 
20. Maka jika mereka berbantah dengan TAN YA LT AN LP APA ko) 
engkau katakanlah: “Aku sudah sepenuh- 5 
nya menyerahkan diri?! kepada Allah, 
juga orang yang mengikutiku." Dan kata- 


. 356. Sabr (sabirin) mengandung perbedaan arti yang hampir serupa: saya mengambil tiga arti di 
sini, yakni, sabar, tabah dan mawas diri. Lihat 2:45 dan 2:153 dun Catatan-catatannya. 

357. Hamba-hamba Allah yang sesungguhnya diuraikan dalam 3:16 dan 17. Mereka itu orang- 
Stang yang beriman, rendah hati dan penuh harap (3:16). dan mempunyai sifat-sifat baik tertentu 
1217) yakni (1) sabar, teguh, dapat menahan diri serta segala sesuatu dalam arti sabr yang sepenuhnya: 
di sini terlihat sikap dan jiwa seseorang: (2) dalam segala tingkah laku mereka. jujur dan ikhlas, 

“BU juga dalam janji dan kata-kata: tingkah laku mereka menjadi manusia teladan dalam masyarakat, 
13) lebih jauh, dalam kehidupan batin mereka bersungguh-sungguh dan mendalam, yang diimbangi 
he Sikap dan cara hidup lahir: (4) ibadah mereka kepada Allah dapat tercermin dari kecintaan mereka 
“Spada Sesama manusia, sebab mereka selalu siap melaksanakan amal sedekah, dan (5) disiplin diri 
Ka Sangat tinggi sehingga setiap pagi yang pertama kali mereka lakukan dengan segala kerendahan 
mendekatkan diri Allah. , | 
1. 88. Allah beton kena Una melalui wahyu-Nya (perantaraan malaikat) dan melalui Ciptaan- 
sae karena segenap alam ini mengagungkan Allah. Jika hendak dinilai secara wajar, tak ada pikiran 
ini yang Uidak akan menemukan bukti yang sama dalam hati dan kesadaran batinnya sendiri. Semua 

Seal landa akun Keesaan Allah, sifat-Nya yang mulia serta kebijuksanaan-Nya. 

2 389 Bagyan: karena dengki, karena keras kepala, karena mau menentang saja, memberontak. Bd. 
“00 dan 2:213, : 


" Hah: pribadi secara keseluruhan. Lihar C. 114 pada 2:112. 


Surah 3: Ali Imran 134 Juz 3 Oae Ian (ri 


3. . 3 21 
kanlah kepada Ahli Kitab dan mereka KE AG GANGA 3 
yang tidak terpelajar: “Adakah kamu Pe AN EA AA 
juga berserah diri?” Jika memang sudah BEN Ya Sola gncmlaga Irak 36 
berserah diri (kepada Allah), sudahlah te ho il AP 2 
mereka mendapat hidayah. Tetapi kalau X 3 Tmn A1 lai 
mereka berpaling, kewajibanmu hanyalah 
menyampaikan pesan dan Allah melihat 
semua hamba-Nya.?? 


R. 55.— Jika bangsa-bangsa yang menerima 

(3:21-30)  Wahyu-wahyu terdahulu membatasi diri 
Pada sebagian kebenaran saja, dan dalam kebanggaan mereka 
Memejamkan mata terhadap keseluruhan Kitab 
Allah, habislah sudah hari-hari mereka: 
Biarlah kaum Muslim membangun masyarakat 
Dan persaudaraannya sendiri, dan keyakinan 
Terhadap Allah, yang mahatahu, dan yakin 
Bahwa setiap jiwa bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. 


An 3. 


Gr ta0n NN ea Pan 
21. Merta ta Ai Pegrek aan Sera GA BUG GAN 0) 
an membunuh nabi-nabi dengan tidak Sai mana o Tae Ami 
semestinya?63 dan membunuh mereka yang Hr) GREEN GEN ana 
menyuruh orang berbuat adil terhadap AA ai EN 
sesama manusia" beritahukanlah kepada Agunan aa 


mereka tentang azab yang pedih. 


361. Bolehjadi Ahli Kitab mengira mereka sudah mengetahui segalanya tentang sejarah umJ' 
beragama. Seruan itu buat mereka mestinya akan mudah diterima dan dicerna, sebab semua agama 
satu, dan oleh Islam hanya diperbarut. Tetapi seruan itu juga ditujukan kepada orang-orang Ari? 
pagan, yang tidak terpelajar dan tidak mengetahui Mereka dapat diharapkan mengikuti contoh sala! 
seorang yang memang dari kalangan mereka sendiri, yang telah mencrima cahaya dan bimbings 
ilahi, dan mampu membawa ilmu yang baru itu kepada mereka. Dari kedua golongan itu Sudan 
banyak yang menerimanya Tetapi ada sejumlah kecil golongan yang menentang rahmat Allah “u, 
mereka mengancam dan benar-benar sudah menganiaya orang beriman: mereka pun sudah diber: 
peringatan bahwa Allah akan mengawasi hamba-Nya 

362, Perhatikanlah kecekatan ungkapan yang sedang berlangsung dalam pembahasan ini. Rahasid 
kelahiran sayup-sayup memberi isyarat bahwa kita sedang menghadapi kisah Isa. Penjelasan Our'a 
ini mengisyaratkan bahwa Islam sama seperti agama Ahli Kitab. Berikutnya kita diberi tahu bahwa 
Ahli Kitab itu membuat agama mereka jadi berat sebelah, dan lewat kependetaan keluarga Imran 
kita diperkenalkan kepada kisah Isa, yang telah ditolak oleh sekelompok orang Yahudi, sama seperti 
Muhammad yang juga ditolak oleh sekelompok orang Yahudi dan Kristen. 

363. Hak hagg mengandung perbedaan arti yang hampir sama: (1) hak, dalam pengertian kebenam" 
mengenai sesuatu, (2) hak, dalam pengertian tingkah laku yang lurus, kebalikannya daripada y?"£ 
salah, batil, (3) kebenaran, (4) keadilan. Semua perbedaan arti yang hampir sama ini terdapat di Sin! 

364. Contoh-contoh tentang para nabi yang dibunuh ialah “supaya kamu menanggung akibat 
penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang yang baik itu, sampai kepas 
Zakaria anak Berekhya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah." Matius 33. 35. A 
0. 2:61, C. 75. Juga Yahya, (orang yang mulia, yang bersih dan seorang nabi di kalangan orang 
Orang saleh, O. 3:39), diikat, dipenjarakan dan dipenggal lehernya, dan kepalanya dipersembahka" 
kepada seorang penari pelacur, Matius 14, I-11. Contoh tentang orang baik pada bangsa lain ye 
mengajarkan kebenaran dan dihukum mati, ialah Sokrates, filsuf Yunani itu. 


2 


Surah 3: Ali Imran 


22. 


Mereka itulah orang yang amalnya sia- 
sia?68 di dunia dan di akhirat. Juga tidak 
akan ada penolong bagi mereka. 


135 


Juz 3 utas 37 — (7) 


- 


1 
pa 


PAI O 


ISA AA O 


Fa “1 


23. Tidak kaulihatkah orang-orang yang telah 
diberi sebagian?" Kilab? Mereka diajak "tenan Io Theneb aren Lega HN 
berpegang pada Kitab Allah untuk me- AR AD P Ls 
nyelesaikan perselisihan di antara mereka. ai 
Kemudian sebagian di antara mereka ber- aa 
paling sambil meninggalkan.” 

24, Sebabnya, mereka berkata: “Kami tak akan KE TEKI @ 
dijamah api: kecuali untuk beberapa hari EPA 38 5 Pria NA 
saja,”?08 mereka menipu diri dalam agama Mop PN ea 
mereka dengan yang mereka ada-adakan 
sendiri. 

Giosater ai obat 20 

25. Lalu bagaimana kalau mereka Kami KOBAR @ 
kumpulkan untuk suatu hari yang sudah 2 2ang Mena 
tak dapat diragukan adanya, dan setiap Ja as 3G 
orang diberi balasan sesuai dengan per- 
buatannya tanpa diperlakukan tak adil? 

mana tan 3 Tana teat d 
26. Batakaniah, "Ya Allah, Pemilik Ke- siti FINAL 9 


kuasaan! Kauberi kekuasaan kepada yang 
Engkau kehendaki dan Kaucabut ke- 
kuasaan dari siapa saja yang Engkau 
kehendaki, Engkau memberi kemuliaan 
kepada siapa yang Engkau kehendaki, 
dan Engkau memberi kehinaan kepada 
siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan- 


365. Bd. 2:217 akhir. 


manah he yna AM ana, TAN 
TE an BIAN 


Supaya mereka mengambil nas kitab-kitab mereka sendiri, tetapi mereka malah berusaha hendak 
Menyembunyikan dan mau mengelak. Secara umum pelajaran yang dapat diambil ialah bahwa Abli 
Ilab itu seharusnya menjadi pihak pertama yang menyai a 

mad mengenai risalah atau ajaran Tuhan secara keseluruhan, dan beberapa orang di antara 
Mereka memang demikian. Tetapi yang lain menolak karena rasa sombong dengan berpegang pada 
- Das dan ajaran-ajaran yang dipalsukan menurut angan-angan mereka sendiri, meskipun semua itu 

Sejalan dengan akal dan selera yang sehat. 
368. Bd. 9. 2:80. 


Surah 3: Ali Imran 136 Juz 3 Oa Ii, (r) 


5. mebiial » 
Mu segala yang baik.6? Sungguh, Eng- PIA Ny Ajane 
kau berkuasa atas segalanya. 2 4 
Pena ana, j e5 oa 
27. “Kaumasukkan malam ke dalam siang dan ENI BU A @ 


Kaumasukkan siang ke dalam malam:70 


angan ana LA 
Kaukeluarkan yang hidup dari yang mati A3 ARENA Hap 


dan Kaukeluarkan yang mati dari yang — an inas 
hidup:”! dan Kauberi rezeki kepada siapa Fenjae 
yang Engkau kehendaki tanpa dapat 

dihitung.”72 


—- Ina P1 . 

28. Janganlah orang beriman mengambil 2333 Par AAN @ 
orang tak beriman menjadi pelindung, Nya Aa Nanga S3. YAN 
dengan meninggalkan orang beriman. AN an pas 5 Ja yag Ie y 
Barang siapa berbuat demikian, tak ada 
sesuatu pertolongan dari Allah, kecuali 


369. Sebuah ungkapan ayat lagi yang sungguh agung, penuh arti, yang sudah jelas atau yang 
masih bersifat rahasia. Anak kalimat dalam semua ini yang menentukan ialah: “Di tangan-Mu segala 
yang baik.” Dengan ukuran apa kita dapat menilai yang baik? Itulah kehendak Allah. Itu sebabnya, 
bila kita menyerah kepada kehendak Allah, dan Islam yang sebenarnya menerangi kita. maka Kk 
tertinggi itu akan kita lihat. Memang selalu ada dan akan banyak pertentangan mengenai apa yang 
disebut kebaikan tertinggi. Bagi seorang Muslim hal ini tidak sulit. kebaikan tertinggi talah kehendak 
Allah. Ia harus selalu bekerja keras guna mempelajari dan memahami Kehendak itu Tetapi sekali ia 
berada dalam benteng ilu, ia akan aman. Ia tak akan dirisaukan oleh sifat kejahatan. Kejahatan berati 
pengingkaran terhadap Kehendak Allah. Sedang kebaikan ialah sejalan dengan Kehendak Allah. Ia 
tak akan kehilangan kesabaran dengan berteriak-teriak menghadapi pelbagai masalah yang akan 
membuatnya sedih atau gusar. Ia mengetahui bahwa “Allah berada di dunia-Nya,” dan bahwa Allah 
ialah Kebaikan. Kehendak Allah ialah nama lain mengenai keputusan Allah. Tak ada yang berubah 
Ubah atau asal jadi Semua keputusan atau Kehendak itu tidak kita lihat. Tetapi kita percaya, kita 
beriman. Semua akan terjadi, harus terjadi—yang akhirnya akan mencapai kebenaran. 

370. Benar dalam arti yang sepenuhnya. Setiap dua puluh empat jam, malam membaur ke dalam 
siang, dan siang ke dalam malam, dan tak ada suatu batas yang jelas di antaranya. Pada tiap karat 
syamsiah, malam mengalahkan siang setelah matahari berada pada jarak terjauh dari garis khatulisU we 
pada musim panas, dan siang mengalahkan malam setelah matahari berada pada jarak terjauh dari 
garis khatulistiwa pada musim dingin. Tetapi, lebih jauh, apabila terang dan gelap itu dilihat sebaga 
simbol (a) ilmu dan kebodohan, (b) kesenangan dan kesedihan, (c) kesadaran rohani dan kebutaan 
rohani, maka takdir dan Kehendak Allah di sini juga berlaku seperti dalam dunia lahir, dan di tangan 
Nya segala Kesempurnaan. lam: 

371. Kita dapat menafsirkan hidup dan mati bahkan lebih luas lagi daripada siang dan ma! k 
kematian fisik, intelek, emosi dan rohani. Hidup dan mati dapat juga diterapkan pada kelomy oi 
golongan atau kehidupan bangsa. Dan siapakah yang sudah pernah memecahkan rahasia hidup 
Tetapi keimanan akan membawanya selalu kepada Kehendak dan Takdir Allah. tatan 

372. Sekali lagi kebenaran dalam arti yang sesungguhnya telah disebutkan dalam kedua ca! 

di atas. Satu-satunya Hakikat yang sebenarnya ialah Allah. Yang lain semua dasar dan rezekinya ang 
di tangan-Nya. Supaya otak kita yang kecil ini tidak merasa khawatir tentang "perhitungan "ak 
kurang lebih," sekaligus disebutkan, bahwa karunia Allah tak dapat diukur atau tak terhitung. 


terbatas. 


si 


Surah 3: Ali Imran 137 Juz 3 Om Ha (T) 


bila menjaga diri dari mereka3'3 dan Heigaa ta 2 pa Ts 2 2 
max yaa5Ae “5 
Allah memperingatkan kamu terhadap-Nya Sin 2 Iis ata 


dan hanya kepada Allah tempat kembali, KANE 

29. Katakanlah: “Baik kamu menyembunyi PA rta PIN 
, yi- Da DIA 9 

kan apa yang di dalam hatimu atau Bea IIA EA nat 

menyatakannya, Allah mengetahui semua PETS, laa yaaa 

itu: dan Allah mengetahui segala yang di TA 

LE 


langit, dan yang di bumi, dan Allah ber- 
kuasa atas segalanya. 
30. “Pada suatu hari tatkala setiap oran! ia Ja STA 
| g 09 Ininan Pony IE path 
akan dihadapkan pada segala yang baik ap eng Kara anna » P 
yang pernah diperbuatnya dan pada yang Ha ASI Naa NE 
buruk yang pernah diperbuatnya, ia ber- teihayoal tut 
N 23an A tah IKA, 
harap sekiranya ada jarak yang jauh antara dapa HS La 
dirinya dengan perbuatannya yang buruk 
tetapi Allah memperingatkan kamu ter- 
hadap-Nya dan, Penyantun kepada hamba- 
hamba-Nya.” 


R. 56.— Kebenaran Tuhan berkelanjutan, dan rasul-rasul-Nya 

(3.31-63) Semenjak Adam, sampai Nuh dan Ibrahim, 
Sampai ke Rasul terakhir, Muhammad, 
Membentuk suatu persaudaraan Dari keturunan 
Imran, ayah Musa dan Harun, 
Lahirlah seorang wanita, yang mempersembahkan 
Putranya yang belum lahir kepada Allah. 
Wanita itu adalah Maryam ibunda Isa 
Sepupunya adalah istri Pendeta 
Zakaria, yang mengasuh Maryam 
Dalam usianya yang tua, Zakaria mempunyai 
Seorang putra, Yahya: 
Yahya inilah yang mengetahui kedatangan Isa 
Putra Maria, dan ia dikenal sebagai 
Yahya pembaptis. Isa 
Putra seorang perawan, 
Dan mempertunjukkan berbagai mukjizat. 
Tetapi bangsanya sendiri malah menolaknya 


upan kita, maka segala hubungan 
reka yang scaman dengan kita. 


4m kehid : kita 
mu) idupan kita sehari-hari yang biasa, kl 5 Ki ses 
uya dari orang-orang kafir. Hanya dengan cara ini masyarakai Mag r organisasi atau 
Gn kp MUan, dapat kuat T. i mang tak ada pilihan lain, atau dal mempertahankan 
KK Pe aa nata ita, itu pun diizinkan. Hanya saja kita 


kita 
Meminta bant dak seimpn dengan ki 1 
uan, pihak yang W1 ita: justru kita harus berusaha sedapat mungkin agar 


Surah 3: Ali Imran 138 Juz 3 Ola liye (P) 


Sebagai Rasul, bahkan merencanakan untuk membunuhnya. 
Rencana itu gagal, sebab rencana Allah 


Selalu mengatasi rencana manusia. Dan begitulah 
Dengan Islam, Kebenaran dari segenap keabadian. 


Am 4. 
# AAL aah 
31. Batakanlah: “Kalau kamu mencintai KESAN AN EL NY ko) 
Allah, ikutilah aku. Allah akan mencintai Aa, ca PI na area 
kamu dan mengampuni segala dosamu. HS 393 Yana 
Allah Maha Pengampun Maha Penga- 
sih.” 
TN AN Pn Ge Pa Ta Pan 
32. Katakanlah: “Taatlah kepada Allah dan “al bai Je Ka Ily fo) 
kepada Rasul.” Tetapi jika mereka mem- 20 en ng 
belakangi, Allah tidak menyukai orang FA EN 


yang ingkar. 


La NP 
33, Allah telah memilih Adam dan Nuh serta YA Sasa ES o 


Keluarga Ibrahim dan Keluarga Imran di ta, at ARA 
atas semua umat manusia,— Ge 


P : hg “hb ga jiran @ 
34. Sebagai satu garis keturunan satu dengan Saya & Saul yan) 54 Gala ES) 
yang lain.374 dan Allah Maha Mendengar, i AE 
Mahatahu. 


35. Ingatlah, ketika istri Imran?73 berkata: An Ka PA TA Ke Sa 
3 3 : Syah TS aa Ld 
“Tuhan, aku bernazar kepada-Mu, kan- 2 si 
dungan dalam perutku supaya sepenuhnya 
mengabdi kepada-Mu,?7 maka terimalah 


keluarga. Tetapi 
ita cinta 


dan taat kepada Allah, cintailah dan taatilah Rasul-Nya yang benar-benar hadir bersama kita (se€ 
pribadi atau ajarannya), Kecintaan kita, ketaatan dan disiplin kita merupakan ujian bas 

375. Sekarang kita mulai dengan kisah tentang Isa. Sebagai pengantar, kita melihat KET 
Maryam dan kisah yang sama tentang Yahya Pembaptis, Yahya putra Zakaria. Ibunda Yahya. Elis d 
saudara sepupu Maryam, ibunda Isa (Lukas 1. 36), oleh karena itu Yahya dan Isa saudara sepuP” 
dalam pertalian darah. Dalam kelahiran dan tugas terdapat juga pertalian sepupu dalam ari Toha!” 
Elisabet putri Harun (Lukas 1. 5), dari sebuah keluarga rahib yang dapat ditarik ke belakang 1 
kepada Harun saudara Musa dan putra Imran. Suaminya, Zakaria juga seorang rahib, dan sepupuny' 
Maryam agaknya juga dari keluarga rahib, Secara tradisi ibunda Maryam disebut H 
bahasa latin Anna, dan dalam bahasa Inggris Anne), dan ayahnya disebut Imran. Oleh 
Hannah ialah keturunan rahib keluarga Imran dan istri Imran,—“seorang perempuan (dari 
Imran” dalam arti keduanya. tuk 

376. Muharrar - bebas dari segala pengaruh duniawi, dan terutama dipersembahkan kk 
mengabdi kepada Allah. Perempuan itu mengharapkan seorang anak laki-laki, yang benar-be jut 
menjadi pengabdi agama, yang menjadi anak penuh mukjizat lahir dari ibu-bapa yang SU Le 
usia. Tetapi sebaliknya Allah mengaruniainya seorang anuk putri. Tetapi putri itu ialah Mary 
ibunda Isa, perempuan utama di antara semua perempuan: 3:42. 


annah (93! 
karena 1 
keluag) 


4 


Surah 3: Afi Imran 


36. 


37. 


139 


ia dari aku dan Engkau Maha Mendengar, 
Mahatahu." 


Setelah melahirkan ia pun berkata: 
“Tuhan! Aku melahirkan anak perem- 
puan! Allah lebih mengetahui apa yang 
sudah dilahirkan?” —tidaklah sama yang 
jantan dengan yang betina:78 dan kuberi 
nama ia Maryam. Maka aku menyerah- 
kan dia dan keturunannya pada perlin- 
dungan-Mu dari setan yang terusir.” 377-A 


Maka Tuhannya menerimanya dengan 
baik: dibiarkannya ia tumbuh dalam ke- 
sucian dan keindahan, dan dipelihara 
oleh Zakaria. Setiap kali Zakaria hendak 
menemuinya di mihrab, didapatinya ada 
makanan di sampingnya. Ia berkata: 


Juz3 oat Si KO 


ANTA ai 
ME 


NA San Ebi 
Seagate 
MEREKA EKA AS 


Ba 


ka) 


CE SES 
Setan NEK Ban 7 
ANTA EA PGI Tebet 
eri LG 20 ALL, ear 5d 
KE Sang DI Pa Gam 


Pn Pa PAP NA CN MT 


ya 15 . 


“Maryam, dari mana kaudapatkan ini?” 
la menjawab: “Dari Allah. Sungguh, 
Allah memberi karunia kepada yang 
dikehendakinya tanpa perhitungan.”3'9 


Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhan- 
nya seraya berkata: “Tuhan, karunia- 
kanlah kepadaku keturunan yang baik 
dari Engkau, Engkau Maha Mendengar 
segala doa.”380 


2 plan 


: 
Kaga  eEs 


377, Ibunda Maryam mengharapkan seorang anak laki-laki. Adakah ia kecewa karena yang tahir 
kemudian seorang anak perempuan? Tidak, karena dia seorang perempuan beriman, dan ia tahu 
bahwa rencana Allah lebih baik daripada yang diinginkannya. Maryam bukan gadis biasa: hanya 
Allah Yang mengetahui apa yang telah dilahirkan oleh ibunya itu. 

377-A. (Lihat C. 1952). 

378. Di bawah syariat Musu anak perempuan tidak dapat diabdikan untuk pelayanan rumah suci, 
seperti yang diinginkannya. Tetapi la sudah menyiapkannya khusus untuk suatu tujuan tertentu, sebagai 
anak mukjizat, menjadi ibu Isa, putra mukjizat. Sudah puas ia dengan mencari perlindungan Allah 
untuk anaknya, dari segala kejahatan. Ada semacam rasa bangga pada gadis itu sebagai seorang ibu 

379. Maryam dibesarkan di bawah perlindungan Allah. Rezeki yang diperolehnya, yang dapat 
kita masukkan sebagai keperluan fisik dan makanan rohani, datang dari Allah, dan pertumbuhannya 
pun sungguh baik sekali, yang saya coba melukiskannya dalam teks dengan kata-kata “kebersihan , 
dan keindahan." Tulisan-tutisan Kristen apokrifa menyebutkan bahwa dia dipelihara di gereja sampai 
berumur dua belas tahun seperti burung merpati, dan bahwa dia diberi makan oleh para malaikat. 

380. Kelahiran Maryam, ibunda Isa, Yahya Pembaptis merupakan berita akan kedatangan Isa, 
dan Isa sebagai nabi Israil, yang oleh Israil sendiri justru ditolak, terdapat dalam urutan secara 
kronologis dan sudah discbutkan menurut urutan itu. Semuanya saling berkait. Zakaria berdoa bukan 
untuk anak biasa. la dan istrinya sudah melampaui usia untuk mendapatkan anak. Melihat per- 
tumbuhan gadis Maryam itu, ja berdoa untuk mendapat anak dari Allah, “Keturunan yang baik dari 
Engkau." Dalam pikirannya barangkali ia masih dapat mengambil anak angkat. Adakah is ingin 
mengambil Maryam sebagai anak angkat? Sangat mengejutkan sekali, bahwa ia diberi seorang putra 
yang nyata, ditandai oleh sebuah tanda kegaiban 


52121 


Surah 3: Ali “Imran 140 Juz 3 Oa IT ri 


2 ai ALA 33 
39. Para malaikat berseru kepadanya—semen- TAIL BOSAN 533 @ 
tara ia berdiri dalam doa di mihrab— « Dg 3 Nah 
hitam NATA 12. Taja Ari 
“Allah memberi berita gembira kepada- DRA bia Pu Ian Y 
mu tentang kelahiran Yahya, menyaksikan TI AP TPA 
2 6 2 AN Ea 1 
kebenaran sebuah firman dari Allah,8! Gionual Gapapa nang 
dan seorang pemimpin, orang yang mc- 
nahan diri dari nafsu dan seorang nabi 
dari kalangan orang-orang yang saleh ” 


. Pe , 

40. Ta berkata: “Tuhan, bagaimana aku akan Kila 2 Me ATAP! IKA @ 
memperoleh seorang putra, padahal usiaku FA ti ' ai Maa 
sudah lanjut sekali sementara istriku pun Pete jasan Wi TEA 
mandul,” Ia berfirman. “Memang, demi- — 
kianlah Allah melaksanakan kehendak- 


Nya." 
41, Ia berkata: “Tuhan. berilah aku sebuah PA AN PON @ 
Ken Kb Dena Man ln SRS Sea ESA 
"pakenya arak dpsarik HN 


kan dan agungkanlah (bertasbihlah) Ia pada 
waktu petang dan pagi.” 


Am 5 
AA 163 
42. Dan ingatlah, ketika para malaikat bcr- JAN GARA S3) Cc) 


kata: “Maryam! Allah telah mengutamakan 2g TN MN aa EA 
esa: “ ZA Fa 4 

kau, menyucikan kau dan mengutama- GrelallA  E 1 3 

kan kau di atas semua perempuan alam 

semesta. 38? 


TA Care 2 selam ir ON @ 
43. “Maryam, taatlah beribadah kepada Tu- PEN LI BIA 
hanmu, sujudlah dan rukuklah bersama : & Fa) 
mereka yang rukuk." 


381. Perhatikanlah: “sebuah Firman dari Allah," bukan “Firman Allah itu," julukan yang dikena 
Kristen mistik kepada Yesus seperti disebutkan dalam 3:59 di bawah, Isa diciptakan dengan SW 
mukjizat. oleh firman Allah “Jadilah,” dan jadilah ia. 

382. Maryam Ibunda Isa memang unik. Ja melahirkan seorang putra dengan suutu 
khusus, tanpa campur tangan sarana fisik seperti biasa. Sudah tentu ini tidak berarti bah ihperu 

» daripada sekadar manusia. apalagi kalau dikatakan lebih daripada manusia biasa. Dia juga masil ai 
berdoa kepada Allah seperti orang lain Kepercayaan Kristen, dalam semua sekte—kecusli akan 
Unitarian—menyatakan bahwa Isa Allah dan anak Allah. Menyembah kepada Maryam Baki 
dalam Gereja Katolik Roma. dengan sebutan Maryam Ibunda Tuhan. Ini agaknya yang sudah di dian 
oleh Konsili Ephtesus dalam tahun 431, pada abad sebelum kelahiran Muhammad, yang kem 
akan membersihkan pemalsuan Gereja Kristen itu. Untuk “Glamin yang berarti semua bangsa. 
3:96, C. 423. 


mukjiza 
wa lebih 


AA 


Surah 3: Ali Imran lal Juz 3 Ia H3) 


44. Kalah sebagian berita gaib! yang Kami SN IE 23 @ 
wahyukan kepadamu (ya Muhammad): PN 2 Lea PN Sa G2 
engkau tidak bersama mereka tatkala Ka EN ANE Gi bila 
mereka melemparkan “anak panah?! Lana. ennah, 
siapa di antara mereka yang akan meng- JELANG 
asuh Maryam: juga kau tidak bersama 
mereka tatkala mereka bertengkar. $$ 


TAS nyata LS Tt 22 

45, Ingatlah! Ketika para malaikat berkata SEK A IE3I @ 

“Manam'! Allah telah memberimu berita By 20111 3 1, A Para D SA 
gembira mengenai sebuah firman dari GA be MR ERA, 


Dia: namanya Isa Almasih 85 putra y. 


dng TEA Bh 
: PATAH 
Maryam orang terhormat di dunia dan di Teras Gang NUN 
akhirat dan termasuk orang vang dekat 
(kepada Allah) 3" 


Ta ga Laka 12 aa 
46. “Ia berbicara dengan orang ketika dalam Lp NATA Ada AI @ 
buaian dan sesudah dewasa?" gan ter- 
masuk orang yang saleh.” , 
Iu an ar ahte neh ata 
47. Ia berkata: “Tuhan!'$" Bagaimana aku PE AGE Ai Aa @ 
akan beroleh seorang putra padahal tak 


T Ine NGn2 
sa Pt Laraarann UE CN 
ada seorang manusia pun menyentuhku? AA SD J6 


la berfirman: “Demikianlah Allah men- Pa Lg 
Ciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apa- S3 dala 
bila Ia hendak menentukan suatu rencana. 

la hanya berfirman: “Jadilah” maka jadi- 

lah ia! 


383. Yang gaih — berhubungan dengan sebuah alam di luar jangkauan persepsi manusia--alam 
rohani, dan karenanya tidak semestinya orang akan berspekulasi mengenai hal ini atau akan mem- 
perdebatk mel ' 

384, era resam aglam Dalam adat Arab mengundi nasib dengan anak panah. (har 
22196. 241 , : 

ri 4 kajian antara para pendeta mengenai 

385, Tulisan-tuli: krifa Kristen menyebutkan adanya perti - 5 F : 
emak Tdp Cg 
j n kh memilih Zakaria. 
jalan men ang-batang atau pena-pena resim Untu| "72 “ : 

386 ey Lasem aa christos — yang diurapi dengan ak Mara Tree 
pendeta diberi perminyakan suci untuk melambungkan pentahbisan dalam jabatan m “ 
bahasa Ibrani dan Arab ialah masih P Kiu “9, SEE 

387, Y: Kepada Allah almugarrahin Hd € - ' Tati aa 

3 Tan an bek hana dalam waktu kira-kira tiga tahun, da3 me th 
ketika dulam penglihatan musuh-musuhnya ia disalib. Tetapi 1g la @arittu, sebagai seorang 
uu dengan par guru di ranah Len cad kong 2 A0 Beberapa Injil apokrifa 

ja “bertambah besar dan menjadi kuat, penu' 


Menyebutkan dia be bah sejak bayi iki danya pesan Allah. 

389. Dia Pegat olah para malaikat, yang Kan Pep aan alun jawaban nu 

menjawab, pembicaraannya seperti ditujukan kepada All 
Walaikat lagi yang menyampaikan pesan Allah 


Surah 3: Ali Imran 142 Juz 3 Olas dia (1) 


48. Dan Allah mengajarkan kepadanya Kitab, Te ANA sia, O 


kearifan, Taurat dan Injil. 


Aan Krem 

49. “Dan selaku rasul kepada Bani Israil (de- Kn BI BKSSIN 33333 @ 
ngan pesan): “Aku datang kepada kamu atetizn en 1 Heri A Ber 
dengan sebuah bukti dari Tuhan kamu sa Ga A3 HA 5 
bahwa aku akan membuatkan bagi kamu Gi 1 Pa LG 123 
yang dibuat dari tanah seperti bentuk RS naa aa ka 
burung, lalu aku meniupnya, maka ia MAA 2 Si Seda 33 


menjadi seekor burung dengan izin 


Lu aur EA 
Allah:?90 dan aku akan menyembuhkan 23 Ma ah Iga 
orang yang buta sejak lahir dan penderita Na Pa A3 x G3 z4 
penyakit kusta serta menghidupkan orang Hat at Pasta 


mati dengan izin Allah. Dan kuberitahu- Le, ea rkara 
kan kepada kamu apa yang kamu makan Peang, 
dan apa yang kamu simpan?! di dalam 


rumah-rumah kamu. Sungguh suatu bukti 
bagi kamu jika kamu beriman. 


50. “Dan (aku datang kepadamu) membenar- IMEL, Lae Herri 1 9 


kan Taurat yang ada di hadapanku. Dan aim 2d tg Fa 
untuk menghalalkan bagi kamu apa yang Pes 

sebagian diharamkan kepada kamu, Aku Tea 42 -£9- 
datang kepada kamu dengan sebuah 23 Ya Gi 2 


bukti dari Tuhan kamu, bertakwalah 
kamu kepada Allah dan taatilah aku, 


S1. “Sungguh Allah Tuhanku dan Tuhan PLAN bee na Gl @ 
kamu, sembahlah Ia, inilah jalan yang 
lurus.” 


Lea. 


52. Setelah Isa menyadari akan kekafiran HELUSA Sa PAN @ 
mereka ja berkata: “Siapakah yang akan Ken EU 
menjadi pembelaku ke jalan Allah?" Para PRA 8 SIG H3 
pengikut berkata: “Kamilah pembela- 


390. Mukjizat burung-burung tanah liat ini terdapat dalam beberapa Injil apokrifa, sedang pe- 
nyembuhan orang buta dan berpenyakit kusta serta menghidupkan orang mati terdapat dalam Injil- 
injil kanonik. Adapun Injil yang asli (lihat 3:48) bukan cerita yang bermucam-macam seperti yang 
ditulis oleh murid-muridnya yang kemudian, tetapi memang benar-benar risalah yang diajarkan langsung 
oleh Almasih. 

391. Saya tidak tahu, kalimat ini hubungannya dengan peristiwa tertentu alau memang suatu ilmu 
kenabian yang oleh orang biasa tidak diketahui. 


Surah 3: Ali Imran 143 Juz 3 Olas Jlaiy— (7) 


pembela (agama) Allah: kami beriman Sd “26L Kah Ca 
kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami da s 2 


orang-orang yang tunduk.3?2 


53. “Tuhan! Kami beriman pada apa yang LNG TAMEAG @ 
Kauwahyukan dan mengikuti Rasul: 1 
maka masukkanlah kami bersama mereka Ia £ ta " 
yang memberikan kesaksian." 


1 1.74 ra 
54. Lalu mereka menyusun rencana: Allah TS EA 215333 @ 


juga membuat rencana? dan Allah Pe- 
rencana terbaik 


Am 6. 


: A . 2 —yalah 49 

55. Perhatikanlah! Allah berfirman: “Wahai DIA IPA ME) @ 
Isa! Aku akan mengambil”? engkau dan ARA enanen 5 me NRa 
mengangkat engkau kepada-Ku dan meri HE TN Ge jar 
bersihkan engkau dari (kepalsuan) Pi Na EA 2 aan Z1 
orang kafir, dan akan Kujadikan mereka PEKBEN GS 

Fa ad Be - aa” 

yang mengikuti engkau lebih tinggi” di ii td Oyanue) Kasi 5 2 9 
alas orang-orang yang kafir, sampai hari me KS Raja 
kiamat. Kemudian kepada-Ku kamu akan 
kembali. Maka Aku akan mengadili kamu 
tentang yang kamu perselisihkan.?97 


392, Kisah Isa diceritakan khusus dalam hubungannya dengan masa Rasulullah. Perhatikan kata 
pembela-pembela (4nsdr) dalam hal ini, serta hubungannya dengan komplotan dalam 3:54. 

Agama Allah, yang merupakan inti agama Ibrahim, Musa dan Isa—adalah agama yang satu. 
Persoalan lebih lanjut dengan: kalau begitu kenapa kamu sekarang membuat kelompok-kelompok 
dan menolak Guru yang masih hidup? Islam jalah: tunduk kepada kehendak Allah Semua orang 
yang beri hendak Allah dan menjadi Muslim . 

Tos an ada beng te mengandung dua arti, baik dan buruk, yaitu membuat rencana 
Tipu muslihat untuk melaksanakan sesuatu maksud rahasia Musuh-musuh Allah itu selalu berbuat 
demikian. Tetapi Allah—yang di tangan-Nya segala kebaikan—-mempunyai rencana juga, yang dengan 
Cara i : jan oleh rencana jahat itu. an na 

39. Tati Memang aan bahwa orang Yahudi tidak menyalib, juga tidak 
Membunuh isa, tetapi orang lain yang dibunuh Lo Tega dengan dia. Kesalahan (dosa) orang Yahudi 
IU tetap, tetapi 1 irnya diangkat ke hadirat A Yi 

395. Oleh Pem e Isa pad menghina Tuhan karena mengaku dan mendakwakan diri 
Allah atau anak Allah Oleh golongan Nasrani (kecuali sebugian kecil pada sekte yang mula-mula, 
Yang telah dibasmi dengan cura penyiksaan. dan sekte yang sekarang Bana mereka hampir 
sama Gengan kaum Muslimin), inti pengakuan itu diambilnya dan aa lasar keimanan mereka 
Al $ ag semacam ilu 

yen Membersihkan Isa dari tuduhan atau saat TA umat Wiillim fewpijangtmerdia Beras 
96. Mereka yang mengikuti engkau: mengac da Aa Aa 
Mengikuti iman dasar Yesus) dan orang Kristiani (yang mengaku pengikutnya). (Ed), 

39: 5 tabah: manis cimanan akan lenyap bilamana kita hadir di hadapan 
Alah Ip etala sengketa mengenai dogma dan keimanan Sal OA. at 

lah. Ia akan mengadili kita bukan dengan apa yang kita pe pi 


tm 


Surah 3: Ali Imran 144 Juz 3 Is dl (rn) 
Lg GA maa al ai aa 
56, “Adapun mereka yang kafir akan Kami IA Na ATA T IE @ 


siksa mereka dengan siksaan yang berat aa Cewnai ee, NN oeenk 3 
di dunia dan di akhirat dan tak ada Lea AP NN EN 
seorang pun yang akan menjadi pembela 

mereka. 


a.l N LAIN aa eta 
S7. “Sedang mereka yang beriman dan ber- prt Goba pLSHAN Ta @ 


buat baik, Ja akan memberikan ganjaran La ta 
sepenuhnya, dan Allah tidak menyukai Pra 


orang yang tidak berbuat adil 


2... 1 Pn 
sg “Ini Ko: Kai na : Pa NT Ne » 
nilah yang Kami bacakan kepadamu KASN OAT 
sebagian avat-avat serta peringatan yang 
bijaksana.” 
Sa set 
2 dl 


59. Persamaan Isa dalam pandangan Allah (NG 
Soe 5 PP - 


sama seperti Adam. a menciplakan- aakt Sean 
nya dari debu tanah lalu Ia berfirman: SPESIES 
“Jadilah” maka jadilah ia. 


60. Kebenaran ini duri Tuhanmu, maka ja- SEE AA fo) 


nganlah engkau menjadi orang yang 


BEE O 


ragu, 39 
011... — an ane 

61. Barang siapa berbantah dengan engkau Taha aa Diana IA z3 0 
ppt 


setelah engkau memperoleh ilmu, kata- PA ANA Oren PA GARA 
gan N benngjannankga 


kanlah: “Marilah, mari kita kumpulkan 
bersarna-sama,-—anak-anak kami dan 
anak-anak kamu, perempuan-perempuan 
kami dan perempuan-perempuan kamu, 


398. Sesudah ada penjelasan tentang kedudukan Isa yang begitu tinggi sebagai senrang nabi, ka 
sampai pada penolakan tentang dngma bahwa dia adalah Allah atau putra Allah, atau apa saja yang 
melebihi manusia. Kalau disebutkan bahwa dis dilahirkan tanpa seorang bapa manusia. Adam jus 
dilahirkan demikian Bahkan Adum lahir tanpa bapa atau ibu manusia. Sepanjang yang berhubungan 
dengan jasmani kit. tidak lebih mereka hanyulah dchu tanah kering Dalam pandangan Altah Isa 
seperti debu, persis seperti Adam, atau jenis manusia, Kebesaran Isa lahir dari perintah Wah': 
“Jadilah”: karena sesudah itu—-lebih dari sekadar debu—-ia menjadi guru dan pemimpin rohani yang 
besar 
399. Kebenaran itu tidak harus datang duri para pendeta, atau dari serba khurafat orang. Kebenaran 
datang dari Allah, dan selama wahyu itu datang langsung, maka tak ada peluang lagi untuk diragukan 


ON» 


Surah 3: Ali Imran 145 Juz3 Sae Sia (FP) 


diri kami sendiri dan diri kamu: kemu- pa ANN EN AAN 
, : : KAN 9 eugih 
dian kita bermohon sungguh-sungguh, ai - - 


agar laknat Allah menimpa pihak yang Ian 
berdusta" "00 


. 
62. Inilah kisah yang sebenarnya"! tiada Ai YA AA 32 


5. 
luhan selain Allah, dan Allah Mahaper- Preap 
kasa, Mahabijaksana - 
Na adi ta Ti 
63. Telapi bila mereka membelakangi, Allah Gamiad AE 
Mahatahu akan mereka vang berbuat ke- "£ Ea 
rusakan. 


R. 57.— Islam mengundang segala bangsa 

(364-120) — Ke Kebenaran: tak ada alasan 
Untuk berpecah belah atau bertengkar 
Mereka yang merusak kebenaran Tuhan 
Adalah palsu. begitu pula yang menghalangi orang 
Mendekati Allah Kaum Muslim harus 
Bersama dalam persatuan Jan disiplin, 
Karena mengetahui bahwa mereka mempunyai tugas 
Kebenaran dan kemanusiaan 
Tak ada yang bisa melukai mereka 
Meskipun ada orang-orang lain yang baik dan beriman 
Dalam kepercayaannya sendiri, Muslim harus 
Setia kepada persaudaraannya 
Mereka harus mencari bantuan dan persahabatan 
Dalam kalangannya sendiri, dan berdiri teguh 
Dalam ketetapan dan ketabahan yany tawakal 


400. Dalam tahun Perutusan pada tahun kesepuluh Hijri, seorang utusan Nasrani datang dari 
Najran (sekitar 150 mil utara San'a, Yaman). Mereka sangat terkesan ketika mendengar bagian ayat 
Our'an yang menerangkan kedudukan Kristus yang sebenarnya, dan mereka masuk ah/i zimmah 

alam negara Muslim baru itu Tetapi kebrasaan dan adat istiadat yang sudah mendarah daging 
Merintangi mereka menerima Islam sebayai satu umat. Rasulullah, dengan keimanannya yang teguh, 
Mengusulkan diadakan Mfubihalah yakni suatu pertemuan khidmut. masing-masing pihak tidak saja 
Sum letakinya, tetapi juga perempuan dan anak-anak. bersama-sama bermohon kepada Allah dengan 
SUngguh-sungguh agar menjatuhkan laknat-Nya kepada mereka yang berdusta Mereka yang benar- 
Cnar bersih dan teguh imannya tak akan ragu. Orang-orang Nasrani itu menolak dengan halus. dan 
da Sikap lapang dada mereka bubar, dengan suatu janji bahwa mereka akan mendapat perlindungan 
ea Bara Sebagai ahli Simmah yang telah membayar /izyah atau "upah kekuasaan,” seperti di- 
Ikan di dalam “Ain-t-Akhbari. . 
Isa 401. Beberapa persoalan yang kita tinggalkan pada 2:87 rasanya perlu sekarang kita kemukakan 
saka lebih dari seorang manusia. Tentu berlawanan sekali dengan akal sehat dan dengan wahyu 
Ma menyebut dia Tuhan atau anak Tuhan. Untuk lebih mempertegas ia menyebut dirinya anak 

PN Dia tidak mengenal bapa manusia karena kelahirannya memang suatu mukjizat. Tetapi 

Ola Pula yang menyebabkan ia naik begitu tingg! dalam posisi rohani sebagai “aan nabi, 
ag 2n karena Allah sudah memanggilnya untuk tugas itu. Alhamdulillah, Yang dengan irman- 
yan lah memberinya kekuatan rohani—“memperkuatnya dengan Rohulkudus. Mukjizat-mukjizat 

3 serjadi Sekitar kisah Isa, tidak saja mengenai kelahiran. kehidupan dan kematiannya, tetapi juga 
Pang ibundanya Maryam dan pendahulunya Yahya. Imlah semua “Tanda yang za ng yet 
Yang Jet anya mereka yang tidak mau mengeru tentang dia yang telah #sengaanA Bu ti-bukti 

U, lalu menyelubunginya dengan berbagai misteri menurut ciptaan MEEAA. 3EI 


Surah 3: Ali “Imran 146 Juz3 Ia Ii (N) 


Am7. 
rn GL ta mr 
64. Batakanlah: “Wahai Ahli Kitab! Marilah — KEGSE TWN aU O 


kita menggunakan istilah yang sama BI Akte anna 
antara Lam dengan kamu: bahwa kita ega KI 23 
tak akan menyembah siapa pun selain AI En BIG 
Allah, bahwa kita tak akan memper- Ea ke Ane PU 
sekutukan suatu apa pun dengan Dia: Tedi GUA AN PP 
bahwa kita tak akan saling mempertuhan 

satu sama lain selain Allah.“02 Jika 

mereka berpaling, katakanlah: “Saksikan- 

lah bahwa kami orang-orang muslim 

(tunduk pada kehendak Allah)." 


65. Hai Ahli Kitab! Kenapa kamu berbantah- Bia AI AS @ 
bantahan tentang Ibrahim padahal Taurat SA EUR Lie $ Ng" 2. 1 
dan Injil diturunkan baru sesudah dia? Dela AMS IN Ganga 


Tiadakah kamu mengerti? 


66. Ah! Kamu saling berbantah tentang se- Ade Na Peran ana Oo 


403 


suatu yang kamu ketahui, tetapi eh ha An LA 
kenapa kamu masih berbantah-bantahan Pa Pep ORA 
juga tentang yang tidak kamu ketahui? ASI 
Hanya Allah Yang mengetahui, kamu 

tidak tahu! 


67. Ibrahim bukan orang Yahudi dan bukan DES na NI @ 
orang Nasrani, tetapi dia orang yang 2 ata Pe PEN and 
teguh beriman (hanif) dan tunduk pada 3 3 #glahia 
kehendak Allah (yakni Islam) dan tidak 
termasuk golongan musyrik. 


402 Ketiga syarat itu dalam teori Ahli Kitab disetujui. Dalam praktik mereka gagal. Selain 
daripada soal penyimpangan-penyimpangan dari ajaran tauhid yang murni, Allah Yang Tunggal, ada 
lagi masalah pentahbisan kependetaan (di kalangan orang Yahudi sudah menjadi warisan turun-temunin 
pula), seolah-olah mereka makhluk manusia--Gohen, Paus, Pendeta atau Brahman—-yang men 
dakwakan diri mempunyai kelebihan— lepas dari soal pengetahuan dan kebersihan hidupnya- -atav 
dapat menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan dalam arti khusus Hal yang sama berlaku 
juga terhadap pemujaan kepada orang-orang suci Bolehjadi mereka memang bersih dan suci, namun 
lak seorang pun dapat melindungi kita atau mengaku memegang hak Tuhan atas diri kita selain 
Allah. (Untuk kata Rabb, lihat 1:2 C.) Ibrahim udatah Nabi Allah yang hanif, tetapi ia tidak menyebut 
dirinya Yahudi atau Nasrani, karena memang ia hidup jauh sebelum Taurat Musa atau Injil Isa di- 
wahyukan. 

403. Sejumlah sehte di kalangan Yahudi dan Nasrani menunjukkan bahwa mereka saling bertengkar 
Gan bertikai mengenai beberapa masalah dalam agania mereka sendiri, di antaranya apa yang sudah 
mereka ketahui. Tetapi tatkala mereka bicara tentang Bapak Ibrahim, samasekali mereka tidak lagi 
peduli, padahal ia hidup sebelum adanya kaidah-kaidah mereka yang anch-aneh itu. 

404. Bd 2:134 dan seterusnya dalum ayat itu. 


Surah 3: Ali “Imran 


68. 


69 


70, 


73 


Orang-orang yang terdekat kepada Ibra- 
him ialah mereka yang mengikutinya. 
dan seperti juga Nabi ini dan mereka 
yang beriman: dan Allah Pelindung orang- 
orang mukmin 


Ada segolongan Ahli Kitab berhasrat 
hendak menvesatkan kamu, tetapi mereka 
hanya menyesatkan diri sendiri dan 
mereka tidak menyadari 


Hai Ahli Kitab! Mengapa kamu meng- 
ingkari avat-ayat Allah padahal kamu 
menyaksikan sendiri 


- Har Alilk Kitab! Mengapa kamu men- 


campuradukkan kebenaran dengan ke- 
palsuan dan menyembunyikan kebenaran 


-y408 
padahal kamu mengetahui AD 


An 8 


Dan segolongan Ahli Kitab itu berkata 
“Berimanlah kamu pada pagi hari te 
pada yang diturunkan kepada orang- 
orang beriman dan ingkarilah pada akhir 


harinya supaya surut kembali 


“Dan janganlah kamu percaya kecuali 
kepada yang mengikuti agama kamu" 
Katakanlah. “Hidayah yang benar ialah 
hidayah dari Allah: (takutkah kamu) 
Supaya tidak ada yang akan diturunkan "7 
kepada orang lain seperti yang sudah 


147 


Juz 3 Bar lay (rr) 
Pa Le Outer 
On GI O 


1. 


ai Yi IT 


3 


aa 


“ 


oh an Ia ata 

Hp ya aan O 
BaNa AG 

PN ANN UMO) 
531233 

ui Faiotaa ea) HI 3 @ 
JS Gam Ja 
Pe A Ina Enakan 
EGG 


EU ata nang 
GAP PA ASN SG @ 
GB IA GAETA 


£ 


ha & £ 3 
Nora aa Aa Tegak aturd 
UP KANG, O 
Per JUN ate MPN PAT 


te k 
Da 


SUS Cara Merintangi orang menerima kebenaran memang banyak Ada yang dengan jalan me- 


Malsukannya, atau menyelubunginya dengan berbagai warna kepalsuan Setengah kebenaran sering 
lebih berbahaya daripada yang nyata-nyata palsu. Ada pula yang mau menyembuny ikannya samasekali 


Mereka y 


Memfi 


yang 


406 
8 ber 
beriman dan 

407 Di 
"Tinya dibi 


Wajh di sini mengandung arti "permulawi,” 


kemudian meninggalkan mereka. 


Ua anak kalimat berikut in bermacam-macam penafsirannya, . i 
harkan samar-samur Saya menafsirkan kata hubung "an dengan ari 


ang dengki terhadap oranp yang dekat kepada Allah, yang benar-benar mereka saksikan di 
Mata mereka tidak sampar kejujuran dan kebersihan 
Ba, Menyembunyikan segala fakta yang akan menank Sa 3 

Ukan itu dengan penuh keyakinan tetapi bertentangan dengan kehu 5 
menyaksikan sendiri," mereka lalu melakukan tindakan-undakan yang begitu hina, melakukan 


an yang lebih berbahaya terhadap dwi merek 


hatinya itu mereka ketahui Malah mereka 
kepadanya Apabila ada orang 
cindak mereka pribadi “padahal 


$ sendin daripada terhadap orang lain. 
jan awal." Orang-orang yang siika memperolak, 
komplot terhadap Islam menyuruh kaki tangan mereka agar bergabung dengan mereka yang 


an beberapa terjemahan 
“supaya tidak," yang 


tentu Seperti dalam 7:172, "an tagala" dil. memang demikian artinya. 


Ia 


Surah 3: Ali Imran 148 Juz 3 Ulas Ita, (r) 


: LAN Ea AKU eng Inanajat 
diturunkan kepada kamu atau mercka KHAN Kere SAN 
(yang menerima wahyu demikian) akan tgh ad akta sari 
membantah kamu di depan Tuhanmu? 308 pena galg 2 2d ALAN AU 
Katakanlah: “Segala karunia di tangan 

Allah, diberikan kepada yang Ia kehendaki, 

dan Allah Mahaluas, Mahatahu." 


# . “ 
74. Ia menentukan rahmat-Nya kepada yang Aa Bata ET HR, PRO) 
Ia kehendaki dan Allah punya karunia Ki 


yang besar 

75. Ada di Ahli Kitab itu yang bila 330 Una an Kiri O 

5. a di antara Ahli Kitab itu yang bila 00p la ala Kk AN Balaa) 
kauberi kepercayaan dengan setimbunan Naga Sa AE LA z aan Mia 
emas," ja mengembalikannya kepada- IN PI ya Sajang! 
mu, tetapi ada juga, yang bila kauberi AA ba ag za 
kepercayaan dengan satu dinar saja," - DEA ERA 
tidak lagi dikembalikan kepadamu kecuali -.€ Lina LG, 22. Ita 

“ KAN Tia 

bila berulang-ulang engkau memintanya: ena 2 Jam NY 
ialah sebab mereka berkata: “tidak ada KPAI 


kewajiban bagi kami (tetap setia) kepada 
orang bodoh (pagan).”!! Mereka berkata 
dusta terhadap Allah padahal kamu me- 
ngetahui 


76. Ya, barang siapa menepati janji dan ber- Ce EA ERA 13 BAAK @ 
takwa maka Allah mencintai mereka yang ti 
bertakwa. 


79. Mereka yang mempertukarkan janji Allah Kb aa LIGA 1) ko) 
dan sumpah mereka dengan harga yang 2 


408. Ad 276 Ada dua hal yang membuat Ahli Kitab merasa terganggu oleh kaum Muslimin 


(1) bahwa mereka yang harus (yang keluar dari kalangan mereka) menerima wahyu Allah, dan (2) 
bahwa dengan menerima wahyu demikian, mereka dapat menyalahkan Ahli Kitab dengan menggi 
kitab-kitab suci mereka sendiri di hadapan Tuhan! 

409. Settmbunan emas. gintdr satu talent dari 1.200 ounce cimus: Lihat 314 C. 354 

410. Mala uang perak dinar Dalam Kerajaan Rumawi yang kemudian, denartus, ialah mat 
uang perak kecil, kira-kira sebesar empat keping anaa (V6 rupee). Pada masa Rasulullah mata 
uang ini tentunya suduh beredar di Suria dan di pasaran jaziruh Arab Mala uang yang dala 
terjemahan Bibel berbahasa Inggris disebut dengan kata penny, Matius 22 19, itu seba 
dipendekkan menjadi d (“denarius), Mata uang dinur jazirah Arab yang kemudian dicetak SR 
Banu Umayyah ialah mata uang emus mengikuti pola Rumawi Timur (Bizantum), denarius dan 
dan beratnya kira 66 349 grain iroy UI pound troy suma dengan 5,760 grain), sedikit di bawi 
setengah sovervign 

A1. Setiap suku bangsa yang diwarnai dengan rasa kebanggaan keturunan, bersandar pada 
moral atau agama semacam ini. Meskipun di antara sesama anggota suku bangsa itu biasanya 
atau bijaksana, pihak lain yang berada di luar lingkungan mereka, mercka pandang hina. M 
khianati dan mereka tipu tanpa ada rasa menyesal. Inilah yang disebut “dusta terhadap Allah. 


dalih 


Surah 3: Ai “Imran 


78. 


79. 


80. 


kepada 


rendah,"? gi akhirat mereka tak mem- 
peroleh bagian dan Allah tidak berbicara 
kepada mereka atau akan melihat mereka 
dan tidak membersihkan mereka"!3 pada 
hari kiamat, dan mereka mendapat siksa 
yang pedih. 


Dan di antara mereka ada segolongan 
yang mengubah kitab dengan lidah me- 
reka, agar kamu menganggapnya bagian 
dari Kitab tetapi bukan dari Kitab dan 
mereka berkata: “Ini dari Allah,” padahal 
bukan dari Allah: mereka membuat-buat 
kebohongan terhadap Allah padahal me- 
reka mengetahui 


Tidak semestinya Seorang manusia yang 
oleh Allah diberi Kitab, hikmah dan Ke- 
nabian, lalu berkata kepada orang: “Jadilah 
kamu penyembah-penyembahku bukan 
(penyembah-penyembah) Allah." 14 Te- 
tapi (ia akan berkata): “Jadilah kamu 
Orang yang taat beribadah karena kamu 
mengajarkan Kitab dan karena kamu 
belajar sungguh-sungguh.” 


Juga ia tidak akan mengajar kamu men- 
jadikan para malaikat dan para nabi"! 
Sebagai tuhan-tuhan. Adakah ia mengajar 
kamu menjadi kafir sesudah berserah diri 
(kepada Allah dalam Islam)? 


425 


149 


Juz 3 Dar lay (7) 


Gea Megan 
MEN) PIA 
1 


BAN ta GEA 


NT Warta Batan fe 
PMA KASI 
Oa, aa Ain ser, 
TN Gea AN 02 SAI 
Per Aa gen, eh LA 
Senegal era G3 Dagang 


BAE PAI 


aa An ANA 
SITE UTARA 


aa 
berna aLan nan Te Keaia 
GARASI USA 


egala kewajiban kepada sesama makhluk bertalian erat dengan ibadah dan keimanan kita 
Allah. Tetapi yang mengenai kebenaran, imbauan dialamatkan kepada harga diri kita sendiri 


“ea Bai makhluk yang bertanggung jawab: lalu kita harus membohongi kata-kata kita sendiri, terhadap 
kia Sendiri? Kemudian kepada ia diperingatkan, bahwa dengan memalsukan firman Allah, atau 


Paling 
Sendi 


Isa 


iri. 
413.8 


314. Suda 
Sutang 
4s. 


“ Vidak jujur terhadap diri senditi, yang akan kita peroleh hanyalah harga yang sangat rendah. 
banyak yang kita peroleh inlah sesuatu yang remeh sebagai harga dalam menjual diri kita 


i n £ ihat d 
Penuh kas MPN terhadap orang yang berbuat dosa—orang biasa— Allah akan melihatnya dengan 


Mereka 
dan daa 


1N sayang. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang lemah-lembut dan akan Liong 

Afi Segala dosa. Tetapi mereka yang dengan sengaja bergugKuh Sunggunawan 

21 dosa sebagai tujuan mereka—-kasih sayang apa yang dapat mercka harap) 5-— 

1 tentu tidak masuk akal bahwa utusan Allah akan mengajak orang menentang y 
Mengajak orang kepada ajaran Allah yang sebenarnya. 


$ " ialah malaikat yang 
membawa adalah seorang nabi, dan Roh Kudus “yang teluh memperkuatnya" ialah m yang 


Wahyu kepadanya. 


Surah 3: AH “Imran 150 Juz 3 We ay (r) 


Aw 9. 
Ata Tata an anta 
81 Ieshatikanlah! Allah telah menerima KANE IA 33 @ 


ikrar para nabi!!9 ketika berfirman: “Aku 1G PN PE 
telah memberikan kepada kamu Kitab R31 SEBSAS 
dan Hikmah, lalu datang kepada kamu Ban AN santa 3 Kas 
seorang rasul membenarkan upa yang ada KP JL Ga apik 
& 8. Alok Ap Non, ar 
pada kamu, berimanlah kamu kepadanya, TG 3 Apa Gan Ea 
belalah dia” Ia berfirman” "Sewjukah J bo EAIRNS 2 
kamu. dan menerima perjanjian-Ku atas Ta AK 93 KS 
dasar demikian?” Mereka berkata: "Kami 
setuju” la berfirman. “Kalau begitu 
saksikanlah dan Aku bersama kamu men- 


jadi saksi.” 
17 “4, Kan ak 
82. Barang siapa berpaling sesudah itu, Gia La TU S3 LG Isa 
mereka itulah orang-orang yang fasik sa 
Kn nina ah og Ny 0 AT 
83. Adakah mereka mencari yang lain dari: Da3 SARI 90 pagi has 
pada agama Allah? — padahal segala yang Aoa nee sapa 
di tangit dan di bumi menyerah kepada- GL Ls HARU 
Nya (menerima Islam) dengan sukarela 
atau terpaksa "7 dan kepada-Nya mereka 
kembali 


316 Bd 263, C. 78 Dalilnya jalah: Kamu (Abhi Kitab) terikat oleh sumpah kamu sendiri. kamu 
bersumpah dengan ktndmat di hadapan mabi-nahi kamu sendui Di dalany Perjanjian Lana, seperti yang 
masih ada sekarang. Muhammad sudah diramalkan di dalam Kitab Ulangan IS 18, dan kebangkitan 
bangsa Arab di dalam Yesaya 42 11, karena Kedar adulah anak Ismail dan nama ini dipakai umuk 
hangsa Arab Di dalam Perjanjian Baru, seperti yang ada sekarang, Mubammad diramalkan dalam 
Injil Yohanes Id 16, 15. 26 dan 16 7. Penolong mutu yang akan datang nu tdak bisa Rohulkwlus 
seperti diartikan oleh orang-orang Kristiani, karena Robulkudus memang sudah ada, hadir, menolong 
dan membinibing Yesus Kata bahasa Yonani yang diterjemahkan dengan “Comforter,” "Penolong.” 
“Penghibur,” falah “Paracletus," kata yang mudah dipalsu dari “Peti Itos” yang bumpu merupakan 
terjemahan harfiah Muhammad” atau "Ahmad “Lihat G 016 Lebih lanjut. ada lagi Injil lain yang 
sudah dunusnahikan, tetapi berkas-herkasnya masih ada, hahkan Ichih khusus Tagi dan jelas mengacu 
kepada "Muhammad," yaitu Injil Santo Baroaba, yang dalam terjemahan bahasa Itali masih ada di 
Perpustakaan Negua di Wina. Bibel itu terbit tahun 1907 berikut terjemahannya dalam bahasa Inggris 
oleh Lonsdale dan Laura Rapy 

417. Kebenaran Allah sudah tampah, dan segala yang baik, benar, sehat dan wajar diterima dengan 
hati gembira Tetapi htlamana "ada penyakit dalam hati" (9 D0) atau sepala pertimbangan sudah 
dikaburkan oleh kesesatan, maka setiap makhluk akhirnya harus melihat dan mengaku Allah serta 
kekuasaan-Nya (2 167) Bd R Bridges, The Testameng of Beauty A 14)9-22- “Karena kecintaan 
Tuhan tak dapat dihindari, seperti alam sekitar, apabila manusia tidak tahu atau berpikir hendak 
menerjangnya, maka ia adalah orang bodoh, berwatak kasar, terjun membahi buta ke dalam maut e 
Seluruh alam memuja Tuhan, dan Islam tidak menuntut yang anelwanch atau pandangan yang picik: 
yang dimintanya ialah supaya kita mengikuti kodrat kita dan membuat kehendak Kita sejalan dengan 
Kehenduk Tuhan seperti yang terlihat dalam Alam, sejarah dan wahyu. Misinya adalah universal 


PR 


Surah 3: Ali “Imran ISI Juz 3 Ot me P3 KT) 


84, Katakanlah: “Kami beriman kepada Allah, BEI MEI A13 @ 


dan apa yang diturunkan kepada kami Ay ehh LAN AT an 
dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, BENAR 33 Jaa sa! 
Ismail, Ishak, Yakub dan suku-suku baka NASA AT AS Na 

Ie ge gaga JAN 


dan kepada (Kitab-kitab) Musa, Isa dan MI 3 An FAR na 
para nabi dari Tuhan: kami tak mem- Gak LAN ATA AA AN 
beda-bedakan yang seorang dengan yang Pa Saln Ta 
lain di antara mereka dan kepada-Nyalah 
kami menserahkan diri (dalam Islam). 

s Lea. 0 Kaali Pari 

85. Barang siapa menerima agama selain PN 5 Ss SEE a53 @ 

Islam (tunduk kepada Allah)'!8 maka Pe at 
tidaklah akan diterima dan pada hari Gama TEKI) 


akhirat ia termasuk golongan yang rugi 


Mnet La. ot Sa (kabari 
86. Bagaimana Allah akan menibimbing suatu KAIN 3S ko) 


golongan yang ingkar sesudah mereka Ep Aa Ta A.A AA 53 
beriman dan menyaksikan bahwa Rasul La WA Gagang 
benar dan membawa bukti-bukti yang jelas AAN ada 

GA SARAN 


kepada mereka? tetapi Allah tidak mem- 
beri hidayah kepada orang yang zalim 


MAN Lang Ke TA 
87. Yang demikian itu, balasan bagi mereka SEDAN @ 
» 


ialah laknat Allah, para malaikat dan ma- Lo AT KT 
| pa - | 
nusia semua.- Cal 
. . 4 LN yan 1 aniean Tah 
88. Di sanalah mereka menetap tak ukan BIO! & EN 3 Sa | 
mendapat keringanan siksa bagi mereka. 1g sagara 
dan tidak akan ditangguhkan,—" A4 


Kroto Ara AA AI 
89. Kecuali mereka yang bertobat sesudah SAN na PETA! (0) 
Itu dan memperbaiki diri, maka sungguh To Lana 
1 ESAI 
Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. BY 


aa an eneng naat NA 
Tetapi mereka yang kafir sesudah ber- Pang TI HN ANN (o) 
Iman lalu kekufurannya bertambah-tam- en MN LATAR 
b, 5 Si gi 9 Aa 3 
bah, tobat mereka tidak akan diterima PAN 3 
Mereka itulah orang-orang yang sesat. 


418, Keduduk. a i 5. 4uslim tidak akan menuntut agamanya khusus hanya 
untuk dirinya Se aa agama etnis. Dalam pandangannya aim 
Sebelunalah satu, karena Kebenaran itu satu. Itulah agama yang sudah powadagahgesL Bpr 
kesadar, ya Hulah kebenaran yang diajarkan oleh semua Kirab Wahyu. Intin) | Mn hati ati 

batin kita tentang Kehendak dan keputusan Allah, seria dengan segala senang Ka 
1 Benibira kita menyerahkan diri kepada kehendak dun keputusan itu Ka ea nyai yang 
an takdir Aa ama selain ini, berarti ia membohongi kodratnya sendiri, Tag pa pak memanas 
I dudah yah. Orang semacam ini tak dapat diharapkan memperoleh petunjuk, karena 


Engin 1 3 P 
KTB Bkari petun 
BA, bg Ea ng juk itu 


3 3 23 20. 
Tp 02 Hamu tidak akan mencapai kebaktian SBN EN @ 


Surah 3: Ali Imran 152 Juz 4 Oas ig (1) 


- 4 

91. Bahwa mereka yang menjadi kafir, dan AA ANTA Gatal @ 

mati dalam kekufuran,—tidak akan ada 13 A7 2-0 ana —a9 

yang akan diterima dari siapa pun di SBI 2 aan Jol ig 

antara mereka walaupun hendak menebus tata IL EK NA AI 

diri dengan emas sepenuh bumi, Bagi He DA SA 

mereka itulah azab yang pedih—dan bagi 

mereka tak ada lagi pembela. 


Aw 10. 


. 


sebelum kamu infakkan (dengan rela) Kira. AN Gara gi P3 PAP 
sebagian harta yang kamu cintai:"!? dan KENA SG ESA aeUag 
apa pun yang kamu berikan pasti Allah 

mengetahui 


— 8 2 33 
93. Semua makanan halal buat Bani Israil SARI NY @ 
kecuali yang diharamkan sendiri oleh 5 cet -N Na, Gta 
Israil"20 untuk dirinya, sebelum Taurat PU at Belnalna 


diturunkan Katakanlah: “Bawalah Taurat Kana ndela Satu an Stat 
BEM KLNWEGAN UN 


dan bacalah jika kamu orang yang benar" 


94. Barang siapa mengada-adakan dusta ten- Dia UN JASA 3 @ 
tang Allah setelah itu, mereka itulah orang 


yang zalim. Ha A3 


4 
95. Katakanlah: “Benarlah (segala yang di- Setan Kena AAS 33 @ 
firmankan) Allah: ikutilah agama Ibrahim si mn 
yang murni dan dia tidak termasuk go- Kia 
longan musyrik 421 


419 Sebagai ujian dalam mengeluarkan sedekah, adakah yang kita berikan itu sesuatu yang sanga! 
berharga buat kita, sesuatu yang kita cintai? Kalau kita memberikan nyawa kita di jalan Allah, maka 
itu adalah yang tertinggi yang kita berikan. Kalau kita menyerahkan dini kita, berarti segala daya upaya 
kita: bakat, kepandaian, pengetahuan, urutan tingkatannya kemudian kita berikan. Kalau yang kita 
berikan hasil usaha kita, harta kita, milik kita, itu juga merupakan pemberian yang besar Kebanyakan 
orang mencintai semua itu melebihi segalanya Ada lagi kenyataan lain yang kurang dari itu. kedudukan, 
reputasi dan kesejahteraan hidup yang kita cintai, penghargaan terhadap mereka yang dapat menolong 
kita dan sebagainya Perintah Tuban agar kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, dan tak ada 
perbuatan demikian yang tidak diketahui olch Allah, betapapun kecil dan tersembunyinya. 

420. Orang Arab memakan daging unta. yang menurut hukum Islam halal, tetapi hukum Taurat 
dalam agama Yahudi (Imamat 11. 4) mengharamkannya Hukum itu begitu ketat karena tegarnya hati 
Israil, karena kemungkaran dan kezaliman Israil (O. 6:146). Scbelum diundangkan, Israil bebas 
memilih makanannya sendiri Saya gunakan kata “Israil" sehagai padanan orang Israil. 

421. Kebebasan yang lebih besar dalam Islam mengenai hukum syariat dibandingkan dengan 
hukum Taurat, tidak berarti suatu celaan, letapi malah pujian. Kita menengok ke belakang, ke sumber 
yang lebih tua daripada agama Yahudi, yakni ajaran Ibrahim Sudah menjadi kesepakatan bersama, 
bahwa ajarannya mengenai keimanan itu tepat sekali, dan dia jelas bukan seorang musyrik, suatu 
istilah ejekan yang dialamatkan kepada orang Arab oleh orang Yahudi. 


—a 


ea ama 


Surah 3: Ali Imran 


96 


97. 


98. 


. Bahwa Rumah (ibadah) pertama yang 


dibangun untuk manusia ialah yang di 
Bakkah,"?? yang telah mendapat berkah 
dan menjadi petunjuk bagi semesta 
alam? 


Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang 
jelas (misalnya) tempat Ibrahim: 
barang siapa memasukinya akan merasa 
aman:??S mengerjakan ibadah haji ke 
sana merupakan kewajiban manusia 
kepada Allah—barang siapa mampu ke 
sana. Tetapi barang siapa ingkar, Allah 
Mahakaya (tak memerlukan sesuatu) dari 
semesta alam. 


Katakanlah: “Hai Ahli Kitab! Kenapa 
kamu mengingkari ayat-ayat Allah pada- 
hal Allah menyaksikan segala yang kamu 
lakukan?” 


Katakanlah: “Hai Ahli Kitab! Kenapa 
kamu merintangi orang beriman dari 
jalan Allah, kamu mencari-cari yang 
tidak lurus padahal kamu menjadi 
saksi7/?6 Tetapi Allah menjadi Saksi atas 
segala yang kamu kerjakan." 


100. Wahai orang yang beriman! Jika kamu 


101. 


mengikuti sebagian Ahli Kitab, mereka 
akan mengembalikan kamu menjadi kafir 
sesudah beriman! 


Dan bagaimana kamu akan mengingkari 
padahal ayat-ayat Allah dibacakan ke- 
pada kamu dan di tengah-tengah kamu 
pun ada Rasul-Nya? barang siapa ber- 
pegang teguh kepada Allah maka ia 
diberi petunjuk ke jalan yang lurus. 


422. Rakkah sama dengan Mekah: 
dari Ibrahim, tetapi ada beberapa 1 


dan Iiawa, (R). 


423, “Alamin: semesta alam (1:2 C.), segala macam makh! 


Ciptaan Allah (3:97). 


pa Magam Ibrahim, lihat 22115 dan C. 125. 
. Lihat keterangan pada Catatan terakhir. 
426. Bd. 3:81. sii 


153 


barangkali nama ini y 
(empat di daerah suci ' 


Juz 4 Ole Jl ay (7) 

Lp az. & z Pa at 
DN Mn O 

Ea Turi M3, 

3 29 

Lari 12 TNI ITAA AN “ 
Warna Yan Si Dah O 


Pa AN aa Go MEN GAN 
Pa KAP PANRB camat 
KIA KA Sat 


kenanga 


maa Loe 2natIa 

SA AAN GL 

PAN ATK MENU etos 

Ejaan PARA 
PA 


GO 


PA PERAN Ae la KENA TA 
WEE AG GA 
Makara tata ka SA LN 
SESI 
an 3 
Z 


221 Pn beda Pera 
Gb A3 


Jera 


ang lebih tua. Pembangunan Ka'bah 
lu yang dikaitkan dengan nama Adam 


uk: semua bangsa (3:42) semua makhluk 


Surah 3: Ali “Imran 154 Juz 4 Is layer) 


Am 11. 


102. Wahai orang beriman! Takutlah (ber- 
takwalah) kamu kepada Allah dengan 
takut yang sesungguhnya"? dan jangan- 
lah kamu mati kecuali dalam Islam." 


010 ane, 


yen Shara pe anna Ina 
103. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian M3 Ta LA jae @ 
pada tali"? Allah (yang diulurkan ke- ih anakan Sar baba ben 1 
padamu) dan janganlah terpecah belah. SEE Aea $ NENEN 


Ingatlah kamu akan nikmat Allah yang Kan na ea AN naa 
GEMA KAKI Una 


& era 


ragi! 


diberikan-Nya kepadamu Tatkala kamu 7 
sedang saling bermusuhan”? Jalu Ia ate NAN emang ketan 3G 
memadikan hatimu dengan rasa kasih KE ENI EGA 
sehingga dengan karunia-Nya kamu jadi Gps 
bersaudara. Ketika itu kamu berada di 
tepi jurang api, lalu Ia menyelamatkan 
kamu dari sana. Demikianlah, Allah g 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 
supaya kamu mendapat petunjuk. 

104. Hendaklah di antara kamu ada se- Ban ANA @ 
golongan orang yang mengajak kepada # sa 
kebaikan, menyuruh orang berbuat be- 


€ 


427. Ada beberapa macam takut: (1) takut yang hina ialah pengecut: (2) takut seorang anak atau 
orang belum berpengalaman menghadapi suatu bahaya yang tidak diketahuinya: (31 takut seseorang 
yang wajar karena ingin menjauhi yang akan merugikan dirinya atau orang yang ingin dilindunginYa 
(4) rasa hormat yang sama dengan rasa cinta. sebab rasa cinta itu takut berbuat sesuatu yang U 
akan menyenangkan sasaran yang dicintainya. Yang pertama, ialah orang yang memang sudah tah 
berguna, yang kedua memang wajar buat orang yang dalam kehidupan robaninya belum matang. 
yang ketiga yang secara manusiawi perlu berhati-hati terhadap segala kejahatan yang selama 1U tak 
terkalahkan, dan yang keempat ialah yang mendatangkan ketakwaan. Orang yang sudah matang 
imannya akan lebih menyuburkan yung keempat. Pada tahap-tahap permulaan, yang kenga dun kedua 
mungkin diperlukan: mereka takut, tetapi bukan dalam arti takut kepada Allah, sedang yang pertama 
adalah suatu perasaan, setiap orang harus merasa malu. Xx 

428. Seluruh wujud kita harus sudah menyatu dengan Islam. bukan hanya sekadar dilapisi aan 
menampakkan diri ke luar saja. 

429. Perumpamaan seperti orang yang berjuang di dalam air, yang dengan inayah Allah 
mendapat uluran tali yang kuat dan tuk dapat putus untuk menyelamatkan dirinya Semua berpegang 
kuat-kuat pada tali itu, mereka yang saling mendukung menambah besarnya harapan mereka dapat 
diselamatkan. 

430. Yasrib pernah diporakporandakan oleh perang saudara dan kesukuan serta pertentangan yang 
hebat sebelum Rasulullah menapakkan kakinya yang suci ke permukaan tanah itu. Setelah IU Fa 
menjadi Kota Nabi, Madinaturrasul, tempat tali persaudaraan yang tak ada bandingnya, dan men) 
poros Islam. Daerah pertengkaran yang malang ini ialah Yasrib yang sudah lebih besar: dapat! 
pend meletakkan kaki-kaki suci di atas tanah ini, dan menjadikan Medinah sebagai kota yang 


Surah 3: Ali “Imran 155 Tima Oa IT () 


byr z 
nar dan melarang perbuatan mungkar. era PURA (gan Tan ang L 
Mereka itulah orang yang beruntung."3! GAN Ke dar Hy ra 


105, Dan janganlah seperti mereka yang bcr- PA PP AAA PA @ 
cerai-berai dan berselisih paham setelah Han gta aan aa es 
menerima keterangan yang jelas: Me- PES NE MIO SN PAANA 
reka itulah yang akan mendapat azab " 
yang berat. 

Len 33,3 G2 @ 


Una 0329 gg opera Pagi 


106. Tatkala pada suatu hari ada wajah- 

wajah yang (bersinar) menjadi putih Pa SA ANT, 
dan ada wajah-wajah vang (muram) PAP LIA ITANY AN 
menjadi hitam? Adapun kepada yang Pare 
wajahnya menjadi hitam (akan dikata- ka ta 
kan): “Adakah kamu menjadi ingkar 

sesudah kamu beriman? Maka rasakan- 

lah azab atas kekafiranmu!" 


N anta an IL AI NG tagta Di Ota 
107. Adapun yang wajahnya (bersinar) men- Wemb IRR AA IE za ah @ 
jadi putih mereka berada dalam rahmat je 1011 
Aliah, di sana mereka tinggal selama- 
lamanya. 


' Pn dan rp KI) «. 
108. Itulah ayat-ayat Allah yang Kami baca- LAN NISSAN @ 


kan kepadamu dengan benar. Dan Allah ag manga 
lidak berkehendak menganiaya hamba- otak 
hamba-Nya. 
aa SAN Tea EL AA NET DAPR P3 
109. Milik Allah segala yang ada di langit ANIG AN Blang) bang D 
dan di bumi. Kepada Allah segala per- "akad 
3 BI tu 


soalan dikembalikan." 


A31. Mufti ih. dasar yang terkandung dalam pengertian ini jalah untuk mencapai 
keinginan, seram tai di Mata ia akhirat, keberhasilan, sukses, sejahtera, bebas dari rasa 
Belisah, susah atau suasana pikiran yang kacau, —kebalikannya daripada azab dalam ayat berikutnya, 
yang meliputi juga: kegagalan, kesengsaraan, hukuman. sekarat dan penderitaan 

Masyarakat Muslim yang ideal ialah kebahagiaan, tidak terganggu oleh p Dm: 
Curiga, punya kepastian, kuat, bersatu dan sejahtera, sebab semua itu mengajak orang, epada semua 
Yang baik: mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala kejahatan,—suatu penyampaian yang 


epat sekali dilukiskai 1 tiga anak kalimat. ' . ) 
432. “Wajah" - 2 sapa do kepribadian kita, bentuk sosok kita yang paling dalam. Putih 
adalah Warng cahaya. Lintuk menjadi putih harus disinari oleh cahaya, yang sama dengan kebahagiaan, 
Sinar keagungan cahaya Tuhan, Ilitam adalah warna kegelapan, dosa, fasik, kesengsaraan tercabut 
dari rahmat dan cahaya Tuhan. Inilah tanda-tanda surga dan neraka. Ukuran yang memuluskan segala 
Persoalan ialah keadilan Allah. 
133. Bd 2:210. 


erselisihan utau rasa 


Surah 3: Ali “Imran 


110. 


An 12. 


kamu adalah umat terbaik dilahirkan 
untuk segenap manusia, menyuruh orang 
berbuat benar dan melarang perbuatan 
mungkar serta beriman kepada Allah “4 
Sekiranya Ahli Kitab beriman niscaya 
baiklah bagi mereka: di antara mereka 
ada yang beriman tetapi kebanyakan 
mereka orang fasik 


111. Mereka tidak akan membahayakan kamu 


113. 


baik, yang menjadi contoh kepada yang 


2. Mereka selalu diliputi kehinaan" 


kecuali gangguan-gangguan kecil, kalau 
mereka datang memerangi kamu mereka 
berbalik belakang melarikan diri dan 
mereka tidak mendapat pertolongan. 


35 


(seperti kemah) di mana pun mercka 
berada, kecuali bila mereka berpegang 
pada tali (janji) dari Allah dan tali 
(janji) dari manusia. Mereka mendapat 
murka dari Allah dan selalu diliputi 
kesengsaraan Yang demikian itu karena 
mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan 
membunuh para nabi dengan tidak 
semeslinya 138 soalnya, karena mereka 
durhaka dan inelanggar batas. 


Mereka tidak sama: di antara Ahli 
Kitab, ada segolongan orang yang ber- 
laku jujur, mereka membaca ayat-ayat 


156 


Juz 4 Ns ip (rn) 


BAMBU paeat 
ga, 


Sae RN an Ale Lesu agan 
TEA K3 
II aan na Pond 13 “Yen 
KS aa AM KESAN 


5 .. 


ba et aa A02 5 433201 
GIE ANA 33 O 


Ka arah 


Oa 


anna made AL CG ukantia 

GEA SNN EA al 

Pa Item 

963 

PASAL LIA en ata InySagba 
AGE Ma O 


434, Maka kesimpulan yang logis terhadap evolusi sejarah agama ialah. tidak berkelompok. tidak 
rasialis, tidak doktrinal (berkelompok dalam mazhab), agama universal, yang jelas ada pada Islam, 
sebab penyerahan diri itu hanya kepada kehendak Allah. Ini mengandung arti (1) inian: (2) berbuat 


lain untuk melakukan perbuatan baik, serta memiliki kemampuan 


melihat bahwa kebenaran akan menang, (3) menjauhkan diri dun kebatilan, yang akan menjadi contoh 
kepada yang lain untuk menjauhi kebatilan, serta mampu melihat bahwa kebatilan dan kezaliman 
akan kalah. Oleh karena itu, kehadiran Islam bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh umat 
manusia. Kalau Ahli Kitab sudah beriman, mereka akan menjadi Muslim, sebab mereka sudah me- 
miliki persiapan ke arah Islam. Sayang sekali tidah denukian, tetapi itu tidak akan merugikan orang 
yang membawa panji keimanan dan kebenaran, yang akan selalu mendapat kemenangan. 

435. Duribar ini saya kira suatu perumpamaan dari memasang kemah. Biasanya kemah itu tempat 
yang tenang dan terhormat. Kemah orang yang jahat di mana pun mereka berada merupakan kecemaran. 
sumber kenistaan dan kehinaan. Hanya dengan rahmat Tuhan dan kasih manusia mereka masih mendapat 
perlindungan bila harga diri mereka sudah mulai merosot. Dengan menggunakan perumpamaan yang 
sama mengenai kemah itu, rumah tangga mereka pun akan mengalami kesengsaraan. 


436. Bd. 3221, €. 363. 


Surah 3: Ali Imran 157 Juz 4 Dar Il Ine EF) 
Allah pada malam hari dan mereka pun Kiara 25533 Ba 
Idea HA 


sujud. 37 


114. Mereka percaya pada Allah dan pada IA Adu ati @ 
5 5 PA ML nan 


hari kemudian: menyuruh orang berbuat an Aam yag aa be Gt ena 
benar dan mencegah perbuatan mung: Ida nk (ET HKI 


kar serta berlomba dalam kebaikan Ta ne 
4 KA 
Mereka termasuk orang yang saleh Lea 


115. Dan perbuatan baik apa pun yang t ELANG Sa KE OPEN AA @ 
mereka kerjakan niscaya tak akan di- ii 1 .. 
tinggalkan. Dan Allah Mahatahu mereka Sl 
yang bertakwa 

dan Sat t 

116. Mereka yang kafir, harta dan anak-anak 33 AAN AAA NSGNG @ 
mereka sedikit pun tak berguna dalam ag 
pandangan Allah. Mereka penghuni (ne- 
raka), di sana mereka tinggal selama- 
lamanya. "8 


Ap ad NI “ih 
17 Perumpamaan segala apa yang mereka BOS 0333 
nafkahkan dalam hidup di dunia ini 0s rena Agan raden 
PENATAAN Aha 2 
Seperti angin dingin menimpa tanaman MA palapa NI 
. : 4 P ES Lor - 
Suatu golongan yang menganiaya diri BISA SNN aa Ar 
sendiri. Bukan Allah yang menganiaya 
mereka tetapi mereka menganiaya diri 
sendiri. 439 


ata 


HA BEN Wap 


437. Dalam Islam orang yang sungguh-sungguh beriman dan bertakwa sangat dihormati, bagai- 


Manapun tampaknya dari luar Menurut para mufasir mengacu kepada Ahli Kitab yang akhirnya 
menganut Islam (R) 

438. Bd 310 

439 Menafkahkan dengan cara yang palsu dapat terjadi, 
Aang dalam “bersenang-senang,” Orang yang aan 

sebenarnya ialah iman dan kasih. Tanpa uanya, AMA . oi 

bug € Terdapat mahsud-maksud yang rendah: untuk kebanggaan, alau yang Sa esa jab 
Uat Otang berada di bawah pengaruhnya dengan kedok beramal. Kadang hal tu ng aa 
Angin Sara Orang berpikir demikian, dengan segala kebesaran yang dibayanu Kan road peinUs. tidak 
Mulah Kk 
dik: 


baik dalam mengeluarkan "amal sudagah" 
ndak Tuhan tak akan ada gunanya 
| bukan lagi amal Dalam hal ini 


Surah 3: Ali Imran 158 


118. 


119. 


120. 


440. Islam telah memberikan kepada kita wahyu 
wahyu yang sebagian-sebngian sepanjang zaman su 


Hai orang yang beriman! Janganlah 
mengambil orang di luar lingkunganmu 
menjadi teman kepercayaanmu. Tiada 
hentinya mereka menyusahkan kamu. 
Mercka mengharapkan kehancuran 
kamu: kebencian itu sudah nyata dari 
mulut mereka, dan yang tersembunyi di 
hati mereka lebih jahat lagi. Telah Kami 
terangkan ayat-ayat kepadamu kalau 
kamu dapat memahami 


Beginilah kamu! Kamu mencintai me- 
reka padahal mereka tidak mencintai- 
mu: dan kamu beriman kepada Kitab" 
seluruhnya, kalau berjumpa kamu mereka 
berkata: “Kami beriman," Tetapi bila 
mereka sudah menyendiri mereka meng- 
gigit ujung jari karena geram kepadamu. 
Katakanlah: “Marilah kamu dengan ke- 
geramanmu!” Allah tahu benar segala 
rahasia hati 


Jika kamu memperoleh nikmat mereka 
tidak senang, sebaliknya jika kamu ter- 
timpa bencana, mereka bergembira ka- 
renanya. Tetapi bila kamu tabah dan 
tetap bertakwa tipu-muslihat mereka 
samasekali tidak merugikan kamu, Allah 
mengetahui segala perbuatan mereka. 


Juz 4 Ios ape (V) 
Kah Sa ai AAA @ 
oxa Atasi Kak 


Tata LAB ia 
alba Arbani 
BEN KE R 


SAI 


2 3 213 
BAGAN AKAN KS O 
Na teA ata banar 11 
Bo ESA 3 LA 


PA P3 


Da Ina PART aa 


PLAT ia aa sa e 
Jab 25 OaP 


KAN 


R. 58.— Bimbingan Allah akan turun bagi mereka yang berjuang 


(3:121-148) 


Dengan teguh, seperti yang terjadi di Badr. 


Banyak yang bisa dipetik dari kemalangan 


Di Uhud. Kita tak punya hak 


Mempertanyakan rencana Allah, yang penuh dengan 

Kebijakan dan anugerah bagi kita semua. Tugas kita 

Adalah tetap tegak dan tak bergeming, 

Untuk patuh, dan dengan keberanian yang teguh 

Untuk tawakal, untuk memperbaiki kesalahan kita, 

Tidak dalam keputusasaan dan kesediha, tetap dalam harapan yang tangguh 
Kepuda Allah, dan senantiasa menyingkirkan rasa takut terhadap sakit 


441. Bd. 2:14. 


dan maut 


yang lengkap, yakni “Kitab seluruhnya,” walaupun 
dah pernah diturunkan. (Bd 3:23, dan C. 366). 


A 


Surah 3: Ali Imran 159 Juz 4 Oa ii (V) 


Am 13. 
121. Ingatlah tatkala pagi itu engkau me- IA NE 353 SG @ 


ninggalkan keluargamu untuk mengatur WI NB ea 
orang-orang mukmin pada pos-pos per- EN EN 
tempuran"? dan Allah Maha Men- 

dengar. Mahatahu 


2 £ 2 “5 Lean 
122. Tatkala ada dua golongan 4? dari pihak PA PANAI e 


kamu mulai merasa takut padahal Allah AI Sa naa 
melindungi mereka. Dan hanya kepada Geng elo 
Allah orang beriman seharusnya ber- 

tawakal 


442. Perang Uhud merupakan ujian zaman yang berat sekali bagi masyarakat Islam vang masih 
muda itu Semangat mereka serta kebijaksanaan dan kekuatan pemimpin mereka telah diperlihatkan 
dalam Perang Badr (3:13 dan Catatan), sehingga pihak musyrik Mekah mengalami kekalahan telak 
Orang-orang Mekah itu ingin menghapus iring yang tercoreng di muka mereka dan akan membasmi 
habis kaum Muslimin di Medinah. Untuk tujuan itu mereka menghimpun pasukan besar-besaran dan 
berbaris menuju Medinah. Jumlah mereka sekitar 3000 prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan. 
Begitu yakin mereka akan menang sehingga kaum wanitanya pun ikut serta dikerahkan. Mereka mem- 
perlihatkan kekejaman dan kebuasan yang tak kenal malu setelah perang itu usai. Dalam menghadapi 
ancaman bahaya, Pemimpin Muslimin itu, Muhammad Rasulullah, dengan pandangannya yang jauh, 
berani dan penuh tanggung jawab. segera memutuskan akan mengambil tempat di kaki Gunung Uhud, 
yang menguasai sebagian besar kota Medinah, sekitar uga mil ke utara. Pada 7 Syawal tahun ketiga 
Hijri (Januari 625) waktu subuh, ia sudah mengadakan persiapan untuk menghadapi perang itu. 
Medinah terkenal dengan musim dinginnya yang luar biasa, tetapi prajurit Islam (700 sampai 1000 
Orang) subuh itu sudah siap. Di sebelah selatan mereka terdapat lembah yang curam dengan aliran 
air yang deras, sedang lorong-lorong bukit di belakang mercka ditempati oleh 50 orang pasukan 
pemanah untuk mencegah serangan musuh dari belakang, Pihak musuh sudah bersiap-siap hendak 
menyerang tembok Medinah, sedang pasukan Muslimin berada di belakang mercka, Pada mulanya 
pertempuran itu menguntungkan kaum Muslimin Pihak musuh sudah porak-peranda, tetapi barisan 
pemanah Muslimin, yang tiada menaati perintah, meninggalkan posnya. Mereka ikut mengejar dan 
memperebutkan rampasan perang. Di samping itu ada pula pengkhianatan yang dilakukan oleh kelompok 
300 Orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubai yang melakukan desersi Pihak musuh 

g menggunakan kesempatan mengambil peluang yang telah ditinggalkan oleh pasukan pemanah, 
dan ketika itulah terjadi pertempuran satu lawan satu yang amai sengit, yang menurut laporan 
banyak menguntungkan pihak musuh. Sahabat-sahabat dan kaum Ansar banyak yang terbunuh. 
Tetapi mereka tidak kenal mundur. Di pihak Muslimin terdapat seorang laki-lak: yang begitu gagah 
berani telah juga menjadi syahid, yaitu Hamzah, paman Rasulullah dari pihak bapa. Makam syuhada 
ilu masih dapat dilihat di Uhud. Rasulullah sendiri juga mendapat luka-luka di bagian kepala dan 
Muka, dan giginya ada yang rontok. Kalau tidak karena keteguhan hatinya, keberanian dan ketenangan- 
NYA, niscaya pihak Muslimin akan menderita kekalahan yang lebih besar. Begitulah Rasulullah, meskipun 

N keadaan luka, dan begitu juga kaum Muslimin yang lain mengalami luka-luka, diilhami oleh 
teladan yang diberikannya, keesokan harinya mereka kembali ke medan pertempuran. Abu Sufyan 
AN Pasukan Mekahnya dengan hati-hati sekali segera menarik diri. Medinah dapat diselamatkan. 
3um Muslimin dapat belajar dari perisuwa ini: keimanan, kesetiaan dan ketabahan. 

943. Dua kelompok yang goyah pikirannya itu mungkin Banu Salamah dari Khazraj dan Banu 
Isah (Aus). Tetapi karena pengaruh pribadi Rasulullah mereka kembali bersatu. Peristiwa itu 
kemunjukkan bahwa adakalanya manusia itu mengalami kelemahan, tetapi bila segera ia menyerahkan 
ia pai bati demikian itu dengan melihat teladan yang diberikan oleh para nabi, mudah-mudahan 

dapat memperbaiki kembali kelemahannya. 


Surah 3: Ali Imran 160 Juz 4 Oa dl tr) 
EA DIP Intan 
123, Allah telah menolong kamu di Badr Pai Ikat) NIA AN, 7 is @ 
ketika kamu dalam keadaan lemali. Maka NP ng SNN. 
bertakwalah kepada Allah, dengan demi- 93 5g 


kian kamu bersyukur. "4 
p 


pe reka tata Latina, INI 
124. Ingatlah tatkala engkau berkata kepada Aa Ta SA Pe AN @ 
orang-orang beriman: “Tidakkah cukup Ta engan Tete NAN 
bagimu bahwa Tuhanmu menolong PAN GAS RA, 
kamu dengan tiga ribu malaikat yang 
khusus diturunkan?"S 
" N naa selain ph Lan ana ERA 
125. “Ya. jika kamu tabah dan tetap ber- Kap LA ag Pe @ 
takwa, meskipun (musuh) menyerbu 9 Ana. Ant " ot, 
kamu dengan tiba-tiba sekali, Tuhanmu Fasa Ga PIP AI 
membantu kamu dengan lima ribu 
malaikat yang sudah siap siaga “MO 


126. Allah menjadikan itu hanya sebagai 
kabar gembira bagimu dan untuk me- 1 2. A $ Andai e2 
nenteramkan hatimu. tidak akan ada KITA an ANA 
pertolongan kecuali dari Allah Maha- 
perkasa. Mabahijaksana "7 


127. Untuk membinasakan sekelompok orang PNG BA @ 


kafir8 atau untuk membuat mereka 


444 Bersyukur kepada Allah tidak dapat diukur dengan kata-kata Itu harus diperlihatkan dalam 
tingkah laku dun dalam kehidupan Sekiranya pibak Muslimin mau belajar dari teladan yang 5 
sungguhnya dari kemenangan Badr, pasukan pemanah itu tidak seharusnya akan meninggalkan pos 
yang sudah ditentukan bagi mereka, juga kedua suku seperti yang disebutkan dalam akhir Catatan di 
atas tidak akan sampa: mengalami kegoncangan 

445 Lintuk dapat menangkap artinya yang utuh, baca ayat 124 berturut-turut dengan kelima ayal 
berikutnya 

446. Musawwam, bentuk aktif kata kerja ini jangan sampai dikelirukan dengan be 
3:14 yang mengandung arti yang berbeda, 

497 Apa pun yang terjadi, baik berupa mukjizat atau bukan, semua pertolongan datang dari Allah 
Manusia jangan sombong dengan menganggap bahwa kemampuannya itu akan dapat mengubah 
perjalanan dunia ini. Allah akan menolong mereka yang berhati tabah, berani dan disiplin serta 
menggunakan segala kemampuan yang ada padanya, tidak seperti mereka yang hanya berpangku 
tangan dan tidak beriman Pertolongan Tuhan ditentukan dengan pertimbangan yang begitu agung 
jauh di atas kemampuan daya u manusia, dan dengan kebijaksanaan yang begitu sempurna, 
yang hanya samar-samur saja dapat kita lihat ' 3. 

448. Sekelompok orang kafir yang paling ujung, baik di atas atau di bawah. Dapat diartikan di 
sini, bahwa pemimpin-pemimpin musyrik Mekah yang datang hendak menghancurkan kaum Muslimin 
dengan begitu yukin itu, berbalik surut dengan harapan yang kecewa. Dengan kekejaman yang 
kenal malu mereka berikut kaum wanitanya, yang menganiaya mayat-mayat Muslimin di medan 
perang itu akan tetap merekam kekejian untuk selama-lamanya. Barangkali itu juga yang telah ment 
perlihatkan watak mereka yang sebenarnya kepada beberapa orang yang tadinya berperang di pi 
mereka, seperu Khalid bin Walid, yang kemudian tidak saja masuk Islam, bahkan menjadi $ 
scorang pahlawan Islam yang sangut terkenal. Dialah yang juga telah menaklukkan Mekah bersaing, 
sama kaum Muslimin yang lain, dan kemudian pun ia mendapat kemenangan yang terhormat di Suri 


dan di Irak. 


ntuk pasif dalam 


Surah 3: Ali Imran 161 Juz 4 Nae Ta, () 


hina, lalu mereka mundur kembali, mem- 
bawa harapan yang sia-sia. 


128. Samasekali bukan unisanmu akan mene- 
rima tobat mereka atau menyiksa mereka, 


sebab mereka sungguh zalim 9 
Petai Bm 
129. Bagi Allah segala yang di langit dan di Ktalak EN II ang Ka) 
bumi. Dia mengampuni siapa pun yang Un LN Aren gag tata 
dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa KENJYSAN AS ja nang 
pun yang dikehendaki-Nya. Tetapi Allah 
Maha Pengampun, Maha Pengasih 
Aw 14. 
EA AE ega Eng Aa eh 
130. Warnai orang yang beriman! Janganlah PA AA EN) @ 
kamu memakan riba"“V dengan berlipat Ts atuh at 
ganda. Takutlah kamu kepada Allah su- Sapa SA 
para kamu berhasil." 
3 se Ba 5 Sea, IL 2 S5 
131. Jauhilah dirimu dari api (neraka) yang KESAN Gl), @ 
disediakan hagi orang kafir. id 
12 Pa. “, 
132. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul- BEAT @ 
Nya, supaya kamu mendapat rahmat 
& 


133. Cepat-cepatlah dalam berlomba men- ta 2) SAE TANYA OT) @ 


dapatkan ampunan dari Tuhanmu, dan 


.. 49. Seperti Badr. buat Islam Uhud merupakan suatu petunjuk. Hal ini buat kita hati-hari belakangan 
Idi memberikan pelajaran yang lebih besar lagi. Kalau kita beriman, setia, disiplin, bersatu dan ber- 
Uindak demi kebenaran dan keadilan, pertolongan Allah akan datang, Kalau kita gayul, karunia-Nya 
Selalu terbuka buat kita Tetapi juga terbuka buat musuh kita, dan buat mereka yang tampak kepada 
kita sebagai musuh Tuhan. Kekuasaan-Nya dapat membawa orang yang berdosa bertobat serta 
Mengajarkan kepada kita ketakwaan dan kearifan justru melalui mereka yang menurut mata kita 
Orang fasik atau bahkan kafir. Tuhan melihat apa yang barangkali baik pada mereka, sedang kita 
Sidak, dan dengan pikiran kita yang sangat sederhana ini, seharusnya kita melakukan mawas diri, 
Mttospeksi dan memperbaiki diri sendiri 
450. Bd 2275 dan Catatan. Ayat terakhir menyebutkan tentang pengampunan, terhadap musuh 
Sekalipun. Kalau Allah telah menjamin karunia demikian buat mereka yang melakukan perbuatan 
dosa, betapa pula akan lebih berat itu menjadi beban kita, yang juga telah berbuat dosa, agar jangan 
Melakukan penindasan terhadap sesama makhluk yang memerlukan bantuan kita, yang hanya berupa 
benda dan harta yang fana ini? Riba sangat bertolak belakang dengan segala amal baik, dengan sifat 
ya Mementingkan diri sendiri — dengan jalan berusaha serta menyerahkan diri kita dalam mengabdi 
.. Allah dan kepada sesama manusia. 
ea Keberhasilan yang sebenarnya bukan kare 
ahan hati menyerahkan diri kita dan rezeki Ki 
"aran dan kepada sesama makhluk Allah. 


na dibawa oleh keserakahan melainkan oleh 
ita di jalan Allah dan untuk mengabdi kepada 


Surah 3: Ali Imran 162 Juz4 oo sdt) 


banana AA akte 
surga seluas langit dan bumi,“82 di- KENTANG 
sediakan bagi orang bertakwa. 


Ane ane Tea tahan ra 
134. Mereka yang menafkahkan (harta- Feb AN SAN Goa Gal @ 
453 gi wak Li 
nya) di waktu lapang atau dalam tag IMAN ak Lem etek 
kesempitan: dapat menahan amarah dan jan 53 NAN ya Edi GUA) 
dapat memaafkan orang. Allah men- 
cintai orang yang berbuat baik. 


ae aa eta 
135. Dan mereka?! yang bila melakukan ATENGABA A3 BIANG @ 
perbuatan keji atau menganiaya diri 


1 PNP NA De MET Ia Gtebn DANA 
sendiri"?8 segera mengingat Allah dan Sapa ag MEDAN AAA 9 
memohonkan ampunan atas segala dosa- KO PAR pi 


nya: dan siapakah yang dapat meng- 
ampuni dosa selain Allah? Dan mereka 
tidak meneruskan perbuatan (dosa) demi- 
kian padahal mereka tahu. 
gan 


136. Balasan bagi mereka ialah ampunan aa Pete LION @ 
dari Tuhan mereka dan surga yang di ta SENaan aka ng NI23 Sita 
dalamnya mengalir sungai-sungai, tem- Cabang TEKAN Gen 
pat mereka tinggal selamanya dan itulah 
pahala terbaik bagi orang yang beramal 


(dan berjuang). 


452. Api (3:131) selalu berlawanan dengan Taman,—dengan kata lain, neraka berlawanan dengan 
surga. Supaya kita tidak berpikir bahwa surga itu semacam kebun berupa benda dengan batas-batasnya 
sendiri, disebutkan bahwa luasnya seluas langit dan bumi—ciptaan yang dapat kita bayangkan. Dengan 
kata lain, kebahagiaan rohani kita tidak sekadar meliputi sebagian-sebagian saja dalam wujud kita, 
tetapi meliputi seluruh kehidupan dan seluruh wujud ini. Siapakah yang dapat mengukur luas, 
panjang atau dalamnya itu? 

453. Batasan lain mengenai perbuatan baik (ayat 134-35). Kekayaan materi yang mereka peroleh 
akan dinafkahkan dengan suka rela, bukan saja bila mereka dalam, keadaan mampu dan mudah 
berbuat begitu, tetapi juga tatkala dalam kesulitan untuk membantu orang lain yang dalam waktu 
yang sama juga dalam kesulitan Mereka tidak lalu murung ketika menghadapi kesukaran, atau 
marah karena orang lain berlaku tidak baik, atau rencana kerjanya yang baik mengalami kegagalan. 
Sebaliknya, mereka akan melipatgandakan segala usahanya itu, Amal—alau perbuatan baik—itu 
diperlukan sekali justru pada waktu dalam kesukaran. Mereka tak akan melemparkan kesalahan 
kepada orang lain. Walaupun kesalahan itu ada dan perlu dikoreksi, hatinya tak pernah dirisaukan 
Oleh hal semacam itu, sebab ia sudah bersedia menutup mata dan memasikan. Ini yang mengenal 
orang lain. Tetapi mungkin juga diri kita bersalah, dan barangkali kita pula yang membawa malapetaka 
terhadap diri kita sendiri. Orang yang saleh tidak perlu harus sempurna. Kelakuan orang yang semacam 
ini diterangkan dalam ayat berikutnya. . 

454. Orang yang saleh bila melihat dirinya terperosok ke dalam dosa atau suatu kesalahan, i8 
tidak lalu merintih atau putus asa, melainkan segera memohonkan ampunan Allah, dan imannya 
akan memberikan harapan kepadanya. Kalau memang ia bersungguh-sungguh, akan ditinggalkannya 
segala tingkah lakunya yang tidak benar itu, dan akan memperbaikinya. 

455. Dosa ialah semacam penganiayaan terhadap diri sendiri. Yang demikian ini sesuai dengan 
ajaran tentang tanggung jawab pribadi, yang sebaliknya daripada paham yang mengajarkan percaya 
kepada nasib, atau puda Sang Dewa atau dewa-dewa pemberang yang selalu siap melakukan balas 
dendam dan kezaliman terhadap umat manusia, 


Surah 3: Ali Imran 163 Juz 4 Oa ly (T) 


137. Sudah banyak cara's8 yang sudah PNY KeipeE (2) 
berlalu sebelum kamu: mengembaralah Za “3 pa keke PAPAN LN 
ke segenap penjuru bumi, dan lihat 8 KAN AE F3 TAU 
bagaimana berakhirnya orang yang men- 
dustakan (kebenaran). 


138. Inilah keterangan yang jelas untuk semua YA RN AAN @ 


manusia, sebuah petunjuk dan pelajaran 
bagi orang yang bertakwa. 


3 . 
apa sana 


139. Janganlah merasa lemah, jangan ber- TA AE: YA @ 
sedih hati sebab kamu lebih tinggi jika . ig 2 
kamu beriman. 


5 Bana on era £ 
140. Jika La en na sila KERAS KE (o) 
pun mengalami luka serupa. Kami edar- AYI ema Gnewa MAAN Ol 5 
kan zaman di antara manusia secara Sa FA ABIS Isi 


bergiliran supaya Allah mengetahui me- DIA ANE In an 
reka yang ai aka dan memberi ke- Pee nj ANE 
hormatan kepada sebagian kamu yang 

gugur sebagai syahid. Allah tidak me- 

nyukai orang yang zalim. 


an 2 ngan IA og IN napa 
141. Dan Allah akan membersihkan"# orang — GAN Ganga GAN anal D 


beriman dan menghancurkan orang kafir. 


456 Bd Tennyson (In Memoriam): “Cara-cara kita yang lemah ada masanya, Semua itu ada 
masanya dan akan berakhir: Itu hanya sepercik cahaya-Mu, Dan Engkau, O Tuhan! Melebihi segala 
itu.” Hanya kebenaran Tuhan yang abadi, dan kebenaran itu pula yang akhirnya akan menang. Jika 
sedang mengalami kegagalan, kita tidak boleh patah hati, cepat menyerah dalam perjuangan. Iman 
itu berarti harapan, aktivitas, berjuang dengan segala keteguhan hati untuk mencapai tujuan. 

457. Tinjauan umum ini khusus ditujukan pada peristiwa bencana yang terjadi di Uhud (1) Dalam 
memperjuangkan kebenaran, bila kita mendapat pukulan, yakinlah bahwa musuh juga menderita, 
mereka juga mendapat pukulan. Lebih buruk lagi karena ia tidak mempunyai keimanan yang akan 
dapat menopangnya. (2) Berhasil atau gagal dalam dunia ini dialami oleh semua orang dalam segala 
zaman. Kita tidak boleh menggerutu, karena kita memang tidak dapat mengetahui rencana Tuhan 
secara keseluruhan. (3) Bawaan orang yang sebenarnya akan diketahui tatkala sedang dalam kesulitan, 
Seperti emas bila diuji dengan api: Bd juga 3:154 C, 467. (4) Mati syahid Suatu kehormatan dan 
Suatu hal yang istimewa sekali, betapa agungnya Hamzah yang telah mati syahid dengan nama yang 
begitu harum? (5) Jika pada diri kita masih terdapat noda, itu akan dibersihkan oleh perlawanan dan 
perjuangan kita. (6) Apabila sedikit saja kejahatan itu diberi peluang ia akan memilih sendiri julan 
kehancurannya. Bara api kekejaman yang berkecamuk dalam hati kaum musyrik setelah mereka 
beranggapan akan mendapat kemenangan di Uhud, telah menyebabkan mereka membabi buta melakukan 
segala tindakan kekejaman, mereka telah kehilangan soko guru dan pengikut yang terdiri dari orang: 
Orang pilihan datam tingkat mereka, dan itu pula yang telah mempercepat runtuhnya paganisme dari 
Jazirah Arab. Ad' 3:127 dan C. 448. Mena 

458, Ada dua arti pembersihan atau pemurnian (1) membersihkan orang-orang musyrik dari barisan 
Pasukan Muslimin. (2) saat ujian memperkuat iman yang masih lemah dan goyah scbab penderitaan 
Punya misi sendiri dalam hidup ini. Teladan yang telah diberikan oleh Rasulullah — mengalami luka- 
Juka tetapi tetap tabah dan gigih, dan lebih teguh dari yang semula—menanamkan semangat baru 


hari umat, 


Bi 


Surah 3: Ali “Imran 164 Juz 4 As Iin) 


Kan on00201 38 Len! 2 @ 


ea al 
142. Adakah kamu mengira akan masuk sur- SN AA Ate GA 


A32 jian dari Allah , 
ga'5 tanpa mendapat ujian dari $ Pe aan 
mereka di antara kamu yang berjuang Ser AKN 
(di jalan-Nya) dan mereka yang berhati 
tabah? 


Mag LOL aa, La Na ANA Ma 
143. Kamu sungguh-sungguh telah meng- Ja SO YA SN ai SAH @ 
harapkan mati sebelum kamu meng- 2 4 


Es) 
hadapinya, sekarang kamu sudah me- al 
lihatnya dan kamu menyaksikan sendiri. 
An 15. $ & 5 
PAN AN 2 oa ra, PEP PALA 
144. fluhammad hanyalah'”0 seorang Ra- KA PAT AT TENANG @ 
sul: sebelumnya pun telah berlalu rasul- anna ce aan ata aa 
rasul, Apabila dia mati atau terbunuh DES ARE maa 3 Sasa 


kamu akan berbalik belakang? Barang KD De La Tan ALE 
siapa berbalik belakang samasekali tak S3 naa jaan # 
akan merugikan Allah tetapi Allah akan Kap) 
memberi pahala kepada orang-orang 

yang bersyukur. 


Beragn an Ta 

145. Segala yang bernyawa tak akan mati SEA SL NS3E3 A0 (2) 
kecuali dengan izin Allah: waktunya ana en ne eta 
sudah ditentukan. Barang siapa meng- GOA SP 33 


hendaki balasan dunia kepadanya dunia KA setara 33 
Kami berikan,”0! gan barang siapa LI Ga 
menghendaki balasan akhirat kepadanya 

akhirat Kami berikan, dan Kami akan 

memberi balasan kepada orang yang 

bersyukur. 


459. Bd 2:214 3 

460. Ayat ini pertama sekali bertalian dengan peristiwa Perang Uhud. Dalam peristiwa ini ada 
Orang yang meneriakkan bahwa Rasulullah terbunuh Tetapi sebenarnya ia sedang mengalami tuka 
parah Talhah, Abu Bakr dan Ali tetap mendampinginya. Keberaniannya yang tak ada taranya ju 
telah menyelamatkan pasukan Islam dari kehancuran, Ayat ini pernah dibacakan kembali oleh Abu 
Bakr tatkala Rasulullah wafat secara wajar delapan tahun kemudian— untuk mengingatkan 01218: 
bahwa yang hidup abadi hanyalah Allah, Yang telah memberikan risalah kepadanya agar disampaikan 
itu. Dan sekarang kita perlu sering mengingat-ingat karena dua sebab: (1) ketika kita cenderung ingin 
menyampaikan rasa hormat kepada seorang manusia yang paling jujur, paling bersih dan manusia 
terbesar, dan yang demikian ini dalam suatu pengertian untuk menjauhi sifat melupakan jiwa ajaran 
nya, dan (2) bila kita merasa scdih yang diakibatkan oleh peristiwa dan perubahan yang menimp3 
kita, dan kita lupa bahwa hanya Allah Yang hidup abadi, mengawasi kita dan semua makhluk Ny3 
Sepanjang zaman, baik masa sekarang, masa lampau dan masa yang akan datang 2 Uhud 

461. Ada sedikit nada ironi dalam ayat ini, yang ditujukan kepada pasukan pemanah di Bad 
yang telah meninggalkan posnya karena mau mengejar rampasan perang. Mungkin saja LA 
memperoleh rampasan itu, tetapi mereka dan seluruh angkatan bersenjata dapat terjerumus ke dal 3 
bahaya Akibat mengejar harta dunia yang tak seberapa, hampir saja mereka kehilangan aan 
Sebaliknya mereka yang berpandangan jauh dan berperang dengan penuh kesetiaan dan disiplin 
mercka pasti ukan menerima pahala. Bila mereka tewas, mereka akan ditempatkan sebagai 5)" 
Kalau mereka hidup, mereka adalah pahlawan yang terhormat di dunia ini dan pada hari kemudian 


4 


| 


Surah 3: Ali Imran 


146. Berapa banyak nabi yang telah berperang 


(di jalan Allah) didampingi sejumlah 
besar orang beriman, tetapi mereka tak 
merasa lemah menghadapi bencana di 
jalan Allah, dan tak patah semangat, 
juga tak mudah menyerah. Dan Allah 
mencintai orang yang berhati tabah. 


147. Tiada lain yang mereka katakan hanya- 


lah: “Tuhan, ampunilah segala dosa kami 
dan tindakan kami yang berlebihan dalam 
kewajiban kami, teguhkanlah pendirian 
kami dan tolonglah kami melawan orang 
kafir." 


148. Maka Allah memberi mereka pahala di 


dunia dan pahala yang baik di akhirat 
Karena Allah mencintai orang yang 
berbuat kebaikan. 


165 


SANA GAGANG AAS 5 @ 


R. 59.— Uhud menunjukkan betapa bahayanya 


(3:149-180) 


Mendengarkan bujukan musuh, 


ta, Ah Is 


Tidak mematahui perintah, bertengkar, hilang kepercayaan, tag 
Atau melaksanakan maksud pribadi, beberapa bahkan mengikuti 


Jalan setan untuk melarikan diri 


Namun besarlah ampunan Allah: di mana ada bimbingan-Nya 
Tak ada yang sengsara. Percayalah kepada Pemimpinmu. 
Kaum munafik, dengan cara melarikan diri dari peperangan 
Sesungguhnya membantu Kaum Kafir, 
Namun berjayalah mereka yang tanpa 
Rasa takut. mereka yang terbunuh di Jalan Allah 
Namun hidup dan berjaya dan berbahagia, 
Dan mereka yang melawan Iman 

"Tak akan bisa mengalahkan Kehendak Allah. 


Am 16. 


149, Warnai orang yang beriman! Kalau 


kamu mematuhi orang kafir, mereka 
akan mengembalikan kamu (menjadi 
kafir) dan kamu yang akan berbalik 
- menderita kerugian. 


150. Ya, Allah Pelindungmu dan Dialah Pe- 


Is). 


nolong terbaik. 


Akan Kami tanamkan rasa gentar ke 
dalam hati orang kafir karena mereka 
mempersekutukan Allah, yang untuk itu 
Ia tidak memberi kekuasaan. Tempat 
saban ialah api (neraka), itulah tempat 
lingga terburuk bagi orang yang zalim. 


& 


Bare 


MAAN 0 
Bepe NE Ska TAMA 


Tipe 2935 KIA ANUS @ 
An Selat O 


Karan Ta Sa 


3 Rp3 
TN aa 3 


Surah 3: Ali Imran 166 Juz 4 Om liye (7) 
— 3 

152. Allah telah memenuhi janji-Nya kepada- Pa PRANATA isa @ 

mu tatkala kamu membinasakan mereka A00 Leon AP ai 

dengan izin-Nya sampai kemudian kamu PIK 79K 3 5) 3S 

lemah dan berbantah mengenai perintah dinas tab tem anda 222 

itu,462 gan kamu tidak mengindahkan- DI Crita a39 
En N2 3 3 Lam & 


nya setelah diperlihatkan-Nya kepadamu BESI REA og 3 
kan. Di antara kamu ada yang meng- Kenten KnaRe 33 
2 si 


(rampasan perang) yang kamu damba- ” 


hendaki dunia dan ada yang meng- 
5 5 : ba PN Se IE AKA (eta PE Ud 
hendaki akhirat. Lalu Ia memalingkan ubi 23 2019 


kamu dari mereka untuk menguji kamu,403 
tetapi la mengampuni kamu, karena 
Allah penuh karunia kepada orang yang 


beriman. 


153. Ingatlah! Ketika kamu naik (ke dataran PPPA TA Cp PAT MPI @ 


tinggi) tanpa menoleh kepada siapa pun 0 2 2161 ITALI aa bahan 
dan Rasul memanggil-manggil kamu 6 KEKE 3S 
dari belakang kamu, maka Ia menurun- Pa ANTA PAT CAT Part 
kan kesedihan demi kesedihan," supaya 213 PAI aa 2 Di 
kamu tidak bersedih hati atas segala 5 BA 
yang sudah lepas dari tanganmu dan 

segala yang menimpa kamu. Allah tahu 


benar apa yang kamu kerjakan. 


462 Perintah itu ialah: janganlah mengejar rampasan perang, tetapi jagalah disiplin kuat-kuat. 
Pada mulanya kemenangan di Uhud ada pada pihak Muslimin. Tidak sedikit musuh yang mati terbunuh, 
dan mereka sudah mulai mundur tatkala sebagian pasukan Muslimin, berlawanan dengan perintah, 
terus mengejar mereka karena tertarik oleh kemungkinan mendapatkan harta rampasan perang Lihat 
Catatan pada 3'121. 

463. Melanggar perintah itu pada mulanya menyenang 
dan kemungkinan pula mendapatkan harta rampasan perang. 
sudah terlihat oleh pihak musuh, mereka berputar mengelilingi bukit itu dan ham 
dapat menghancurkan pasukan Muslimin, Kalau bukan karena inayah Tuhan juga, serta ketel 
hati pemimpin mereka dan sahabat-sahabat terdekatnya, habislah mereka. 

464. Tampaknya sepasukan barisan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang perkasa 
itu langsung menyerbu tempal kosong di celah bukit yang tadinya dikuasai oleh pasukan peman 
Muslimin, dan karena kekacauan yang kemudian timbul itu, pihak musuh yang tadinya sudah mundu' 
bergabung kembali dan berbalik menghantam pihak Muslimin. Sekarang tiba gilirannya pihak Muslimin 
yang mundur dari lembah di tepi sungai kering itu dan berusaha ingin mencapai bukit. Mereka Kios 
mengalami dua kerugian: (1) mereka kehilangan harta rampasan yang mereka kejar, dan (2) nyawa 
mereka sendiri dan nyawa seluruh pasukan berada dalam bahaya, dan kenyataannya, dari mereka itu 
memang banyak nyawa yang melayang. Sementara nyawa mereka sendiri dalam bahaya, sudah 
ada waktu lagi mereka akan terus berada dalam kesedihan karena telah kehilangan harta rami 
atau karena dilanda malapetaka, Tetapi ini telah memperkuat hati mereka, dan yang sebagian tagi 


mereka sedang menghadapi cobaan itu. 


kan: mereka dapat terus mengejar musuh. 
Tetapi bila kekosongan tempat itu 
pir saja mereka 
guhan 


ee 


Surah 3: Ali “Imran 167 Juz4 Ola lay (TV) 


« aa 2gb eten ai 
154. Kemudian setelah kamu ditimpa kese- AA Inn berarah 
Pp wal MEMINTA (Oo) 


- cast Ja 4 


dihan, Allah menurunkan perasaan aman IIS JO LAN o Ta Da BA KO 
pada sebagian kamu dengan diliputi Ai 0120 KAA ena 
rasa kantuk,"6' dan yang sebagian lagi, Ba At ATA ata 

ANE GPS uh gila 


telah diliputi kecemasan oleh perasaan na sn 3 5 2. 3 
mereka sendiri. Mereka menyangka Mind pesiaa Gu a3I 


yang tidak benar tentang Allah seperti Pena PE csi j2 
sangkaan jahiliah. Mereka berkata: “Apa- DSINI PPNI 
8,3. 


kah yang kita peroleh dalam persoalan Tn Ta Gen ar «s: 
$ Ce Tt Saaai 
ini?”466 Katakanlah: “Semua persoalan Car hang Dona 


P3 IL a10 205 5,3 

di tangan Allah" Mereka menyem- KEP Ie TAAT 

bunyikan di dalam hati apa yang tidak Ka Pa ga 4 
G3 EN AAN 


Las nyatakan api Kata bm . hei aa Sa 
“Sekiranya ada yang dapat kita perolel RA ita Nila KAB aka AS 3 
dengan persoalan ini, kita tidak akan SS g Ian aA T 
terbunuh di sini” Katakanlah: “Se- 

kalipun kamu tinggal dalam rumahmu, 

orang yang sudah ditentukan akan ter- 

bunuh pasti mereka akan keluar ke tem- 

pat kematiannya” Tetapi supaya Allah 

menguji"? apa yang ada dalam dadamu 

dan membersihkan yang di dalam kalbu- 

mu. Sebab Allah mengetahui benar se- 

gala rahasia hati. 


PENA IKA 
& 


465. Setelah serbuan tiba-tiba yang pertama ilu, ketika pihak lawan menyerang mereka, sebagian 
besar Muslimin telah memperlihatkan keberanian yang luar biasa. Dan melihat yang demikian itu, 
lawan pun menarik diri ke markas mereka kembali. Kemudian ketenteraman pun datang, mereka 
yang mengalami luka-luka diistirahatkan: mercka yang bertempur mati-matian apat tidur dengan 
tenang. Kebalikannya dari kelompok orang munafik: tingkah laku mereka diterangkan dalam Catatan 
berikut ini. 

466. Kaum munafik menarik diri dari pertempu' 


orang yang tadinya memberi saran agar bertahan k Sa 
Musuh di luar. Kegelisahan mereka disebabkan oleh suasana kejiwaan mereka sendiri: mereka tak 


dapat menerima keadaan oran tidur begitu tenang: dan mereka terus menggerutu mengenai 
g-orang yang . 

apa yang mungkin akan terjadi. Hanya mereka yang bodoh yang akan berbuat demikian, sedang bagi 
Orang yang arif segala kenyataan itu akan dihadapinya. ' 
467, Ujian yang diberikan Allah itu tidak berarti untuk menambah pengetahuan-Nya, sebab Dia 
Mengetahui segalanya, yang secara subyektif akan menolong kita, akan membentuk keinginan kita, 

membersihkan kita dari segala niat kotor yang dapat timbul karena suatu malapetaka. Kalau yang 
emikian itu bagi pelaku dosa yang sudah membatu, maka ujian itu akan menjadi hukuman terhadap 


dirinya sendiri. Ad juga 3:140. 


ran, Tampaknya mereka termasuk di antara orang- 
dalam tembok Medinah daripada menyongsong 


Surah 3: Ali Imran 168 Juz 4 Oa Ti (V) 


Pan SAINS ea Eta aa 
155. Orang yang berpaling di antara kamu'?8 AAN PAN NYA 3 & 


ketika dua pasukan bertemu setanlah 2) ena GL 00 An, T, 
" MAAN GEN ak Pas 


yang membuat mereka tergelincir karena 


beberapa (kejahatan) yang mereka OT aa erna! 5 
: $ 4 Pt) 
lakukan. Tetapi Allah telah memaafkan PN, 
mereka. Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyantun. 
Am 17. 


c 


2 ANA Gran JA Ti ET 
156. Ulahai orang beriman! Janganlah kamu 191891372 GEN TAN GT (al 
seperti orang kafir yang berkata kepada BNN LT AN IA AM oi. 
: : SAPI ANGIN 


saudara-saudara mereka jika mereka f 

mengembara di muka bumi atau mereka An jau ak AAN GEGER 

berperang: “Sekiranya mereka bersama po. 2ayp Bo 33 » 
aa Aa BIS ea Han oa Th 

kita mereka tidak mati dan tidak ter-— H7 Sea PLAN AIO 

bunuh.” Allah akan menjadikan penye- 3, Per 

salan dalam hati mereka. Allah Yang "2 

menghidupkan dan yang mematikan," 

Allah melihat benar segala yang kamu 

lakukan. 


468. Sudah menjadi kewajiban semua orang yang mampu berperang untuk terjun ke lapangan di 
Uhud itu demi tujuan yang suci. Tetapi ada suatu kelompok kecil yang masih takut-takut, kelompok 
ini tidak seburuk mereka yang telah menghina Tuhan, atau mereka yang tidak berpikir panjang telah 
mengabaikan perintah Tetapi mereka masih belum dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya 
Tuhan hanya menilai niat kita. Mereka yang masih takut-takut itu oleh Allah telah diampuni. Barang- 
kali ada kesempatan lain yang diberikan kepada mereka yang cocok buat itu dan kemudian dapat 
melaksanakan tugasnya 

469. Karena kurang iman orang jadi takut (1) menghadapi maut. (2) menjalankan tugas ketika 
sedang menghadapi bahaya, seperti dalam perjalanan dalam rangka mencari rezeki yang halal, atau 
berjuang demi tujuan yang suci. Kelakutan itu sudah merupakan sebagian hukuman akibat kurangnya 
iman itu. Kalau kita termasuk orang yang beriman, tak perlu takut menghadapi maut, sebab itu 
berarti mendekatkan kita kepada tujuan. Juga dalam menghadapi bahaya demi memenuhi keperluan 
kita, sebab kita menyadari bahwa kunci hidup dan mati kita di langan Allah. Segala yang terjadi 
karena kehendak Allah juga. Jika Allah menghendaki kita mati, kita tinggal dalam rumah pun tak 
akan terhindar, Kalau Allah menghendaki kita hidup, bahaya yang kita hadapi demi tujuan yang hak 
ilu akan membuat kita mulia. Andaikata sudah menjadi kehendak-Nya bahwa kita harus mati dalam 
menghadapi bahaya, muka ada tiga pertimbangan yang akan membuat kita ingin menemui maut IU: 
(1) mati karena menjalankan tugas, ialah cara yang terbaik dalam mengharapkan karunia Allah: 2 
orang yang beriman inenyadari bahwa ia bukan menuju ke negeri tak dikenal yang tak ada kabar 
beritanya: ia pergi lebih mendekatkan diri kepada Allah: dan (3) ia “diantarkan kembali" kepada 
Allah, yakni kita akan bertemu dengan semua orang seiman yang kita cintai: kebalikannya dari 
perpisahan yang ditakuti oleh orang-orang tak beriman, orang beriman melihat ke depan, ke suatu 
pertemuan kembali yang lebih pasti daripada yang mungkin terjadi dalam hidup ini. 


P 


Surah 3: Ali “Imran 169 Juz 4 Nm la (rn) 


157. Dan sekiranyz S ati Inah ARAH 
an sekiranya kamu terbunuh atau mati aa PA @ 
di jalan Allah, pengampunan dan rahmat eka bana 
dari Allah pasti lebih baik daripada n PAS pedang 


segala yang mereka kumpulkan.”70 


2 23 a 2 

158. Dan sekiranya kamu mati atau terbunuh, GE AA (S 
pasti kepada Allah kamu akan dihimpun 
kembali 

159. Karena rahmat dari Allah jugalah maka BEE PS 9 
engkau bersikap lemah-lembut terhadap 1972 Bagikan yana abang 12 
Ba 371 21 ds engkau kasar dan Hae MAYA Gran Yo akal 
berhati tegar niscaya mereka menjauhi SA ia aa pg 
kamu. Maka maafkanlah mereka dan tapa Sa POIN Ah nenen 
mohonkan ampun buat mereka dan ber- KATA Pa TAI PNP AI) 
musjawarahlah dengan mereka dalam 
segala urusan. Maka jika engkau sudah 
mengambil keputusan bertawakallah ke- 
pada Allah, karena Allah mencintai orang 
yang tawakal. 


PRA ATAKA FO PANAS 
160. Jika Allah menolong kamu tak ada yang KEONG ee s 
dapat mengalahkan kamu, dan jika Ia Ai JALAN 


meninggalkan kamu, siapakah kemudian 


4 (RA A 
yang dapat menolong kamu. Hendaknya Ke Apa 
hanya kepada Allah orang beriman ber- 
tawakal, 


it di i sini, Sepi lalu kita 
kelumit digambarkan di sini. Sepintas 
Sing ya kumpulkan”) sejalan dengan orang kedua 


470. Alangkah indahnya suasana puitis 
ahwa orang kedua dalam anak kalimat yang 


Pir Orang (persona) kedua di sini (“ 


anak kalimat sebelumnya. Tetapi perlu diingat b , Kk Sae 
terdahulu Mu ditujukan fe 1 sedang orang ketiga dalam baris terakhir ditujukan 


ir i bagai orang beriman tidak akan 
“ Orang kafir, seolah-olah berbunyi: “Suduh tentu sia 2 ang ae aa Sa aan 


Imbun harta: i karunia Al! 25 : 
Yan Tia: segala kekayaan kita—tugas dan kar , P entingkan diri sendiri 
itu dapat dikumpulkan oleh orang kafir dalam hidupnya yang hanya mem 
LK are # : but, 

: MICNG sifat Muhammad yang begitu lemah lembut. ialah " it untuk 
Padanya, dan inilah cilak Tata 2 hat Allah. Salah satu gelar Rasulullah ialah “Rahmat un 


mesta," Sesudah peristiwa malapetaka di Uhud, tak pen 


Surah 3: Ali Imran 170 Juz 4 ola li (rn) 
1 z Gnoto2g cin 32an 
161. Tidak mungkin seorang nabi"72 akan Ter A3 KERIPAKLIN @ 
berkhianat. Barang siapa berkhianat £ & aaBun 233 sesat tenar 
pada hari kiamat ia datang dengan hasil P5) DA " MMA Kp 
pengkhianatannya, kemudian setiap agan 
nyawa akan menerima balasan sesuai Seks 
dengan apa yang diperbuatnya. Tak ada 
yang diperlakukan tak adil. 
, "a 
162. Adakah orang yang mengikuti rida Allah AAA NAN BL Si @ 
seperti orang yang mendapat murka dari 3 Abg T- hee 
Allah dan tinggal dalam neraka? Itulah yaa Da PE haglagan Ga 
tempat kembali yang terburuk. 
aza Lead an Pre, 
163. Dalam pandangan Allah derajat mereka BENANG US YP @ 
bertingkat-tingkat, dan Allah melihat 
benar apa yang mereka kerjakan. 
are HE TAAh La ote 
164. Allah telah memberi karunia kepada Kenapa Ran EA @ 
-mani73 i P 
orang beriman tatkala diutus-Nya III Donna eta Na eeaann KaHP 
seorang rasul dari kalangan mereka NN 
sendiri membacakan ayat-ayat-Nya ke- Ke-3) 25 ali AG Maa $ 
pada mereka, menyucikan mereka dan iban “5 TP 
mengajarkan Kitab dan hikmah, meski- FE 
pun sebelum itu mereka dalam ke- 
sesatan yang nyata. 
-. 3g 
165. Da Mengapa ketika satu musibah saja Kat BN api LENAI ke) 


menimpa kamu padahal sudah dua kali 
kamu menimpakan musibah (kekalahan 
kepada musuhmu). Kamu (masih juga) 


472. Selain sifat lemah lembutnya, sejak masa mudanya al-Mustafa sudah terkenal karena ke- 
jujurannya. Itu sebabnya ia mendapat gelar al-Amin. Orang yang tidak bermoral sering mengartikan 
sifat-sifatnya sendiri yang rendah juga ada pada orang lain, dan menuduh orang dengan maksu 
hendak melukai perasaan. Tuduhan demikian ditujukan pada akhlak dan perilaku orang yang wa 
diserangnya, orang yang sudah terkenal baik. Sesudah terjadinya peristiwa Uhud ada beberapa orang 
dan golongan munafik yang ingin meniup-niupkan kesangsian mengenai pembagian rampasan 2 
Orang yang berpikir sehat tidak akan percaya pada prasangka rendah semacam itu, dan buat 2 
sekarang memang sudah tak perlu dipersoalkan. Tetapi dasar-dasar umum yang disebutkan di sin! 
ialah nilainya yang abadi (1) Para nabi itu tidak akan melakukan tindakan dengan mat yang (' 
layak. (2) Mereka yang melakukan perbuatan dengan niat serupa itu dalam arti.rohani mereka 3d ilai 
makhluk yang paling rendah, dan mereka tidak akan beruntung. (3) Seorang nabi tidak dapat dini! “3 
dengan ukuran seperti menilai manusia yang punya sifat rakus. (4) Dalam pandangan Tuhan manus an 
terdiri dari berbagai tingkat, dan kita harus berusaha memahami dan menempatkan tingkat demiki : 
pada tempatnya. Kalau kita sudah memang percaya kepada pemimpin kita, kita tidak akan bertan 4 
tentang kejujurannya tanpa sebab. Tetapi kalau dia tidak jujur, tidak pantaslah ia menjadi pemimpi" 

473. Bd 2:13). 


A 


Surah 3: Ali “Imran 


berkata : “Dari mana (kekalahan) ini?” 
Katakanlah (kepada mereka): “Itu dari 
kamu sendiri, Allah berkuasa atas segala 
sesuatu "74 


166. Dan apa yang menimpa kamu ketika 


dua pasukan bertemu dengan izin Allah 
untuk menguji"? orang beriman 


167. Dan untuk menguji orang munafik,178 


kepada mereka dikatakan: “Mari, ber- 
peranglah di jalan Allah atau (setidak- 
tidaknya) halaulah (musuh dari kotamu)” 
Mereka menjawab: “Sekiranya kami 
lahu bagaimana harus berperang pasti 
kami mengikuti kamu” Ketika itu 
mereka lebih dekat kepada kekafiran 


171 


Juz 4 Os Ji) — tr) 


y 


akh 201 2 2 saban ha ye 
NON Kebilate Bagas Un dlaB 
Wol ng 
TAKE 


Dan EN Ca eneg 1S 
BIN IA SAT 


Lan an Na Lan Aa etanga 
BEBAN R33 Wa TAG 


am An dai - 9 
SEE G3 ML 


ay. 


Ema aI7 ALI Lg 23 In ea 
IR Mn SAN AAN KAI 
TT PAN PEACE Ie RA CARA PA 
KENA kep AN ega, 

kpae 


Ko) 


K3) 


daripada keimanan. Mereka mengatakan 
dengan bibir apa yang tiada dalam hati. 
Tetapi Allah mengetahui apa yang me- 
reka sembunyikan 


BELU LLg 


0I5na 


KEANGusi 


168. Mereka itulah yang berkata kepada sau- 
dara-saudaranya, sedang mereka duduk- 
duduk (santai): “Sekiranya mereka mau 
mendengar kita, mereka tidak sampai 
terbunuh.” Katakanlah: “Cegahlah ke- 
matian dari dirimu jika kamu orang yang 
benar" 


474. Kalau kejadian di Uhud merupakan pukulan terhadap pihak Muslimin, maka yang menimpa 
Pihak Mekah di Badr merupakan pukulan dua kali lebih besar. Bencana ini bukan tidak dengan izin 
Allah, sebab Dia mau menguji dan menyaring keimanan orang yang menganut Islam, dan mau 
Menunjukkan bahwa mereka harus berjuang dan berbuat apa saja menurut kemampuan mercka untuk 
mendapatkan pertolongan Allah. Jika mereka melanggar perintah dan mengabaikan disiplin, maka 
Pangkal segala bencana itu datang dari mereka sendiri, bukan dari Allah 
475. Ujian: harfiah mengetahui Lihat C. 467 pada 3154. 

476. Lijian terhadap kaum munafik itu ditimbulkan oleh niat mereka sendiri dan niat itu diperlihatkan 
kepada saudara-saudara mereka, yang sebaliknya mungkin mereka yang tertipu, Pertama, mereka 
Memberikan saran berupa peringatan: tidak latn sebabnya karena yang ada dalam benak mereka ialah 
sifat pengecut. Kedua, yang mereka harapkan itu bukan demi kebaikan umat, tetapi ingin menempat- 
ya dalam suatu posisi yang hina. Kalau yang lain bersedia berkorban, mereka hanya mau yang 
Cnak saja dan bermulut madu: Berpura-pura sebagai Muslim, tetapi sebenarnya mereka lebih dekat 
tepida kafir Ireninya mereka berpura-pura tidak tahu mengenai segala perjuangan itu, dan membiarkan 
Fe “-snudura yang setia berjuang mempertahankan iman dan segala cita-cita. Kalaupun kesetiaan 
Kota 5 (ohani memang tah ada pada mereka, sekurang-kurangnya mereka akan mau mempertahankan 
hereka Lani laikaia mendapat ancaman —mempertahankan keluarga dan negeri sendiri 


Surah 3: Ali Imran 172 Juz 4 Ia lay (T) 


Pa Pang ig 
169. Janganlah kamu mengira orang yang Bs JAS AN KAI (o) 
terbunuh, di jalan Allah sudah mati. “ In 3 In ,o00 # Satar 
Tidak, mereka hidup”? di sisi Tuhan- GR ee AAN 
nya, mercka mendapat rezeki. 


La La BN NyaN TS Ta € 
170. Mereka senang dengan karunia yang G3ERENSG AE ja MNC Tan (2) 


diberikan Allah, mereka bergembira de- 


LEG Kanan pETAAA 
ngan yang belum menyusul mereka di IE ia a33 ATA 
belakang: mereka tak perlu khawatir, pedia 
tak perlu sedih.“78 HARI 

Nasir hara at2. rand 
171. Mereka bergembira dengan nikmat dan WB jaga RAR 5733 (3) 
karunia dari Allah dan Allah tidak me- 
nyia-nyiakan pahala orang beriman. 


Am 18. 
ia Pa La (ea 
172. Alereka yang memenuhi seruan Allah KAA AI IN PEN GAN K3) 


dan Rasul-Nya setelah mengalami luka- 


Into INA 32 pad aan IAI 
luka,179 mereka yang berbuat baik dan TEE PAN AG Kn ge PAN ma 
bertakwa mendapat pahala yang besar. 


Ega, 


SANA 


477. Suatu ungkapan yang sangat indah mengenai para syuhada yang gugur membela kebenaran. 
Mereka tidak mati, mereka hidup—dan dalam pengertian yang lebih tinggi dan lebih dalam daripada 
hidup yang mereka tinggalkan. Sekalipun mereka yang tak beriman pada hari kemudian, seharusnya 
akan menghormati orang yang mati membela keyakinan, dengan mahkota yang abadi dalam hati dan 
dalam kenangan generasi yang akan datang. Tetapi di dalam iman pengertian ini kita lihar lebih 
tinggi, lebih benar dan dalam arti keabadiannya pun tidak nisbi. Dalam hubungan ini “keabadian” 
barangkali bukan kata yang tepat, sebab kata itu mengandung makna kesinambungan hidup. Dalam 
kasus mereka ini, dengan melalui gerbang kematian mereka memasuki kehidupan yang sebenarnya. 
yang sebaliknya daripada yang ada sekarang yang hanya merupakan bayangannya. Kehidupan jasmani 
kita ditunjang oleh makanan yang bergizi jasmani juga, dan paling banyak segala kesenangan dan 
kenikmatan yang diperolehnya, apa yang dicerminkan di atas layar dunia materi ini pula. Sedang 
kekuatan hidup mereka yang sebenarnya diperoleh dari Allah, Yang kehadiran dan kedekatan-Ny3 
tak dapat kita bayangkan 8d 2.154, dan coba kita lihat betapa pengertian itu di sini dikembangkan 
lebih jauh. 

478. Para syahid itu tidak hanya bergembira atas kebahagiaan yang mereka peroleh. Orang-orang 
kesayangan yang mereka tinggalkan menjadi kenangan yang menyenangkan: Inilah sebagian kebahagiaan 
mereka, mereka telah dapat menyelamatkan orang yang disayangi itu dari segala perasaan takut. 
sedih, hina dan duka—dalam hidup ini, meskipun mereka belum turut menikmati kebahaginan hari 
kemudian 

Perhatikan pengulangan: “mereka lak perlu khawatir, tak perlu sedih," yang di sini tampil dengan 
pengertian yang baru dan tepat sekali. Di samping semua itu, ini berarti pula bahwa orang-orang yang 
disayangi itu tak punya alasan akan berduka cita atas kematian para syahid itu, malah sebaliknya 
mereka akan bergembira. 

479. Sesudah timbul kekacauan di Uhud, para sahabat berkerumun mengelilingi Rasulullah. Beliau 
terluka, dan mereka juga mengalami luka-luka tetapi semua mereka sudah siap akan bertempur lagi 
Abu Sufyan beserta pasukannya dari Mekah suduh menarik diri, tetapi mereka mengancam akan mc- 
nemuinya lagi beserta pasukannya pada pusar musim tahun depan di Badr Sugra. Tantangan itu pun 
disambut, dan sepasukan tentara Muslim di bawah komando pemimpin yang berani itu tetah siap 
menepati janji itu: tetapi justru musuh yang tak kunjung datang. Mereka kembali, bukan saja dengan 
selamat, malah beruntung karcna perdagangan yang dilakukan di pasar musim itu, dan (mungkin 
suatu perkiraan) telah memperkuat perjuangan mereka dengan bertambahnya pengikut-pengikut baru. 


pa 


Surah 3: Ali Imran 


173. 


174, 


175. 


176. 


177. 


178. 


dalah 
dive 
b. 


“Ng Mau | 


Kepada mereka itulah ada orang me- 
ngatakan: “Orang banyak telah ber- 
kumpul hendak memerangi kamu. Dan 
takutilah mereka.” Tetapi malah mem- 
perkuat iman mereka. Dan mereka men- 
jawab: “Allah cukup bagi kami sebagai 
Pelindung terbaik.” 


Dan mereka kembali dengan nikmat dan 
karunia dari Allah. Tiada bencana me- 
nyentuh mereka karena keridaan Allah. 
Dan pada Allah karunia yang besar. 


Danya setanlah yang menakut-nakuti 
(kamu) terhadap kawan-kawannya, jangan- 
lah kamu takut kepada mereka tetapi 
takutlah kepada-Ku jika kamu beriman. 


Dan janganlah kamu bersedih hati karena 
mereka berlomba menjadi kafir. Sedikit 
pun tidak merugikan Allah, Allah tidak 
menjadikan mereka bahagia di akhirat, 


Tetapi azab yang dahsyat itulah buat 
mereka. 


Mereka yang membeli kekafiran dengan 
harga keimanan sedikit pun tidak me- 
Tugikan Allah, tetapi azab yang pedih, 
itulah buat mereka. 


Janganlah orang kafir mengira bahwa 
Penangguhan yang Kami berikan kepada 
Mereka demi kebaikan mereka: penang- 
Buhan yang Kami berikan kepada me- 
Teka supaya bertambah besar'#0 dosa 


ka. Dan azab yang hina itulah buat 
Mereka, 


a 
ahwa utan 
An Oleh 


— Juga ayat berikut 


Bm 


173 


Juz 4 Ol lay (V) 
KAN RUN Ie & 


Pad 


KEL CE ISSI 
I Kena 31 
MErresaan) 


Inna 3o 201 no dea mo, ay eeAI 
Pap A 9 AA Ga Fa P6 
12 Er 


PE AN AH 
s 


Atap. en anna 
KASI BABGNGA & 


3 RAGI 352. “ 
PA ATA 


za 
- 


PPNS 


2 Bahwa pi i i bertambahnya apa 
piala yang berisi dosa mereka mungkin sudah penuh. Dengan 1 ya ap: 
Tag Mere, an, ai terhadap dosa itu pun Bertambah besar pula. Sebagai akibat yang wajar 
£ yang berbuat dosa akan makin dalam tenggelam ke dalam dosa. Sudah tentu ini 
adanya kebebasan berkehendak atau ikhtiar, meskipun rahmat Tuhan selalu terbuka 
“#rtobat. Jika rahmat itu ditolak, bagi orang yang mungkin akan tertarik oleh pengaruh 
$ memang berkilauan, dosa yang sudah bertambah akan membuat jalan menuju dosa itu 
lagi. Itulah sebubnya, hukum Tuhan berjalan secara adil dan penuh kasih sayang, penuh 


Surah 3: Ali “Imran 174 Juz 4 Ius Jl yel) 


25 2 RN 5 
179. Cliah tidak akan membiarkan kaum KEGENG EKAAN SID AN GB 5) 
mukmin dalam keadaan seperti seka- Nana ba 


Ie, Ar, K2 NT 
rang sebelum Ia memisahkan yang jahat PON BSI Gak Ta IA 
P k81 1 g LK. . £ 
dari yang baik: juga Allah tidak akan be Pa 1933 IYA 


membukakan kepadamu hal yang gaib: 132 ke 

tetapi Ia memilih rasul-rasul-Nya siapa CINA GA GAES Yah 
saja yang dikehendaki-Nya. Berimanlah re anna Ni 
kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. MEA Ka 
Dan kalau kamu beriman dan berbuat 

kebaikan (bertakwa), maka pahala yang 

besar itulah buat kamu. 


1 XP 4, bata 
180. Janganlah orang yang bakhil, dengan BUNGA (KI (o) 
karunia.“83 yang diberikan Allah ke- . 


& PA 5 
352 SAE NETA 
padanya mengira itulah yang baik buat KAA SI NAN 
mereka. Tidak! Itulah yang buruk buat KN na rn tnand Donna 
20 kam Van A3 Ilegal 


mereka. Segala yang mereka bakhilkan 

akan dikalungkan di leher," pada hari — SARA isa ea TEA 

kiamat. Untuk Allah segala warisan?85 2 2 213 Mn 
langit dan bumi. Allah tahu benar apa aa 


yang kamu lakukan. 


481. Bahwa ujian bagi orang yang baik dengan segala malapetaka dan bagi orang yang jahat dengan 
kesenangan, jauh dari segala bencana— merupakan salah satu ketentuan alam, dengan membiarkan 
kebebasan memilih (ikhtiar) berada di tangan manusia. Ujian psikologis dan yang subyektif itu tak 
akan pernah berhenti, dan sedemikian jauh adanya pemisahan ini disebabkan oleh adanya kehendak 
manusia dengan segala kebebasannya. Tetapi itu berlaku hanya bila untuk kepentingan yang baik. ' 

482. Kasihan sekali manusia dengan segala kelemahannya itu jika ia sampai dapat melihat rahasia 
masa depan atau mengetahui rahasia yang gaib. Tetapi dari waktu ke waktu ada juga yang diperlihat- 
kan, sebab mungkin itu akan menjadi sarana buat dia, dengan jalan mengangkat para rasul untuk 
tujuan tersebut. Kewajiban kita ialah berpegang teguh pada iman serta cara hidup yang baik. ” 

483. Pemberian itu banyak macamnya: pemberian materi, seperti kekayaan, harta, kekuatan jasmani 
dan sebagainya, atau pemberian yang tak dapat diraba, seperli pengaruh, bukar, intelek, keahlian. 
wawasan dan sebagainya, atau kemampuan tohani yang tinggi. Dengan mengeluarkan semua iu 
(lepas dari soal perlu tidaknya buat kita sendiri) untuk mereka yang memerlukannya, merupakan 
sedekah atau zakat, dan untuk membersihkan kepribadian kita sendiri. Sebaliknya, dengan menahan 
Semua itu (lepas dari soal keperluan kita) sama dengan sifat rakus dan mementingkan diri sendiri, 
dan ini sangat dikutuk 

484. Dengan suatu tamsil yang tepat sekali disebutkan bahwa bagi orang bakhil, kekayaan atau 
pemberian lain yang ditimbunnya akan membelit lehernya, dan tak ada manfaatnya buat dia. Ia ingin 
melepaskan diri dari semua itu, telapi tak mampu melakukannya. Dalam ungkapan Bibel dalam hubungan 
yang berbeda, mereka ukan menggantungkan batu kilangan di lehernya (Matius 18. 6). Tetapi tamsil 
dalam Our'an ini lebih padat, Kekayaan dan pemberian itu dirangkulnya sendiri kuat-kuat. Miliknya 
itu akan menjadi beban di tengkuknya sendiri, lehernya akan dibelit oleh rencana perbudakan, dan 
membuatnya kesakitan dan merintih, sebaliknya daripada kesenangan. Bd juga 17:13. , 

485. Sebuah tamsil lagi sekarang ditampilkan. Kekayaan atau hurta benda itu disebut milik kila 
selama kita smasih dalam bidup yang pendek ini: kemudian ia turun-temurun jatuh kepada ahli waris 
dan ahii waris lagi sampai akhirnya ke tangan ahli waris terakhir sementara— Negara. Jadi semua 
pemberian yang menjadi milik kita hanyu barang titipan: akhirnya semua itu kembali kepada Allah, 
Yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi ini. 


Surah 3: Ali Imran 175 Juz 4 as Ily (V) 


R. 60.— Perhatikan dengan tenang, cjckan mereka 

(3181-200) Yang menertawakan iman, jangan biarkan kepalsuan mereka 
Dan kejayaan palsu mereka, menggoda 
Pikiranmu. Semua 
Yang bisa membaca isyarat Allah di Alam Semesta 
Memahami kebijaksanaan, kebaikan, kekuatan, 
Dan keadilan-Nya. Mereka tahu bahwa janji-Nya 
Pasti, dan dalam doa yang tulus 
Sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada-Nya 


An 19. . 

181. Alah telah mendengar ucapan orang TENIS (o) 
Mg Maa en ee 
Kami catat segala yz : k Ah aga ea Teri 
sena tindakan) mereka membunuh para SOE dpan dag PGA! 
nabi dengan tidak semestinya"? dan za 


Kami berkata” “Rasakanlah azab panas 
yang membakar” 


L Lf AKA MTA 
182. Itulah yang sudah kamu perbuat sebe- Ep LING LAGI Ko) 


lumnya "88 dan Allah tidak menganiaya 292 
hamba-hamba-Nya. 3 


2 Aan LAN UT Sh 
183. (Juga) mereka berkata: “Allah telah me- Ka TEA ANE "il 9 
merintahkan kepada kami supaya jangan nata Kau a Kebo o yag 
beriman kepada seorang rasul sebelum JULIA SA 
ia membawakan kurban yang dimakan 
api.”89 Katakanlah: “Rasul-rasul sudah 


486. Kita baca dalam 2:245: “Siapakah yang hendak meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 
baik?" Dj tempat lain sedekah atau nafkah di jalan Allah secara kias disebutkan sebagai pemberian 
kepada Allah. Rasulullah sering mengungkapkan hal tersebut dalam mengimbau agar mengeluarkan 
Nafkah itu di jalan Allah. Mereka yang suka mengejek sering memperolok dengan mengatakan: Kalau 
begitu Tuhan itu miskin dan kamilah yang kaya!" Kekufuran demikian merupakan salah satu tindakan 
Mereka yang sudah cukup dikenal dalam sejarah, dengan membunuhi para nabi dan orang-orang saleh. 

487. Mengenai ungkapan “membunuh dengan tidak semestinya," Bd 3:21 dan 3:112. 

488, Bd 2:95 dun Catatan. 

489. Kurban bakaran dilukiskan di dalam Taurat dan di dalam upacara-upacara keagamaan sebelum 

Usa: Ictapi tidak benar bahwa syariat Musa itu menetapkan adanya api yang turun dari langit ke 
Alas kurban bakaran sebagai pembuktian mengenai kebenaran para nabi. Andaikata memang demikian, 
$ Orang Yahudi itu akan taat juga kepada para nabi yang memperlihatkan tanda itu? Di dalam 
Kitab Imamat 9. 23-24 disebutkan mengenai korban bakaran yang sudah disiapkan oleh Musa dan 
Harun: “Dan keluartah api duri hadapan Tuhan, dan menghanguskan korban bakaran dan segala 
ak di atas mehrah." Jadi seringnya orang menentang Musa, dan memberontak terhadap seorang 
Pa dalam ari rohani, ialah suatu usaha hendak membunuhnya. Kurban Hubik barangkali juga suatu 
“7 Sl akaran Ini sudah diterima oleh Tuhan, dan dia dibunuh oleh Kain (Gabil) an iri hati: 
ea Kejadian: 4 3.8. Kurban-kurban seperti dalam syariat Musa itu oleh umat Isa dan oleh umat 
“mad sudah tidak diperlukan lagi. 


Pn 


Surah 3: Ali Imran 176 Juz 4 Om ye (T) 


: Dg AN Lo. Pri 
datang sebelum aku membawa bukti- Pari GIE ak 
bukti yang nyata dan membawa apa yang pa $ seba korea ik 
kamu sebutkan. Tetapi kenapa kemu- TANPA ALA 


dian kamu bunuh mereka, jika kamu 
orang yang benar?” 


AE EN U eh tai dari 
184. Kalau mereka sudah mendustakan kau, WI F3 a 
rasul-rasul scbelummu pun sudah di- IU NAN ina 10 216 
dustakan, mereka datang membawa JANIN IG ag) el 
bukti-bukti yang nyata, kitab-kitab yang 
rumit dan Kitab yang memberi pe- 
nerangan.“9 
# ah naa "4 
185. Setiap roh akan merasakan matis19! Kelapp Elsmga Wa (o) 
tetapi hanya pada hari kiamat penilaian Ga ate Sa Lena ea ati 
tentang kamu diselesaikan. Barang Enya ana El lag 
siapa dijauhkan dari api (neraka) dan PEG AA urat 
dimasukkan ke dalam surga, dialah yang BACAAN GAN G3 30 
mendapat kemenangan. Dan kehidupan 
dunia hanyalah kesenangan yang penuh 
tipu daya.1?2 
A3 —,3 Lana 
186. Pasti kamu diuji dengan hartamu dan GA KANGEN Ko) 
pribadimu.“98 Pasti kamu akan men- Ka ga naa He 
dengar dari mereka yang telah diberi IN 3 Nai Irena 
Kitab sebelum kamu dan dari orang- 


490. Ada tiga hal disebutkan di dalam Gur'an: (1) tanda-tanda yang nyata (bayyinat), (2) zabur. 
dan (3) kitabun munir Anti (1) sudah saya terangkan dalam Catatan pada 3:63, sepanjang yang 
menyangkut Isa. Dalam pengertian yang lebih umum, berarti bukti yang nyata, yang dalam hal ini 
segala kebijaksanaan Tuhan terhadap seorang nabi akan dilengkapi dengan suatu tugas yang sebenarnya. 
misalnya Musa dalam hubungannya dengan Firaun. Saya terjemahkan (2) dengan kitab-kitab ramalan 
yang gelap-gelap, sebab akar kata zabara berarti sesuatu yang sulit. Pendapat para mufasir tidak 
sama, tetapi segala tulisan yang bagi orang sekarang tampaknya sulit dimengerti dapat digolongkan 
ke dalam jenis ini. Mazmur Daud (zGbur. 4:163) juga dapat digolongkan ke dalam jenis ini. Adapun 
yang (3) tak perlu diragukan lagi arti kata-katanya yang harfiah “Kitab yang memberi penerangan. 
Tetapi apa persisnya yang dimaksud dengan itu? Saya mengartikannya sebagai bimbingan yang mendasar 
mengenai perilaku—segala peraturan yang jelas yang telah diterapkan ke dalam semua syariat guna 
menolong manusia menempuh cara hidup yang baik. 

491. Roh itu tak akan mati, tetapi kematian jasad akan memberi rasa mati terhadap roh bilamana 
roh sudah terpisah dari jasad. Roh itu kemudian menyadari bahwa hidup, ini tidak lain adalah suatu M2s2 
percobaan. Dan tampaknya adanya ketidaksamaan itu kelak akan diperlakukan pada hari kemudian. 

492. Bd. Nyanyian Longfellow tentang hidup: “Dunia seluruhnya hanyalah sebuah pentas yang 
menguap, Karena waham manusia, Kenyataan sebenarnya bila kita sudah mencapai tujuan akhir.” 

493. Bukan kekayaan dan harta saja (atau kekurangannya) yang akan menguji kita. Semua bakat 
kita, pengetahuan dan kesempatan yang nda pada kita, dan yang sebaliknya. —tegasnya segala sesuatu 
yang terjadi terhadup diri kita dan membentuk kepribadian kita, juga turut menguji kita. Jadi keimanan 
kita: untuk itu kita siap menerima berbagai hinaan dari mereka yang tidak seiman dengan kita. 


L 


: 
? 
| 
:, 
: 


Surah 3: Ali Imran 177 Juz 4 Ola la, (rr) 


: £ : ka LP Haa 
orang musyrik banyak sekali mengalami reni 3 3 NA SAN 
gangguan, tetapi bila kamu tabah dan 2 35 nga. iba . 7 
menjaga diri dari kejahatan, maka itulah SAN 


yang terutama dalam segala hal. 


2 4 4 AA 

187. Dan ingatlah ketika Allah menerima ikrar 5 Ilpa P4 13 CH PANEN Ki @ 

mereka yang sudah diberi Kitab, Jah ea ng  LAT 

hendaklah kamu menerangkan kepada BIS KPS 3 laa 

manusia dan janganlah menyembunyi- PA 

2 y y MAS Gas 
kannya, Maka mereka lemparkan Kitab " F rc 
Ka In 

itu ke belakang,””$ dan mereka menukar- Go AE 

kannya dengan harga murah. Alangkah 

buruknya tawar-menawar yang mereka 

lakukan. 


Tai ILK ad na LI 
188. Janganlah kamu mengira orang yang De ga FA AN (o) 
bergembira dengan apa yang mereka ANT LEAN. Tin pedot 
ig " 4 : ! : 
kerjakan dan ingin mendapat pujian dari PEG MAS ja Ae PARA 
yang tidak mereka kerjakan, 190 dan SSK 
janganlah kamu mengira mereka akan S5 : 


lolos dari azab. Bahkan azab yang me- 
ngerikan itulah buat mereka. 


na uh 1. 
189. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, PIA NA NA 9 


dan Allah berkuasa atas segalanya. tniog z 
Aw 20. 
i BO PAS EADTA FE YA 
190. Dalam penciptaan langit dan busi, JI AN EL (o) 
dan pergantian malam dan siang,— 8 AKN AT ang Gue 
Sungguh merupakan tanda-tanda bagi LUNA, 


Orang yang arif. 


494. Kebenaran—-ajaran Allah—datang kepada siapa saja atau bangsa apa saja sebagai amanat 
suci. Ia harus disebarkan, diumumkan dan diajarkan serta diterangkan kepada semua orang yang 
Sapat kita jangkau. Kependetaan yang telah memiliki hak-hak istimewa itu segera membuat rintangan. 
Tetapi yang lebih buruk lagi--tatkala kependetaan demikian mempermainkan kebenaran itu, yang 
Gisenanginya diambil dan sisanya diabaikan, menjual karunia Allah untuk mendapatkan keuntungan 
pa yang kerdil, Betapa kerdilnya itu akan diketahui kelak bila sudah datang Hari Pembalasan. 

95. Bd 2191. 

496. Suatu lukisan yang tajam sekali mengenai cara hidup keduniaan ini! Mereka dapat membahaya- 

an dan merugikan orang lain, tetapi mereka merasa dengki melihat setiap segala kesenangan yang 
lam orang lain. Ajaran Tuhan oleh mereka diinjak-injak, sedang segala kepalsuan dijunjung tinggi 

Sipuja. Mereka menuntut penghargaan atas jasa-jasa yang tidak mereka lakukan dan mau mem- 
perlihatkan kebierhasilun yang diperoleh meskipun dengan jalan penipuan yang keji. 

A97. Lihat 2:164. Dua hal yang disebutkan di sini hanya sekadar simbol-simbol sekilas yang 

45 mengingatkan kembali pada enam atau tujuh lainnya yang disebutkan dialam ayat lain. Dan ita 
Pun tidak lain Juga merupakan kilasan simbol-simbol dan peringatan akan kemuliaan Allah yang begitu 


“ing serta kebaikan-Nya terhadap manusia. 


Mita 


Surah 3: Ali “Imran 178 Juz 4 Om Na, (7) 


3 Ta! Ta 
191. Orang yang mengingat (berzikir) Allah: ESAI AKA 1533 KEAN @ 
ketika berdiri, duduk dan berbaring ke 


Cari n pat Lag Las etarna 033 
samping"8 dan merenungkan pencipta- JSNGS Gea KN aa 
an langit dan bumi: “Tuhan, tiada sia- AN ai NA Ga La 
£ Drh Kan Ea 
sia Kau ciptakan semua ini! Mahasuci beku, g Ha Kata 
Engkau! Selamatkan kami'9? dari azab Gd 
neraka. 
Beta Cet PA NK Pe Png TAN 
192. “Tuhan, barang siapa yang Kau masuk- Ag AA Ga 7 Neni han SI @ 
kan ke dalam api (neraka), maka telah 13 2 
Kauhinakan dia dan bagi orang zalim Jaa Gatel 
tiada ada penolong. 
Ca 2 Pa 
193. “Tuhan, kami mendengar ada orang NN SESI Oon ad 253 (5 


yang memanggil mengajak kami ber- 3 Na NG bo ar 
iman, “berimanlah kamu kepada Tuhan- LN Aj AOA K3 AM) 
mu," dan kami pun beriman. Tuhan, HA ata TA 
ampunilah kami atas segala dosa kami AI 23339 s 2 
dan hapuskanlah dari kami segala per- 
buatan kami yang buruk dan wafatkan- 
lah kami bersama mereka yang banyak 
berbakti. 

4 ' 

194, “Tuhan, berikanlah apa yang telah Kau IT) ASEAN @ 
janjikan kepada kami melalui rasul- Panai Tp AAA 2, 23 
rasul-Mu dan janganlah hinakan kami BAN ETS Hn kanan 
pada hari kiamat, karena Engkau tak 
pernah mengingkari janji.” 


195. Maka Tuhan pun mengabulkan permo- Pe Tifanndoeak @ 
P, Adri an 


honan mereka: “Aku tidak akan meng- sn rep 4 
hilangkan amal seseorang di antara kamu, PAKAN NG Sea ita 
laki-laki atau perempuan, satu dengan Nasi 22 3 SA 2. ahir A3 
yang lain.00 Dan mereka yang hijrah PE NN NA KAU 
dan diusir dari kampung halaman dan SALA LN ai ba La yp2, Lah 
disakiti karena berada di jalan-Ku, ber- PA We Sign 
perang dan terbunuh, sungguh, akan Kami 


498. Yakni dalam berbagai sikap, yang sekali lagi dalam segala halnya bersifat simbolik: pribadi, 
sosial. ekonomi. sejarah dan yany lain. 

499. Pikiran tentang adanya penyelamatan itulah yang menghubungkan semua kemuliaan ini 
dengan manusia. Kalau tidak manusia akan menjadi makhluk yang paling sengsara dan hina di 
dalam alam yang sungguh indah dan menakjubkan ini, Dengan tujuannya yang mulia mengenai 
penyelamatan itu, ia bahkan dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi daripada segala 
kemuliaan. Api adalah simbol azab. Kita berdoa agar diselamatkan dari azab. 

500. Di dalam Islam persamaan status jenis kelamin tidak saja diakui, bahkan ditekankan. 
Kalaupun perbedaan jenis kelamin itu ada karena perbeduan kodrat, yang tidak termasuk masalah- 
masalah kerohanian, tentu akan dianggap sebagai perbedaan-perbedaan buatan, seperti pangkat, 
kekayaan, kedudukan, ras, warna kulit, keturunan dan sebagainya. 


Surah 3: Ali Imran 179 


hapus segala kesalahannya, dan akan Pe Ia TTM OA Psi 
: AN 


Aku masukkan ke taman-taman yang di Nee Aki 2 - 
bawahnya mengalir sungai-sungai sebagai 2.2 ATT 2 Ta Hara Si 
ganjaran dari Allah Sendiri." dan dari PAN PN EU HAN 


Allah Sendirilah ganjaran terbaik.” Ma) 


196. Janganlah engkau tertipu oleh kegiatan uupga Ca MEI @ 


orang-orang kafir di seluruh negeri 


197. Kesenangan sementara. Kemudian ke- 3 NA 5 1g 
diamannya neraka jahanam, dan tempat 2, 
pembaringan yang terburuk! 

198. Tetapi mereka yang bertakwa kepada SELAI @ 
Tuhan bagi mereka taman-taman yang - Pn PN PEN Lyrata yaa 
di bawahnya mengalir sungai-sungai tem- — Lag BILA NAN 
pat tinggal mereka yang kekal sebayai ie L- Fa 
karunia dari Allah Sendiri. Apa yang DN ali 
dari Allah sendiri, itulah yang lebih baik 
bagi mereka yang berbakti 


h3 Lot NN iuta Ge 

199. Ada di antara Ahli Kitab yang beriman BA RAN ab @ 
kepada Allah, kepada yang diturunkan Au NN LAN ET 
kepada kamu dan kepada yang diturun- aa NIA, Ia 


kan kepada mereka, mereka khusyuk NS ISL AAN 
kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat AA asi 73 Ma Ga Nanda 
Allah dengan harga murah. Ganjaran buat Se ps ADA Oei 
mereka ada pada Tuhan. Allah cepat Ep. 
sekali membuat perhitungan. uas 


& 2 LA 0 PAKA Ti IT 
200. Hai orang yang beriman! Tabahlah”? AA 1 AIR AN GAN AU (2) 


dan bertahanlah dengan ketabahanmu, Ce NIA Ate 
perkuatlah dirimu satu sama lain, dan DATA il 
berlakwalah kepada Allah supaya kamu 

berhasil.203 


SO1. Di sini, dan dalam 3:198 di bawah ini, juga di tempat-tempat lain, yang ditekankan ialah, bahwa 
bagaimanapun karunia, pahala atau kebahagiaan akhir yang akan diberikan kepada orang yang 
akti itu, pahalanya yang terutama datang dari Allah Sendiri. Ungkapan "Dekat kepada Allah" itu 

lebih haik dari 2ai 2 

pada lambang yang bagaimanapun Na $ 

302. Pengertian yang jera mengenai kata sabr di sini Gapat berarti: sabar, tabah, teguh, 
Menahan diri, pantang menyerah pada ancaman. Sifat-sifat yang baik itu akan menjadi ujian buat 
kita dan dalam hubungan kita dengan orang lain, kita harus sedemikian rupa dapat memberi contoh 
sehingga Orang lain berlomba dengan kita, dan kita pun berlomba dengan mereka, supaya kita tidak 
Sampai ketinggalan. Dalam hal ini kita saling memperkuat satu sama lain dan mengikat rasa saling 
Pengertian yang lebih dekat dalam berbakti kepada Allah. Bh : 
303. Keberhasilan UYalahj di sini dan di bagian-bagian ayat yang lain dapat diartikan luas sekali, 
termasuk keberhasilan dalam keltidupan dunia kita ini atau dalam keberhasilan rohani. Di dalam 
YA tersirat juga arti kebahagiaan serta tercapainya segala keinginan kita, yang kita bersihkan 

Ban menanamkan rasa cinta kitit kepada Allah. 


180 


PENGANTAR SURAH 4 (Nisa”) 


Dalam arti rangkaian waktu (kronologis) Surah ini erat hubungannya dengan Surah 3. Pokok 
persoalan yang dibahas mengenai segala masalah sosial yang dihadapi umat Islam ketika itu, segera 
setelah selesai Perang Uhud. Sementara itu ada pula peristiwa tertentu yang perlu diselesaikan segera, 
yang dasar-dasarnya untuk mengatur segala ketentuan syariat dan muamalat sudah ditetapkan. 

Pada dasarnya Surah ini terdiri dari dua bagian: (1) yang berhubungan dengan perempuan, 
yatim piatu, waris, perkawinan dan hak-hak keluarga pada umumnya, dan (2) yang berhubungan 
dengan para pembangkang dalam keluarga yang lebih besar, dalam masyarakat di Medinah, yakni 
kaum munafik dan kaki tangannya 

» Ikhtisar. - Dimulai dengan imbauan akan solidaritas umat manusia, hak-hak perempuan dan 
anak-anak yatim serta hubungan keluarga dengan segala seluk-beluknya, termasuk pembagian harta 
waris yany adil sesudah orang meninggal. (4:1-14 dan R. 61). 

Sementara menjalankan kehidupan sopan-santun dalam keluarga juga perempuan harus 
ditempatkan secara terhormat dan hak-haknya diakui, dalan perkawinan, harta milik dan waris. Dasar 
kebajikan ini harus diperlakukan juga terhadap semua orang, besar dan kecil. (4:15-43 dan R. 62) 

Ada beberapa kelompok kecil di Medinah yang belum termasuk masyarakat Islam. Mereka 
tidak menyembah berhala, tetapi mereka harus mengakui wewenang Rasulullah dan mematuhinya 
Mereka akan diterima dengan segala hak istimewa mereka, masuk ke dalam persahabatan keluarga 
masyarakat yang besar dan mulia. (4:43-70 dan R. 63). 

Orang-orang mukmin harus dapat mempertahankan diri terhadap serangan musuh, dan waspada 
terhadap komplotan-komplotan gelap dan segala kejahatan kaum munafik, bagaimana mereka yang 
melakukan desersi itu harus diperlakukan? (4:71-91 dan R. 64), 

Peringatan terbadap tindakan pembunuhan, memberi nasihat kepada orang yang meninggalkan 
tempat tugas tidak sesuai dengan Islam, kewajiban-kewajiban selama dalam perang. (4:92-104 dan 
R. 65). 

Pengkhianatan dan upaya membujuk orang terhadap kejahatan. (4:105-126 dan R. 66) 

Perempuan dan anak yatim harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya, keimanan harus sejalan 
dengan keadilan, ketulusan hati dan kesederhanaan dalam berbicara. (4:127-152 dan R. 67). 

Ahli Kitab melakukan tindakan yang tidak baik, dengan kekecualian orang yang patut dihormati. 
(4:153-176) dan R. 68). 


R. 61.— Seluruh umat manusia satu, dan hak masing-masing 

(4:1-14) — Harus dihormati: masing-masing jenis kelamin 
Harus saling menghormat, 
Hubungan keluarga 
Yang dibangun dari perkawinan itu suci, 
Dan'para wanita melahirkan anak: 
Yatim-piatu memerlukan kasih sayang khusus, 
Segala kekayaan dimiliki dengan penuh kepercayaan, 
Semua kewajiban jelas batasannya, 
Dan setelah mati, warisan 
Harus dibagi dengan adil 
Di antara mereka yang kasih-sayang, kewajiban, 
Dan kepercayaannya telah memberikan kebahagiaan 
Dalam hidup kita di dunia. 


Surah 4. 
Nisa" — Perempuan 


Dengan nama Allah, Maha Pemurah, 
Maha Pengasih. 


1. Dai umat manusia! Bertakwalah kepada 
Tuhanmu yang telah menciptakan kamu 
dari seorang diri" dan menciptakan 
pasangannya daripadanya dan dari kedua- 
nya Ia memperkembangbiakkan sebanyak- 
banyaknya laki-laki dan perempuan. Ber- 


53 Ganja 3633 Se ti 
Ne ena K 5 
Da SL hana 


31 9 3 
Dg gnya 3 


takwalah kamu kepada Allah yang dengan era aa 4 
4 - Kara Ke) 
nama-Nya3"3 kamu meminta dan (hormati- aa 
lah) rahim3"5 (yang mengandung kamu), 
karena Allah selalu menjaga kamu. 
, La PN AGAN NA Ae 
2. Dan kembalikanlah kepada anak yatim BA KENGNA ESN SI O 
harta mereka: janganlah kamu tukar (harta- 


mu) yang buruk dengan (harta mereka) 


504, Nafs mengandung beberapa arti: (1) nyawa: (2) diri: (3) person: (4) kemauan sendiri atau 
awah. Alinha saya mengikuti penafsiran yang ditegaskan oleh 


senang hati, seperti dalam 4:4 di bi yung lain, tetapi suatu 


Imam Razi. Partikel min yang disebutkan di sini tidak merupakan bagian 
jenis, sifat, suatu kesamaan. Sudah tentu kata ganti hd dinisbatkan kepada nafs (R). 

505. Segala hak dan kewajiban kita bersama kita kembalikan kepada Allah. Kita adalah makhluk- 
Nya: segala kehendak-Nya merupakan ukuran segala kebaikan: dan semua kewajiban kita ukurannya 
kita sesuaikan dengan kehendak-Nya. “Semua kehendak kita milik kita, untuk disesuaikan dengan 
Wilik-Nya" kata Tennyson (In Memoriam). Di kalangan kita sendiri (makhluk manusia) hak dan 
kewajiban kita bersama itu pun lahir dari undang-undang Tuhan, yaitu naluri kebenaran yang 
ditanamkan ke dalam diri kita. | TA 

506. Di Sesi an kita yang sungguh menakjubkan ialah soal jantina, jenis kelamin. 
Sifat jantan yang sudah tak dapat diubah, karena adanya ketangkasan jasmani yang ea 
membuatnya mudah lupa akan peranan terpenting yang dipegang oleh betina yang & h - 1 sed 
Pula wujud si jantan itu, menentukan kehadirannya, dan dalam semua hubungan sosial yang 


da i i i (if. Ibu yang telah melahirkan kita harus benar-benar 
1 kehidupan kita sebagai manusia kolekti y eta Banana 


hendupat penghormatan kita. Istri, yang dengan itu kita menjadi 0 . 

1 kita Pi Seks, yang bata besar menguasai kehidupan jasmani kita, dan begitu besar pula 

Mempengaruhi bawaan emosi dan kodrat kita yang lebih tinggi -bukan untuk ditakuti, atau dipandang 

bina, atau sebagai nafsu berahi yang akan menghibur kita— patutlah kita hormati dalam pengertian 

yang Setinggi-tngginya. Dengan pengantar yang sungguh tepat ini kita memasuki pembicaraan tentang 
uan, tentang anak yatim dan hubungan keluarga. 


Surah 4: Nisa" 182 Juz 4 Aina KB) 


8 » eat gt arah Tango 
yang baik, dan janganlah kamu campur- Pipik GA EA EL 


adukkan?07 harta mereka dengan hartamu, 4 Ga 2 a 
f PAT ANA 
karena itu suatu dosa besar. K3 seb 


0S at NN sad Ata 
3. Jika kamu khawatir tak dapat berlaku adil GAS AN Dalan NUR @ 
An ren Kana Mena Has 
terhadap anak-anak yatim, kawinilah Maa SN Ga jawa 


perempuan-perempuan yang kamu sukai: 2 2g, 203 eneng. ag 
dua, atau liga atau empat. Tetapi jika kamu EKA La PA raba 
, 


khawatir tak dapat berlaku adil, maka se- Wat at Hbd AT 

IPrap re 23 
orang sajalah, atau (tawanan perang) yang 3 3 SA 2 u) 
ada di tangan kananmu, yang demikian 


menjauhkan kamu dari penyimpangan.09 


brcat ni Bta. PN 
4. Dan berikanlah kepada perempuan (dalam Kigei ten pang @ 
perkawinan) maskawinnya dengan ikhlas CAR 31 25. Eng Ear 
tetapi jika dengan rela mereka memberikan up 2309 aa aa 
sebagian daripadanya kepadamu terimalah 
dan nikmatilah pemberiannya dengan senang 
hati. 


507. Perintah berlaku adil terhadap yatim piatu. Ada tiga hal yang akan menggoda seorang wali 
yang khusus disebutkan: (1) Ia tidak boleh menunda pemberian semua harta yatim itu bila sudah tiba 
waktunya: berlaku dalam 4:5 di bawah. (2) Jika ada daftar harta, tidak cukup hanya mengikuti daftar 
itu saja secara teknik, tetapi harta yang diberikan itu harus sama nilainya dengan yang diterima, jika 
daftar tidak ada maka dasarnya itu juga yang harus dipakai. (3) Jika harta harus dikelola bersama, atau 
jika barang-barang tak tahan lama yang perlu segera dihabiskan, maka diperlukan adanya kejujuran 
yang sungguh-sungguh bila sampai terjadi perpisahan, dan hal ini sangat ditekankan. Lihat juga 
2:220 dan Catatan. 

508. Kita perhatikan anak kalimat mengenai anak-anak yatim itu, dengan memperkenalkan terlebih 
dulu hukum yang berkenaan dengan segala ketentuan perkawinan. Hal ini mengingatkan kita pada 
kejadian belum lama yang menyebabkan ayat ini diturunkan. Peristiwa itu terjadi setelah Perang 
Uhud, tatkala kaum Muslimin meninggalkan anak-anak yatim dan janda yang tidak sedikit serta 
beberapa orang tawanan perang. Mereka diperlakukan dan diurus atas dasar peri kemanusiaan yang 
tinggi dan seadil-adilnya. Peristiwanya memang sudah berlalu, tetapi dasar-dasar itu tetap dipertahankan. 
Kawinilah anak-anak yatim itu jika dengan begitu kita yakin dapat melindungi segala kepentingan 
dan harta mereka, dengan benar-benar berlaku adil terhadap mereka dan segala yang menjadi tanggungan 
kita sendiri kalau memang dapat kita lakukan. Kalau tidak, usahakan cara lain demi kebaikan anak- 
anak yatim itu. 

509. Jumlah istri yang tak terbatas padu zaman jahiliah sekarang dibatasi maksimum empat orang, 
dengan syarat benar-benar berlaku adil terhadap mereka, baik mengenai harta benda ataupun dalam 
arti kasih-sayang dan yang tidak bersifat kebendaan. Karena ini memang benar-benar sukar akan dapat 
dipenuhi, maka saya berpendapat yang disarankan itu ialah monogami, satu istri. 133:4, C. 3669). 


oh 


Surah 4: Nisa" 183 Juza Ala Tiga (0) 


5. JKepada mereka yang belum mengerti"! PIA TAAT TN 
janganlah memberikan harta Kamus yang ANA maa 2 
dijadikan Allah pokok penunjang kehidup- — W3A9ApeN GGOKAG ala 
an kamu. Tetapi berikanlah kepada mereka CARA, 
makanan dan pakaian daripadanya dan BPA 
berbicaralah kepada mereka dengan tutur 


bahasa yang baik. 
1-0 Hae 


6. @jilah anak-anak yatim sampai mereka NAS ae @ 


cukup dewasa"? untuk menikah. Dan jika Uya agn OI LaiT 20 3 
J PAT KAT Fa GK Pe ata 
kamu melihat mereka sudah cukup bijak- Ega & 13283 II AKA 
sana, serahkan hartanya kepada mereka, Par TAK Konate 
tetapi janganlah kamu memakannya sam- lg AYU Sena 3 
pai berlebihan dan tergesa-gesa sebelum Dea IT Fred BAE ATI 


mereka dewasa. Barang siapa berpunya pengen MANA Aang AL Hat 
hendaklah dapat menahan diri, tetapi ba- As! Aa PE AN yet) 
rang siapa dalam keadaan miskin hendak- ANA Pe 2 he 
lah mengambil sepantasnya. Jika kamu Getah Ki asena ih 
menyerahkan hartanya kepada mereka 
adakanlah saksi-saksi di hadapan mereka. 
Dan cukuplah Allah yang membuat per- 


hitungan. 1 


1. Aea bagian laki-laki yang menjadi haknya , 
dari peninggalan kedua orangtua dan ke- 


$10, Hal ini memang dialamatkan kepada anak-anak yatim, tetapi ungkapannya umum sekali, dan 
erada di bawah Chancery (mahkamah tinggi dalam 


menetapkan dasar-dasar seperti mereka yang bi / Aa 
Undang-Undang Inggris atau Court of Wards Idi bawah perwalian) dalam Undang-undang India. 
Harta itu tidak saja menjadi haknya, tetapi juga menjadi tanggung jawabnya. Mungkin si pemilik 
tidak bertindak sebagaimana mestinya apa yang sebenarnya dikehendaki, haknya iw dibatasi demi 
kebaikan masyarakat umumnya, yang dia sendiri salah seorang anggotanya, dan bila dia tidak mampu 
mengatasi hal itu, maka kepengawasannya harus dialihkan. Ini tidak berarti bahwa dia boleh diper- 
lakukan sewenang-wenang. Sebaliknya segala kepentingannya harus tetap dilindungi, dan justru karena 
ketidakmampuannya itu dia harus diperlakukan dengan cara yang lebih bijaksuna. 

SIL. Harta kamu: pada dasarnya semua harta menjadi milik masyarakat, dan dimaksudkan untuk 
menunjang kamu juga, yakni masyarakat. Harta itu harus dipegang oleh orang yang tahu benar arti 
amanat. Kalau dia tidak mampu, dikeluarkan, tetapi dengan baik-baik dan bijaksana. Sementara ia 
masih belum mampu, segala tugas dan tanggung jawab akan beralih ke tangan walinya yang buhkan 
akan lebih ketat daripada ketika di tangan pemilik aslinya, sebab dia tidak boleh mengambil keuntungan 
@pa pun untuk dirinya sendiri, kecuali bila ia memang orang yang tidak mampu, dan dalam keadaan 
Semikian upah yang akan diterima atas jerih payahnya harus dalam ukuran yang tidak lebih daripada 

512 Ea dan masuk akal. Honda 

sia untuk menikah bila sudah mencapai usia £ 3 
33 Baik Sekai bila Peer kei tatkala kita dengan segala kejujuran harus melepaskan amanat 
Itu. Tetapi harus diingat, bahwa betapapun kita meyakinkan sesama kita ketika kita menyerahkan 
Perhitungan itu kepada makai masih ada perhitungan yang lebih ketat yang menjadi kewajiban kita 
Allah. Kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah, maka kita wajib menaati segala ketentuan 

Yung Ketat ini. 


Surah 4: Nisa" 184 Juz 4 Lt 3, — (4) 


2 Yuna La 4 S- 
luarga dekat,94 dan ada bagian perem- 3 KIA 253 Hair 
puan yang menjadi haknya dari pening- P, 


galan kedua orangtua dan keluarga dekat, 
baik sedikit atau banyak— bagian itu yang 
sudah ditentukan. 


Ola Peda PETA An Un H-4 En PLAN 

8. Dan bila ketika diadakan pembagian ada MG AA ado) KAN ANN @ 
keluarga lain yang hadir. anak-anak yatim TA TE RP 3 BI rn Sao 
dan orang miskin, berilah mereka bagian PPAT YAN Jen Meri 
(dari harta itu) dan berbicaralah kepada Bra 
mereka dengan tutur hahasa yang baik. ng aa 


9. Hendaklah ada rasa takut pada mereka yang Keade MEN Sah Ads @ 
Bk bean: MIO MD Uas PAGAR Tea APA ag 
ah ANT dan mar Hahass besi Kasip 
sayang $ 

10. Mereka yang melahap harta anak yatim MATAN APE NP 9 PeRM @ 
ska melalap api ke dalam punya Dan Tran Depan natal 


mereka akan dibakar dalam api menyala. 


Aw 2. 
2 2-3 ara Pe | 
IL Aitan membimbing kamu mengenai anak- 4 a AN OR AP » @ 


anakmu: (tentang waris) bagian laki-laki 


514, Terasa enggan juga saya menyalin dengan “keluarga dekat," sebab kalimat ini mempunya arti 
teknik dalam Undang-undang India, yang ada hubungannya dengan jenis ahli waris tertentu, sedang yang 
dimaksud di sini alah orang yang harta pusakanya dapat dibagi Bagian-bagian itu sudah ada ketentuannya. 
Secara umum dasar-dasarnya yang sudah diatur ialah, bahwa perempuan mendapat waris sama seperti laki- 
laki, dan pihuk kerabat yang tidak punya bagiun yang sah, anuk yatim dan kuum fakir-miskin, tidak boleh 
diperlakukan kasar bila mereka hadir pada waktu pembagian. Bagian mercka dapat juga dibebankan kepada 
harta itu sebagai bagian biaya pemakaman 1 

515. Suatu pernyataan yang sungguh mengharukan yang ditujukan kepida mereka yang membagi-bagikan 
tanah milik. "Betapa cemas hati kita bila kita akan meninggalkan keluarga yang lemah." Kalau orang lain 
Gapat berbuat demiktan, bantulah dan hendaklah bersikap ramah. 

516. Dasar-dasar hukum waris sudah diatur di dalam Our'an secara garis besar yang cukup Ivas. 
Perinciannya yang persis dapat dilaksanakan berdasarkan praktik yang telah dilakukan oleh Rasulullah 
dan para sahabat, serta dengan cara penjabaran dan hasil kins. Para ahli fikih sudah mengumpulkan begitu 
banyak hasil kajian mereka mengenai hal ini. dan lembaga hukum semacam ini sudah mampu pula dalam 
studinya yang terus-menerus untuk berdiri sendiri mengatur masalah itu Di sini yang akan kita bicarakan 
hanya dasar-dasar dalam garis besarnya saja yang dapat dikumpulkan dari Our'an, sesugi dengan hasil 
penjabaran ahli-ahli fikih. 

(1) Kekuatan hukum pembagian waris berdasurkan wasiat, sebunyak-banyaknya sampai sepertiga harta, 
yang dua pertiga sisanya dibagi di antara para ahli waris seperti yang sudah ditetapkan. (2) Pelaksansan 
pembagian itu baru dapat dilakukan setelah semua harta waris dengan wasiut dan utang (termasuk biaya 
pemakaman) dibayarkan. (3) Harta waris dengan wasiat tak boleh ditinggalkan di tangan satah seorang Ali 
Waris yang termasuk dalam rencana pembagian: kalau tidak, sama dengan mengacaukan pembagian itu dan 
membeda-bedakan ahh waris yang seorang dengan yang lain secara tidak layak. (4) Umumnya, tetapi udak 
selalu, luki-laki mendapat bagiun menurut keadaannya dua kali yang diterima perempuan. 


Surah 4: Nisa” 185 Juz 4 el 2 (4) 


sama dengan dua perempuan. Jika yang 545 ME aman Aha 
ada perempuan melebihi dua orang") — & K5 3 1 
maka bagian mereka dua pertiga harta — Ae Kn ED ARENA 
peninggalan, jika hanya seorang maka NA, 2 En Sa ear ua 
bagiannya setengah. Tera jeli 25219 
LE Ina ab MEN AA G3 

Bagi ibu-bapa masing-masing seperenam PAN PA 23ala8i 
bagian dari harta peninggalan jika (yang Agar Tengaran Pa 
meninggal) meninggalkan anak. Jika tidak Maple Haag 
mempunyai anak dan ahli warisnya ibu- TSI Si KTA JALAN 
bapanya. maka bagi ibu sepertiga, jika ia Ia, lengang 2 3 
(yang meninggal) mempunyai saudara SA AE 153 
maka bagi ibunya sepercnam, sesudah na 2, 2 Kan Aa ea 
wasiat dan utang diselesaikan. Orangtuamu Pd 
atau anak-anakmu, tidak kamu ketahui 

mana yang lebih berguna bagimu. Inilah 

ketentuan dari Allah,” Allah Mahatahu, 
Mahabijaksana. 


ioba ha oo berentnana Lb 
12. Dari peninggalan istri-istrimu, maka Ge “ Kp ed IN Sum J9 @ 
peningg Bak PENA Pp 
bagianmu setengahnya, jika mereka tidak en ed Ten tan AA 
: «Bp BARENKEAG 3 3633 


meninggalkan anak. Tetapi jika mereka LT 5 
meninggalkan anak maka bagianmu se- DI LN en Kanak 
perempat dari harta peninggalannya, se- 

sudah wasiat dan utang diselesaikan. Dan 

bagian mereka seperempat?'? dari harta 


517. Sepintas lalu kata-kata bahasa Arab ini tampak berarti “jika lebih dari dua anak perempuan, 2 Tetapi 
Cara lain dalam anak kalimat berikutnya ialah: “jika hanya seorang anak perempuan j Maka logikanya, 
anak kalimat itu harus berarti "jika anak-anak itu perempuan, dua orang atau lebih." Demikianlah penafsiran 
Yang umum, dan ini diperkuat oleh ketentuan tambahan dalam 4:176 pada akhir Surah, yang harus dibaca 
Ta Klan ini di k-anak, dan (b) orangtua |ibu bapa) 

Ayat ini menj i pembagian yang diberikan kepada (a) anak-anak, dai F3 
Ayat berikutnya ntamibahins Hamingian sa diberikan kepada (c) yang telah ditinggalkan suami atau ae 

(4) mereka yang senasab. Bagian anak-anak sudah ditentukan, tetapi jumlahnya akan tergantung pi 1 
“4 yang diberikan kepada kedua orangtus. Kalau kedua orangtua ilu masih hidup, dan juga nga anak, 

8 kedua ibu-bapa itu masing-masing memperoleh seperenam, jika hanya seorang yang - pakan 
BAN iby Yang memperoleh seperenam bagian salah satunya. dan kelebihannya diberikan kepada anak-i “a aa 
Jika kedua Granglua ilu masih hidup, dan tidak punya anak atau ahli waris yang Kn, ibu no mba 
ibeltiga (dun bapa mendapat dua pertiga sisanya). jiku tidak punya anak, tetapi Ha menja i 
kali Pen Ham tumpaknya buat bapa sisanya, bila bapa tidak memasukkan merek Anna 

ualu penyajian yang menyeluruh, tetapi 


1 mewujudkan adany: ia banfin meraka 
an Orangtua selalu memperoleh bagian jika mereka masih hidup: sungguhpun begitu bagian 
St pengaruhi oleh adanya serta banyaknya ahli waris menurul kutegori Hana meninggalkan anak, se- 
iba Sami memperoleh separuh dari harta istri yang meninggal Jika ta ti Ich hanya seperempat. 
ga berlaku untuk sisa waris: kalau in meninggalkan anak, maka suami Pa Masa pesasi: 2 
Sai haru an JUInya bugian perempuan umumnya Separuh bagian laki-laki: Janat Sean Td mes 
Ainggalkan saNINYA Yang meninggal, jika suami ndak meninggalkan Anak: Aa ai aa Teporempat atau 
delapan Jika ada lebih dari scorang janda, maka pembagian sc: agi samu satu sama lain. 


JIka keadaannya memang memungkinkan demikian: 


Surah 4: Nisa" 186 Juz 4 AB 3 (0 


pn teguh A3 aa 
peninggalanmu, jika Kamu tidak mening- Pan S A33 GS Ata 
galkan anak. Tetapi jika kamu mempunyai an anna na yg dam ga, 
anak maka bagian mereka seperdelapan, Kep PA TA 
rasi i: aik 4 P grati 
aa wasiat dan utang diselesaikan. LPMP PA 313 Pa kon 33 
pabila laki-laki atau perempuan tidak PAKA . anti ena hm Agan 
meninggalkan bapa atau anak,”?' tetapi Jt Kal A33 ayal HA 
Tai s1 Sat £ Ya 8 TI yaa IA Nyasar 
mempunyai saudara” laki-laki atau pe: “ 53k 22 NN AANG 


rempuan maka mereka masing-masing ka 

memperoleh seperenam: Jika mereka lebih Oa kata sa aa R3 A3 
tipe! peranan! 903 KaP AN ALAN 2S Aga 

dari itu, maka mereka bersarna-sama , 


#ndh 13 Paaa asa 
dengan yang sepertiga, sesudah wasiat SAN SIA kang Juna ya 
dan utama diselesaikan, sehingga tak ada FT apa 


yang dirugikan? Demikianlah ketentuan Ce 
Allah. Allah Mahatahu, Maha Penyantun. 


2 0 Jutag ee AL J3 5 

13. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Ba- Ken DO abaiag M3 anak @ 
rang siapa menaati perintah Allah dan Ap LI EN ALAN an 
Rasul-Nya, akan dimasukkan ke dalam ALAN ae 
surga, dari bawahnya mengalir sungai- Sea KA 38 
sungai, mereka tinggal selama-lamanya. su 29 2 
Dan itulah kemenangan yang besar.3?2:A 


520. Kata ini dalam bahasa Arab disebut kalilah. yang biasanya memang demikian bentuk 
istilahnya. Tetapi pada masa Rasulullah suatu definisi yang secara resmi belum ada. Ini merupakan 
salah satu dari tiga istilah yang oleh Umar diinginkan penjelasannya dari Rasulullah semasa hidupnya. 
Yang dua lagi ialah pengertian khilafar dan riba Definisi yang sudah disepakati, ialah pewarisan 
dari orang yang tiada meninggalkan keturunan atau mempunyai leluhur (betapapun jauhnya), selain 
hanya mereka yang senasab, dengan atau tanpa janda atau duda. Jika ada janda atau duda yang masih 
hidup, maka ia boleh mengambil bagiannya, sebagaimana sudah dijelaskan, sebelum dibagikan kepada 
mereka yang senasab itu. 

521. “Saudara laki-laki atau perempuan" di sini diterjemahkan dalam arti saudara laki-laki atau 
perempuan seibu, yakni saudara laki-laki atau perempuan dari satu ibu tetapi berlainan bapa, sama 
halnya dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung atau saudara laki-laki dan saudara 
perempuan sebapa tetapi berlainan ibu, yang berarti kaitannya dengan yang belakangan, pada akhir 
ayal Surah ini Saudara laki-laki atau perempuan seibu, jika hanya seorang yang hidup, memperoleh 
seperenami jika lebih dari seorang yang hidup, secara kolektif mereka mendapat sepertiga, dan dibagi 
Gi antara sesama mereka. Ini jika diperkirakan bahwa mereka tidak punya keturunan atau leluhur, 
betapapun jauhnya. Sungguhpun begitu, mungkin masih ada seorang janda atau duda yang masih 
hidup, maka janda atau duda itu berhak memperoleh bagian, seperti sudah disebutkan. 

Bagian orang-orang yang senasab biasanya dihitung berdasarkan sistem yang cukup rumit, yang 
tidak bisa diperinci dalam Catatan singkat ini. Mengenai hal ini serta ketentuan-ketentwan mengena! 
kelebihan waris ('usahuh) dapat dilihat dalam kitah-kitab hukum fikih yang khusus (kitab-kitab faraidl. 

522. Utang (terutama biaya pemakaman ) dan waris wasiat jalah beban perlama atas segala mili 
pribadi almarhum, sebelum dilakukan pembagian. Tetapi cara yang adil serta perlakuan yang waja! 
harus diperhatikan dalam segala halnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan kepentingannya 
Biaya pemakaman pun harus wajar, uwng harus benar-benar murni, dan bukan utang sekenanya, begitu 

juga segala pembagian itu harus dihitung sejujur-jujurnya. 

S22-A. Bd 44:57 C. 4733. AR), 


Surah 4: Nisa” 187 Juz 4 lay (4) 


14. Dan barang siapa durhaka kepada Allah” 43912 Gak iafadnagn ak 153 
dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas 22 4 AI 3 AA P3 @ 
ketentuan-Nya, akan dimasukkan ke dalam ae ag Man ag 
api (neraka) dan tinggal selama-lamanya. 

Maka azab yang hina itulah buat dia. 


R. 62.— Tak ada yang merupakan landasan lebih kokoh bagi Masyarakat 
(4:15-42) Daripada para wanita yang suci dan murni, 
Dan diberantasnya kejahatan seks? 
Biarlah kesopanan, kebaikan, dan keadilan 
Mendasari semua hubungan seks, 
Dan perkawinan dipelihara dan dijaga dengan hati-hati, 
Hak-hak wanita ditegaskan, pertengkaran keluarga 
Diselesaikan, dan kehidupan dijalani 
Dalam iman, kedermawanan, dan budi baik 
Bagi semua makhluk seumat kita 


Am 3. 


15. Dan di antara perempuan-perempuAnni K) 
yang melakukan perbuatan keji, hendak- Na bana n L satuan SER 
lah dibuktikan oleh empat orang saksi" 1. DX er 23! " Ai ana 

i i : z ae 
(yang dapat dipercaya) di antara kamu, Fa Tg Had 8315 
dan jika mereka telah memberikan ke- AA ba Kya pe 
saksian kurunglah mereka di dalam rumah Ma ? PAN Jaa 2g ARI 
sampai maul menjemput mereka, atau 
Allah akan menentukan jalan lain kepada 
mereka.”2 


ini sebagai perbuatan zina. Dalam bal ini mereka ber- 
dengan ayat yang kemudian, 24:2 menjadi 100 kali dera. 
Tetapi sa endapat itu mengenai kejahatan (hubungan kelamin) tidak wajar antara sesama 
pun, Ke erangan He terhadap kejahatan tidak wajar antara sesama laki-laki dalam 
4:16 di bawah ini: sebab (1) di sini tidak ada hukuman yang ditentukan buat laki-laki, seperti halnya 
bila ada laki-laki yang terlibat dalam kejahatan itu: (2) kata al-/ali yang AN aan ine jamak 
perempuan a/-/ari digunakan untuk golongan-golongan yang melakukan kejahatan, (3) hukuman itu 
tidak ditentukan, lihat Catatan berikut. ' : 2 

524. Ian yana kehormatan kaum wanita, diperlukan kesaksian yang lebih saksama, at 
empal orang saksi, bukan dua orang seperti yang biasa Sama seperti terhadap perbuatan zina (li 
244). | 

525. Masukkan mereka ke dalam penjura sampai diterima perintah yang mpe maya 
yang melakukan kejahatan zina yang dapat berarti perintah yang mena dmna .ni yan 
lain") ini mengandung arti adanya keputusan yang ditentukan oleh Nabi mela ui 2 yu. - hh 
dera dalam 24:2 bagi perzinaan antara orang yang tak punya suami/istri, dan aka T ara ga 
Yang sudah punya suami/istri dihukum mati rajam di bawah bimbingan Nabi. Klan Ha Dengan s9 
kejahatan itu sebagai kejahatan tidak wajar (hubungan kelamin sej eay Mungan Hn erangg pa 
—selama belum ada perintah yang menentukan (“menentukan jalan lain”) ae Ng s mbaka 

sama seperti terhadup laki-laki dalam ayat berikutnya. Ini juga tidak menentukan Jala 2 

Sengaja demikian, mengingat kejahatan serupa itu sangat memalukan, dan ra a : maa 
Masyarakat yung sudah tertib. Sudah tentu hukuman tertinggi ialah berupa kurungan seumur hidup. 


523. Kebanyakan mufasir mengartikan 
pendapat bahwa hukumannya telah diganti 


4 UN yaa 
Surah 4: Nisa” 188 Juz in) 


In Na ia 
16. Jika dua orang laki-laki di antara kamu 63 IE) KE AG GI @ 
melakukan perbuatan keji hukumlah ke- - 2 ca g 4 Gb ataenate 
duanya. Jika mereka bertobat dan mem- (AA Wan Satala 


5, £ 
perbaiki diri. biarkanlah mereka. Allah 1 2 
Maha Penerima tobat dan Maha Pengasih. 


. Ka - eta 
17. Bertobat kepada Allah hanya bagi mereka — # NGK TAJ EL AA @ 
yang melakukan kejahatan karena tidak AW 23 Catat 
mengerti, kemudian segera bertobat, tobat an, ena, 
an p 3 
merekalah yang diterima Allah. Allah At AN aa PES Tran 
Mahatahu, Mahabijaksana. AAN KEL Ti el 


HN Sea bang ama ar aata 
18. Bertobat bukanlah oleh mereka yang Kah STA IG radangaN @ 
selalu? melakukan kejahatan sehingga 5 


DE Ia antenna Ne 
2 | Baut KI - 13 . 
bila ada yang sudah menghadapi maut ia HEHE PA Dg 


berkata “Sekarang aku bertobat” Juga ANN EA 3 laa Ian 
erkata ekarang aku be gi 5 313 AYO 9 TAN 3 
bukan bagi mereka yang mati dalam DAH An ramat 
kekafiran Kami sediakan bagi mereka UNI AA LAKI 
azab yang pedih 


S 0n lb an AA Ah 
19. Wanai orang yang beriman! Tidak di- MASA In YAI @ 
benarkan kamu mewarisi perempuan se- 


1 KN PA MIN ASAP ELANG 


23 x EA IK Pa 
cara paksa””' juga janganlah memper- EA AA PIN AN 


lakukan mereka dengan kasar, supaya Kan udara 
kamu dapat mengambil sebagian apa yang PER AAA 
sudah kamu berikan kepada mercka—28 Sae NA 3G 
kecuali jika mereka melakukan perbuatan 5. —a “ Pa SEE 
keji yang nyata: sebaliknya, bergaullah YA MN AI 2 


dengan mereka secara pantas. Jika kamu 
tidak menyukai mereka, karena mungkin 
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal 


Allah justru membuatnya kebaikan yang 
banyak. 


, 526. Begitu halus sentuhan ini. Suatu dosa mungkin sudah dianggap biasa, dan semua orang boleh 
saja melakukan perbuatan dosa it 


U tanpa ada perasaan menyesal. Bila di antara mereka ada yang 
harus berhadapan dengan maut, baru ia mau bertobat, maka tobat Semac 


F gerak lainnya. Melakuk: Kk ematukan 1 
dilarang Lihat juga 4:22 di bawah. # Man alaLikOasap-yang, 10 


528. Muslihat Jain untuk mengurangi kebebasan 
mereka secara tidak baik dan memak 


Surah 4: Nisa" 189 Juz 4 ea 3 (I) 


20. Tetapi jika kamu memutuskan hendak BIKAF IE AS @ 
mengambil seorang istri menggantikan Pai KEMINS AA intan 

istri yang lain, sedang kamu telah mem- PA PA 

berikan kepada salah seorang di antara- 5 De aan aan — 

nya basi sang banyak? janganlah AE ASASI (SA 

mengambilnya kembali barang sedikit 

pun. Adakah kamu hendak mengambilnya 

dengan jalan kekejaman dan dosa yang 

nyata sekali? 


21. Dan bagaimana kamu mengambilnya kem- DK EA ES @ 
i s ing be z 7 Haa end 
Sen gangga (ya tega Ka SEE 
yang begitu khidmat dari kamu? 
2. Dan janganlah kamu mengawini perem- Sa Pakan oh (D) 
Peka Se ESAI 


dan dibenci dan kebiasaan yang buruk 
sekali.“30 


Aw 4. 
baratagkar en EN ena 353 
23. Dilarang kamu (mengiwini)' ibumu, S3 n 2353 Ae o 


anakmu perempuan,”?? saudaramu perem- MA Ma Mena ba be 
Puan, bibimu dari pihak bapa, bibimu—— SENILKIT: Ba ama an) 
dari pihak ibu, anak perempuan saudara- SME Cabe ag & CBR Abd 
h , ” €! Na NA PE BA 19 
Mu laki-laki, anak perempuan saudaramu BA 23 Sa ah Nana 
Perempuan, ibu susuan yang menyusukan BA EA AI 
kamu, 23 saudaramu perempuan sesusuan, 
ibu istrimu, anak lirimu perempuan yang 


529. Harta: 
530.1. 


531. 


ti gintcir — satu talent mata uang emas: lihat 3:14, Catatan pertama 
that dj atas: 4:19, C. 527 : ' 1. 

'- Sejumlah larangan Jeram ini dalam yaris besarnya sudah biasa berlaku pada Sa Han “me 
Ham dalam soal yang kecil-kecil. Dimulai dari ayat terakhir (dengan janda hm re Da mn 2 
Kn bapa) ) Pola dasar itu disusun dengan perkiraan bahwa orang yang Sa an Sela - 
Bsiah Tahi laki kalau dia seorang perempuan, maka yang diterapkan adalah Pegnn sa ta 
Maca —dengan segala perubahan yang diperlukan, sehingga akan berbunyi: ' Ag Ti ae 

En dan Saudara-saudaramu yany taki-laki." dan seterusnya, alan dapat Pena PIDA 
S3 Suami, karena dalam suatu perkawinan harus selalu ada seorang Sa afecianva, Ssi 
Ta 'ermasuk nenek (dari pihak ayah atau ibu), Ai yes sana an Deng 
n Pn Sa rn baut en beban ae hak perempuan dun saudara tiri 


“ . 8 an saud 
As MPUan, «4 saudara perempuan” termaxuk $ ck dau seterusnya dan 


audara perempuan hapa" termasuk saudara perempuan kak 
$3 Perempuan Ibu" termasuk saudara perempuan nenek dan seterusnya ukur teh dilittng 

Seperg DU UAN” atau pertulian-susu itu memegang peranan PEnUng Sl da ipa Pan 
tetap Saudap  Tallan-darah: dengan demikian tidak saja ibu suswan atau saudi 


suk tingki him. 
" Perempuan ibu susuan dau seterusnya, semua mereka termasuk tingkat nu 


Surah 4: Nisa" 190 Juz 5 3, (8) 
urai H4 @ 


4 5 nee aren ab Sian a33 
di bawah perlindunganmu,''' yang lahir 3 RA NAS 
dari istrimu yang sudah kamu pergauli Ken baragan drone 
Apabila belum kamu pergauli, maka Nai “ TANI 
i istri k - dab 
tiada larangan bagi kamu. Dan istri anak- ar, p ata LAKI 
anakmu??? yang berasal dari sulbimu, arang PA aa 
apik F Kan 2 5 Air gn EN ANA: 
dan mengumpulkan Ketalam perkawinan) tan Ssi KN NA 
dua saudara perempuan,””” kecuali yang — 
sudah lalu. Allah Maha Pengampun, Maha 
Pengasih. 


en er 3 IL ra 
24. Juga (terlarang) perempuan-perempuan KENA Neraka @ 


yang sudah bersuami, kecuali yang Te Te sh0 MAN. Ya ah 

menjadi milik tangan kananmu:”?' demi- K) BAGAN - JS 
kianlah Allah menetapkan (larangan- Lang IAI ag aja NS 
larangan) atas kamu: kecuali itu, yang Menania Tega. ok 
lain semua dihalalkan asal kamu peroleh PTT AK ra AP SA 
dengan harta kamu, dengan mengawini , 7 


N DaaN Ha Pen aan Aja 
mereka untuk kebersihan mereka, bukan Pon AA de AI KERANG 
karena nafsu syahwat.”'8 Mereka yang 


Pn Sean 
telah kamu nikmati, berikanlah mahar YAAA PKI 
kepada mereka"? sebagai kewajiban dan 
tidak apalah atas apa yang sudah kamu 
sepakati bersama sesudah menentukan 


(mahar) itu. Allah Mahatahu, Mahabijak- 
sana, 


534 Umumnya (tetapi bukan suara bulat) diteta 
adalah pemerian, bukan Syarat. Oleh karena itu, seor: 
perlindunganmu" masih termasuk mahram bila ada sy 

535, “Anak laki-laki" termasuk cucu laki-I 
yang dianggap demikian, « ari sulbimu.” 

536. Larangan terhadap dua o: dikawin bersama-sama berlaku jus? 
Tetapi bukan terhadap saudara perempuan istri almarhi 


: i k 

4 tetapi sungguhpun begitu, bukan 

, melainkan untuk memelihar ian pihak 2 oa Dalam bahasa 2 
kuta yang mengandung arti benteng (his): jadi, perkawinan 4 


h im. 
1 dari sini timbul ketentuan mas ialah 
pi tidak berarti harus terpaku pada 

ua belah pihak dianjurkan saling P€' 


in memang ada, tetaj 


mempercayai, jujur dan lapany dada. U Ini kpd 


Surah 4: Nisa" 


25. Barang siapa di antara kamu tidak mampu 


26. 


27. 


Pengenian | 


"iman. Da 


dewosg 


membiayai pernikahan dengan perem- 
puan-perempuan yang beriman maka 
kawinlah dengan gadis-gadis beriman 
yang menjadi milik tangan kananmu. 
Allah lebih mengetahui tentang keiman- 
anmu satu dengan vang lain. Nikahi 
mereka dengan izin majikan dan berikan- 
lah mahar mereka yang pantas. Mereka 
perempuan-perempuan suci, tidak me- 
lacur, tidak punya kekasih laki-laki lain. 
Setelah mereka menjaga diri dengan 
pernikahan. mereka melakukan perbuatan 
keji, maka hukuman atas mereka separuh 
hukuman perempuan-perempuan mer- 
deka. Itulah (izin) yang diberikan kepada 
barang siapa di antara kamu yang takut 
berbuat dosa, tetapi bila kamu dapat 
menahan diri. akan lebih baik bagi kamu. 
Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. 


Am 5. 


Alah hendak menerangkan kepada kamu 
dan menunjukkan tata lembaga mereka 
yang sebelum kamu. Dan la akan me- 
nerima tobatmu. Allah Mahatahu, Maha- 
bijaksana. 


Allah hendak menerima tobatmu. Dan 
Mereka yang memperturutkan hawa nafsu 
menghendaki kamu menyimpang (dari 
kebenaran)—sejauh-jauhnya. 


" Allah hendak memberikan keringanan 


kepada kamu, karena manusia diciptakan 
dalam kodrat yang lemah. 


549 


ikan 


ini 


191 


Nya kananmu" tidak berarti suatu keharus pa 
uh menjadi milik kekayaan kita Semua tawanan dalam Pz 
d NI mereka menjadi Mbenana kita." Kalau ada orang yang bermaksud pal bg be 
uktiya bukan karena didorong oleh niat yang rendah. Jagalah iman kita, dan dia juga 
lam hal ini bagaimanapun juga dia adalah 
ya “u hanya suatu kebetulan dan dapat ditebus. 
Yany pen PTEMPLAN tersebut akan jadi bebas. Ketentuan ini mau meny 
berlaku sejak sebelum kedatangan Islam. Sesuai dengan 


Perbudakan sudah bukan masanya lagi. (R). 


0 


sesama umai . 
Kalau budak itu sampai meli 


3 (R) 


Lainya. Lotat 
Ig Kap 3g 
SEN EN SEMEN NUR 
ryan ea OA age 
SEKAR SA AN SA 
Aa AG NA AMAN 22an 
Gan AA 3h Ga PSS 
4 al Nah Laka 

SE nia Pe IE SIN 
aL Ganga NET 1.3 
AN aa 
Bp nag Latihan ce oran 
KANAN KN GEN 


pe 
2g da 


RejonpkaNg 


@ 


Lite NN Yaa 


ab aaa zat cg PN 
PENTAGON NON, 


Lena Ig "4, 
Khana Par aah 
2 


ANA usus 


an bahwa dia sudah diserahkan kepada kita, 


perang itu milik umat Dalam 


1 manusia, dan keadaannya yang 
jahirkan anak dari 
elesaikan masalah perbudakan 
jiwa Islam yang sebenarnya, 


Surah 4: Nisa” 192 Juz 5 el 3, me(£) 


Ar eker ben Aira SA a95 ta 
29. Orang-orang beriman!""! Janganlah kamu BIKERS Aan ko) 
saling makan harta kamu dengan tidak PIA NN peda “0 ap Ka ra UE 
sah, kecuali dengan cara perdagangan atas Ph TRIK AN AT pl 
dasar suka sama suka. Janganlah kamu 2 Ab aa ie Aan 
membunuh (menghancurkan) diri kamu WIN IK 
sendiri. Allah sungguh Maha Pengasih 
kepada kamu 
tra IN Pa ang 
30. Dan barang siapa melakukannya dengan V3 553 ALE Ipa Yadi ag @ 
melanggar hukum dan tidak adil, akan NO NOTA 
Kami lemparkan mereka ke dalam api Ira al5363 
neraka. Dan yang demikian bagi Allah 
mudah sekali 
ca 


Z Pn LA Lai 0 
3L. Jika kamu menjauhi dusa-dosa besar di an- SEE LEE @ 


tara (dosa-dosa) yang terlarang bagi kamu, p ' 

d 84 Pan on AU 
niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan WII RK aa 
kamu dan Kami tempatkan kamu di tempat 
yang mulia 


u 
to 


F za 349 ba aa Sen 
Dan janganlah kamu iri hati? terhadap Ka P3 IK dam ds dl Jaa Lal @ 
karunia Allah yang diberikan kepada yang Je u sin 
satu lebih banyak daripada yang lain. Laki- 


S41. Baiklah ayat ini saya uraikan tersendiri pula, karena memang mengandung makna yang lebih 
dalam (1) Semua harta kekayaan kita yang kita pegang sebagai amanat, baik itu aras nama kita, atau 
kepunyaan masyarakat atau rakyat di bawah pengawasan kita, pemborosannya tidak dibenarkan. 2 
Kita menjumpai ayat yang sama dalam 2:188 yang memberi peringatan kepada kita terhadap sifat 
serakah. Di sini terdapat isyarat yang mendorong kita agar dalam mengembangkan harta ditempuh 
cara perdagangan (lalu lintas niaga). Ini mengingatkan kita pada tamsil yang dibawa Kristus tentang 
Talenta (Matrus 25. 14-30). Hamba-hamba yang mengembangkan kekayaan tuannya diberi tambahan 
yang lebih bcsar dan hamba yang menimbun harta Gicampakkan ke dalam kegelapan. (3) Kepada 
kita diingatkan bahwa keborosan dapat menghancurkan kita sendiri ("juga jangan membunuh atav 
menghancurkan diri kamu sendiri"). Tetapi di sini juga terdapat makna yang lebih bersifat umum. 
kita harus berhati-hati terhadap hidup kita dan hidup orang lain. Tidak boleh kita memperlakukan 
kekerasan. Ini sebaliknya daripada “cara perdagangan atas dasar suka sama suka." (4) Sikap kekerasan 
terhadap saudara-saudara kita sendiri sungguh tidak pantas, mengingat Allah mencintai kita dan 
selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua makhluk-Nya. 

542, Karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, yang satu lebih besar daripada 
yang lain. Tampaknya itu tidak sama, tetapi Allah membagikannya sudah dengan suatu rencana, 
sehingga manusia menerimanya sesuai dengan usahanya. Kalaupun ini tidak nampak jelas di depan 
mara kita, hendaklah diingat bahwa kita memang tidak sepenuhnya mempunyai pengetahuan tentang 
Itu, lctapi Allah juga yang mengetahui. Kita tidak boleh iri hati bila orang lain mempunyai kelebihan 
dari kita—kekayaan, kedudukan, kekuatan, kehormatan, bakat ataupun kebahagiaan. Barangkali 
secara keseluruhan atau lambat laun persamaan itu ada, atau segala keperluan-dan kebaikan itu sam# 
atas dasar skala yang tak dapat kita perkirakan Sebaliknya daripada harus iri hati atau serakah. kalau 
kita menginginkan yang lebih, kita harus berdoa kepada Allah dan menyerahkan segala keingina 
kita itu kepada-Nya. Meskipun Ia mengetahui segalanya. dan tidak memerlukan doa kita. doa kita 1 
dapat memperlihatkan kepada kita kekurangan-kekurangan kita, dan membuat kita dapat memperoleh 
kemurahan Allah yang lebih banyak atau memang kita patut memperolehnya. 


Surah 4: Nisa" 193 Juz 5 Ka 


i Segar Ia 2 Cena 3 
laki memperoleh apa yang telah mereka ASI SAN K Wati 
usahakan dan perempuan memperoleh 2 - 
apa yang telah mereka usahakan Dan — Wee SAN la Ag 
bermohonlah kepada Allah atas karunia- 5 
Nya, karena Allah Mahatahu atas segala- 


nya. 
#3. Kata 
33. Dan kepada masing-masing telah Kami kn PM NEK Apar @ 
tetapkan para ahli waris” atas apa yang Nahan AI DT anna denga 
ditinggalkan oleh ibu-bapa dan para ke- TI Sapu suasa 
rabat dan dengan mereka yang kamu telah NA einenang 
d g € yang Pe AMI 


berjanji setia, “4 berilah bagian mereka. 
Sungguh Allah menjadi Saksi atas segala- 
nya. 


An 6. 
$ 5 1 s45 p1 AL naa TAN LAT 
34. Laki-laki adalah pelindung” dan ber- AN TA NE PIN @ 


tanggung jawab terhadap kaum perem- Ea AA Pi GG” 
sana ea Allah sa memberikan Ia Sal pi Lap 3 Lanang 
kelebihan (kekuatan) pada yang satu atas Ba AT Lag 
yang lain, dan karena mereka memberi - Uya babi soal 
nafkah dari harta mereka. Oleh karena 
itu— perempuan-perempuan yang saleh, 
yang taat kepada Allah, yang menjaga 
diri tatkala (suami) tak ada, karena Allah 
telah menjaga mereka," Dan terhadap 


543. Mawali jamak Afaula, dari akar kata w ala, yakni dekat dalam arti tempat atau hubungan, 
ikut. Oleh karena itu maula berarti: (1) kerabat dekat, (2) ahli waris. (3) mitra, ketiga ani ini di sini 
Sudah tercakup: (4) tetangga atau teman, atau pelindung, atau yang dilindungi (44:41), tuan, atau 
majikan (16:76) 

544 “Tatkala terjadi hijrah dari Mekah ke Medinah, ikatan persaudaraan begitu akrab antara kaum 
Muhajirin dengan Ansar. Mereka masing-masing saling berbagi warisan. Kemudian, setelah umat 
sudah tersusun kuat, dan hubungan dengan mereka yang tertinggal di Mekah dilanjutkan kembali, 
hak-hak atas pertalian darah mereka yang di Mekah dan kaum Ansar di Medinah sudah terjalin dengan 
baik. Inilah arti yang khusus. Arti yang lebih umum adalah sama: pertalian darah, ketetanggaan, ke- 
akraban dan saling pengertian harus dihormati Berlakulah adil terhadap semua itu. 

545. Ouwwadm, ialah seseorang yang berdiri teguh menghadapi urusan orang lain, melindungi 

Segala kepentingannya seria menjaga segala urusannya, atau dapa juga ia berdiri teguh menghadapi 
pekerjaannya sendiri, mengurus segala perkara dengan tujuan yang sudah mantap. Bd 4:135. 
546, Atau dapat juga dengan ungkapan terjemahan “dan jagalah (kepentingan suami itu) selama 
ja tak ada di tempat, sebagaimana Allah telah menjaga mereka” Kalau kita gunakan terjemahan seperti 
dalam teks, maka artinya: istri yang baik itu tetap setia dan harmonis dalam kehadiran sang suami, 
dan tetap menjaya nama baik Yan harta milik suami, di samping menjaga kehormatannya sendiri, 
Sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Kalau kita terjemahkan seperti dalam Catatan ini, dengan 
Cara lain kita akan sampai puda kesimpulan yang sarna istri yang baik, selama suami tak ada ju akan 
selalu ingat betapa Allah telah memberi kedudukan yang sifatnya melindunginya, berusaha sungguh- 
#ungguh untuk mempertahankan kedudukan itu dengan menjaga kehormatannya sendiri serta nama 
baik Yan harta suami, 


Surah 4: Nisa” 194 Juz 5 et 3 (4) 


LI ey Ted AAA Ia 
perempuan-perempuan yang kamu kha- SA Salad AAA 
watirkan tidak setia dan curang. nasi- art Ten REA Aa 
hatilah mereka,” pisahkanlah mereka di P3 o NE Sa pa erlal 3 

z g i - El Pd 
tempat tidur dan pukullah (sedikit). Tetapi rena sea Tan &. 2 
bila sudah kembali setia janganlah kamu ES DIN apk 
mencari-cari alasan mempersulit mereka.“ 38 
Sungguh Allah Mahatinggi, Mahaagung. 

Rebana Ea AIA BAE TU Tpi Yeh 
35. Bila kamu khawatir terjadi perpecahan — #31 SE aolgu Ru, O 

antara mereka berdua, utuslah seorang Bah Lag Tenan Perta Paun 
penengah (masing-masing) dari pihak GEN Ga BAL 
keluarga suami dan dari pihak keluarga he £ Aan 
istri.” Jika keduanya menghendaki ke- Walk SUN 
rukunan, Allah akan membukakan jalan 
kepada mereka. Allah Mahatahu, Maha 


Mengenal 
TA LET abah ,N Sg 
36. #lengabdilah kepada Allah dan jangan Gi NG Sa SAE fa) 
san Ie Lana ' 


mempersekutukan sesuatu dengan Dia, Ne Peda Pp PE PR MI 
dan berbuat baiklah—kepada ibu bapa SAI MEN AGAN 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, tetangga-tetangga dekat”! te- 

tangga-tetangga orang yang asing, teman 


547. Dalam hal terjadi bentrokan keluarga ada empat langkah disebutkan yang perlu diambil: (1) 
cukup dengan nasihat atau teguran secara lisan: (2) jika tak berhasil, hubungan kelamin boleh 
ditinggalkan sementara, (3) kalau ini pun belum cukup, sedikit koreksi fisik boleh dilakukan, tetapi 
Imam Syafi'i tidak menganjurkan ini, meskipun diperbolehkan, dan semua ahli sepakat mencela 
bentuk apa pun yang dianggap kejam, sekalipun hanya mengomelinya, seperti disebutkan dalam bagian 
ayat berikutnya, (4) jika semua itu sudah tak berhasil, maka musyawarah antar-keluarga dalam 4:35 
di bawah ini yang dianjurkan. 

548. Sifat pemarah, menggerutu, sindir-menyindir atau masing-masing saling mengumpat di 
depan orang lain, atau mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu yang seharusnya dimaafkan dan 
dilupakan,—semua ini dilarang. Dan alasannya ialah karena ajaran Islam juga: Kita harus hidup secara 
keseluruhan seolah kita berada di hadapan Allah, Yang berada di atas kita, tetapi Yang selalu mengawasi 
“una rendah dan hinanya segala pertengkaran tetek-bengek kita itu dimunculkan di hadapan: 

ya! 

549, Suatu rencana penyelesaian perselisihan mengenai kekeluargaan yang sungguh cemerlang, 
tanpa banyak ribut-ribur, tanpa harus melalui liku-liku dan tipu muslihat hukum. Negara-negara latin 
mengakui rencana ini dalam sistem perundang-undangan mereka, Menyedihkan juga bahwa umat 
Islam sendiri yung seharusnya demikian, tidak menempuh cara ini secara universal. Para perantara 
dari masing-masing keluarga itu akan lebih mengetahui ciri-ciri khas masing-masing pihak, dan dengan 
pertolongan Allah ahan mampu membuat suatu islah, suatu kerukunan yang lebih wajar. 

. 550. Pokok ajaran Islam ialah mengabdi kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama makhluk. 
Ini lebih luas dan lebih menyeluruh daripada “Cintaitah Tuhan dan cintailah tetanggamu", sebab 
berbuat baik kepada sesama makhluk ilu, termasuk kewajiban kita, juga terhadap hewan sebagai sama- 
sama mahhiluk seperi kita, dan yang lebih menekankan pada pengabdian yang praktis daripada sekadar 
sentimen atau perasaan saja, 

SSL. Tetangga-tetangga dekat, ialah dalam arti letak setempat, sama halnya dengan hubungan 
yang dekat, begitu juga tetangga-tetangga Orang yang asing (yang jauh) termasuk mereka yang tidak 
kita kenal atau yang tinggal di luar lingkungan kita atau sekaligus dalam suasana yang berbeda. 


Surah 4: Nisa” 


37. 


38 


yang di sampingmu,382 dan orang dalam 
perjalanan, dan yang menjadi milik tangan 
kananmu.'5 Allah tidak menyukai orang 
yang congkak, membanggakan diri. 


(Yaitu) mereka yang kikir dan menyuruh 
orang lain berbuat kikir: menyembunyi- 
kan karunia yang diberikan Allah kepada 
mereka," Dan kepada orang yang ing- 
kar Kami sediakan siksa yang hina.” 


Juga mereka yang menafkahkan harta 
supaya dilihat orang,”' bukan karena 
beriman kepada Allah dan kepada Hari 


195 


Juz 5 ella (4) 


WI, GA 

8 Na AN rai Kahtn ra 

TEKI Kau 
HA 

LAN MAL La 

GEN BEAN O 

ERA SS 


d na 


BK ASEAN 
GEA NA Tah 


AA 


Kemudian. Barang siapa berteman dengan 
setan, itulah teman yang amat jahat. 


di sampingmu dapat juga rekan atau teman karibmu dan orang dalam perjalanan 


SS2. Teman yang 
dalam perjalanan. Yang terakhir ini lebih luas daripada 


bolehjadi juga seorang kenalan sambil lalu 
“Orang asing yang seatap dengan kita H 


553. Yang menjadi milik tangan kananmu Segala sesuatu yang tidak punya hak kependudukan. 


Ini meliputi tawanan perang atau budak, orang yang berada di bawah kekuasaan kita atau hewan 
yang menjadi tanggungan kita. Semua itu makhluk Allah dan patut mendapat simpati kita dan per- 
lakuan baik Bd Rime of the Ancient Mariner oleh Coleridge ini. “Orang yang sungguh-sungguh 
berdoa, orang yang sungguh-sungguh mencintai segalanya, yang besar dan yang kecil, sebab Tuhan 
yang mencintai kita, la menciptakan dan mencintai segalanya." b $ ' 
554 Segala amal kebaikan kita dan kemurahan kita bukan dimulai dengan memperlihatkan sikap 
keunggulan kita dengan merendahkan orang lain (Bd “White Man's Burden"), melainkan harus 
dimulai dari rendah hati yang sejujurnya serta mengakui, di hadapan Allah, hak-hak sesama hamba 
Allah semua, sebab segala keperluan kita, sama di hadapan Allah, atau barangkali yang terbaik di 
antara kita (sebagaimana dunia melihat kita) bisa jadi yang buruk daripada yang terburuk di antara 


kita (dari segi yang sama) 


555. Keangkuhan merupakan salah satu sebab mengapa segala amal kita, kasih sayang Kita dan 


kemurah: ia 1 berkembang. Yang lain lagi ialah sifat kikir atau mementingkan diri 
sendiri. aa Sta as kedua siti itu, sebab keduanya sudah dimulai dari ketiadaan kasih 
Allah, atau kurang beriman kepada Allah. Kekikiran adalah sifat dunia. Orang yang arif, tidak saja 
menolak melakukan hal itu, tetapi ia akan memberi contoh dan pelajaran bagaimana sehatusnya 
mencegah orang lain berbuat demikian, Kk ia hanya akan membangkitkan kebencian orang. 
Dengan demikian, karena sikapnya yang at kebaikan, kalau Kenyang 
menyembunyikan segala karunia yang 
Men i j O kikir memandang oran, 
" $56, Perhatikan betapa tepatnya hukuman ton Bas: rang kil 8 orang 
Ain rendah, da: uat begitu, dia sendirilah y , . 
557. Sama tg - kebabhilan dan kedermawanan yang memberi aa berlebihan supaya 
dilihat urang. Perbuatan itu hanya suatu kemunafikan saja, tak ada rasa kasih yang menyertainya, 


baik kepada Allah atau kepada sesama manusia. 


kalau tidal 
bijaksana ia telah berbu: 
diberikan kepadanya—kekayaan, kedudukan, 


Surah 4: Nisa” 196 Juz 5 3, (t) 


aa 1. 
39. Apa pula keberatan mereka jika mereka Waka 3 AN PA AE (3) 
beriman kepada Allah dan kepada Hari Bi MA LA stang 
Kemudian, lalu menginfakkan rezeki? 38 ENI DPLK 
yang telah diberikan Allah? Allah Maha- 

tahu keadaan mereka. 


Te NA EA NY RE 
40. Allah tak pernah merugikan seberat zarah PON IA PA ba PIN ko) 
sekalipun. Jika itu perbuatan baik Allah La Pa Pai LA 
akan melipatgandakannya dan akan mem- WELAS Saga Gian 
berikan, dari Dia Sendiri pahala yang 


besar. 9 


41. Bagaimanakah jika dari tiap umat Kami A3 Ka BASA Pat @ 
datangkan seorang saksi dan Kami bawa Li « 22 e gii na 
engkau sebagai saksi atas mereka?260 Ker spa 


42. Pada saat itu mereka yang ingkar dan BETINA @ 
menentang Rasul berharap-harap sekiranya Ba an re 
bumi ini menjadi rata dengan mereka:?! kenren hana AI » 
dan tak ada kejadian apa pun yang dapat 
mereka sembunyikan dari Allah! 


R. 63.— Tetaplah bersih dan murni, jangan mencari-cari 

(4:43-70) Perkara, atau pergi ke dukun 
Dan dewa-dewa palsu. Setialah 
Kepada keyakinanmu, belajarlah patuh, 
Dan selesaikan perkaramu di bawah bimbingan 
Rasulullah. Hindarilah selalu 
Setiap kemunafikan dan segala macam kepalsuan. 
Dan kau pun akan diterima dalam Persaudaraan yang jaya 
Di antara mereka yang paling luhur di akhirat. 


558. Rezeki: dalam arti fisik, mental, rohani—segala sesuatu yang bertalian dengan hidup dan 
pertumbuhannya. Wujud dan hidup kita dari Allah, oleh karenanya dengan senang hati kita me- 
nyerahkan diri kita kepada Allah. Bagaimana pula hal ini akan menjadi suatu beban? Tidak lebih itu 
untuk memenuhi tuntutan kodrat kita sendiri yang sehat. 

559. Betapapun kecilnya kebaikan yang ada pada kita harus keluar dari hati yang bersih. Dengan 
rahmat dan karunia Allah balasan di dunia akan dilipatgandakan, tetapi pahala yang lebih besar akan 
datang dari Dia Sendiri, atas perkenan-Nya, yang akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya. 

560. Setiap nabi dan pemimpin adalah saksi atas umat dan orang-orang sezamannya-—-baik mereka 
yang beriman kepada Allah, atau yang kufur. 

$61. Mereka yang menentang seruan Allah berbarap-harap, ketika mata mereka terbuka, bila 
kiranya mereka menjadi debu, sebab kehadiran mereka hanya suatu siksaan bagi mereka sendiri. Jika 
mungkin mereka mau bersembunyi ke dalam debu, tetapi tak ada yang dapat disembunyikan dari 
Allah. Semua masa lampau mereka akan tampil jelas di hadapan Allah. 


Surah 4: Nisa" 197 Juz 5 el, — (4) 


Am7. 
43. Orang-orang yang beriman! Janganlah SKA IGi O 


kamu mendekati salat dalam keadaan t5 ai Ka SE PA ea 
mabuk?e? supaya kamu tahu apa yang SE PEN ENS arla yaas 

kamu ucapkan, jangan pula sedang dalam Ba aa Naa MA 02 

junub—-kecuali sekadar berlalu—sebelum TEA pn EN aa Sha plan 

kamu mandi. Jika kamu dalam keadaan SEA aa ta" 
sakit atau sedang dalam perjalanan, atau Bea Ka DING 5 
salah seorang di antara kamu keluar dari z Dag pen Olah 5 jak P 

tempat buang air atau kamu menyentuh 5 

perempuan dan kamu tidak menemukan 
air,”03 maka bertayamumlah dengan debu 
yang bersih. usapkanlah ke wajahmu dan 
tanganmu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, 
Maha Pengampun. 


Nana Tiban TT 
44. Tidakkah engkau melihat mereka yang SIASIGANATI @ 


telah diberi sebagian"”' Kitab? Mereka Lana N, IU LG LA 
memberi kesesatan dan menghendaki kamu PKI Na 
sesat dari jalan yang benar. LN 
PAN KA Aa LN 
45. Tetapi Allah lebih mengetahui akan musuh- 6 Ega AG RUEL NA, @ 
musuh kamu Dan sudah cukup Allah « Sa 
sebagai Pelindung, cukup Allah sebagai Pa £ 1 


Penolong. 
LA or - 


tag ebubans aa 
46. Di antara orang-orang Yahudi ada yang tea S 2 : ABANG @ 
mengubah kata-kata dari tempatnya dan 


562. Dil Kk yang dalam keadaan mabuk atau keadaan pikiran kurang sadar 
si Lain mpe “2 aya maan lain. Atau barangkali sudah termasuk kedunnya. Sebelum 
larangan minuman keras diumumkan memang lidak layak orang datang hendak bersembahyang dalam 
keadaan Serupa itu. Sembahyang hanya sah bila dilakukan dengan khusyuk:dan sam Lana 
kepada Allah dengan jiwa yang penuh dengan rasa tendah hati. Di sini “sembahyang” dapat berarti 


"en 4 TA h mesjid! jadi akan membawa arti yang sama. 
- ape ST ms Ap : ohani diperlukan sekali, terutama pada waktu akan 


563. Kebersihan dan kesucian jasmani dan r 5 
bersembahyang Tetapi dalam Ae air untuk berwudu sukar diperoleh, tml ant Tua 

i iani i ir kering atau tanah yang bersi 

Arab : Ku dianjurkan bersuci dengan pasir ' n . 
€mpat PN Me Bika pan see terakhir bila bersuci itu memang sangai diperlukan, -. 
Yang pertama bila bersuci itu dipandang perlu, tetapi air ag mudah Na oi pelita ae 
Am keadaun sakit dan tak dapat pergi keluar mengambil air, dan orang ya £ k 
Mengetahui bagaimana mendapatkan air. Dalam keempat keadaan separ lnh.a Ye ada, maka bersuci 

NKAN pasir, debu atau tanalr kering dianjurkan. Inilah yang disebut taya 


364, Bd 3:23 dan C. 306. 


Surah 4: Nisa" 198 Juz 5 A3 (R) 


—0t 9-2 9 - 21 pre 
mereka berkata: “Kami mendengar dan PE NELREA33 
kami tidak taat.”?0' Dan “Dengarlah apa SET AN TR MUKA 
yang tidak terdengar,” dan “Ra'ina, 306 K3 3 kaba 2 Uk 
dengan memutar-mutar lidah sambil me- PN AN ii ana ea PA NGA 
nyerang agama. Kalau saja mereka mau Lee lil o ea Labig Lace 
berkata: “Kami mendengar dan kami Se: “& Pan ara nan re 
he KAI YNA 
taat” dan “Dengarlah” dan “Perhatikan- BN 3S. 5 
lah kami” akan lebih baik buat mereka PA Up AYO 
dan lebih tepat. Tetapi Allah mengutuk 
mereka karena kekufuran mereka, dan 
hanya sedikit mereka yang beriman. 


47. Dai mereka yang telah diberi Kitab! 
Berimanlah kamu pada yang telah Kami 
wahyukan, yang membenarkan apa yang 
ada pada kamu. sebelum Kami mengubah 
wajah-wajah kamu??? dan Kami putar ke 
belakang, atau Kami laknat mereka seperti 
kami melaknat kaum Sabat,868 dan ke- 
putusan itu pasti terlaksana. 


.. £ 
48. Allah tidak memberi ampun jika sesuatu 33 sasa e 3 
dipersekutukan kepada-Nya, tetapi Ia eng ig 


mengampuni yang selainnya, kepada siapa 


565. Lihat 2:93, C. 98. Memutarbalikkan kata-kata dan ungkapan, adalah suatu tipu muslihat orang 
Yahudi dalam memperolok ajaran-ajaran agama yang paling mulia. Apa yang seharusnya mereka 
katakan “Kami mendengar dan kami taat,” mereka katakan dengan su.ua lantang. “Kami mendengar,” 
lalu mereka berbisik, “Kami tidak menaati,” Mana yang seharusnya mereka katakan dengan sopan 
“Kami mendengar" mereka tambah dengan suara berbisik “Apa yang tidak terdengar" dengan jalan 
hendak memperolok. Mana-mana yang mereka maksudkan meminta perhatian Nabi, mereka meng- 
gunakan kata-kata yang artinya tidak jelas, yang tampak tidak mengganggu, tetapi dalam niat mereka 
hendak menghina. 

566. Lihat 2:104, C. 106. “Ra'ina” bilamana dipakai dengan sopan menurut tata cara bahasa Arab, 
akan berarti “Peliharakanlah dan jagakanlah kami." Dengan sedikit melekuk-lekukkan lidah, maksud 
mereka mau memberi arti penghinaan, seperli kata-kata “Oh kamu yang membawa kami ke padang 
rumput,” atau dalam ungkapan bahasa Ibrani, “Orang kita yang buruk.” 

567, Secara harfiah “Sebelum Kami lenyapkan segala bentuk (atau wajah) dan Kami balikkan 
yang di depan ke belakang (atau yang di belakang ke depan)” suatu ungkapan bahasa Arab. yang 
seharusnya diterjemahkan dengan bebas untuk lebih mencocokkan artinya dalam bahasa Inggris. 
Wajah ialah inti ekspresi manusia yang paling utama. Juga ia merupakan petunjuk mengenai nama 
baiknya untuk dinilai. Ahli Kitab telah diberi tempat istimewa oleh Allah dengan mendapat kirab 
Suci rohani. Apabila mereka telah membuktikan diri tidak becus, maka mereka akan kehilangan 
“wajah.” Karena tingkah laku mereka sendiri. kedudukan mereka yang tinggi itu akan berbalik jadi 
merosot. Pihak lain akan mengambil tempat mereka. Orang yang terdahulu akan menjadi yang kerakhit 

. dan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu: Matius 19. 30. 

568. Bd. 2:65 dan C. 79. 


Surah 4: Nisa” 199 Juz 5 sll 3, (£) 


H1 20 agan H1 
saja yang dikehendaki-Nya. Dan barang SEBAB, 3 AGS 
siapa mempersekutukan Allah, ia telah aa KE AA, 
berbuat dosa yang besar.“69 kabel 


49. Tidakkah engkau melihat mereka yang BED AGAN @ 
mendakwakan diri orang-orang suci?70 — " Baya ara 
Tidak—tetapi Allah Yang menyucikan Mg NA 3 5 
siapa saja yang Ia kehendaki, dan mereka 
tidak akan diperlakukan tak adil sedikit 


pun.7! 
LN DN no ofaae an 
50. Lihatlah! Betapa mereka membuat-buat & : 5 lal Na TE @ 
kebohongan terhadap Allah! Dan cukup- te, 263 
lah dengan itu suatu dosa yang jelas! joran 
Aw 8 


CE LN TA AA LT 
51. Tidakkah engkau melihat ang yang SARANA @ 
telah diberi sebagian?'? Kitab? Mercka ae 2 La abtaga 
percaya kepada sihir dan setan,?73 dan WE NN AA Boh ey 
kepada orang-orang kafir mereka berkata: aa Yaa Tea M3 
Mereka mendapati jalan yang lebih benar Ke gan asa 3 
daripada orang-orang yang beriman! 
#20) 


PER ANNN ATA aa AMA 
52. Mereka orang yang dilaknat Allah dan KE EA ANDA @ 


barang siapa sudah dilaknat Allah bagi- & an 
nya tidak akan kaulihat ada penolong.” Im 


569. Seperti halnya dengan kerajaan negara di bumi, kejahatan yang paling buruk ialah peng- 
khianatan, sebab ia justru yang akan menghancurkan eksistensi negara itu. Begitu juga halnya dengan 
dunia rohani, dosa yang tak berampun ialah pengkhianatan yang sifatnya tidak taat kepada Allah 
dengan menempatkan makhluk-makhluk Allah sebagai saingan-Nya. Inilah yang disebut ingkar 
lerhadap inti dan sumber kehidupan rohani, yang oleh Plato disebut “kebohongan di dalam jiwa." 
Tetapi sungguhpun begitu, jika kekufurannya disebabkan oleh kebodohan, lalu bertobat dengan 
Sepenuh hati dan memperbaiki diri, maka kasih Allah selalu terbuka (4:17). 

570. Berpura-pura suci atau mereka yang mendakwakan diri suci justru mereka yang paling jauh 
dari kesucian dan kebersihan. yang sumbernya hanya dari Allah. Mereka tidak bisa bersandiwara 
san Kebenaran Allah dan terus mendakwakan diri sudah mendapat bimbingan dan disucikan atau 
Sudah diampuni dosanya oleh Allah. Kepalsuan mereka itu telah mengutuk mereka sendiri, mengenai 

akahan dan kejahatannya, sudah tidak perlu dibuktikan lebih jauh. 

571. Secara harfiah, kulit kecil dalam alur biji kurma, sesuatu yang tak berharga: /aril. 

572. Bd 3:23 dan C. 366. Anak kalimat ini terdapat juga dalam 4:44. 

ten 73. Kata yang saya terjemahkan dengan sihir ini ialah jibr, yang dapat juga berarti ramalan, sihir, 
Ung atau suatu Obyek kepercayaan atau sesembahan yang palsu, seperti sebuah patung misalnya. 
Yang LTB SAyA terjemahkan dengan setan (di sini dan dalam 2:256) ialah agus. yang berarti jahat, 
2ng telah melampaui segala batas—setan, atau juga dihubungkan pada penyembahan berhala oleh 
Grab Wang Arab jahiliah, yang bersama-sama orang Yahudi Medinah berkomplot menentang Rasulullah, 

28 Yahudi banyak sekali menggunakan sihir, tenung, ramalan dan segala macam takhayul serupa itu 
Mu Orang-orang Yahudi itu kemudian mencari bantuan kalangan musyrik Mekah dalam melawan 
bah mad, Tetapi sebaliknya daripada mendapat pertolongan, mereka dan orang-orang musyrik 
tepenuh lau, Ini memang mengenai peristiwa tertentu yang terjadi ketika itu, tetapi kata-kata itu 
"Ya Mengandung arti yang umum. 


Surah 4: Nisa” 200 Juz 5 3, — (t) 


» PAI NT ATA - z x 
53. Ataukah mereka memperoleh bagian da- PEP Nara ri) @ 


lam kekuasaan? Namun tak sekelumit "at 
remah pun?7S dapat mereka berikan ke- ha 
pada manusia. 

1.9 il Aa Lan Na 

54. Ataukah mereka dengki kepada orang Aa AAS GE abal @ 

karena Allah telah memberikan sebagian MN eLeb je NON 20 an aa 0 
karunia-Nya kepada mereka? Kepada anak PAKA GEN ANE as 
cucu Ibrahim Kami telah memberikan Ki- Cats 2 . 


tab dan hikmah. Dan Kami berikan kepada 
mereka sebuah kerajaan yang besar.376 


are Naren 


LM PA 

55. Di antara mereka ada yang beriman ke- Kon TE PAR Ie Sa ARI @ 
padanya dan ada yang meninggalkannya. & 2 
Dan cukup dengan neraka yang mem- al 
bara.77 

Kn aah Te ear eaa 

56. Mereka yang ingkar terhadap ayat-ayat “gs e SBN SNI @ 
Kami akan Kami masukkan ke dalam api Ang EL MIN SANA 5 2 TA 
neraka, setiap kali kulit mereka terbakar, NY Oa KP RA 


Kami ganti dengan kuli lain, supaya me- Ki Kn ya aa 
reka merasakan siksaan. Sungguh Allah 1 "8 
Mahaperkasa, MahabijaRsana. 
2. Dc 
57. Dan mereka yang beriman dan berbuat KA EU GUE GAGANG @ 
baik akan Kami masukkan ke dalam Vaat Z 


P3 2 , 
2 an en ANE na AL 
taman-taman surga, dengan sungai-sungai ka) CAN AS AT 
yang mengalir di bawahnya. Mereka akan ah GA 
menetap di sana selamanya. Di sana me- 3g #9 Hero Koad 
reka mendapat pasangan-pasangan yang Sa 
suci bersih.”78 Dan Kami masukkan mereka 
ke tempat teduh yang menyejukkan.379 


575. Kata yang saya terjemahkan dengan remah ini ialah nagir—alur kecil dalam biji kurma— 
yakni sesuatu yang tak berharga samasekali. Di antara bentuk mementingkan diri sendiri yang paling 
buruk ialah kikir dan iri hati. Hal ini tampak secara tidak semestinya justru pada orang yang niampu, 
orang yang berkuasa dan punya pengaruh. Mereka itulah yang seharusnya bermurah hati memberi 
dan berlapang dada melihat orang lain hidup senang. 

576. Seperti kerajaan Daud dan Sulaiman, yang secara umum sudah cukup dikenal. 

577. Sifat iri hati ialah seperti api yang membakar dari dalam, yang dengan sendirinya merupakan 
neraka. 

$78. Bd. 2:25 dan C. 44. 

579. Taman sebaliknya daripada api: yang teduh sebaliknya daripada yang terik. Suatu kejahatan 
itu tumbuh sesuai dengan bahan masukan yang diterimanya. Begitu juga halnya dengan kebaikan 
dan segulu sumber kebahagiaan, tumbuh sesuai dengan amal masing-masing. Bolehjadi yang baik 
dimulai seorang diri, tetapi (tidak seperti yang jahat) ia akan diterima oleh pasangan-pasangan yang 
suci. Seperti halnya dengan penderitaan rohani yang bertambah dengan adanya masukan yang 
diterimanya (dilumbangkan oleh kulit tubuh yang segar, tumbuh seperti yang sudah tua), begitu Juga 
halnya dengan kebahagiaan rohani, makin lama dirasakan makin dalam artinya (dilambangkan ol 
keteduhan dalam taman, yang makin jauh kita masuk ke dalam, terasa makin sejuk). 

AK 


Surah 4: Nisa” 


58 


59. 


60. 


61. 


ngan cara itu kepentingan mereka dirasa terjamin. 


. Gian memerintahkan kamu menyampai- 


kan amanat kepada yang layak menerima- 
nya. Apabila kamu mengadili di antara 
manusia, bertindaklah dengan adil. Sung- 
guh Allah mengajar kamu dengan sebaik- 
baiknya, karena Allah Maha Mendengar, 
Maha Melihat. 


Hai orang beriman! Taatilah Allah dan 
taatilah Rasulullah dan mereka yang ber- 
wenang di antara kamu.!0 jika kamu 
berselisih mengenai sesuatu kembalikan- 
lah kepada Allah dan Rasul-Nya, kalau 
kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Itulah yang terbaik dan penye- 
lesaian yang tepat. 


Am 9. 


Tidakkah engkau melihat mereka yang 
mengaku?! bahwa mereka telah beriman 
pada apa yang telah diturunkan kepadamu 
dan yang telah diturunkan sebelummu? 
Mereka hendak meminta keputusan ke- 
pada setan, padahal mereka sudah di- 
perintahkan mengingkarinya, tetapi setan 
hendak menyesatkan mereka sejauh mung- 
kin (dari Kebenaran). 


Bila dikatakan kepada mereka: “Marilah 
terima apa yang telah diturunkan oleh 
Allah, dan Rasulullah,” kaulihat kaum 


201 


Juz 5 A3 (ND 


Leg 


Pata AR erna Na 
(AU NAK MO) 
TIME MEN EK 

Ig har 1. 


an La Neta NA ah 
Ah SAN Kansas) 


Te AN ri AGAN GT 
AA an Jantan ahaha 
Ii ANGIN Ker Ja 
KN AE Paba Lettu 
SIA 


bagan takna Ah, 
Ie AE 


TA em, LA Pt ati 
WNA O 
Neo Lan ag aa aa AU 
BANGET IDA 
SISA IN 383 


LL 
G 


JSU IN YEN O 


580. Ulil-amr, yang berwenang atau yang memegang kekuasaan atau orang yang bertanggung 
jawab, yang dapat mengambil keputusan—mereka yang menangani pelbagai macam persoalan. 
Sungguhpun begitu keputusan terakhir di tangan Allah. Dari Dialah para nabi mendapat wewenang. 
Oleh karena di dalam Islam tidak ada pemisahan yang tajam antara soal-soal yang sakral dengan 
yang sekular, maka adanya suatu pemerintah biasa diharapkan dapat berjalan di atas kebenaran. Kita 
harus menghormati dan mematuhi kekuasaan yang demikian. Kalau tidak segala ketertiban dan 
disiplin tidak akan ada artinya. (R). 3 : 
S81. Isyarat ini ditujukan kepada kaum Munafik Medinah, tetapi ungkapan ini bersifat umum. 
Sifat jahat kemunafikan itu akan berlaku sepanjang zaman. Manusia macam ini dalam karya John 
Bunyan, Pilgrim5 Progress disebut Mr. Facing-both-ways—Tuan bermuka dua. Orang macam begini 
inilah yang selatu menyatakan dirinya sebagai orang yang saleh, tetapi diam-diam mereka bersekongkol 
ngan setan dan kezaliman. Bahkan kezaliman itu yang menjadi pegangan mereka selalu, bila 


Surah 4: Nisa” 


munafik membuang muka dari engkau 
dengan sikap benci. 


62. Betapa pula bila musibah menimpa me- 
reka karena perbuatan tangan mereka 
sendiri? Mereka lalu datang kepadamu, 
bersumpah dengan nama Allah: “Yang 
kami inginkan, hanyalah kebaikan dan ke- 
damaian.” 

63. Mereka,—Allah mengetahui apa yang 
ada dalam hati mereka. Maka hindarilah 
merekas”82 tetapi peringatkan dan kata- 
kanlah kepada mereka tentang diri mereka 
dengan kata-kata yang mengesankan. 


. Setiap rasul yang Kami utus tiada lain 
supaya dipatuhi dengan izin Allah. Dan 
sekiranya mereka, tatkala berbuat ke- 
salahan terhadap diri sendiri datang ke- 
padamu dan memohonkan pengampunan 
Allah, dan Rasul pun memohonkan peng- 
ampunan untuk mereka, pasti mereka 


mendapati Allah Maha Penerima tobat, 
dan Maha Pengasih. 


65. Tetapi tidak, demi Tuhanmu, mereka tidak 
beriman sebelum mereka memintamu men- 
jadi penengah atas segala persengketaan 
di antara mereka, kemudian dalam hati 
mereka tak terdapat keberatan atas ke- 
Putusanmu dan mereka menerim 


a dengan 
sepenuh hati.383 i 


66. Kalau Kami perintahkan mereka: “Korban- 


kanlah nyawa kamu atau keluarlah dari 


582. Bagaimana orang: 
mereka, sudah tentu ini suat 


202 


orang munafik itu harus di 


Juz $ slN 2, (E) 


- 


Tn, saA Asa Late 
PE Kong 


Bana et B sar rat 
TAS ANA O 
BSA TA ME rai enak 
Pena TAnpa na enrng 


2 P3 SN ATT 
Peka Be NASI 


Lain Agita, na Na 
KIA Sa real 


SI 5 Ia ANA 
—- 2. AI br. 
Para TN EA 


Kesan angan 


Ag ANE ai Taat 
Kran sasa 
La aa Sana NG 


1 3 


Gaga 


ya 


Pata 


gg AL Porntiya 0 0, ertaten 
DEKAN ASK, O 


iperlakukan? Kalau kita masih mempercayai 


Surah 4: Nisa” 203 Juz 5 sladl 2ye (£) 


TA tt daan 


kampung halaman kamu,” sedikit sekali KARO HA ala Sun 
yang melakukan.284 Sekiranya mereka Ne NN gag 2. cai Pai 5 
melaksanakan apa yang disampaikan ke- WEE A3 Salsa 
pada mereka tentu itulah yang lebih baik 
buat mereka dan lebih memperkuat (iman). 


2 ena Yaa LAN 3 
67. Dan dengan demikian niscaya Kami beri- ERA AR Sg (O) 


kan kepada mereka—dari pihak Kami, 
pahala yang besar. 


Ie NGK 
68. Dan niscaya Kami bimbing mereka ke KELAS (Ol 
jalan yang lurus. 
Kd “3 | 13310 
69. Barang siapa taat kepada Allah dan ke- PETA TART PeralTAN daa @ 
pada Rasul, akan bersama-sama dengan 23 Aa PN ea MEA 
mereka yang oleh Allah telah diberi KANG AEI AG LAS Sar BELI 
nikmat,—para nabi, (yang mengajarkan) Lang GNI IS Yaa 
Orang-orang yang tulus hati (pencinta NN EA 
kebenaran), para saksi (yang bersaksi) 
dan orang-orang yang saleh (yang ber- 
buat kebaikan). Alangkah indahnya per- 
sahabatan ini.?86 


584. Nilai iman yang tertinggi ialah bila seseorang dengan sukarela mau mengorbankan nyawanya. 
tempat tinggal dan segala milik yang dicintainya, di jalan Allah. Orang yang imannya tidak begitu 
kuat masih dapat diharapkan setidak-tidaknya akan berbuat seperti seorang anggota masyarakat yang 
patuh. Ia akan mengembalikan segala keraguan dan persoalannya kepada pemuka masyarakat itu, 
dan dengan senang hati ia akan tunduk dan menerima segala keputusan pemimpinnya. Sebaliknya di 
antara kaum munafik, mereka tidak akan melakukan hal itu, dan orang yang benar-benar beriman 
dan berbakti, laki-laki dan perempuan, dengan sukarela bersedia mengorbankan nyawanya. 

585. Ada empat keuntungan disebutkan secara berurutan mengenai ketaatan kita kepada Allah, 
yang ditujukan kepada orang yang baru dalam keimanan: (1) berfaedah buat dirinya sendiri (“yang 
lebih baik buat mereka"): (2) dapat memperkuat imannya, karena sudah makin akrab ia dengan 
kehidupan rohani: (3) memperoleh pahala dari Allah. Penegasan ini sudah begitu kuat, sehingga 
dalil-dalil selanjutnya sudah tidak diperlukan lagi, (4) jalan yang lurus, sehingga dengan demikian 
Segala keraguan dan kesulitan tidak akan ada lagi dalam tingkah laku kita sehari-hari. 

586. Bagian ayat ini mengandung makna rohani yang dalam sekali. Orang yang tingkat sosialnya 
paling rendah sekalipun, selama ia beriman dan berbuat kebaikan ia akan diterima sebagai anggota 

luarga rohani dalam persahabatan yang besar dan indah. penuh rahmat. Itulah keluarga yang hidup 
abadi dalam karunia dan rahmat Allah. (Sebagian ayat ini menggambarkan isi 9. 1:5). Itulah tingkat 
hidup yang sungguh mulia, dengan keempat tingkatnya yang dapat diperinci sebagai berikut: (1) 
Tingkat tertinggi ialah para rasul dan para nabi, yang sudah menerima wahyu dari Allah, dan me- 
"yampaikannya kepada umat manusia dengan contoh-contoh dan kaidah-kaidah. Dalam ajaran Islam 
tingkat ini ditempati oleh Muhammad al-Mustafa. (2) Berikutnya ialah orang yang tulus hati dan 
Pencinta kebenaran, yang demi mencintai dan membela kebenaran itu ia mempertaruhkan pribadinya, 
dengan kekayaan, dengan pengaruh serta dengan segala yang ada padanya. Tingkat ini ada pada para 
ha abat Muhammad yang tertentu, di antara mereka ialah orang semacam Abu Bakr as-Siddig. (3) 
amudian pasukan terhormat yang telah menjadi syahid, menjadi saksi kebenaran itu. Kesaksian ini 
'tehjadi dengan jalan mati syahid, atau bisa juga melalui lisan para juru dakwah yang sungguh- 
Maa atau melalui pena para ahli atau sarjana yang taal, atau orang yang benar-benar mengabdikan 

Pnya untuk agama. (4) Yang terakhir, ialah sejumlah besar orang saleh, rakyat biasa dengan 
tutap an Mereka sehari-hari yang biasa pula, tetapi yang selalu bekerja dengan cara yang bersih, Mereka 

Uingkat serta susunan hidup kekeluargaan yang sungguh indah, masing-masing di tempatnya, 

1 Scmua merasa, bahwa mereka telah memperoleh kemuliaan dalam kebersamaan itu. 


am” 


At 3 () 
4 Juz 5 £ 2 
Surah 4: Nisa” 20 


' kat Kana ada O 
10. Yang demikian itulah karunia dari Allah Wabah PIA Ga Hadi 
dan sudah cukup Allah mengetahui. 


— Tetaplah bersama dalam Persaudaraan luhur: . 
Kan bean dalam kebahagiaan dan kedukaan: berjuanglah 
Dengan teguh, sama sekali jangan pernah takut 

Sebab hidup ini singkat, dan Hari Akhir 

Itu Abadi. Jangan sampai terseret dalam 
Ketidakpercayaan dan kepengecutan: 

Tetaplah teguh pada yang Hak. Jagalah dirimu 
Terhadap Para Munafik dan Para Pengecut, 
Namun hajarlah mereka habis-habisan. 


Am 10. . 
Asin ken edaran Ka 
1. Dai orang-orang beriman! bersiap-siap- Pa Jep PARA ARA NG ko) 


lah dengan berhati-hati. Berangkatlah dalam 


kelompok-kelompok atau berangkatlah ber- 
sama-sama.388 


Kastil 


se 


.. an bhn Ca hah Dn Gre 
72. Di antara Kamu pasti ada orang yang masih BAAK KAA Tj Ka) 
segan-segan.” Jika kamu ditimpa musi- Sg bnsraita yan ana arana 
tah ia Pena “Allah telah bermurah KERAS Di ngsah 31 
hati kepadaku, karena aku tidak hadir ber- 
sama mereka.” 
Karan y 
13. 


prajurit dengan duduk. bersama- 
lingkungan persaudaraan Seperti biasa, 
bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kita yai 
menginginkan yang lain. Buat kita sudah 
kita yang tak berarti, dan dengan kemah 
bahagia itu. 


Tetapi jika kamu mendapat karunia dari 
Allah, pasti ia berkata—seolah antara 


587. Jika ada seorang jenderal 
sama 


588. Tak ada suatu pertemi 


yang murah hati memberikan hak istimewanya kepada seorang 

dengan rekan-rekan dan dengan perwira lainnya dalam 
yang tinggi dan yang rendah, orang mungkin jadi heran, 
ng diterima dalam kekeluargaan serupa itu, kita sudah tidak 
cukup bahwa Allah mengetahui kerendahan kita dan keadaan 
atahuan-Nya kita'akan diterima-Nya ke dalam keluarga yang 


1 puran yang dilaksanakan tanpa persiapan dan kewaspadaan sebagaimana 
mestinya. Apabila semua lang) i i 


Kata “berangkatlah” diselan 


boleh berlambat-lambat, segan- 
dilukiskan dalam dua ayat beri 


kutnya, 
589, Orang yang masih ragi 


menyesal, karena rasa bangga d i 


ama semua, seperti yang 
Segan atau maju mundur, 


5 U, dalam pikiran atau tindakan, 
jemaah. Kalau jemaah itu menda 


itu, malah ia bersyukur kepada Al 
mercka mendapat kemenangan, 


akan memisahkan diri dari kelompok 


SurantNisa? 205 Juz $ MN 3yo (R) 


kamu dengan dia tak ada hubungan per- Hoa Berasa ka 
sahabatan—: “Ah! Coba aku bersama-sama 2 M2 AA 
mereka, pasti aku memperoleh keme- CS 33 
nangan besar!”390 


74. $laka hendaklah mereka berperang di 55 PES Ga an ya 13 AG Ko) 
jalan Allah, mereka yang menukar ke- 2I-.k 


Ten Na egg mreka ra 
hidupan dunia dengan akhirat.391 Barang Siksa Jan 3 MSI BANYAN 


siapa berperang di jalan Allah lalu terbunuh An £ a33 25 9 SA 
atau menang, kepadanya Kami beri pa- SF DS “3 


hala yang besar. 


g 5 / rand 

75. Dan kenapa kamu tidak berperang di JARAN ya 3 ERA @ 
jalan Allah. Dan untuk mereka yang le- Snen MS Lg AN NS aa NAN 
ma Yaa perempuan dan anak- GEA SAUN IK Ie 
anak, yang berkata: “Tuhan! Keluarkan- PAN PAT NA Puger IR ALI 
lah kami dari kota ini yang penduduknya 2 Hay Peng PURA 
zalim, dan berilah kami dari pihak-Mu Te BN AI I3i Da 
pelindung, dan berilah kami dari pihak- 
Mu penolong,” 93 


590. Begitulah pikiran orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Manusia semacam ini tak 
dapat diharapkan akan menjadi sumber kekuatan jemaahnya. Mereka memang sudah tidak berguna 
untuk dapat menghadapi suatu pertempuran. Ayat berikutnya mengandung arti bahwa mereka sudah 
terbuang. . 

591 Mba yang sedikit itu, yang terdiri dari orang-orang penakut dan pengecut, memang tidak 
Setiap orang cocok untuk berjuang di jalan Allah. Suatu kehormatan untuk melaksanakan tugas ini, 
dan mereka yang mengerti makna kehormatan sudah siap mengorbankan segala kepentingannya 
dalam hidup ini, dan hidupnya sendiri sekalipun. Mereka tahu benar bahwa pengorbanan demikian 
Sesuatu yang tidak berarti, tidak begitu, bernilai, sebab semua itu dilakukannya demi sesuatu yang 
lebih abadi, lebih besar nilainya. Apa yang tampak dari luar mereka menang atau kalah, alan ye tetua 
Mereka menang, mereka memperoleh ganjaran atas perjuangan itu—yakni kehormatan ai ejayaan 
dalam pandangan Allah: Perlu dicatat, bahwa di sini hanya ada satu pilihan: mati atau menang! Pejuang 
Stjati tidak kenal kalah. 

Pn aa Mustad'af - orang yang tergolong lemah. Ole! 
N ditindas. Bd 4: 7:150. EN 5 2 : 4 

593. Dari segi “anon manusia sekalipun, berjuang di jalan Allah berarti Ta Kejar demi 
Mereka yang ditindas, Sebelum Mekah direbut kembali, terjadi penganiayaan ser esaran yang 
Sungguh menyedihkan: ancaman, penyiksaan-penyiksaan, yng selalu Lararbngemuayen ci po 
Ticmang sudah tak tergoyahkan lagi. Jiwa Muhammad dan pengikut tu. 
tereka diperotok, dihina, dipukuli dan disakiti Mereka yang tinggal di bayan Sangga Kap 
Ui, dimasukkan ke dalam penjara: yang lain diboikot dan dikucilkan dari u gi i 
hubungan sosial lai Mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa, sekalipun hanya untuk memberi 
Makinan yang Sin ea Ha ni untuk melaksanakan kewajiban agama. Jo penikana snebih 

Wadi-jadi terhadap kam budak yang beriman, kaum perempuan aan anak ana 3 edan ye abi 
'Wa hijrah. Permohonan mereka untuk mendapatkan seorang pelindung dan pe: Baya: 


Pala | Juga tatkala kemudian Muhammad Rasu 
Alan ke Mekah. 


h karena itu mereka diperlakukan tidak layak 


Surah 4: Nisa” 206 Juz 5 ella, (t) 


PAN SANA MN ANDA 
76. Mereka yang beriman, berperang di jalan TPST GA YAN AGAN @ 
Allah dan mereka yang kafir berperang Me LAN aa Pee 
di jalan setan: Maka, perangilah kawan- FA Ga Ka Boga 

594 


kawan””” setan, tipu daya setan sesung- ba MIA A Langka" Ine 
guhnya lemah. tata Sala Dolua 


Aw 11. 


£ 


PAN AN ANU . 
77. Tidakkah engkau melihat orang-orang BANK AGS ANA IA @ 
yang kepada mereka dikatakan: “Tahan- AE Gn eta aa Len Ae 
lah tanganmu (dari berperang)?" tetapi HELP NE ENI 
dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat.” Len AL sea PO abu TIA 

nat Ten Tuna dik ag 
Setelah (kemudian) perang yang diwajib- EN TES TAN AA 


EA RB KN 
kan kepada mereka supaya berperang, TAMBANG Ora juara Sa 
sebagian mereka malah takut menghadapi PE Meh Marah cal 
manusia, sama takutnya seperti terhadap PAN AAA TA TYG 
Allah—lebih lagi: dan mereka berkata: Sat og nge 
“Tuhan! Mengapa Engkau mewajibkan PSN 215 


perang kepada kami? Mengapa tidak 
Kautangguhkan sampai waktu yang tak 
lama lagi?”596 Katakanlah: “Hanya se- 
bentar kesenangan dunia ini, akhirat lebih 
baik bagi yang bertakwa dan mereka tidak 
akan diperlakukan tak adil sedikit pun! 


a ee aa ha P 
78. Di mana pun kamu berada maut akan AE PA IAI Ar @ 


menyusulmu, walaupun kamu dalam ben- 


594. Auliya" jamak walr — kawan, pendukung, pelindung, dari akar kata yang sama seperti maula. 
Lihat juga 4:33, C. 543. 

595. Sebelum ada perintah perang, ada beberapa orang yang tidak sabar dan tak dapat ditahan- 
tahan. Keinginan mereka berperang karena didorong oleh motif sebagai manusia—suka berkelahi, 
suka merampok, benci terhadap musuh dan mempunyai tujuan-tujuan pribadi. Dalam setiap zaman 
perang dengan tujuan demikian selalu salah. Waktu pun kemudian membuktikan tatkala mereka 
berperang bukan dengan tujuan pribadi, tetapi demi tujuan suci, dengan penderitaan yang tidak kecil 
yang harus mereka pikul dan keuntungan yang sedikit sekali mereka peroleh, ketika itu kaum 
munafik menarik diri dan berada dalam ketakutan sendiri. 

596. “Waktu dalam hidup kita” akan mereka katakan “cukup pendek: kenapa kita harus memper- 
tahankannya dengan bertempur, yang secara pribadi tidak akan memberi hasil apa-apa?” Jawabannya 
sudah dimulai dalam ayat ini dan diteruskan dalam ayat berikutnya. 

Secara ringkas jawaban itu ialah (1) bagaimanapun juga kesenangan di dunia ini pendek—hidup 
ini singkat. Bagi orang saleh yang pertama harus dilakukannya ialah membebaskan diri dari segala 
godaan: (2) apabila kita melaksanakan kewajiban kita, berarti melakukan hal yang benar. Oleh 
karena itu kita harus mencurahkan perhatian kita pada kewajiban itu, (3) apabila kewajiban meminta 
pengorbanan diri, maka yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah menyuruh kita melakukan sesuatu 
yang tidak benar, dan tidak pernah pula akan melampaui kemampuan kita, dan (4) dan bila kita takut 
mati, tidak akan dapat mengelak dari mati itu hanya karena takut. Di mana pun kita berada, maut 
tetap akan menemui kita. Kenapa tidak harus kita hadapi dengan keberanian bila kewajiban memang 
sudah memanggil? 


Surah 4: Nisa” 207 Juz 5 C3, (1) 


teng-benteng yang kokoh dan tinggi.” 
Jika kebaikan yang mereka peroleh, 
mereka berkata: “Ini dari Allah.” Tetapi 
jika kemalangan yang menimpa, mereka 
berkata: “Ini dari engkau (Nabi).”397 
Katakanlah: “Semua dari Allah.” Tetapi 


kenapa orang tidak juga mau memahami 
kenyataan? 


79. Kebaikan apa pun (hai manusia!) yang KATERING Pama sa. 9 
kamu peroleh, (berasal) dari Allah, dan EA. Ai ama MU ot 
kemalangan apa pun yang menimpa kamu, HN MBA Bin EL 
dari engkau sendiri. Dan Kami utus eng- 


aa 3 
Te aa 
kau sebagai seorang rasul??8 kepada umat Lipa) 
manusia. Dan sudah cukup Allah sebagai 
Saksi. 


Ta hah ee TALI RAR 3. 

80. Barang siapa taat kepada Rasul ia sudah KIP ELIA ani ko) 
taat kepada Allah, dan barang siapa ber- Nb AK 
paling Kami tidak mengutusmu sebagai WAE DA 
pengawas (atas perbuatan jahat mereka)? 


597. Kaum munafik itu tak pernah konsekuen, dan dalam hal ini mereka mewakili segolongan 
manusia yang sesat. Apabila terjadi suatu bencana yang disebabkan oleh kebodohan mereka sendiri, 
mereka lalu menyalahkan orang lain. Tetapi jika mereka mendapat nasib baik, mereka mendakwakan 
bahwa Tuhan mencintai mereka karena jasa mereka yang besar. Kritik modem mau membuang anggapan 
Semacam ini, yang juga mau meniadakan Tuhan. Lalu ia mendakwakan bahwa semua itu terjadi 
karena usahanya sendiri, yang dikemukakannya asal saja. Tetapi apa yang dilakukannya itu sebagian 
besar ingin “menerangkan” mengenai adanya nasib buruk itu. Jika kita melihat akhir sebab segala 
Sesuatu, tentulah datangnya dari Allah. Tetapi bila kita melihat awal sebab segala sesuatu, usaha kita 
itu kecil sekali, Dengan demikian, dengan segala kejujuran tidak bisa kita mendakwakan bahwa segala 
kebaikan itu hanya karena usaha dan jasa kita semata. Di tangan Allah segala yang baik: 2:26. 
Kebalikannya, sebab awal segala kemalangan yang menimpa kita tidak lain karena kesalahan yang 
bersumber dari kita sendiri: sebab kita tidak akan diperlakukan tidak adil sedikit pun juga: 4:77, | 

598. Mempersalahkan utusan Allah karena nasib buruk yang menimpa kita lebih tidak adil lagi. 
la datang hendak menyelamatkan kita dari malapetaka, dan kita mencemoohkannya, tidak pernah 
Memperhatikan, sehingga segala keingkaran kita itulah yang menjadi hukuman atas diri kita. Jika 

la dapat memahami kebenaran itu, kita akan diselamatkan dari dua macam dosa: (1) dosa kesewe- 
Nangan kita terhadap para rasul Allah, yang datang untuk kebaikan kita, bukan untuk membawa 
€ncana kepada kita: (2) dosa tidak mau memahami adanya kekurangan dan ulah kita sendiri, dan 
Oleh karenanya kita hidup dalam kegelapan rohani. Kalau risalah itu datang dari Allah Yang meme- 
Bang segala sumber kekuasaan, maka “sudah cukup Allah sebagai saksi." . , 

599. Rasulullah diutus untuk menyampaikan, membimbing, mengajar dan menunjukkan jalan 
Yang benar—bukan untuk memaksa orang sekalipun untuk berbuat baik, atau mencegah segala yang 
buruk, Yang demikian i lah ana Allah, yang hendak melatih manusia yang berkemauan 
bebas, "Ta 2 Cemikian It Bukan ana i al h Tuhan dengan mengajak kita menurut cara 
Pers... "235 Rasulullah ialah mengantarkan risalal ae aa 1 
Ka Aan ta pnya. Kaa ana Senin bt Ia Dang ag Tai bran Spa 

“dak mematuhi Rasul melainkan tidak mematuhi Allah. , 
kepatuhi ajaran itu berarti mematuhi Allah. Mereka bukan membantu Rasulullah dalam melakukan 


: mercka hanya menjalankan kewajiban. 


Na 


Surah 4: Nisa” 


81. 


82. 


83. 


208 


Mereka berkata: “Taat” tetapi bila mereka 
sudah meninggalkan engkau, sebagian me- 
reka malam harinya merencanakan siasat 
lain daripada yang kaukatakan kepada 
mereka. Tetapi Allah mencatat siasat yang 
mereka rencanakan malam itu. Maka 
hindarilah mereka dan tawakallah kepada 


Allah, dan cukup Allah (dalam segalanya) 
sebagai Pelindung.500 


Tidakkah mereka memperhatikan Gur'an? 
Sekiranya ia bukan dari Allah, pasti me- 


reka dapati banyak pertentangan di dalam- 
nya. 


Apabila berita sampai kepada mereka, 
yang aman atau yang menakutkan, me- 
reka menyiarkannya, padahal jika mereka 
serahkan kepada Rasul dan kepada yang 
berwenang di kalangan mereka, tentu 
mereka yang ingin meneliti kebenarannya 
akan mengetahuinya. Kalau tidak karena 
karunia dan rahmat Allah juga kepadamu 


Juz 5 elit aa (4) 


bae ae 
PNS 


Dn LA, Led, a 

SANA YA TNO) 
EH bag at “Itu 
BENANG ESA GEN 
“Enee 1 Neh anget ate 
Iga PIA JA Pin 


uan 


har 2. —5x rep £ 
en Eneng ani 


ALE 4 eka ana 
AAA, 
PEN Pn EPA Pora 


Akaa Prana An, Ira ata 
RAN YSS Ka GRES 


"Macam yang terdapat di dalamnya 
ki silang, meskipun penyusunannya 


ang menyampaikan dan satu yang 


Surah 4: Nisa” 209 Juz 5 sai (4) 


niscaya—selain hanya sedikit—kamu IE 1 Maa per 
mengikuti setan.502 - TA yan 65279 


84. Maka berperanglah di jalan Allah— KEDN EI ta Ta 3 G3 @ 
engkau hanya bertanggung jawab atas kd Dar Pa ee, EP aa a 
dirimu sendiri—kerahkan orang-orang TANYA EKA Ai gabus 5S 
mukmin. Semoga Allah menahan serangan P3 AIaan ON SAN BA ai 

TIRTA Lan Tai 
orang-orang kafir. Allah lebih kuat dan SES Ga GA Aa 1315 


lebih berat menjatuhkan hukuman.503 


f3 2, -85 
85. Barang siapa menjadi perantara dalam hal KLS DE KEB @ 
kebaikan, ia akan memperoleh bagian- PAN PA anang 
nya, dan barang siapa menjadi perantara ZNGESTA SN YA dual Nas aan 9 
dalam hal kejahatan, ia akan memikul Baal ah 
juga bagiannya. Dan Allah Mahakuasa'4 Tag Ka 
atas segalanya. 


602. Dalam keadaan perang atau dalam masyarakat yang sedang kacau, adanya desas-desus 
gencar yang tak bertanggung jawab oleh setiap negara yang berwibawa dilarang. Kalau berita itu 
bohong, maka yang demikian itu akan menimbulkan kegelisahan masyarakat yang tak ada gunanya, 
kalau benar, hanya akan menimbulkan rasa takut kalangan yang memang sudah dalam ketakutan: 
sedang mereka yang paling berani sekalipun akan merasa khawatir. sebab belum diketahui persiapan 
yang bagaimana untuk menghadapi bahaya tersebut. Berita-berita serampangan semacam itu, benar 
atau bohong, dapat menimbulkan keberanian pihak musuh, Cara yang paling baik ialah menyerahkan 
Semua berita itu diam-diam langsung kepada pihak yang berwenang mengadakan penyelidikan. 
Mereka akan menyaring, kemudian akan mengambil langkah-langkah yang semestinya dalam 
menghadapi pihak lawan. Bukan hanya untuk melakukan itu, tetapi juga untuk menghadapi fitnah 
yang akan menjerumuskan orang ke dalam perangkap jahat. . 

603. Keberanian Muhammad sama terkenalnya dengan kebijaksanaan dan kearifannya, dengan 
Sifatnya yang lemah-lembut seria tawakalnya yang begitu besar kepada Allah. Dalam berhadapan 
dengan bahaya, ia sering menghadapinya scorang diri, dan memikul segala tanggung jawabnya 
sendiri pula. Tetapi teladan yang diberikannya dan tawakalnya kepada Allah yang begitu besar itu, 
lelah menanamkan semangat ke dalam jantung kaum Muslimin, dan yang juga—berbicara dari segi 
manusia semata—telah dapat menahan serangan musuh. Bila kita melihat, bahwa dia adalah Rasul 
Allah yang mendapat wahyu untuk melaksanakan rencana-Nya, maka kita pun tahu, tak ada siapa 

Apa pun yang akan dapat merintangi rencana itu. Jika terjadi'pihak musuh mempunyai kekuatan, 
kekuasaan dan sumber kekayaan yang besar, maka segala kekuatan, kekuasaan dan sumber kekayaan 
Allah tak lerbatas besarnya. Jika musuh merencanakan untuk melakukan penyiksaan kepada orang- 
Orang beriman karena keimanan mereka, siksaan Allah untuk kejahatan semacam itu jauh lebih besar 
dan lebih ampuh, : 
dat Dalam kesempatan hidup di dunja yang singkat ini, keadilan dan inayat Allah adakalanya 
ah Selalu tampak terbuka di mata kita. Kita dituntut agar percaya, bahwa kalau kita menolong dan 
dan dukung Perjuangan yang benar, dalam memperoleh kemenangan akhir kita akan bersama-sama, 

bersama-sama pula mendapat kehormatan. Sebaliknya, kita tidak dapat membantu perjuangan 

'anpa juga harus menerima akibat kejahatannya. Kalau yang tampak itu seolah-olah berlawanan 
2Pa yang kita percayai, janganlah hendaknya kita tertipu oleh yang tampak itu saja: karena 


1 Allah di atas semua itu. 


Pera 


3 PI 
Surah 4: Nisa? 210 Juz 5 £ By (tt) 


Gea aan Le Pagal INA 
86. Apabila kamu diberi salam, balaslah dengan SR DAN aed Kon (an @ 
8 5 La na 
cara yang lebih baik, atau (sedikitnya) Pi ai ia ak 
dengan salam yang sama. Dan alan) ge bgus pr 


galanya Allah membuat perhitungan. 


! TO Ne AAN ET 
87. Allah, tiada tuhan selain Dia. Pasti laakan ”— “YAA Dp IKANAU Yan 9 


mengumpulkan kamu pada hari kiamat. api , - RUSA 
Sudah tak dapat diragukan lagi. Dan per- nan AIA 0 9 OA) 
kataan siapakah yang lebih benar daripada 
Allah? 
Am 12. 
. PAN ee Baba 
88. lengapakah kamu menjadi dua golong- eta SAN GP AAA IN LS @ 

an dalam menghadapi kaum munafik?006 - - 


ANN AAA aan Sg RH IG 
Allah telah membalikkan hati mereka — Gag A0 bela BA 
karena perbuatan (jahat) mereka sendiri. Sg AAL NT 21 
Kamu hendak memberi petunjuk yang Mata Aa iB AL 
oleh Allah sudah disesatkan? Barang siapa 
dibiarkan sesat oleh Allah tidak akan kau- 
temukan baginya jalan keluar. 


2 a30 
89. Mereka mengharapkan sekiranya kamu Ie KA @ 


mau menjadi kafir seperti mereka sendiri 
yang sudah kafir. Dengan demikian kamu 
sama sejajar (dengan mereka). Janganlah 


605. Perintah berjuang dalam kebenaran adalah juga perintah menanamkan keramahan dan keakraban 
dalam sikap kita sepanjang zaman. Keduanya merupakan hubungan yang harus ada. Kalau perjuangan 
dalam peperangan merupakan suatu keharusan yang dikecualikan, keramahan dalam hubungan sehari 
hari antarmanusia merupakan keharusan yang mesti berlaku. Lebih dari itu, keramahan dan k 


Has kita berikan, Ea diminta, dan bila membalas, sedapat mungkin balasannya melebihi “P3 yang 
erima, atau setidak-tidaknya sama: sebab kita s dan kepada- 
kita akan dihadapkan. emua makhluk Allah Yang Satu, 


g”—lihat ayat berikut), mereka harus member 


erh 
enar bersikap jujur dan ikhlas, mereka b arus 
' embelakangi umat Islam, maka mere aku 
agal Musuh, dengan hukuman desersi sebagai ra Kang yang memang sudah ber ap 
Hap begitu, isebutkan da 

ini, dari segi kemanusiaannya masih dapat dikecualikan. ana samaan 


Ke 


Surah 4: Nisa” 211 Juz 5 el 2 (4) 


kamu jadikan mereka kawan sebelum Pa TA Pear PeA Yana | 
mereka mau berpindah?“ ke jalan Allah 2g 7 3 2 Ka Pi az 3 Haa & z5 
(dari segala yang dilarang). Tetapi jika PIA AAN YA 
mereka membelot tangkaplah dan bunuh- IE AAA ah Lage 
lah mereka di mana saja kamu menemui WR RESI 
mereka. Dan janganlah jadikan mereka 

kawan, jangan jadikan penolong. 


Lg 


- P 

90. Kecuali mereka yang tergabung ke dalam KEREN SEN (ol 
suatu golongan yang antara kamu dengan La Aa aS 0, Pa 

mereka terikat dengan suatu perjanjian? Pa 

(perdamaian), atau mereka yang meng- 

adakan pendekatan kepadamu??? sedang 


hati mereka enggan memerangi kamu 


607. Berpindah: bentuk kata kerja yang diambil dari kata benda hijrah. Tepat sekali Bukhari 
mengartikan kata ini dengan "berpindah dari segala yang dilarang." Ini meliputi arti hijrah dalam 
istilah teknis, yakni meninggalkan suatu tempat yang tidak memungkinkan orang melaksanakan 
kewajiban agamanya. Sungguhpun begitu, ini lebih bersifat umum. Dalam waktu perang, bila sese- 
orang mau tunduk pada disiplin dan mau menghindari segala pelanggaran yang peraturannya sudah 
berlaku, ia harus membuktikan kesetiaannya dan harus diperlakukan sebagai anggota masyarakat 
dalam keadaan perang. 

Kebalikannya, bila kehadirannya hanya pura-pura saja dengan tujuan hendak berkhianat, ia dapat 
diperlakukan sebagai pengkhianat atau pembelot, dan untuk itu kepadanya boleh dikenakan hukum 
desersi dan pengkhianatan: atau bila melarikan diri ia dapat diperlakukan sebagai musuh dan tidak 
boleh dikasihani. Ia lebih jahat dari sekadar musuh biasa. Ia berpura-pura sebagai anggota masyarakat 
kita untuk dapat memata-matai kita, sedang dalam pada itu ia bekerja membantu musuh. 

608. Kecuali: pengecualian ini mengenai “tangkaplah dan bunuhlah mereka”: hukuman mati itu 
bagi mereka yang mengulangi pembelotan (desersi). Bahkan sesudah melakukan pembelotan demikian 
itu pun, pengecualian dalam dua kasus ini masih terjamin: pertama, apabila si pembelot meminta 
suaka kepada sesuatu kabilah (suku) yang terikat dalam perjanjian perdamaian dan persahabatan. 
Sekiranya suku tersebut (sekalipun di luar kawasan Islam) dapat diberi kepercayaan menahan orang 
itu untuk tidak melawan kekuatan Islam—yang dalam bahasa sekarang melucuti senjata orang itu 

membuatnya tidak berbahaya. Kasus kedua yang dikecualikan ialah orang yang dalam hati kecilnya 
tidak ingin mengangkat senjata melawan Islam—walaupun ia tidak menggabungkan diri ke dalam 
Pasukan Islam untuk melawan kabilah yang bermusuhan (mungkin kabilahnya sendiri) yang sedang 
melawan Islam. Tetapi ia harus mengadakan pendekatan yang sungguh-sungguh dengan memberikan 

Jaminan atas kesungguhannya itu. Dalam bahasa sekarang “dibebaskan dengan syarat”—on parole. Tetapi 
Persyaratan ini jauh lebih ringan daripada kode militer zaman sekarang, yang hanya memberikan 
Jaminan istimewa kepada tawanan perang pihak lawan, bukan kepada mereka yang melakukan desersi 
Ari pihak yang memberi jaminan bebas itu. Walaupun kaum munafik sudah berada dalam posisi 
Yang demikian, namun peri kemanusiaan dan sikap bijaksana diutamakan untuk memperlakukan mereka 
€ngan cara yang lemah-lembut. " E A 

609, Pendekaran atau mendatangi tidak berarti perbuatan fisik yang datang melainkan dalam arti 
Sikap Mental: hati disebutkan sebagai tanda keikhlasan. Jika mereka berjanji bersungguh-sungguh 
Fan memerangi kita, janganlah mereka dil ejar-kejar juga. Ingat bahwa bila mereka memerangi 

" Kesulitan kita akan bertambah. Kenetralan mereka saja sudah merupakan keuntungan bagi kita. 
Pria lama sudah kita merasa yakin, bahwa mereka memang benar tulus dan tindakan mereka men- 

ung pernyataan damai dengan kita. Kita tidak boleh menganggap diri kita sudah benar dengan 

telar-ngejar dan memerangi mereka terus-menerus. 


Pa 


Surah 4: Nisa? 


91. 


212 


atau memerangi golongan mereka sendiri. 
Jika Allah menghendaki, niscaya Ia mem- 


Juz 5 sia (4) 


Ae anaga Ae KA A2 IKAN 
beri kekuatan kepada mereka melebihi 3 SIGN Sala 


kamu, lalu niscaya mereka memerangi 
kamu. Jika mereka menarik diri dari kamu 
dan tidak lagi memerangi kamu, bahkan 
mengajak kamu berdamai, maka Allah 
tak memberi jalan kepada kamu (menawan 
dan memerangi mereka). 


Dari yang lain akan kamu jumpai mereka 
yang ingin hidup aman dengan kamu dan 
hidup aman dengan golongan mereka 
sendiri. Setiap kali mereka diajak kem- 
bali ke dalam fitnah,8'9 mereka mau 
terjun. Oleh karena itu, jika mereka tidak 
mengundurkan diri dan memberi jaminan 
perdamaian kepada kamu serta tidak mau 


Kh (AAL 


Tan ENY ASIO TA 


tab Keahg dan ON ta LT 
CAH UNA AAN A7 
Aa AAN IE 
BANI NPK 
P .@ Ea an AA 
TANGAN "Sa 


Ey ya0 ND AIS 2 NIRSA 0 at 
. 


Gani SS AAS RI 


TA Ara 


Pa en na Oon an tana 
BAWA SAI 
N eka 2 
menahan diri, tangkaplah mereka dan 
bunuhlah di mana pun kamu jumpai 
mereka dan Kami beri kamu alasan yang 
jelas dalam melawan mereka. 


R. 65.— Kehidu 


pan mereka yang sepenuhnya percaya 
(4:92-104) 


Itu Suci: jika ada Seorang yang terbunuh 
Tak sengaja, imbalan yang penuh 

Harus diusahakan. Dan bahkan 

Seorang asing, dalam masa perang pun, 
Tidak boleh diperlakukan sebagai musuh, tanpa 
Pemeriksaan yang cermat Jangan tinggal 
Di daerah-daerah yang memusuhi Islam. 
Jika kau tak bisa pindah tempat,— 

Bumi Allah ini alangkah luas. 

Salat dan doa boleh diringkas 

Dalam keadaan bahaya. 

Berhati-hatilah demi keselamatan, 


Namun teguh dan jangan bergeming dalam perjuangan. 


Surah 4: Nisa? 213 Juz 5 salt 2 (L) 


Am 13. 


Satu : NET EP 2InIanan 
92. Lema em seorang Sana PN MOM AK ar @ 
nuh orang mukmin yang lain, ke- GA Tai Ela gg 0 A3 I3eA 
cuali bila terjadi kekeliruan.8'! Dan barang “22 Ker PS aga 
siapa membunuh seorang mukmin karena IKA eat WA, 

k 7 OS Oka Tgn YAAA YAA 
kekeliruan ia harus memerdekakan budak Pa aa 2 2 PA 3 2 
mukmin dan membayar diat yang diserah- KOP aa BINA Sa 
kan kepada keluarganya, kecuali j PIL, Ih Lan, a2 on 23 

y Tag Ke EN 
reka menyedekahkan. Tetapi jika ia dari A29 Ne an Ala 


P at denoari kz na 2 AE AA AR 
golongan yang Pena dengan kamu Anas AM: Ae K3 tx 
dan ia seorang mukmin, maka (cukuplah) Aa AN GEN LT AAL 33 
memerdekakan seorang budak mukmin. Kala ki olaa3 Jen 8 A33 
Dan jika ia dari golongan yang antara AYU aah De haan 

an Kesra 09 MN pa dy 
kamu dengan mereka terikat oleh suatu SANGE AP 


perjanjian, maka diat diserahkan kepada 
keluarganya dan memerdekakan seorang 
budak mukmin. Bagi barang siapa yang 
tidak mampu berpuasalah dua bulan ber- 
turut-turut sebagai tobat kepada Allah, 
dan Allah Mahatahu, Mahabijaksana. 


S11. Hidup itu mutlak suci dalam arti Ukhuwah Islamiah. Tetapi kekeliruan kadang terjadi juga, 
Seperti yang pernah dialami dalam peristiwa Perang Uhud: kaum Muslimin sampai menabur 
Sesama Muslim (karena khilaf dikira musuh). Bukan suatu kesalahan yang disengaja. Ole Bana 
Iu, yang demikian bukanlah suatu pembunuhan. Sungguhpun begitu, keluarga yang Dian gen an 
thak memperoleh diat (kompensasi). Kecuali bila secara sukarela mereka mau manya kal Uhannya 
(membebaskan dari pembayaran). Di samping itu disyaratkan pula bahwa orang yang Ka mela Sa an 
kekeliruan itu harus membebaskan seorang budak beriman. Kekeliruan yang menyedii an ini dapat 
dijadikan alasan dalam usaha memerdekakan seorang budak mukmin—laki-laki Era Pen npuan 
Sebab di dalam Islam perbudakan harus dihapuskan. Diat itu dapat dibayarkan Dangal Kaka 

Unuh dari keluarga masyarakat Muslim, atau mereka yang terikat Sea pen PA ba Fu aa 
wAsYarakat Islam. Meskipun yang terbunuh itu seorang Muslim, jelas diat Pp: yi 


limin: meskipun golongannya 
amana golon keadaan perang dengan kaum Mus 1 1 
dapat dihubi TANNG berada dalam bahan penghasilan kepada pihak musuh. Kalau 


Yang terbuj kum sudah menempatkannya a mati dalam 
Mag lu. Bilamana yang membunuhnya tak sengaja itu 
u 


'ermasuk k an yang mati itu (1) termasuk ke dalam golonga 
telongan sang lam suatu golongan yang berada dalam perang 


berada dalam persekutuan dengan kita. 
La 


214 Juz 5 LN 2 () 
Surah 4: Nisa” 


2 Dn LAN Pa LAS RA na Le 
93. Barang siapa membunuh seorang Hukmin enamel tag @ 
dengan sengaja, balasannya neraka, EN AA Ls, 
tempat abadi di dalamnya, dan kemurka- mt maag 

an serta laknat Allah kepadanya, dan siksa 
yang berat tersedia baginya. Santa 
PA nan ae EA ARK 
94. @rang-orang beraan! Bila kamu pena aya BEAN TA @ 
adakan perjalanan?'? di jalan Allah, teliti- Pal AN bah Naga Bartnja 
lah mata hati-hati, dan janganlah kamu UeEaAN SA AS 
mengatakan kepada orang yang meng- KAA SEN ND SEKS 
ucapkan salam kepada kamu: “Engkau 2 4 su .3 £ TA 2 
bukan seorang mukmin” karena ingin KENA AKN 33 
menguasai harta dunia. Pada Allah harta 3 AA siang 
rampasan melimpah. Demikianlah kamu PU HN A33 
dahulu. Lalu Allah memberikan karunia 
kepada kamu, maka telitilah baik-baik. 


Allah sungguh mengetahui segala yang 
kamu lakukan. 


95. Widaklah sama orang mukmin yang 


NE 2 BIN LN GT, CEK 
SEN Gani ega O 

duduk-duduk (di rumah)—yang tidak ka- NA hn ra ega Ta 2g PATI 
rena cacat—dengan mereka yang ber- aa aa AA pa 
juang di jalan Allah dengan harta dan Kian TPARG Pn GA 32 219 
dengan nyawa mereka, Allah mengangkat T Sediaan P1 - 
derajat mereka yang berjuang dengan 
harta dan nyawa lebih tinggi daripada 


612 Apa yang disebutkan di atas ialah mengenai akibat hukum pada hari kemudian. an 
akibat hukum yang berlaku dalam masyarakat, disebutkan dalam 2:178 di bawah ketentuan hukum 
kisas (Oisas), yakni satu nyawa lawan satu nya " 
pembunuhan tidak boleh meli 


- satu 
Wa, namun ini harus dalam batas yang sama: $ 
batkan seluruh kabi 


m 
: - Di waktu damai ki 
materi. Ini jelas Salah. Or wakil 


akan lebih banyak melihat Ini iman, kalau ben 


Surah 4: Nisa” 215 Juz 5 sll 3, (t) 


, No LAS ena 


yang tinggal (di rumah). Kepada mereka EN JK z BK 


i ino! Panas 
masing-masing” " Allah menjanjikan se- TB Laga NT hn Dah ana 
gala kebaikan. Tetapi Allah lebih meng- Ker Sa Ae SAN Tag 


utamakan mereka yang berjuang daripada 
yang tinggal (di rumah) dengan pahala 


yang besar. 
96. Dari Dia derajat yang tinggi, suatu peng- PN z PATIN TANI @ 
ampunan, dan rahmat. Allah Maha Peng- tg Te Pr 
ARENA 
laganbgas 


ampun, Maha Pengasih. 
An 14. 


PIA FA DP agh an, 5 
97. Mereka yang diwafatkan oleh malaikat Kei ae ANN GIA (o) 
karena berbuat zalim terhadap diri sen- NA 2 va Pa Kep MNNU 
Se gEnE e Sas 


diri,5!5 (malaikat) bertanya: “Dalam 
keadaan bagaimana kamu ini?” Mereka En Aro kana AK 
PPA PEN 

menjawab: “Kami, orang-orang yang Gen 16 

lemah di bumi ini.” (Malaikat) berkata: HPA IR LARAS 
Phrsa SAI Mega ALI 

“Bukankah bumi Allah luas, kamu dapat 2 

berhijrah?” Mereka itulah yang akan 

tinggal di neraka—tempat kembali yang 

terburuk!— 


Ja orang-orang beriman. Tetapi keadaan orang beriman 


ini—laki-laki dan perempuan—tentu bertingkat-tingkat. Ada orang yang dengan kodratnya kurang 


punya semangat. Mereka bekerja sesedikit mungkin dari yang seharusnya diperlukan. Ada orang 
a yang kuat. Mereka dapat mengatasi segala rintangan, 


yang begitu keras kemauannya dengan imanny: 5 , 
baik dalam fisik mereka sendiri, atau karena kelemahan-kelemahan lain atau yang disebabkan oleh 
keadaan dunia luar di sekitarnya. Dalam masa perang, ketika orang harus memberikan segalanya, 
bahkan nyawanya sekalipun untuk tujuan bersama, mereka harus dinilai lebih mulia daripada yang 
hanya tinggal diam di rumah, meskipun dengan itikad baik dan melakukan tugas-tugas kecil lainnya 
Sebagai bantuan. Pahala pengorbanan diri demikian, MemipAai Ka Hen yang tinggi, disertai 
peng i japat rida-Nya. 

Penarik wpap rang span 2 Ba masalah “hijrah dari tempat-tempat 


. 615, Peristiwa yang disebutkan dalam ayat ini menyangi Kan 2 
biasa umat Islam diasinya dan ditindas. Sudah menjadi kewajiban kaum Muslimin meninggalkan 


tempat itu, kendati tempat tersebut kampung halamannya sendiri. Mereka menggabungkan diri dan 


Memperkuat bari akan hidup aman, dan dapat membantu perjuangan melawan 
Jatisari uts Ham, Merea pi dari semua ini'masih ada arti lebih luas lagi. 


Segala kejahat . $ T 
4 an yang terdapat di sekitar mereka. eta) s 1 2 k 
slam tidak #ansafakan Hanan melawan kejahatan.” Sebaliknya, ia menyuruh kita berjuang terus- 
menerus memerangi kejahatan, Untuk perjuangan semacam ini mungkin kita harus meninggalkan 
Ha 5 a-sama dengan saudara-saudara kita 


Mpung halama isasi dan bersami 
n, lalu bersatu menyusun organisasi Ca' 5 x A 
“Ngadakan serangan dan An hak kan benteng kejahatan itu. Kewajiban seorang Muslim bukan 


'anya Menyuruh berbuat baik, tetapi juga harus mencegah kejahatan. Untuk melakukan serangan 


Ba an kita harus siap menempatkan diri kita pada posisi yang akan memungkinkan kia 

Hay akan Serangan itu. Bumi Allah cukup luas untuk tujuan ini. Lp Pan aa ko ek 

2 Tanya posisi 2. £ isi I dan materi. Sebagi $ 

kei posisi tempat, teti termasuk posisi moral 1 Si : Pc 

dagaakan yang akan an Pn MAA hindari, tetapi kita mesti mengatur posisi, dan dari sana kita 
at membasminya, smi, 


614. Segala kebaikan Allah dijanjikan kepad 


m 


3, 
Surah 4: Nisa” 216 Juz 5 e (3) 


TA Aa aka AN Val AGE EATE e 
98. Kecuali mereka yang memang lemah dan Os Iglas NG en ena @ 
tertindas—laki-laki, perempuan dan anak- Hy LAILA AEG AIA LAI 
anak—yang tidak berdaya dan tak ada TS AAS 
bimbingan8'9 yang akan menunjukkan jalan. 


1S Bath, aah 


LL TIK 
99. Kepada mereka, mudah-mudahan Allah O 1 RELA ge AIA (o) 


akan memaafkan. Karena Allah Maha Pe- BISA 
maaf, Maha Pengampun. Le) 
Pe “1 Ty Agen 
100. Dan barang siapa yang hijrah di jalan se BIA NSND 3218323 @ 
Allah di bumi ini banyak tempat dan BN aan ana MA LI Gea 
karunia yang melimpah. Orang yang me- ba tele Eat ama RSA 
ninggalkan rumahnya berhijrah kepada Ae Keenan A3 ri | 
Allah dan Rasul-Nya kemudian maut INAP NG AT STAN ai 
memburunya, Allah senantiasa memberi ANA PA pi eta | Teeaar 
pahala. Allah Maha Pengampun, Maha NN IA daa 
Pengasih. 
Am 15. 


hh Te etn aboera 
101. Dan apabila kamu sedang bepergian BEKAS INSAN (@) 
tiada mengapa kamu mempersingkat 


"Ai 
salat,”17 ) 


KSM ACA Ate 
Jika kamu khawatir akan di- ERP a Taka olga 
ganggu oleh kaum kafir, karena kaum P0 Lahan Lag Sen ana bah 
kafir sungguh musuh yang jelas bagimu. KAA ENYA 


102. Apabila engkau berada di lengah-lengah PA Ae KEL @ 


mereka, lalu engkau memimpin salat & 4 4 2 
, F1 Ni Kn ANA 

hendaklah ada kelompok yang berdiri KE Hua 

bersama-sama engkau, dan hendaklah 

mereka membawa senjata. Apabila se- 


al kita tidak mampu melawan dengan baik, kita 
api kejahatan itu, dan selanjutnya kita menjaga 
Allah akan selalu mengetahui dan mengampuni 
dan bukan sekadar alasan. 


a 
Jullah memperlihatkan, bahwa pan 
itu hanya sebagai suatu peristiwa Y 


Surah 4: Nisa” 


217 


lesai sujud, hendaklah mereka meng- 
ambil tempat di belakang kamu dan 
biarlah kelompok yang lain yang belum 
salat maju bersalat bersamamu. Tetap- 
lah waspada dengan senjata. Orang- 
orang kafir berharap-harap kamu lengah 
dari senjata kamu dan barang-barang 
kamu, Lalu mereka akan menyerang 
kamu sekaligus.9!8 Tiada mengapa jika 
kamu meletakkan senjatamu karena 


Juz 5 MA 2 


ea MN Pn te Depati 
ESAI KAS AA 
bara K 731 
AA sa xx BA AH 
Dae AA PAI, 


WEI KN be aa 


BE KENGKA sp £ adan 4 


MEN AK NAN AA Eee 
DONLAKAE ASN 2 Aan IA KIE 


Pa Paten Un P 


Kabar gn. ACA 
Gara SARI PRIA & 
» Ban ian ha 
ia! DAA 3S KAIN 


gangguan hujan atau karena kamu sakit, 
Tetapi tetaplah berjaga-jaga. Bagi mereka 


yang kafir, Allah telah menyediakan 2g AA ea Se 
kaga Ag La 
siksaan yang hina. - b var 
La KN TA, TK 
103. Bilamana kamu telah menyelesaikan salat WR So rae 23135 @ 


(berjamaah)9'9 ingatlah kepada Allah, Pia MN era 


MA Pa bag AAS 
di waktu berdiri, di waktu duduk, di Pep AE eren hai 
waktu berbaring. Tetapi jika kamu WE AN ELKAN Za Aa! Sy 
sudah bebas dari bahaya, lakukanlah sana — 
salat (seperti biasa). Salat diwajibkan 
kepada orang-orang mukmin pada waktu- 
waktu yang sudah ditentukan. 


104. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam 


mengejar musuh. Kalau kamu merasakan | na 
penderitaan, mereka juga merasakan 
penderitaan, seperti penderitaan yang 
kamu rasakan. Dan yang kamu harap- 


618. Dalam salat berjamaah dalam keadaan bahaya karena berhadapan dengan musuh, pada dasarnya 
jamaah itu dapat dibagi menjadi dua kelompok: sementara yang satu kelompok aan salat, 
yang lain berjaga-jaga terhadap musuh: kemudian kelompok kedua datang basal - at apa 
Yang pertama mundur berjaga-jaga menghadapi musuh. Salah satu kelompok itu melaksanakan salat 
hanya satu atau dua rakaat, atau separuh salat wajib. Kewaspadaan sangat diperlukan guna mencegah 
adanya Serangan mendadak oleh pihak musuh. Kendatipun di tengah-tengah bersembahyang, pakaian 
Perang dan senjata tidak perlu ditanggalkan, kecuali bila dalam hujan yang Nagan eta 
Si pemakai atau akan merusak senjata. Begitu juga bila dalam keadaan sakit Fa 8 lan sai yang 

Menyebabkan si pemakai tidak kuat lagi. Pemerian yang lebih terperinci pat eranel La, 
ke baitung dari keadaan, seperti yang memang dilakukan oleh Rasulullah dalam waktu yang beri 

a. 


“bila kamu telah menyelesaikan salat berjamaah,” atau 

ampaui salat berjamaah bersama-sama semua, meskipun 

dengan Car: i i isi karena dalam keadaan bahaya.” Saya lebih 
@ lebih pend erti sudah disinggung, 2 . 2 

“enderung pada Bk sae ini, mengingat ini lebih sesuai dengan kalimat barunya yag 

Wembolehkan kita mengingat Allah secara pribadi dalam sikap yang Desa Aa pa ae 

cadaan bahaya. “Tetapi Jika bahaya memang sudah tak ada lagi salat seutuhnya harus dilaksanakan 


ine, 
Murut waktu-waktu yang sudah ditentukan. 


(1 619. Mungkin timbul dua penafsiran: (1) 
) "bila (karena sangat berbahaya) kamu mel 


Nam 


Surah 4: Nisa” 218 Juz $ 3) 


tg Ia 
kan dari Allah bukan apa yang mereka ES ANEAN 363 KATA 
harapkan.920 Dan Allah Mahatahu, Maha- ai 21, 
bijaksana. 


R. 66.— Waspadalah terhadap pengkhianatan, yang mempergunakan 
(4:105-126) Kebaikan dan kesalahan untuk maksud-maksud 
Jahat: rencana semacam itu pasti akan menghancurkan 
Dirinya sendiri. Yang benar 
Tak punya alasan untuk menutupi-nutupi, kecuali 
Dalam perbuatan baik. Yang jahatlah yang 
Menyesatkan, menipu, dan bahkan berani 
Merusak Alam indah ini, seperti yang telah diciptakan 
Allah. Hindari semua tindakan jahat, dan teguhlah 
Dalam kebenaran dan iman dalam Allah. 


Am 16. 
: AA AL ATAU 
105. Bami telah menurunkan kepadamu SI LKAA LI INTI @ 


Kitab yang membawa kebenaran agar 4 SI 

engkau mengadili manusia sesuai dengan KPA AE FAO 
yang diajarkan Allah kepadamu. Dan 

janganlah engkau menjadi pembela para 

pengkhianat.22! 


620. Dalam segala kehidupan kita, agama harus menjadi sumber kekuatan, bukan menjadi 
pangkal kelemahan. Kalau kita harus berjuang keras dan harus memikul segala beban yang berat- 
berat, mereka yang tidak dilandasi iman pun akan sama melaksanakannya, dengan perbedaan. bahwa 
orang yang dengan iman itu melaksanakannya dengan penuh 'harap kepada Allah, sementara orang 
yang tanpa iman tidak punya sesuatu yang akan dapat menopangnya 

621. Dalam penjelasannya para mufasir mengaitkan ayat ini dengan kasus Tu'mah bin Ubairig, 
orang yang namanya saja Muslim, tetapi sebenarnya ia orang munafik, dan segala perbuatan jahat 
dilakukannya. la dicurigai mencuri seperangkat pakaian perang, dan ketika jejaknya diketahui. 
Sisembunyikannya barang hasil curiannya itu di rumah seorang orang Yahudi tempat barang itu 
kemudian ditemukan. Orang Yahudi itu menolak tuduhan tersebut, dan ia menuduh 'Tu'mah. Tetap! 
masyarakat Muslimin bersimpati kepada Tu'mah karena pengakuannya yang menyatakan sebaga! 
Muslim. Peristiwa ini dibawa kepada Rasulullah, yang kemudian membebaskan orang Yahudi IV 
sesuai dengan dasar keadilan yang harus dipegang teguh, sebagaimana “diajarkan Allah." Segala usaha 
nama en bt Agama Rasulullah dan menipunya agar ia menggunakan kekuasaannyd 

nj k i i i 
tarikan diri dan berbalik Ta bahwa pelaksanaan hukumannya sudah dekat ia me 
dihadapkan naa aa ah yang dapat kita ambil ialah bahwa orang yang dalam kebenaran Ha 


c am cara tipu muslihat yang dilakukan den, Orang-orang 
see: x P gan begitu halus. Orang 

jahat berusaha menarik simpati dan niat orang yang begitu mulia itu anta maen unya dan meng- 
gunakannya sebagai alat untuk merusak Kl 


Ia harus waspadi i-hati, serta selalu 
memohonkan pertolongan Allah agar melindunginya hn dan berhati-hati Sta 


Surah 4: Nisa" 


106. Dan mohon ampunlah engkau kepada 
Allah. Allah Maha Pengampun, Maha 
Pengasih. 

107. Janganlah engkau berdebat untuk mem- 
bela kepentingan orang-orang yang meng- 
khianati jiwa mereka sendiri.”2? Allah 
tidak menyukai pengkhianat dan penuh 
dosa, 
108. Mereka dapat menyembunyikan (keja- 
hatan) dari manusia, tetapi mereka tidak 
dapat menyembunyikannya dari Allah. 
Dan Dia bersama mereka tatkala malam 
hari mereka membicarakan sesuatu yang 
tak disenangi-Nya. Dan Allah me- 
Tiputi223 segala yang mereka kerjakan. 
109. Itulah kamu! Kamu berdebat membela 
kepentingan mereka dalam kehidupan 
dunia. Tetapi siapakah yang akan men- 
debat Allah membela kepentingan mereka 
pada hari kiamat? Atau siapakah yang 
akan menjadi wakil mereka? 


Barang siapa berbuat jahat atau meng- 
aniaya diri sendiri lalu memohonkan 
ampun kepada Allah, ia akan menemu- 
kan Allah Maha Pengampun, Maha 
Pengasih. 


110. 


622. Jiwa kita adalah amanat yang melekat d 
sodaan. Mereka yang menyerah pada perbuatan do: 
Diperingatkan kepada kita agar jangan t 
lerbujuk oleh segala yang tampak masuk 

Tat sebelah, karena mereka termasuk orang 
Mereka dengan kita. Sebaliknya, bila ki 
timbangan di luar itu yang akan menggoy: 

623. Allah sudah mengetahui sepenuhnya @ 
Sepenuhnya mencegah mereka, sesuai dengan 

8ala, muhit, bukan saja Allah mengetahui sega 
arifan-Nya Ia mengizinkan hal itu terjadi, 
Yang la sudah menguasai segala seluk- 
yaaa €ngkap. Dia dapat menggunakan itu 
8 buruk Ia membuatnya jadi baik. 


k 


219 


ertipu dengan turut men) L 
akal atau oleh pengaruh yang semacam itu wi 
kita atau karena ada pertalian yang menghubungkan 
ta memang sudah sep 
ahkan kita seharusnya jangan ada. 
danya komp 


lanya, tetapi 
bukan Karena I 


beluknya, yang $' 
dalam menjalankan rencan 


Juz 5 Al 3 KL) 
£ 
Ia AAN AN AE anne 
REKAN AN O 
Eye Inah AR Arga 
BKK ANA El, O 
MATA RP Pan) 
1 LP Le Cut aa LT 
POT AN ga PRA D 
4 Huda Ba saia 
NA ERA 


BL 
WAN 


AN in It Inti 
PPA aa Haa 

KAN PAN Ne 
KENA Kere MUG 


Tad 
Kes3 


9 


nb nT MANIA LA 
DAA 23 11333 


Sa 2 TAK 
Na 


alam diri kita. Kita harus menjaganya dari segala 


sa atau kejahatan berarti mengkhianati amanat itu. 
gambil bagian bersama mereka, 
ntuk berlaku 


nuhnya mau berlaku adil, segala per- 


lotan jahat itu, dan bila perlu Dia dapat 
earifan-Nya yang mahaluas. Kata-kata meliputi 
Dia meliputi semua itu. Kalau dengan 
a tidak menguasainya, tetapi justru 
-olah berada dalam suatu kebulatan 


lah: 1 
1 a-Nya lebih lanjut. Bahkan dari 


Surah 4: Nisa” 220 Juz 5 el 3, (4) 
: Abi TAI LP. Late 
III. Dan barang siapa mengerjakan6? dosa, '”H Hd ani SEE SN NN La @ 
Ia mengerjakan untuk dirinya sendiri: PA MO 
Allah Mahatahu, Mahabijaksana. AI Lapas 
Hara RAM La hat 
112. Tetapi barang siapa mengerjakan ke- aa klaten 29 @ 
salahan atau dosa lalu melemparkannya NA PN LARI 
kepada orang yang tak bersalah, maka tsel, bln 
ia telah memikul (keduanya), kebohong- 
an dan dosa yang jelas. 


Am 17. 
Baro yA KI Pap JNE EA 
113. Wan kalau tidak karena karunia Allah BER LADA AN LES @ 
kepada engkau serta rahmat-Nya niscaya PN Pa NI 


LL NA 291233, 
ada golongan yang berkomplot hendak bgs NI al olag ALS AI 
menyesatkan engkau: tetapi (ternyata) Ah Getah Nakaranar Aan 
mereka hanya akan menyesatkan diri 2 2 33 - D3 in 
mereka sendiri. Dan samasekali tidak Jan PKU IE ISA 
merugikan engkau, karena Allah sudah Boi Ban 
menurunkan kepadamu Kitab dan Hik- AIO PN 
mah dan mengajarkan kepadamu apa 
yang tidak kauketahui sebelumnya. Dan 
karunia Allah kepadamu besar sekali. 


2 Ag 2 Nata, 2 AAN 
114. Tak ada yang baik dalam kebanyakan PL ANE Pa HA @ 
percakapan rahasia mereka, kecuali 
orang yang menyuruh bersedekah atau 


624. Kasaba “ mengusahakan, memperoleh, mengerjakan sesuatu yang berharga, guna menyimpan 
perbekalan untuk keperluan yang akan datang. Sehari-hari kita bekerja mencari rezeki. Dalam 
pengertian agama, apa pun yang kita kerjakan dalam hidup kita ini, yang baik dan yang tidak un 
akan memberi hasil baik atau tidak baik juga dalam hidup yang akan datang. Dalam ayat 10-11 
ada tiga kasus yang perlu diperhatikan: (1) kalau kita melakukan pekerjaan yang tidak baik dan Yata 
bertobat, maka Allah akan memberi ampun: (2) kalau kita melakukan pekerjaan yang tidak baik, dan 
beranggapan bahwa kita akan menyembunyikannya, maka ini adalah suatu kesalahan. Tak ada ge 
apa pun yang dapat disembunyikan dari Allah, dan kita akan memikul segala akibatnya dalam inidup 
kita kemudian hari, karena kita memang tidak akan pernah bisa menghindari tanggung jawa 
pribadi, (3) kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, besar atau kecil, lalu melemparkan 3 
kepada orang lain, maka tanggung jawab yang semula atas perbuatan yang tidak baik itu tetap 3 
pada kita, bahkan kita sudah menambah lagi dengan yang lain. Sekarang kita mengalungkan Ke le 
kita perbuatan salah berupa pemalsuan, yang dengan sendirinya berarti mengubah suatu kesalaha 


kecil menjadi dosa besar, dan bagaimanapun j i Ne £ lu su 
- juga dalam hidup sek: , aib dan mal 
akan tercoreng di muka. Pp sekarang ini pun, ai 


atu 


—— 


Surah 4: Nisa” 221 Juz 5 elo! 2, yo (4) 


Gang oi 


berbuat baik atau mengusahakan ke- 925329 MEN 3, yaa 
rukunan di antara manusia.525 Dan - 


1 


KIPER Lae PPM TKA 
barang siapa melakukannya karena meng- TEA PN AA 
harapkan keridaan Allah, akan Kami G5 4 


beri ganjaran yang besar kepadanya, YP 


115. Dan barang siapa menentang Rasul SA ALA AE 
setelah jelas ada petunjuk baginya, dan NA Tea an SAN anta Bee 
ia mengikuti jalan yang bukan jalan Sei hsngAN Jana PES 
orang beriman, akan Kami biarkan ja di 
jalan yang diambilnya sendiri, dan Kami 
tempatkan dia dalam jahanam,—tempat 
kembali yang terburuk. 


43 


aa. Ah na 
PANTAT 


Am 18. 
2.5 ny ana 
116. Aan sidak mengampuni perbuatan S3 eyang n PA Pan ka @ 

syirik,” tetapi mengampuni yang se- Pa SN LE San PNP 
lain itu, kepada siapa saja yang dike- A3 AOA nih ya (BEAN 
hendaki-Nya. Dan barang siapa memper- MAA ATA 
sekutukan Allah, ia telah sesat sejauh- ea 
jauhnya. 


625. Biasanya apa yang disebut rahasia itu untuk tujuan-tujuan jahat, atau karena neotif-motif 
Yang masih dipertanyakan, atau juga karena seseorang yang mencari rahasia itu mendapat malu atau 

Bip Mengetahui, bahwa kalau perbuatan atau maksudnya diketahui ia akan dibenci sa Gasa 

na itu Islam tidak menyukai segala bentuk pembicaraan atau perbuatan yang Pa na lan 
Yang dianjurkan dan lebih disukai ialah keterbukaan. Tetapi ada hal kerahasiaan yang ibolel sa 
Memang Sungguh terpuji—asal motifnya memang benar-benar bukan untuk oa Sain Seal 
IT, melainkan karena mengharapkan “keridaan Allah": (1) Kalau perbuatan kita : p 

AtaU sesuatu kebaikan, baik dalam pemberian berupa materi, atau pemberian Pe an 
AM Soal-soal moral, intelektual atau spiritual sifatnya. Keterbukaan di sini mungkin terasa . 
begitu Sedap bagi yan menerima pertolongan tadi, dan kita sendiri tentu sudah dapat merasakan 
Juga: tasaannya: (2) bila ada suatu perbuatan yang tidak layak atau ada teguran yang harus Bae 
tata harus dikerjakan, telapi tidak baik bila disiarkan ke luar karena sa Team Har pager 
bila nga tolongan, atau dengan Pa bala yan becsendteia Manuk 
Mereka "Soalan pelik dalam usaha mendamaikan p/ 


hat i i akan mudah menerima bila dilakukan 
5 1 Mudah tersinggung den ngumuman itu, tetapi A 
3 diamdi £gung gan pci 


Send 


ui : : iri engertian agama sama 
Segan 148 dan C. 569. Penghinaan (syirik) terhadap Tuhan dalam pengi 
"tkhianatan dalam dunia politik. 


Surah 4: Nisa” 222 Juz 5 AI 3 (8) 


AA ANA TE PT APK ANTA 

117. Yang mereka seru 3 Dia hanyalah Disala Nan 20E SI ko) 
berhala-berhala betina,” yang mereka PPP APE 
seru hanyalah setan durhaka. | opal 
& Lo Ae Lg titah 3 jg 

118. Allah telah mengutuknya. Dan ia (setan) mt Ike Sad LeSYJU Alat) @ 
berkata: “Dari hamba-hamba-Mu akan Igagat 
kuambil bagian0?8 yang sudah ditentu- Jai 


kan. 


La ALT LAS AG aa AT 
119, “Akan kusesatkan mereka,9?? akan ku- — SEMOTEA LEAN KANG @ 
ciptakan angan-angan kosong pada mereka 


LL GA, KI TAG - 
dan akan kusuruh mereka memotong DAA AAN Siah 
telinga hewan-hewan ternak??0 dan ku- PARA TAN E Pa Ha Se 
suruh mereka mengubah ciptaan Allah.”93! MIA lesu Pe 
Barang siapa mengambil setan sebagai Za 3 2 Pet 

ai 


pelindung—di luar Allah—niscaya ia 
menderita kerugian yang nyata. 


627. Keesaan, kekuasaan dan kemurahan Allah tampak begitu jelas dalam alam dan dalam jiwa 
manusia manakala ia sejalan dengan semangat alam semesta, bahwa hanya perbuatan yang sangat 
hinalah yang menimbulkan dosa dalam ari pengkhianatan rohani. Dosa itu timbul karena pikiran- 
pikiran yang merusak, baik mengenai seks atau mengenai pribadi seseorang. Pikiran-pikiran yang 
merusak mengenai seks ialah bila orang menduga bahwa seks itu berkuasa dalam masalah-masalah 
rohani. Dari sana kemudian timbul ciptaan-ciptaan imajinasi yang mengerikan, seperti Kali, dewi 
India yang haus darah, atau Hekate, dewi dendam dan kebencian dalam mitologi Yunani. Bahkan 
dalam bentuk-bentuk kecantikan seperti Saraswati (dewi ilmu) atau Minerva (dewi perawan dalam 
olahraga dan seni) untuk tidak menyebut-nyebut Venus (dewi asmara) yang tekanannya pada soal 
seks telah merusak citra yang sebenarnya mengenai kodrat rohani. Gambaran-gambaran yang merusak 
manusia itu dilambangkan dalam cerita setan yang begitu sombong dan congkak sehingga ia tidak 
mau tunduk kepada perintah Allah, dan Allah pun mengutuknya. Kedua penyimpangan ini, jika 
diberi tempat, akan benar-benar menghancurkan kodrat rohani kita, akan mengubah dan merusak 
ciptaan Allah. Itu sebabnya hal ini tidak hanya merupakan dosa lahir saja, tetapi sudah benar-benar 
dosa yang akan menghancurkan kita. 

628. Untuk menggoda manusia setan sudah mendapat izin dari Allah. Dalam hal ini sudah 
termasuk juga kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia. Kesombongan setan ial 
bahwa manusia yang akan digodanya akan dirusak sedemikian rupa dari kodrat mereka, sehingg? 
mereka akan menyandang gelar yang menandakan mercka sudah sebagai miliknya sendiri atau merupakan 
bagian yang disediakan buat dirinya. 

629. Tipu daya setan dengan angan-angan kosong, takhayul, dan rasa takut yang dibuat-buat. 

630. Membelah telinga ternak merupakan salah satu takhayul. Dengan demikian Manusia tel 
menjadi budak ketika mereka memburu tuhan-tuhan palsu itu. Astrologi, sihir dan segala kepercayaan 
kosong mengenai benda-benda yang sebenarnya tak ada itu membawa manusia keluar dari ajaran 
Allah Yang Maha Esa. 

631. Mengubah kodrat ciptaan Allah: mengandung arti fisik dan rohani. Sudah banyak yang kit 
lihat pengubahan bentuk yang dilakukan atas manusia dan hewan, di luar kodrat mereka yang 
sebenarnya seperti yang diciptakan Allah, ada yang karena terbawa oleh takhayul, ada pula yang 
didorong oleh rasa mementingkan diri sendiri. Dari segi rohani keadaannya lebih buruk lagi. Berap” 
banyak kodrat alam yang sudah dikerdilkan dan diubah dari bentuknya yang asli karena terbawa oleh 


perintah takhayul dan adat yang kejam. Allah menciptakan manusia dalam keadaan bersih: tet9P! 
oleh setan lalu diubah. 


Surah 4: Nisa” 


120. Ia menjanjikan pada mereka dan men- 
ciptakan angan-angan kosong, tetapi 
apa yang dijanjikan setan pada mereka 
hanyalah tipu muslihat semata. 


121. Itulah mereka. Tempat tinggal mereka 
neraka jahanam, dan mereka tak akan 


menemukan jalan ke luar dari sana. 


122. Tetapi orang yang beriman dan berbuat 
baik akan Kami masukkan ke dalam 
taman-taman surga, di bawahnya meng- 
alir sungai-sungai. Mereka abadi di sana. 
Janji Allah benar, dan siapakah yang 


lebih benar firmannya daripada Allah. 


Bukanlah angan-angan kamu, juga bukan 
angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa 
melakukan kejahatan, 0?? akan dibalas 
dengan itu. Selain Allah—ia tidak akan 
mendapat pelindung atau penolong. 


123. 


124. Dan barang siapa melakukan amal ke- 
baikan—laki-laki ataupun perempuan 
dan dia orang beriman, mereka akan 
masuk surga, dan tidak akan diper- 


lakukan tak adil sedikit pun.33 


125. Siapakah yang lebih baik agamanya 


daripada orang berserah diri kepada 
Allah, sedang dia mengerjakan amal ke- 
baikan dan mengikuti agama Ibrahim 
yang murni dan Allah telah mengambil 
Ibrahim sebagai kawan. 34 


Mang Berulang-ulang sudah ditekankan 


ir, 
Ba hi segalanya, dan akan mengantarkan man 
“aa yang menjanjikan penyelamatan hanya 
Curup bebas dari dosa manusia, atau sep€ 
'stimew, Gari ras tertentu (“Anak-anak Ibrahim 
Siapa aan, dan segala perbuatan kita akan dini 
Pun kita, bila berbuat jahat, kita akan memi 


Yang dis 
633. mpahkan kepada kita sebagai pertolongan. 


Tetapi ps Falilullah. Sudah tentu ini tidak be 
hai Da "ANnya begitu dalam dan murni, dis 


daj 
ha Sah 


223 


bahwa tanggung jawab 


Pa hal ini menyangkut juga soal keiman 
ang aa dari m3 i bila niat itu mem 
ai dari niat, tetapi bila niat itu Pengarah 
karena ada orang 
rti keimanan yang mengat 
"atau dari kasta tertentu, 
ilai dengan ukuran yi 
kul segala akibatnya, 


4 eka alur kecil dalam biji kurma, sesuatu yang 8 
Allan». Prahim dalam ajaran Islam mendapat temp 
an mmg amal kebaikannya dalam segala 
sertai | 

mikii 
mata air dan sumber yang memancarkan UgA PAMA stafa. 
gama yang dibawa oleh Musa, Isa da 


Juz 5 sll 3 (4) 


ATA 1, at, 3, 1 
PNG Lin kai O 


Za AAA LA rn eaktA Yan TA 
Me NG Agak 6 Yg 


bn31, 03 DN TON N 
Pee PARUT TN AKAN 


SBS Ga SIA ag US 


Pn tatdad ' Dena 
Pn KE AT 
C1 AAL 2 0 HS SANA 33 
SEN EA PEG Oiyaa 
ui 

Yaa 


To 24 


Pe ge Kata afa . 

SANA AN RA aa 
La La Ong an GEA 2 

NAN aa YP Ya aa 


ra 
La 


piaraan YAN 


pribadi adalah pokok Ta apa 
erbuatan baik. Keimanan bukan ah soa 
an Aa eruh-sungguh dan ikhlas, ia akan mem- 
Lang baik. Ini berbeda dengan sebangsa 
lain, yang kepadanya kita diminta 
akan, bahwa karena kita 
lalu kita mendapat ke- 
i lain. 

ang berbeda dari orang 
kecuali bila ada rahmat Allah 


Bd C. 575 pada 4:53. 
beri gelar “Sahabat 
uk manusia biasa. 


tak berharga « 
yang khusus dengan di 


n Muhammad 


Surah 4: Nisa" 224 Juz 5 sll 3 (4) 


PB Saji" » 3 
126. Milik Allah segala yang ada di bumi PAN TMP ENI KAKI @ 
dan di langit, dan Allah meliputi segala- tel 5 
nya.33 bean 
R. 67.— Keadilan bagi wanita dan yatim-piatu 
(4:127-152) Merupakan bagian agama dan ketakwaan 

Terhadap Allah. Berdirilah tegak 

Demi keadilan bagi semua, bahkan terhadap 

Dirimu sendiri atau sanak-saudaramu terdekat 

Tetaplah teguh dalam iman, dan jangan bergabung 

Dengan kejahatan dan kemunafikan. Jujurlah 

Dalam bicara, dan jangan melukai orang lain: 

Jangan pula membeda-bedakan Guru-Guru Kebenaran, 

Sebab Kebenaran Allah hanya satu dan harus diyakini. 


Am 19. 
Ur RI Pa ANN ata Pena 
127. Alereka meminta fatwa kepadamu SA Sak H3 sea Ia 39 (G) 
tentang perempuan, katakanlah: Allah AN Ah Na Nana 
memberi fatwa kepada kamu tentang NANGA we alay 
mereka. Dan apa yang dibacakan ke- KEP EEAN K KATA LAN 
padamuf?S dalam Kitab tentang yatim- Batan 38 art LSP 
Pi , ba Lai Brad 
yatim perempuan, yang kepada mereka 2 Karuan 
tidak kamu berikan apa yang sudah 
ditentukan, sedang kamu ingin menikah 
dengan mereka, begitu juga anak-anak 
yang masih lemah,9?7 hendaklah kamu 


Kn NN AAS 


ar Kd 


635. Muhit. Bd. 4:108, dan C. 623. 

636. Hal ini sudah berulang-kali ditekankan kepada umat Islam agar berlaku adil dalam segala 
perilakunya terhadap perempuan, anak yatim, anak-anak dan semua yang lemah yang menghendaki 
perlakuan khusus. Peraturan mengenai janda dan anak yatim, waris dan mahar serta perkawinan 
sudah ditegaskan dalam 4:2-25, dan selanjutnya ketentuan-ketentuan itu di sini diuraikan lebih 
terperinci. Kata-kata yang diterjemahkan dengan yatim-yatim perempuan saya rasa mengandung arti 
anak-anak yatim para janda, yang banyak terdapat sctelah Perang Uhud, dan menjadi kewajiban 
masyarakat Islam memberi nafkah kepada mereka. Tetapi ada beberapa mufasir yang mengartikannya 
dengan “perempuan-perempuan yatim.” Dalam beberapa hai, tidak benarlah, bahwa karena perempuan- 
perempuan itu menjadi yatim atau janda, orang lalu akan mengambil keuntungan dalam kedudukannya 
ai hepaa aa menghilangkan hak mereka dari mahar atau bagian mereka dari waris. 

, Janda-janda dan anak-anak yatim itu perlu ditolong, sebab biasanya mereka lemah, diperlakukan 
tidak pada tempatnya dan diperas. Dalam masyarakat yang mendasarkan hak-hak sipilnya atas kekuatan 
yang lebih besar, dan yang lemah akan ditindas, sedang dari pendapat umum tak ada yang dapat 
diharapkan. Filsafat Nietzsche tentang manusia sempurna menekankan ajarannya pada kekuatan, 
bangsa-bangsa yang menganut paham kekuatan militer pada masa kita sekarang ini tampaknya 
cenderung mendukung kita kembali kepada naluri yang primitif itu. Bahkan dalam paham demokrasi 
modern sekarang yang sudah lebih sehat ini pun, sering kita dihadapkan pada kenyataan adanya 
kaum minoritas yang harus menderita: kekuatan jumlah yang lebih besar masih merupakan paspor 
untuk memperoleh kekuasaan dan hak-hak istimewa. Islam, yang pada dasarnya menjunjung ting! 
hnya bad Ap Mai manusiawi, sangat menganjurkan agar kita memberikan perhatian terhadap 
Kasela Ka ebi dalam segala hal--dalam hak milik, dalam hak sosial dan dalam hak until 
kekuatan fisik NUN “ng Kekuatan atau kelemahan rohani tidak harus sejalan deng! 


ki 


Surah 4: Nisa” 


128. 


berpegang teguh dalam berlaku adil ter- 
hadap anak-anak yatim, dan segala per- 
buatan baik yang kamu lakukan Allah 
Mahatahu. 


Dan bila seorang istri khawatir suami- 
nya berlaku sewenang-wenang atau me- 


225 


Juz 5 


Kana 


Ed Pd 3 9 Bni, 
SEN LT pe GAS 
z LE Arar 
Knba2SEW SE 


2,33 - 


CAN G Ie 33 au 


el Bay (2) 


Ipa AN Lgi en Ua ac 
ninggalkannya, tidak mengapa keduanya AN AAN M9 


mengadakan kerukunan, dan kerukunan 
itulah yang baik, walaupun jiwa manusia 
itu cenderung kikir.838 Dan jika kamu 
berbuat baik dan bertakwa, maka Allah 


Mahatahu atas segala yang kamu laku- 
kan. 


Eyang Ane Aur 
SEA Ea 
Gr 3 


Dena mibah 22 
MN SAN BEA 


129. Kamu tak akan dapat berlaku adil terhadap 


hreai An Saha 

KIT ENG 

perempuan meskipun kamu berhasrat ee ai AT UUR PA Pn NA 
demikian. Maka janganlah kamu terlalu KA BA JA ISSI 
cenderung (kepada yang kamu cintai) era MA AE »3 283 
sedang yang lain dibiarkan seperti ter- Lag IP NP - 


5 8, 
gantung.989 Jika kamu mengadakan ke- vers 
Tukunan dan bertakwa, maka Allah Maha 
Pengampun, Maha Pengasih. 

H LX 23 NN SA 2 

130. Jika keduanya harus berpisah, Allah akan 5 PR MARET 33 @ 


memberi kecukupan dengan limpahan 
karunia-Nya kepada mereka masing- 
masing. Allah Mahaluas, Mahabijaksana. 


Ketan 


638. Untuk melindungi i n dari segi ekonominya, sudah ada beberapa 
ungi kepentingan kaum perempua segi 1 1 p 
ketentuan yang Maan kan dalam perkawinan. Tetapi arti kesucian dalam perkawinan lebih 
Penting daripada kepentingan ekonominya. Di antara semua yang dihalalkan, perceraian adalah an 
Paling dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, bila suatu keretakan antara suami-istri dapat dicegal 


ngan men, i i i kelonggaran itu akan lebih baik daripada 

gambil pertimbangan materi, maka dengan ng, 1 Na Ie : 
Kelak Membahayakan can p 2 istri, anak-anak dan barangkali juga pihak suami sendiri. Kelonggaran: 
€longgaran epar 3 


2 demikian ini dibolehkan, mengingat ada orang yang Dea anoda Hera 
ka ham darah daging dan sudah tak dapat diperbaiki lagi. Tetapi perlu juga diber bah 
men bertakwa dan berusaha sedapat mungkin untuk mencapai suatu kerukunan tanpa hai 
Sorbankan k Fsd 2 

Cpentingan hidup pihak perempuan itu. . , 2 
Suami 2 am kenyataan dunte btr ini ada dua sebab pokok Lag peneanannpan Bo ag ea 
bada 4, BAN istri, harta dan “perempuan lain" atau ' Ka Tari Fu Kr hukum istri lebih dari satu 


Surah 4: Nisa” 226 Juz 5 set 2 (4) 


aon KE Klan Pen Na 

131. Alilik Allah segala yang ada di langit OA AN Ia rr Hepi @ 
dan di bumi.5'0 Dan sungguh, telah 2g "7 ask EA Na 
Kami perintahkan kepada mereka, Ahli SI SSS padi TI La 
Kitab sebelum kamu, juga kepada kamu aa “Ti Nata A3, Pen 
supaya bertakwa kepada Allah. Tetapi 3 2 2 area , mega 
kamu ingkar: maka milik Allah segala bag Ga 565 SN 
yang ada di langit dan di bumi. Dan 
Allah Mahakaya, Maha Terpuji." 


PL Cg LN Teh 
132. Milik Allah segala yang ada di langit ANN Baap SUCA @ 
dan di bumi. Dan cukup Allah (dalam "1 
segalanya) sebagai Pelindung." KI 
IN ema Lag tar LET 
133. Jika Allah menghendaki Ia akan mem- pot & (Kak Kah @ 


binasakan kamu, hai manusia! dan Ia Id bia 
mendatangkan umat yang lain. Allah 13 NE S9 
Mahakuasa melakukannya. 


134. Barang siapa menghendaki pahala di 
dunia, maka pada Allah pahala di dunia 
dan di akhirat.843 Allah Maha Men- 
dengar. Maha Melihat. 


640. Perhatikan pengulangan: “Milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi,” diselang uga 
kali, dan masing-masing dikaitkan dengan kelanjutan yang baru. Tingkat yang pertama melanjutkan 
pernyataan tentang inayat dan kasih Allah yang menyeluruh. Jika ada dua orang, lepas dari kasih 
keduanya satu sama lain yang sudah begitu mendalam, tak berhasil mencapai tujuan, dan mereka 
harus berpisah, karunia Allah yang melimpah tidak akan pernah gagal, sebab Dia Tuhan segala yang 
ada. Pada tingkat yang kedua bertalian dengan kemahawujudan dan kemahamuliaan Allah. seria 
ketidaktergantungan-Nya kepada segala makhluk. Segala perintah-Nya untuk kebaikan kita dan perintah 
itu diberikan kepada semua makhluk-Nya, sesuai dengan bawaan masing-masing. Pada tingkat yang 
ketiga, berhubungan dengan kekuasaan-Nya yang semesta. Ia mampu membinasakan manusia SA 
bangsa, dan menciptakan yang baru tanpa merugikan Diri-Nya: tetapi untuk kesekian Kalinya la yanti 
memberi kesempatan, bahkan memberi ganjaran kepada mereka melampaui keinginan mereka an 

641. Wujud Allah adalah wujud yang mutlak. Ia tidak bergantung kepada siapa pun dan kepa 1 
apa pun. Ia Maha Terpuji, bebas dari segala kekurangan dan meliputi segala yang agung. perlu aa 
ini ditekankan untuk menunjukkan, bahwa bagi manusia hukum moral bukan hanya sekal 
perintah-perintah transendental, tetapi memang benar-benar terletak pada hajat umat manusia sad 
paling pokok. Oleh karena itu, jika ada'ajaran semacam behaviourisme (teori dalam psikolog! BA 
menekankan pada tingkah laku lahir) yang sudah habis-habisan membuktikan teori-teorinya, se 
pun ajaran ini tidak mempengaruhi Islam. Ukuran etika tertinggi yang diajarkan Islam bukan Laba 
petintah-perintah yang dogmatik sifatnya, melainkan karena memang yang diperlukan oleh ko 
manusia dan sebagai hasil pengalaman yang dapat dilaksanakan. ag yang 

642. Ini erat hubungannya dengan ayat berikut. Dia tidak memerlukan kita, tetapi Kitd 1 ja 
memerlukan Dia. Harapan kita, kebahagiaan kita dan keberhasilan kita terpusat kepada-NY: tan 
Mahacukup. Dia berkuasa mengganti kita, tetapi sifat rahmat-Nya selalu memberikan KesemP” 
kepada kita, baik di dunia ini maupun untuk hari kemudian. | «anjar 

643. Manusia dalarn hhidup ini dapat melihat hanya sampai di cakrawala hidupnya ini sja- ca 
tertinggi yang pernah dibayangkan dalam keinginan atau Cita-citanya hanya terbatas an i 
bayangan selama masa hidup ini. Tetapi apa yang diberikan Allah kepadanya tidak hanya '"u. mel P 
sudah tak terbatas—ganjaran hari kemudian—yang bahkan untuk dijadikan pertanyaan pun 

tak terlukiskan dalam hati atau akan terbayang dalam imajinasinya. 


Surah 4: Nisa” 227 Juz 5 el 3, (4) 


Am 20. 


135. @rang-orang beriman! Jadilah kamu BN 3 3A GAS @ 
penegak keadilan, sebagai saksi-saksi313 5 - 


SNDK Art ate NA 
karena Allah, meskipun terhadap diri SA Kam IE SA NS 
kamu sendiri, terhadap orangtua kamu, Bah Tah Pnb erra Reni 
terhadap kerabat kamu, ia kaya atau kaga MN SISA 
miskin:5”3 Allah akan melindungi ke- SESI Ban ASI 
duanya. Janganlah kamu mengikuti hawa P LA YAN kk PEN S5 

SA AKI anal: 3 
nafsu, supaya kamu tidak menyimpang Ta An 3 Aa 
dari keadilan. Dan bila kamu memutar- 
balikkan atau menyimpang (dari ke- 
adilan) maka Allah Mahatahu atas segala 
perbuatan kamu. 


LA AA nan 
136. Orang-orang beriman! Berimanlah kamu AN Ga Ten AS hal Gaal SAN ET, Ka) 

kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada 2 AAA AK one nenen, 
kitab yang diturunkan kepada Rasul- STA GAN AN Gada ea 
Nya, dan Kitab yang diturunkan se- gr. sa "atprd Ne AA 
belumnya.846 Dan barang siapa ingkar pg ka Aa. ea sa -yaja 
kepada Allah kepada malaikat-malaikat- ben MASA Na 
Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, 


dan hari kemudian, maka ia telah sesat 
sejauh-jauhnya. 


644. Adil adalah sifat Allah, dan untuk menegakkan keadilan orang harus menjadi saksi demi 
Allah, sekalipun itu akan mengganggu kepentingan kita sendiri (seperti yang dapat kita bayangkan) 
alau kepentingan mereka yang dekat kepada kita atau yang kita sayangi. Sejalan dengan peribahasa 
Latin: “Keadilan harus berjalan sekalipun langit akan runtuh." 3, 
Tetapi keadilan Islam lebih tinggi daripada keadilan formal menurut hukum Rumawi itu atau 
Ukum yang mana pun yang dibuat manusia. Bahkan ia lebih ampuh daripada keadilan yang paling 
US sekalipun dalam filsafat spekulatif Yunani. Ia menembus sampai ke lubuk perasaan yang paling 
dalam, karena kita melakukannya seolah kita berada di hadapan Allah, Yang mengetahui segala 
nda, segala kerja dan gerak hati, ' 
45. Ada setengah orang yang mungkin cenderung mau mendukung pihak yang kaya, karena 
mengharapkan sesuatu dari pihaknya. Ada pula yang cenderung mau membantu pihak yang miskin, 
ena Umumnya mereka orang-orang yang tak berdaya. Sikap memihak ke mana pun tidak benar, 
aka adillah, tanpa harus merasa takut atau terbawa oleh Esa la 5 engan Ipemagl p 
Xin keduanya i erlindungan Allah, sepanjang kepentin ' g 
Areka tidak pad dana bana dengan mengorbankan pihak lain. Dan Dia akan 
indungi urus i i ik daripada yang dapat dilakukan manusia. . 
"6. Kalau Kemana Topan kkabana daa kebiasaan atau karena kelahiran atau karena 
mengikuti Orang yang kita cintai, kita hormati atau kagumi, jadikanlah keimanan itu lebih khusus 
bapa dan lebih bersifar pribadi untuk diri sendiri. Kita tidak saja beriman, tetapi juga mengerti, 
Ya iman it berada dalam lubuk hati. Sasaran utama keimanan kita jalah Allah, Rasul-Nya Sa 
dan ana Kepada semua ini kita harus memberi Ka Ag dalam Aa Sa Pa Ta Ha --. 
, i i imana kita menghay | 
senada Pa A Bakenaya Lp ine. Lte Pa akhirat untuk pengalaman kita masa yang akan 
kita, 5 Tetapi tidak boleh kita mengingkari semua itu, atau memutuskan sebagian wawasan rohani 


» 


Surah 4: Nisa” 228 Juz 5 AA (N) 

CA re NE 

137. Aflereka yang sudah beriman lalu men- GS JAN AI 25 TE ATAI O 
jadi kafir, kemudian beriman (kembali) 


TA ta alan ni 
lalu menjadi kafir (lagi), lalu makin Pe AA TA MEN 
menjadi-jadi kekafirannya, Allah tidak 


Ka uga 
akan mengampuni mereka, juga tidak Dana Red 
akan membimbing mereka ke jalan (yang 
benar). 

2 ac 

138. Beritahukanlah kepada kaum munafik, Kat Hee Sae @ 
mereka akan mendapat siksaan yang i 
pedih. 


p Ae La? 
139. Mereka yang menjadikan orang-orang 0335 AN le, TA (3) 
kafir sebagai teman dengan meninggal- 


Ba UEA AA Lan AN 
kan kaum beriman, adakah mengharapkan Ga oa laa gan IA ! 


2 
pada mereka kehormatan? Tidak—semua na 
kehormatan hanya pada Allah.548 era 


' ag 3 Si tea 
140. Ia sudah mewahyukan kepada kamu?4? SERBA 352353283 @ 
dalam Kitab bahwa bila kamu men- ” 


Lon h en ossn nan Kana rank Li 
dengar orang mengingkari dan memper- SEMAR EN DAN 


olok ayat-ayat Allah, janganlah kamu Serta Ani an Lena ala 
duduk-duduk dengan mereka, sebelum MY pegine Bisaja 
mereka beralih kepada pembicaraan lain. ES bpk serasa aa 
Jika tidak kamu sama dengan mereka. 2 “2.2 
Allah akan menghimpun kaum munafik Ter 


dan kaum kafir semua dalam neraka. 


647. Orang yang lagi-lagi pindah haluan, kapan pun tidak akan bisa mempunyai iman yang 
mantap. Tujuannya hanya bersifat duniawi dengan mau bermuka dua. Bagaimana mungkin orang 
semacam ini dapat mengharapkan rahmat Allah atau pengampunan-Nya. : 

Suatu peringatan yang tegas sudah disampaikan kepada mereka yang hanya mau mempermainkan 
agama untuk kesenangan hidup dunia. Agama yang benar harus hidup lebih dalam. Ia harus dapa 
mengubah kodrat manusia yang sesungguhnya. Setelah perubahan itu tidak mungkin ia akan berub' 
seperti terang yang menjadi gelap. baik 

648. Kalau motifnya ingin memperoleh keuntungan, kehormatan—sumber segala yang " 
adalah Allah. Bagaimana mungkin itu dapat diharapkan dari orang yang tidak beriman? Dan jika ta si 
kehormatan dunia nyata, apakah nilainya sebanding dengan kehinaan yang mereka peroleh da 
dunia rohani? 

649. Bd. 6:68, sebuah ayat yang mula-mula, turun di Mekah. $ kita 

Apabila kita melihat atau mendengar agama Allah tidak ditempatkan sebagaimana mestinya ang. 
harus menyatakan protes dan meninggalkan pergaulan itu, bukan karena mau bersikap som' agat 
seolah-olah kita sudah melebihi orang lain, tetapi karena sikap rendah hati yang sesungguhnya. 
kodrat kita sendiri tidak sampai dirusak oleh suasana masyarakat yang demikian. Tetapi mung 


ini kita 
juga protes kita atau keengganan kita itu dapat mengubah pembicaraan mereka. Dalam hal in! 


. b kita 
telah berbuat baik kepada mereka yang cenderung hendak merendahkan agama Allah itu, sebal 
sudah dapat mencegah mereka dari memperolok agama. 


. 


Surah 4: Nisa” 229 Juz 5 AN 


141. Mereka itulah yang menunggu-nunggu B2 LA En EK LL ALA 5 
kamu. Kalau kamu mendapat keme- EK S3 es SAN e 


nangan dari Allah, mereka berkata: SA CAT ATA PEN 
“Bukankah kami bersama kamu?” Tetapi Pari LL KALI 0. 3 
kalau orang-orang kafir yang beroleh - MEELANGG Ka Jaka 
keuntungan mereka berkata (kepada Hetn aa Tia. TA rae AT 
sesama mereka): “Bukankah kar ket PERNIK 
memenangkan kamu dan mempertahan- Da AN IS GA Per vap 
kan kamu dari kaum mukmin?” Maka 5 PMN 2 tata 
Allah akan mengadili kamu pada hari Mesra Na 
kiamat, dan Allah tidak akan memberi 

jalan orang kafir itu mengalahkan orang 

mukmin.930 


Am 21. 


2 Lama) 
142. Jkaum munafik hendak menipu Allah MEN RIAN TANGAN (3) 

dan Ia membalas tipuan mereka. Bila La ba NA TAAT 

rap PAWAI ! 
mereka sudah berdiri hendak mengerja- G5ele JUSIAGI NAS) 
kan salat, mereka berdiri malas-malas: Jas ena 
hanya supaya dilihat orang dan hanya ne 
sedikit mengingat Allah. 


Lo Get UR ran, TI 

143. Mereka terkatung-katung di antara itu, “3s PAI Sa SA e 
tidak di kelompok sini juga tidak di aan La) (AR TN 
kelompok sana. Dan barang siapa dibiar- Ka ala citata Sal) 
kan oleh Allah dalam kesesatan, tidak Par 


akan kaudapati baginya jalan keluar. 


LAH IN AT, 
144. Orang-orang beriman! Janganlah jadikan GRAN YAN GG e 
Orang kafir sebagai teman seperjuangan 


Fi ian knya. Mereka 
tia 650. Segala cara dan latar belakang perbuatan kaum munafik itw, di dag lapebatam Ra Uban 
ap Punya dasar pegangan selain menunggu-nunggu kesempatan yang “ak Gaara dua pihak yang 
Salin mencari keuntungan buat diri sendiri. Bila perang sedang Tag S enungpu apa hasilnya nanti. 
ing bertentangan, tak ada yang menjadi pegangan mereka se' Ba ak pernah berhenti. Kalau 
Yang pe Perjuangan antara yang baik dengan yang jahat di aa Alai a dengan mengobral kata- 
kata mang Yang tampaknya menang, orang munafik itu bergese" ke La “Barangkali juga angin itu 
Nanti kan dengan mau mengesankan bahwa Jasa! 5 agen kan perdamaian dengan 
Setan, « Ttiup ke arah lain lagi, dan mereka su p pun calian, dengan maksui 
ee Oh,” kata Gereka Minal Sekeli ini kami berada di barisan mendung PN cocok 
iki lindungi kalian ketika keadaan mereka sangat kuat! Y sa tiba juga sebab kebenaran 
Tugatah Yanu hidup di dunia. Tetapi perhitungan buat mereka akhirnya 
8 akhirn « an. £ 
S1, Urnya akan mendapat kemenangi : ahat. 
Penipuan lau kita sengaja memilih kejahatan dan melipatgandakan ke) sendi 
ama an Kecurangan, kita tidak menipu Tuhan, tetapi MENIPu. ar. Dalam keadaan 
Bana ini Siasati dit kita, dan membiarkan diri kita na 0. jatan ilu kepada kita? Naluri kara 
an, Siapa 5 mal” i enunjukkan J2”! $ ada orang lain 
Yap benar jadi yang dapat membimbing kita dan Ka Mak kita jadi goyah: kalau Sipu akan 
lens Mengetah, tumpul: ketidakjujuran kita membua diperoleh dengan jalan m 
Nai dan HUI penipuan kita itu, segala keuntungan yang 


Pikiran kita akan benar-benar jadi terganggU- 


an itu dengan melakukan 
iri. Kita merabut segala 


Surah 4: Nisa" .230 Juz 6 Ae 2 (RD) 


2 


$ Ia Sg Po 032 Ko yat 
dengan meninggalkan kaum mukmin. BIAN Ge Yak ari 


Inginkah kamu supaya Allah memberi- Ba AN ta Ie atra Tar 
kan bukti yang nyata terhadap kamu? CELL PAS 
A Le Aa maan 
145. Kaum munafik berada dalam lembah SO LI IN SE Y (2 
terbawah dalam neraka dan engkau tak “At 331- 3233 
akan mendapatkan seorang penolong bagi Lama 8) 
mereka. 


it ea AN Aa KAA LTE NG 
146. Kecuali mereka yang bertobat dan ANA LAN LA PESAN @ 
memperbaiki diri, berpegang teguh pada ka Tana ARSA Not L0 ot A2Ta 
Allah dan menjalankan (kewajiban) Ya NAN Iga halal 
agama dengan ikhlas demi Allah. Mereka bait Bagan La, PAPAN - 3303 
itulah yang menyertai03? orang-orang Lali KAN oya 2 
mukmin, dan Allah memberikan kepada 


orang-orang mukmin pahala yang besar, 


4 2 ! » 
147. Mengapa Allah akan menyiksa kamu jika Pe ai BISU KAN KA (e) 
kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah Pan PP Pa Sei, IIA 
Maha Pembalas jasa,033 Mahatahu. Ka SS p AI 


Allah tidak menyukai kata-kata buruk SI 232 WA AI (2) 


dilaungkan di depan umum,??4 kecuali 


652. Meskipun orang-orang munafik masih bisa memperoleh pengampunan, dengan empat 
syarat: (1) benar-benar bertobat, yang berarti membersihkan batin mereka: (2) mengubah tingkah 
laku, yang berarti membersihkan hidup lahir mereka: (3) berpegang teguh dan beribadat hanya 
kepada Allah, yang berarti akan memperkuat keimanan mereka serta melindungi mereka dari segala 
godaan jahat, dan (4) sungguh-sungguh ikhlas dalam beragama, yakni dengan seluruh batin mereka 
yang berarti akan membawa mereka sepenuhnya menjadi keluarga orang beriman. 

653. Allah tidak mendapat kesenangan atau keuntungan apa pun dengan menghukum makhluk- 
Nya sendiri, yang dijaga-Nya dengan penuh kasih sayang. Sebaliknya ia menerima setiap kebaikan” 
betapa pun kecilnya—yang datang dari kita, dan memberi balasan kepada kita dengan berlipat 
ganda. Penerimaan-Nya atas amal kita dibandingkan-Nya dengan sebuah kiasan yang luar biasa atas 
rasa syukur kita kepada-Nya karena karunia-Nya itu. Sy@kir adalah gelar, di sini dan di 2:158 dan di 
beberapa ayat lainnya. Dalam 16:121 dipakaikan kepada Ibrahim: “ia menyatakan rasa syukurny? 
atas segala nikmat Allah, Yang telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus.” z 

654. Kita dapat melakukan skandal kejahatan secara terbuka dengan pelbagai cara: (1) Ll 
dengan sensasi murahan, yang sering malah lebih jahat dengan jalan menirukannya, seperti dalan 
rn he an pama aa kriminal dalam bioskop, atau mengemukakannya tanpa mala 

sebuah novel atau drama, (2) bisa j - i ut m3 
peda, yang tidak akan Kan peng SEO desuedenns jahat yang menenn an dau 

arena dengki atau mau 1 i i ik 0! 
la menyakitinya Indiana Lg yang dilakukan secara sengaja untuk merusak nama bail 2 
(4) bisa jadi merupakan makian terl dan (3) 
mutlak dilarang. (4) bisa jadi oleh s ali 
sebab semua kezaliman dan ketidak: 


yang diperlakukan sewenang-wenang. Sekali lagi di sini adi ifnya su 


P G suali iji oti 
lain, kekecualian demikian ini tidak berlaku. aikeKecualtan, Terapi Jihan umum oleh 


: . 4 (4) akan termasuk juga keluhan di depan Un 5 
Sescorang yang diperlakukan tidak wajar: berhak sekali ia Hismperdd. imbalan berupa perlindune? 


Pp" 


| 


Surah 4: Nisa” 
231 


oleh orang yang dianiaya. Allah Maha 
Mendengar, Mahatahu. 


149. Jika yang baik kamu umumkan atau 
kamu sembunyikan, ataupun kamu maaf- 
kan kesalahan orang lain, Allah Maha 
Pemaaf, Mahakuasa.553 


150. Orang yang mengingkari Allah dan rasul- 
rasul-Nya dan hendak membedakan 
Allah dengan rasul-rasul-Nya dan mereka 
berkata: “Kami percaya kepada yang 
sebagian tetapi mengingkari yang Se- 
bagian,” dan mereka hendak mengambil 
jalan tengah.930 


151. Merekalah orang kafir yang sesung- 
guhnya, dan Kami sediakan untuk orang 
kafir azab sangat hina. 


152. Orang yang beriman kepada Allah dan 
rasul-rasul-Nya dan tidak membedakan 
di antara para rasul, Allah akan mem- 
berikan pahala kepada mereka. Allah 
Maha Pengampun, Maha Pengasih. 


AN 35 (4) 


MEA NA IAI Cag 

BOSAN TIANG D 
Pp AKP AN 
peranan Pr) 


“atasi ' La - EK 
Binsanan Sekai O 
Pe oa ba MANA enak 
Pa EA GA 
AN AAA aa A 9 22221, 30 
WEI 33 
. 3 — 


“ 
za.) LA 272 ALAN 
SSI Era RI 9 


rei 
Pa LAST PI MA 
KBRI LGA GA9 O 
PN na La TAAT 
PAP Ya MO 
Ch AAN 
Wigan 


R. 68.— Orang-orang Alkitab bertindak keliru: 


(4:153-176) — Orang 
Dan mengumpat Mary: 


Dan bertindak curang 


Dan orang-orang Kristen yang 


Isa Sang Rasul setaraf 
Dengan Allah. Wahyu Allah 


6: 
Pa Ig Saya terjemahkan kata ini leb 
letapi ada dua kar kata gadara tidak hanya 
Membuat penit pengertian lagi yang sukar 
Mengatur La yang sebenarnya atas sesua' 
ra dapat mi atu itu demikian rupa sehingga 
Mampu men KUP perbedaan arti yang lebih hal 
Yang kita ilai dan mempertimbangkan segala Per 
656 Panai 
Tan bermacam-macam bentuk kufur. Ad 
Au 2) han Allah serta wahyu-Nya kepada 
Sebelah, resa nama saja yang percaya 
Ton Yang Bapa aduk dengan rasa k 
dept Ken di luar ras tertentu, 
Peda Pada p. itu, tetapi ia sudah terkung 
& se enyelamatan, sehingga hampir: 


Mesig 


Meng 
€ngingkar: terhadap segenap umat manusia 


i 7 
Perhatian dan kasih Allah yang 


ih lengkap daripad: 
menganduna arti 
dituangkan dalai 
tu atau orang, 


membuatnya 
lus. Allah mengampu' 


buatan baik kita, ba 


a tiga macam yang 
umat manu 
kepada Allah dai Si 
ebanggaan rasial, yang tidak mau 
dan (3) hany 
kung oleh do! 
hampir ia 
dan semua M' 
bersifat menye! 


-orang Yahudi menolak Perjanjiannya, 
am dan Isa, 
dan tak adil: 
menyamakan 


akukan oleh kebanyakan 
dan kekuatan, 


m satu k: 
seperti dalam 
jadi serasi. ' 


6:91. Tindakan dan kekuasaan 
ertimbangan penilaian" saya 
ni kesalahan dan sepenuhnya 
ik yang kita nyatakan atau 


ebutkan di sini: (en) 
sia melalui manusia yang menerima wahyu 
n rasul-rasul-Nya, tetapi ia bersikap berat 

mengakui adanya rasul 
a nama saja percaya kepada wahyu yang 
ktrin-doktrin tertentu yang semata-mata 
menjurus pada pengingkaran kasih Tuhan 
akhluk. Ketiga macam kufur itu sebenarnya 
uruh. 


dapat dis 


Surah 4: Nisa" 


Dilanjutkan dalam Our'an, 


232 


Juz 6 sll yo (4) 


Yang turun dengan kebenaran yang jelas g 
Dan cahaya yang terang bagi mereka yang memahaminya. 


Am 22. 


153. Ahli Kitab meminta kepadamu agar 
engkau menurunkan Kitab dari langit 
kepada mereka. Kepada Musa mereka 
bahkan meminta yang lebih besar lagi 
daripada itu. Mereka berkata: “Perlihatkan- 
lah Allah kepada kami jelas-jelas.” 037 
Lalu mereka disambar petir karena ke- 


La KA Na mate 
PN GEA 
HIKEAD LE CEK GI 
FS Aan aa ha 
GARA EA ray ya Jana RS 


Cina 


Ka area Mei .7 
zalimannya. Kemudian mereka menyem- naa aga 3 
bah anak sapi padahal sudah datang 
tanda-tanda yang nyata. Namun begitu 
Kami maafkan mereka, dan Kami beri- 


kan kepada Musa bukti yang jelas. 


IR AL c2 aa AG ag 

Pen Bapa abi 9 
untuk menerima ikrar LOLA, Naa LIA 3 AMAL ELA ai 

mereka. Dan Kami perintahkan mereka: be IN, Lajang 

“Masuklah ke gerbang sambil bersujud.” art 6 Sari Rn 

Dan Kami perintahkan lagi mereka: “Ja- Te ai 

nganlah melanggar aturan hari Sabat.” 

Dan Kami ambil dari mereka suatu ikrar 

yang khidmat. 


154. Dan Kami angkat di atas mereka Gu- 
nung Sinai:688 


155. (Mereka menyebabkan ketidakridaan Peta ea Bee ai O 
PIN El agiaD 
Allah)2?9 dalam hal mereka melanggar BN 3 
ikrar, bahwa mereka mengingkari ayat- 


ayal Allah, bahwa mereka membunuh 


657. Bd. 2:55, berkenaan dengan halilintar yang menyambar mereka yang sudah begitu sombong 
dengan permintaan hendak melihat Tuhan berhadap-hadapan: dan 2:51 dan C. 66 berkenaan dengan 
mereka yang menyembah anak Sapi emas. 

Pelajaran yang dapat diambil ialah kesombon i i i sih 

apat dia | gan itu merupakan sebagian sifat manu 
men ca Saga nilai-nilai rohani dengan ukuran kebendaan, atau denger permintaan He 
ihat Tuhan dengan mata matcri mereka, padahal Tul i tuk keben 
dan bebas dari ruang dan waktu, 8 MO SAR Ng 

658. Suatu rangkuman terdapat dalam ayat ini i isti 

2 yat ini sehubungan dengan tiga peristiwa pOKo" " 
orang-orang Yahudi yang keras kepala, seperti sudah disebutkan Ban Surah 2 di atas, yakin: es 
Ikrar atau perjanjian di kaki Gunung Sinai, 2:63, (2) kesombongan mereka menyebabkan mere 
mendapat perintah memasuki kota itu dengan menundukkan kepala, 2:58: dan (3) pelangga” 
mereka terhadap hari Sabat (Sabbath), 2:65. Masa 
: 659. Dalam ayat 155, 156, 157, 160 (bagian kedua) 
juga termasuk dalam ayat 158-159 dan 160 (bagi g i 

k | 'gian pertama) ada keterangan mengena! £ 
kezaliman yang dilakukan oleh Orang-orang Yahudi, dan karena adanya Kesaliman-kezaliman Ia 
mengerti adanya kata-kata seperti: "Mereka tidak mendapat keridaan Allah.” Setiap an si 
yang berupa tuduhan saya dahului dengan kata “bahwa.” j 


yang 


kok sifat 


i jang 
isi Kk kalimat Y" ” 
dan 161 dengan sisipan anal kezaliman 


Surah 4: Nisa? 233 Juz 6 elaali Sya (EL) 


nabi-nabi dengan tidak semestinya:?80 Pa gea ASaira PE ARAALAN 
5 bp 6 23333 Pep 1 
bahwa perkataan mereka: “Hati kami Pa ang PA AA, ani 
teri Ns kan k « » PETI ah aa SEA 
ertutup Bahkan karena kekafiran TES aa 3 sala 


nya Allah telah memateri hati mereka. 
Dan mereka tiada beriman, selain se- 
kelompok kecil. 


156. Karena kekafiran mereka dan karena tu- kva Tenar PAN @ 
duhan mereka terhadap Maryam dengan | 
kebohongan yang besar.662 


P AIA ET. . 
157. Dan karena perkataan mereka: “Kami beprgal Tem SU (OI 
telah membunuh Isa Almasih putra PA PPn AO Tapa TOA “ 
Ah LAN AA 21. 
Maryam, Utusan Allah”—padahal me- TEA 22 Ia 
reka tidak membunuhnya dan tidak pula 
menyalibnya,903 tetapi demikianlah di- 


660. Bd 3:21, dan C 363 dan 364 

661. Bd 2:88 dan C. 92. arti sepenuhnya sudah dijelaskan 

Perhatikan nada yang mal meningkat dalam persoalan itu. Kezaliman-kezaliman mereka ialah: (1) 
bahwa mereka merusak perjanjian: (2) bahwa mereka telah menolak petunjuk Allah sebagaimana terdapat 
dalam tanda-tanda-Nya, (3) bahwa mereka membunuh para rasul Allah dan telah menimbulkan dosa 
berganda, yakni dosa pembunuhan dan dosa sengaja melanggar hukum Tuhan: dan (4) dengan sikap 
sombong mereka membayangkan bahwa mereka dapat berdiri sendiri (tanpa pertolongan Tuhan). yang 
berarti kekufuran dengan menutup hati mereka dari segala rahmat Allah untuk selama-lamanya, Kemudian 
dimulai lagi dengan serangkaian kezaliman dari jurusan yang berbeda pula: (1) bahwa mereka tidak mau 
beriman: (2) bahwa mereka melemparkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap perempuan suci seperti 
Mariam, yang mendapat pilihan Allah untuk menjadi ibunda Isa: (3) bahwa mereka membusungkan dada 


karena merasa telah membunuh Yesus tatkala merek 


663. Akhir kehidupan Yesus di bumi ini banyak mengandu nga : 
lentu saja dalam sebagian besar kehidupan pribadinya, selain tiga tahun yang lebih meNneg Bar 
ulannya. Rasanya kurang ada manfaatnya memperbincangkan segi-segi yang masih bany menimbul 


an juga di kalangan . 
dahulu dan jua Ar Aluma yang mengatakan bahwa Yesus dibawa 


a pada hari ketiga dia bangkit dengan keadaan 
akap, dan makan bersama dengan murid- 


Taguan di kalangan sekte-sekte Kristen a 
Di kalangan gereja Kristen Ortodoks hal ini menj 1 
ke tiang Salib, bahwa dia mati dan dimakamkan, dan bahw 


ubuh yang masih Tukanya, berjalan dan bercakap-c 1 ersam - 
muridnya Pn Ma aa er diangkat ke langit. Untuk ajaran teologis mengenai pengorbanan daral 


dan penebusan dosa atas namanya itu adalah suatu keharusan. Yang ST Paru 
beberapa sekte Kristen terdahulu yang memang tidak percaya bahwa Keras Man LAN Kristus 
Iides percaya bahwa ada orang lain yang telah menggantikannya. ang alami, tetapi yang ada hanya 
Pernah ada dalam bentuk fisik yang sebenarnya atau dalam jasa Ba tampaknya saja demikian, 
Yang tampak dari luar atau hanya bayangan saja dan penyaliban ar ascn Masehi) bahkan menyangkal 
dalam kenyataan. Injil Marsion (Marcionite Gospel) (ekutar k kam bentuk manusia. Injil Santo 

wa Yesus pernah lahir, dan dikatakan bahwa din Aa di Sina Salib. Menurut ajaran Our'an, 

38 menduk i si (penggantian Ole . jahudi, me un karena keadaan 
ap ma Ge Ya La 
ga pendam Dikira para D5 Mp ae ikian YAA Si hasil: Yan bahwa dia diangkat naik ke langit 
'B4AN Mengenai masal h 


Ls 
Ihat ayat dan Catatan berikut. 


234 Juz 6 elumall 2, ye (£ 


Surah 4: Nisa? 

MM Na AA MANA I KA Ayi 
tampakkan kepada mereka. Dan mereka H3 bi BRI Ae ANA LA GA Gis 
yang berselisih pendapat selalu dalam aa KARET AG & Na 
keraguan mengenai itu, tanpa didasari “kagjogkd 29 Jap KU 
suatu pengetahuan selain dengan per- 
kiraan saja, dan yang mereka bunuh 
tidak meyakinkan. 

£, Naa TNO TO PTE aer tal 

158. Tetapi Allah telah mengangkatnya ke & AN apa! SAI PENG Ko) 
hadirat-Nya.884 Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana, 


yaaa CAKE SN KA oea td 

159. Tiada seorang pun di antara Ahli Kitab 3 GA aa App A3) ka) 

yang tidak percaya kepadanya sebelum Ag am Late aN AL 

kematiannya.59 Dan pada hari kiamat PN AA Le 
terhadap mereka ia akan menjadi saksi.590 

F : SL Naa HE ALA anta 2 

160. Maa, Tran orang Ka aa Seet Ae ala 

ramkan (beberapa macam makanan IN namun 2 ASI 

kepada mereka,667 yang sebelumnya ERA 
dihalalkan, dan karena mereka sering 

merintangi orang dari jalan Allah. 


@ 


£ -., 

161. Karena mereka menjalankan riba, pada- TAM BN PA @ 
hal mereka sudah dilarang, dan karena Tana sen CU ma odan ik, FX Ae 
mereka memakan harta orang dengan BEA EU 
jalan batil. Maka Kami sediakan buat " “gg 
orang kafir azab yang pedih. aa 


. 664. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai penafsiran ayat ini yang lebih tepat. Kata-kata 
itu ialah: orang-orang Yahudi tidak membunuh Isa, tetapi Allah telah mengangkatnya (rafa'a) kepada 
Nya. Ada paham yang berpendapat, bahwa dia tidak mati seperti matinya manusia biasa, melainkan 
masih hidup dengan jasadnya di langit: yang lain berpendapat bahwa dia mati (5:120), tetapi bukan 
pada waktu dia disalib seperti yang diduga, dan bahwa dia “diangkat naik” ke hadirat Tuhan ra 
berarti, bahwa sebaliknya daripada dicemarkan dan dihina sebagai seorang penjahat, sebagaimana 
dikehendaki Oleh orang-orang Yahudi, sebaliknya ia dimuliakan oleh Allah sebagai Rasul-Nya (lihat 
juga ayat berikut). Kata yang sama rafa'a itu juga dipakai dalam 94:4 sehubungan dengan kemuliaan 
yang diberikan kepada Rasulullah. i 

665. Sebelum kematiannya. Mengenai arti yang sebenarnya, terdapat perbedaan pendapat vi 
kalangan para mufasir. Mereka yang berpendapat bahwa Isa tidak mati (lihat Catatan terakhir) dengan 
mengacu pada kata pengganti “nya” itu pada Isa. Mereka berpendapat bahwa Isa masih hidup dengan 
jasadnya dan bahwa ia akan muncul tepat sebelum hari kiamat setelah kedatangan Imam Mahdi, "8! 
dunia dibersihkan dari segala dosa dan kekufuran, Akan ada kematian terakhir sebelum kebangkitan 
terakhir, tetapi sebelum sampai pada kematian terakhir semua orang akan beriman. Yang lain ber” 
peindagai ta “nya” itu lebih baik dihubungkan pada “tiada seorang pun di antara Ahli Kitab, 
soal mba pe ag tekanan (layu 'minamna) lebih banyak mengandung soal tugas dari 

966. Bd. 4:41. i 

667. Bd. 6:146. Menurut hukum agama orang Yahudi diharamkan memakan daging unta, kelin? 
San terwelu (Imamat 11. 4-6) serta lemak lembu, domba dan kambin (Imamat 7. 23), diharam 
dan dalam hal-hal jain memang sangat ketat. ti . 


Surah 4: Nisa” 235 Juz 6 Al 2 (1) 


162. Tetapi orang yang ilmunya sudah men- Era APA (3 Adaa (3 | @ 
dalam di kalangan mereka dan yang MEA GA 
beriman, mereka percaya pada wahyu AAA AIA NIA 
yang diturunkan kepadamu dan yang BA pra , ms ap na, Panda 
diturunkan sebelummu: dan mereka yang PAN TAN TN IP tg 
mendirikan salat dan menunaikan zakat na Pa 2 BELIA 

| bang 1 
dan beriman kepada Allah dan hari s3 TA 23 
kemudian, kepada mereka Kami berikan 
pahala yang besar. 


Am 23. 


La Ga MEN ea Eh AE 

163. Bami menurunkan wahyu kepadamu GTA NASI @ 
seperti wahyu yang Kami turunkan Pa Pa ADA AKA 
kepada Nuh dan nabi-nabi yang se- Ja ANA IE age 
sudahnya:098 Kami menurunkan wahyu SEA AKAN 2 

SIG esai Kl AAN NAN) 9) Gta 

kepada Ibrahim,569 kepada Ismail, Ishak, Sea 5 aan, Pata ke-i 
Yakub dan anak cucunya, kepada Isa, D5 53S tai Ayana 939 D9 332 
Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan 
kepada Daud Kami memberikan Zabur. 


A5 pa NAD DAN AA IAL AIA 
164. Ada beberapa rasul yang Kami kisahkan abi 253 23: AE Pi G9 @ 
kepadamu sebelumnya dan beberapa 2g D0 Kasad 0 Iagan 42122 
P5 Ts 
rasul yang tidak Kami kisahkan kepada- A3 ag ee 


mu, dan kepada Musa Allah berfirman 
langsung.670 


5 Ht Ki 
668. Pertama kita melihat adanya suatu pernyataan umum, yakni bahwa wahyu itu diturunkan 


spa 1 i k da Muhammad Rasulullah, sebab 
j t kan kepada 

ma ayun Nagin maa UAN KN Gaara di sini ialah Wahyu, bukan harus suatu 

Pa bat ag antara mereka ada yang disebutkan 

ny: 


669 


Meta keluarga Ibrahim, sama seperti dalam 2:136 Uiha 
lan 


besar Latah. (3) Lalu kita bertemu dengan Harun sang pend 


i k ekarang 
dari Yang VC, yang masih tetap ada. Meskipun bentuknya ya su 
nk a i i sudah teri 

ak dapat diragukan lagi na ng 
Sinai. Dalam ajaran 


US isi kata 
670, Da Anyak berupa puisi kebaktian yang tinggi! 
Relay Katingan berbicara kepada Musa di atas Gunung 
ultah, Orang yang diajak berbicara oleh Allah. (R). 


Surah 4: Nisa" 236 Juz 6 sha! 5 ye (£) 


Nero ojo G0 teen ea 

165. name yang ebana pda Pt) AA ARA GPA @ 
bira dan peringatan” supaya tak ada DX an ah oten A3 
alasan manusia membantah Allah se- KIE AA EN AA 


sudah kepergian para rasul. Dan Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana. 


Sena C2 AH ATA NAS ' 

166. Tetapi Allah menjadi Saksi atas yang Sel anANIDI JA Lan. PAN @ 
diturunkan-Nya kepadamu. Diturunkan , 4 4 X9 33 Pata 
dengan ilmu-Nya,”'? dan para malaikat Hayu 39 39 Ad 


pun menjadi saksi: tetapi sudah cukup- 
lah Allah yang menjadi Saksi. 


4 Pa paten AT Celia 
167. Mereka yang ingkar dan merintangi orang WAN YAA PETS Dyah Iv (c) 
dari jalan Allah mereka sudah sesat jauh 3 


Fri, 
sekali dari kebenaran. 


ter 


168. Mereka yang ingkar dan melakukan ke- KE AE SG, TN ko) 
jahatan— Allah tidak akan mengampuni 2 Kah AI 
mereka dan tidak akan memberi petunjuk Tee Ap$| 
kepada mereka. 


PP 
169. Selain jalan neraka jahanam: mereka CI Naa LA 23) Ky 
kekal selamanya di dalamnya. Dan bagi id 
Allah itu mudah sekali. yan 


» Ps ox 
170. Hai manusia! Rasul sudah datang ke- Ser PAM era) Ke AE Ko) 
padamu membawa kebenaran dari Tuhan- ai: 
mu. Percayalah kepadanya. Itu lebih baik 


671, Setiap rasul menyampaikan berita tentang rahmat Allah kepada orang yang saleh serta peng” 
ampunan kepada orang yang mau bertobat (berita baik), dan kemurkaan bagi yang tidak beriman yA 
hidup dalam dosa (peringatan). Tugas mereka memberi peringatan sebagai pengantar dan Pee aa 
atas tugas mereka menyampaikan berita gembira itu. Setelah itu, tak seorang pun boleh berkata b' 
ia belum mengetahui. 

672. Wahyu, sekalipun dalam bentuk bahasa manusia, dan dipola menurut pribadi orang Y 
mendapat wahyu itu, ia memancar dari pengetahuan Tuhan, dan oleh karena itu sering Meng 
pengertian yang lebih banyak daripada yang dapat dipahami oleh yang menerima wahyu. 

673. Mudah—idak berarti bahwa Allah senang dengan kesesatan makhluk-NYa- Kk 
karena rahmat Allah yang begitu luas menerima seyala kebaikan yang datang dari kita ia dibandian 
dengan rasa syukur dalam 4:147: lihat C. 653. Kita harus memahami mudah itu dalam pena ia 
bahwa Allah Mahatinggi dalam pengetahuan dan kekuasaan, Suatu kebodohan bila orang meng 


rj um 
bahwa ia dapat mengelak dari hukuman dengan perbuatan durhakanya itu. Datangnya Li 
seperti soal biasa saja. Bagi Allah hal ini bukan soal yang sulit. 


sebaliknY? 


Surah 4: Nisa” 


171. 


bagimu.?74 Tetapi kalau kamu ingkar, 
milik Allah segala yang di langit dan di 
bumi. Dan Allah Mahatahu, Mahabijak- 
sana. 


Haji Ahli Kitab! Janganlah kamu ber- 
lebihan67? dalam agamamu, dan jangan- 
lah mengatakan sesuatu tentang Allah 
kecuali yang benar. Isa Almasih putra 
Maryam, utusan Allah dan Firman-Nya 
yang disampaikan-Nya kepada Maryam, 
dan Roh dari Dia. Maka berimanlah ke- 


237 


La AS Ga 2 ya PKI KT 
PTE NAS AG 
Nya P IN 3 ap TE C3 IN 
TE BAL Sae rama GAN AN 
PA 2 Gate A3 
II RA AI Ea 
LEG BEBAN Mata ya 1 
CE ES NI dengan 


pada Allah dan rasul-rasul-Nya. Jangan- 
lah mengatakan “trinitas", sudahilah:970 
Itu lebih baik bagimu. Allah adalah 
Tuhan yang Satu, Mahasuci Ia akan 
mempunyai putra. Milik Allah segala 
yang di langit dan di bumi. Dan cukup- 
lah Allah sebagai Pelindung. 


Kenbontin -, . 
CET AA 
te la EA ar TI 
Ket aan F3 SGG 


674. Inayat Allah kepada kita justru untuk kepentingan kita sendiri, bukan karena Allah akan 
mendapat keuntungan dengan itu. Allah tidak tergantung kepada segala benda, dan segalanya bertasbih 
dan memuji-Nya. 

. 675. Persis seperti seorang budak yang bodoh telah berbuat kesalahan terhadap majikannya 
Justru karena semangatnya berlebihan, begitu juga dalam agama, sikap berlebihan dapat menjurus 
jadi merendahkan Tuhan atau memutarbalikkan jiwa agama. Sikap Yahudi yang melampaui batas 
dalam hal keketatan, formalisme, rasialisme, eksklusivisme serta penolakannya terhadap kedatangan 
Isa dapat dibaca di sana sini. Begitu juga sikap pihak Kristen, yang telah mengangkat Yesus sama dengan 
Tuhan, mendapat kutukan: dalam beberapa hal pemujaan terhadap Maryam hampir menyerupai 
penyembahan berhala, menisbahkan putranya secara fisik kepada Allah, dan menciptakan doktrin 

Tinitas, bertentangan sekali dengan akal pikiran, yang menurut teologi Athanasius bila orang tidak 
Mau beriman, ia diancam masuk neraka untuk selama-lamanya. Kaum Muslimin juga hendaknya 
Menyadari hal ini, supaya jangan sampai mereka juga terjerumus ke dalam sikap berlebihan dalam 
Yaran ataupun dalam pelaksanaan yang mau serba ketat. 

676, Kodrat Isa diterangkan: (1) bahwa dia putra scorang perempuan, Maryam, dan karenanya ia 
Seorang manusia: (2) tetapi dia seorang rasul, seorang manusia dengan membawa tugas dari Allah, 

ab itu, ia berhak mendapatkan kehormatan, (3) sebuah Firman dianugerahkan kepada Maryam, 
Ka anak itu diciptakan dengan firman Allah "Jadilah" (kun), dan ia pun jadi, 3:59: (4) roh 

Oeancar dari Allah, tetapi bukan Allah: hidup dan tugasnya lebih dibatasi dibandingkan dengan 
Mita Tasul yang lain, meskipun penghormatan kita harus sama kepadanya sebagai seorang nabi 
mera Doktrin Trinitas, tentang penyamaan dengan Allah dan (kedudukan putra, ditolak karena 
na penghinaan kepada Allah. Allah bebas dari segala hajat dan tidak memerlukan seorang 
pen untu| mengurus segala persoalan. Injil Yahya (siapa pun yang menulisnya) besar sekali 
Los terhadap ajaran mistik Alexandria dan Gnostik sekitar doktrin Firman (bahasa Yunani, 
Ctapi di sini seperlunya saja dijelaskan, dan para sufi kita pun sudah cukup banyak 
Penjclasan. 


Baruhnya 
BOS) itu, 4 
Mberj 


Surah 4: Nisa' 238 Juz 6 aldi 35 yo (4) 


Am 24. 


Ie Para kart he AI Agita 
172. Climasih tiada enggan menjadi hamba Test S3 se NASA (aj 
Allah,977 demikian juga para malaikat IA Tae EN AL ETA 
yang dekat (kepada Allah): Barang siapa TA YR ASAM 
Iga Oo tnga 
enggan menyembah-Nya dan menyom- Azan, Ea S3 
bongkan diri, Ia akan mengumpulkan - PALA LI 
mereka semua kepada-Nya.78 


agan AA Lu LA LARAS 
173. Adapun mereka yang beriman dan ber- KENA AA Neha pa JAN 9 ka) 
buat baik, Ia akan memberikan pahala ana Aa 13 Hata Pa AA 
kepada mereka dan menambahkan ka- ! A 9 bean Dera 
runia-Nya. Sedang mereka yang enggan Prau Mt KAA AON 


Pra 


dan menyombongkan diri, Ia akan men- & 22th 
jatuhkan azab yang pedih. Selain Allah, Deep Hara 
mereka tidak akan mendapat pelindung 

dan penolong. 


174. Hai manusia! Bukti yang jelas telah Bintan KEB AUNGG 9 


datang dari Tuhanmu, kepadamu, dan PA PIA 
telah Kami turunkan kepadamu cahaya Kan 
yang terang.979 


Z Bara EN CAP 
175. banya orang yang Balige bepa Allah, Lea LNG AGAN GG e 
an berpegang tegul epada-Nya, Ia Fa AN Bae Aa Gan LA 
akan memasukkan mereka ke dalam Wine 3933 2RD 
rahmat dan karunia dari pihak-Nya,?80 harta 
dan membimbing mereka kepada-Nya 5 
dengan jalan yang lurus. 


PNNaN card 
176. Aflereka meminta fatwa kepadamu, kata- Hg Kek SE 9 
kanlah: Allah akan memberi fatwa ke- Tan 
padamu mengenai kalalah (yang tidak 
meninggalkan anak dan bapa sebagai ahli 


677. Kristus sering bertahajud dan berdoa, sebagai orang yang khusyuk menyembah Papa? 
penderitaannya di Taman Getsemani sepenuhnya sebagai manusia terhormat, menderita dan $ 
merendahkan diri (lihat Matius 26. 36-45). akan 

678. Sikap enggan, tidak menghargai dan congkak adalah kelompok setan, yang kelak 
dikumpulkan bersama di hadapan Yang Mahaagung untuk menerima hukuman. 

679. Bukti dan cahaya, ialah Our'an dan kepribadian, kehidupan dan ajaran Muhammad 8 
tafa. tekankan di 

680. Dari pihak-Nya & Dari sisi-Nya: lihat 3:195 dan C, SO1. Rahmat dan karunia direki 
sini sebagai yang khusus berlimpah dari Dia. 


1-MuS 


p" 


tan 


Surah 4: Nisa” 


239 Juz 6 AI 3 (R) 
Taaga Anna ye 
waris): Maka Gak Bajang Lan 239 353 If AL 
meninggal, tiada meninggalkan anak dan nba Ke 2 Ag. A0 
mempunyai saudara perempuan, maka ika BAG ea DSA aras GAB 
baginya separuh peninggalannya, jika SKA ATA RTA nana 
(yang meninggal) perempuan, tiada me- 2 BEN LE TES Hg 
ninggalkan anak, maka saudaranya laki- Fera 2-3 rat 53 33 
laki yang mewarisi. Jika ada dua orang £ DP 22 7 


4 BSI AI 1 Fi 
saudara perempuan, maka keduanya akan Pee : SN ES Ea nm NIS 
mewarisi dua pertiga peninggalannya. & Bui AD meng. 
Jika ada saudara laki-laki dan saudara Keep KANG TEE 
perempuan, maka laki-laki mendapat dua 
kali bagian perempuan. Demikian Allah 
menjelaskan kepadamu, supaya kamu 
tidak sesat. Allah Mahatahu segala se- 

Suatunya. 


i telah meninggal 
681. Ayat ini melengkapi peraturan mengenai harta pusaka peninggalan Tata yan mera gal 
dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, baik anak keturunan mapan Sa Ba tata, 
sebut sajalah nama orang itu A, yang mungkin laki-laki SAB apaaA basa aa Sg Png mean 
SUS 4 kita anggap meninggalkan saudara-saudara laki-laki dan Pete Sa ana ti 
eng ki anggap meninggalkan saudara-saudara laki-laki dan/atau ia P ia par ken Ika 
. Yang sama atau tidak. “Saudara-saudara” laki-laki dan perempuan dalam ayal 
menjadi Saudara-saudara laki-laki dan perempuan. 
Supaya let 
Baiklah dala 
ja Pi sudah diberikan batasannya di atas secara tepat, 
ra 8 pusaka itu akan dibagi. Pata A itu meninggalkan seorai 


Ada) Kal rener 
Kal h dari seorang “saudara” laki-laki, merei 
ata Meninggalkan dua orang atau lebih “saudara-saudara Le angealkan seorang 
“ 2 Mereka dua pertiga, tunduk pada hak suami/istri, kalau aa Ana A era aki-taki dus pa 
rn ne ipang Sm krapre esa nga hal ae ngslLtang, ang Bean 
Aa Saga 3” Perem Vluk pada, dsb). Dalam segala hal, utang PIUNAB Snp), 

“ea waris (pada jualo yana Hikotehkan) mendapat prioritas SEPC | 


ima di 
” perempuan, mereka menerima 


240 


PENGANTAR SURAH 5 (Ma 'idah) 


Dengan mengulang kembali secara ringkas ayat ini membahas orang-orang Yahudi dan Pb 
ang melakukan penyimpangan dari kemurnian agama mereka, yang pola penyelesaian akhirny 
telah disempurnakan oleh Islam. Surah ini terutama mengenai orang-orang Dean naa NAN 

mereka yang khidmat mengevai Perjamuan Terakhir, yang dalam pengertian agama dianggap 

ii ar lagi. 

Jana kibat yang logis terhadap dirusaknya ajaran agama-agama Allah yang terdahulu, Hen 
ketentuan-ketentuan Islam yang praktis mengenai makanan, kebersihan, keadilan dan ketaatan su 
dirangkum kembali. 

rai keempat berisi pengumuman yang sangat mengesankan: “Hari ini Ku-sempumakan ee daa 
bagimu,” yang diturunkan pada tahun ke-10 Hijri, pada musim Haji Perpisahan ketika Rasulullah ke 
Mekah. Secara kronologi, ayat ini merupakan yang terakhir diturunkan. 

Ikhtisar.—Dimulai dengan seruan agar orang memenuhi segala janji. dengan Allah atau dengan 
sesama manusia, sebagai sesuatu yang suci, dengan menunjuk pada peraturan-peraturan tertentu 
mengenai makanan, yang berarti juga akan menunjang kehidupan sosial dan hidup yang wajar, jauh 
dari segala pengertian takhayul dan prasangka atau kebencian (5:1-6, dan R. 69). 

Kebersihan jasmani, keadilan dan kejujuran sikap adalah yang paling dekat pada ketakwaan 
(5:5-11, dan R. 70). 

Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah berpaling dari kebenaran dan melanggar janji mereka 
sendiri, peringatan pun sudah diberikan kepada mereka (5:12-26, dan R. 70). 

Pembunuhan Habil oleh Kabil adalah contoh perlakuan yang menyebabkan orang yang benar 


menjadi korban perbuatan iri hati. Maka hukuman dari Allah pun datang. Orang dalam kebenaran 
tidak boleh bersedih hati (5:27-43, dan R. 72). 


Kaum Muslimin harus berlak 


u adil, tetapi juga harus menjaga persaudaraan di antara mereka 
dan keimanan mereka dari 


' " , penghinaan orang: mereka harus menghargai kesalehan dan sikap rendah 
hati serta segi-segi kebaikan lainnya di kalangan orang-orang Nasrani (5:44-86, dan R. 73). » 
Mereka harus menerima dengan rasa Syukur segala yang baik dan halal, terapi juga harus menjaga 


diri dari sikap berlebih-lebihan. Sumpah dan kesaksian palsu, pemabukan, perjudian, penodaan tempat 
suci tea takhayul dalam segala bentuknya, dikutuk (5:87-108, dan R. 74) 

Mukjizat-mukjizat Isa, dan bagaimana semua itu disal : 5 : ang mengatas 
namakarinya (531092120, dana Zn isalahgunakan oleh mereka yang 


R. 69.— Semua kewajiban suci, 
(5:1-5) Maupun yang ilahi. 
Kita mempunyai ke 
Harus ditunaikan. 


yang manusiawi 

Dalam dunia kerohanian 
wajiban terhadap Allah, yang 
Namun sementara kita 

Berada di dunia indera ini, kewajiban 
Samasekali tidak terpisahkan 

Dari kewajiban terhadap diri sendiri 

Dan terhadap sesama di dunia 

Ini. Kita harus me 


Dengan letaki dan Wanita,— 
Para penganut Alkitab, 


hn 


241 


Surah 5S. 


Ma 'idah — Hidangan 


Dengan nama Allah, Maha Pemurah, 


3 LA » 
SI asih, 
Maha Pengasih. ATI 
1. Bai orang yang beriman! Penuhilah segala Al AU 
682 yang 8 332211333 KAL GL Ko) 


janji. 
P 8 5 La MEN EN an LAN RAT OR 

IDewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali TEE SEN IN AA ED 
yang akan disebutkan:883 Dengan tidak Samba NC 
KAK 

menghalalkan berburu sementara kamu da- P sad 


lam hurum.984 perintah Allah sesuai dengan 
kehendak-Nya.?85 


682. Ayat ini mengagumkan sekali dilihat dari segi kepadatan dan sifatnya yang menyeluruh. 
Kata bahasa Arab 'ugud, atau janji-janji mengandung arti yang luas, sehingga seluruh bagian Rangkuman 
dapat ditulis tentang ini saja. Pertama, janji-janji yang sifatnya suci, yang lahir dari kodrat penciptaan 
kita serta kecerdasan yang ditanamkan-Nya ke dalam diri kita untuk memperoleh pengetahuan dan 
Melihat jauh ke depan, di samping dilengkapi dengan naluri dan akal. Ia menjadikan Mam yag 
dapat memenuhi segala keperluan kita: dan dalam kehidupan batin kita, tanda-tanda-Nya di Ta 

mengandung begitu banyak pelajaran buat kita. Selanjutnya Ja telah La pas Ana an 
Buru untuk membimbing hidup kita, dalam kehidupan pribadi, sosial dan Kaum Tu ana Ani 
Melahirkan kewajiban-kewajiban seimbang yang harus kita penuhi. Tetapi Aan jam nia Sayan 
Sebagai makhluk manusia, kita akan berusaha melakukan kewajiban Tag 4 panki Ban 
angsung dan tidak langsung. Kita membuat suatu perjanjian, kita mengikat su' enuhi Semua Kewajiban 
alau kontrak sosial, kita mengikat tali perkawinan—secara jujur kita harus mem 


i i i kita memasuki suatu pakta, setiap 
Tang at Aye petngaak kesana ahern Bai kemampuannya—terikai untuk ikut 


orang Maikan dengan karyawan dsb. yang harus dilaksanak: 
berbagai an. Orang yang meninggalkan mereka yang 
i i it. 
Perjanjian 4 tempat sunyi, orang itu pengecut. Baar 
kehidupan TU saling mengait. Kebenaran dan kejujuran adalah bagi 


ea diberi i i t berikutnya. (R). 
ct ln Ht din beskan Bi data dis. Lihat 5:4 bawah. 
Sea. Kekecuatian itu disebutkan di dalam Yur'an dan hadis 


“ kamu dalam 
dilarang “sementara kan 
Ceng ye Aa Ta Meng de peng lam suasana ibadah haji atau (P3) 
n 


1 sementara kamu (4) dalam dacrah-daerah suci kini Dalam beberapa hal keduanya 
Saing Pakaian khusus haji (ihram). Untuk ini lihat C. 212, 2 dan hewan. 
635 pa ah-daerah suci itu kesuciannya berlaku untuk manusia C' lah rencana dasar yang sempurna. 
1 Perintah- perintah Allah tidak berubah-ubah. Kehendak-Nya Lag dalamnya sudah memantulkan 
“ata kau “'kehendaki-Nya didasarkan pada rencana-Nya itu, yang C! 
Jaksanpan dan kebaikan-Nys yang amat sempumMa. 


Surah 5: Ma'idah 242 


2. Orang yang beriman! Janganlah kamu lang- 
gar lambang Allah,989 juga janganlah langgar 
bulan suci,987 atau mengganggu hewan 
untuk kurban (hadya) dan hewan yang 
sudah diberi tanda (gala'id) ataupun orang 
yang sedang menuju Masjidilharam,988 men- 
cari karunia dan keridaan Tuhannya. Te- 
tapi bila kamu selesai menunaikan ibadah 
haji,08? bolehlah kamu berburu. Dan jangan- 
lah kebencianmu kepada sesuatu golongan 
karena merintangimu dari Masjidilharam, 
mendorong kamu berbuat sewenang-we- 
nang.90 Hendaklah kamu tolong-menolong 
dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan- 
lah saling membantu dalam perbuatan dosa 
dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. 
Allah amat keras dalam hukuman-Nya. 


3. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging 
babi, dan segala yang disembelih tidak 
dengan nama Allah:991 yang mati dicekik, 


Juz 6 SUN 55 y— (2) 


AGAN AA GNGT O 
SIBER AA 
BEE KAA AN 
Pap Sta seri 052253125, 
LA NYALI 
Mean) 


Raske O 
3. 


Ie 3 »e1 PEata 
SAID sgA 


686. Bd. 2:158. Di sini Safa dan Marwah disebut “lambang-lambang (sya'a'ir) Allah.” Lambang” 
lambang itu segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah haji. yakni (1) tempat-tempat (sepe 
Safa dan Marwah, atau Ka'bah, atau Arafat dan lain-lain): (2) upacara dan tatacara yang sudal 
ditentukan: (3) larangan-larangan (seperti berburu dsb.): (4) waktu-waktu dan musim-musim ra 
mah ditentukan. Dalam semuanya itu terdapat lambang rohani dan moral. Lihat Catatan di atas 23158, 

2 -200. 

687. Bulan musim haji, atau secara keseluruhan ada empat bulan suci (9:36), yaitu Rajab (eh 
Zulkaidah (ke-11), Zulhijah (ke-12, bulan musim haji) dan Muharam (awal tahun). Dalam bulan-bu' 
itu perang dilarang. Kecuali Rajab, yang tiga lainnya berturut-turut. k 

688. Larangan menyerang atau mengganggu berlaku juga terhadap hewan yang dibawa ut 
korban (hadya) dan hewan berkalung (gald 'id) atau yang diberi tanda khusus yang memberi kekebalan 


Semua itu diperlakukan sebagai lambang-lambang suci. Sudah tentu setiap perlindungan atau kekebal 
itu dilaksanakan oleh jemaah haji. i 
689. Keadaan ini sebaliknya dari: aa 


bila kita sudah meninggalkan daerah-i 
berarti sudah kembali kepada kehidupan biasa. 


690. Lihat C. 205 pada 2:191. Dalam tahun keenam Hijri, terbawa oleh rasa benci dan 


8 musyrik melarang mereka memasuki Masjidilharam- 
Mekah, ada di antara mereka yang ingin mengadakan Pem 
mengganggu orang pada waktu haji. Cara ini dilarang: 
agai dasar umum, berarti kita dilarang mengadakan balas 
an. Kita tidak dibenarkan mengadakan permusuhan 

itu, Kita harus tolong-menolong atau dasar kebet m dan 
dam kebencian dan permusuhan. Kita boleh mela sebalik 
gan semangat kejahatan pula atau dengan kebencian: ” 

dan kebenaran. 5 

173-174. Larangan memakan daging hewan mati, darah dan daging 


menganiaya kaum Muslimin, orang-oran 
kemudian kaum Muslimin menguasai 
mau melarang mereka masuk atau 
menyimpulkan kejadian tersebut seb 
atau membalas kejahatan dengan kejahat: 
karena kebencian kita terhadap kejahatan 
ketakwaan, bukan malah meneruskan deni 
menumpas kejahatan, tetapi bukan den 
nya, harus selalu dengan jiwa keadilan 

691. Bd 2:173 dan C. 


pada apa yang sudah diterangkan dalam C. 684 di Aa ram. 
daerah suci (ibadah haji) dan sudah melepaskan pakaian 


hendak 
Tatkala 
balasan 
Dengan 
denda 


babi, 


serta yang diperoleh dengun nama selain nama Allah, sudah dijelaskan. 


ha 


Surah 5: Ma'idah 23 


atau dipukul, atau jatuh, atau dipukul dan 
yang diterkam hewan buas, kecuali yang 
sempat kamu sembelih:992 dan yang di- 
sembelih di atas batu (mezbah),993 atau 
dengan meramalkan nasib dengan anak 
panah,594 karena itu suatu perbuatan fasik. 


Dari ini orang kafir sudah putus asa untuk 
mengalahkan agamamu.5?3 Janganlah kamu 
takut kepada mereka: takutlah kepada-Ku. 
Hari ini Kusempurnakan agamamu? bagi- 
mu dan Kucukupkan karunia-Ku untukmu 
dan Kupilihkan Islam menjadi agamamu. 


Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, 
bukan karena ingin berbuat dosa, maka 
Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. 


4. Mereka bertanya kepadamu apa yang di- 
halalkan (makanan) bagi mereka.8?7 Kata- 
kanlah: Segala yang baik dan bersih dihalal- 
kan untukmu, dan yang ditangkap hewan 
pemburu yang telah kamu latih untuk ber- 
buru, yang kamu ajari seperti diajarkan Allah 
kepadamu. Makanlah apa yang telah di- 


. 592. Jika hewan mati karena dicekik, dipukul dengai 
"mangsa hewan buas, maka akan timbul kecurigaan ialah 
dup sudah beku sebelum keluar dari badan. 
darah hidup itu masih mengalir dan cara penyembe i 
Sebagai pelaksanaan kurban: maka yang demikian it 
3. Ini juga suatu upacara syirik, dalam bentuk yang 


Sarah hi 
Ska 


di 
Persembahkan kepada berhala tertentu atau dewa. 


dikeri Perjudian dalam segala bentuknya di 
ini dn Orang-orang Arab musyrik sudah dije 
arang, sebab ini sama dengan judi. 


3 Sebelum Islam membuat peraturan sendiri, 


an 
aa 
Oei Sengan adanya kelembagaan itu, ha 
Rasutyy Ayat terakhir yang diturunkan secara 
Maba i ia ini 
an berakhir dalam kehidupan dunia in! 


Setuary /YA1 terdahulu itu dalam bentuk negatif, men 


“U Yang ita u 2 
Sebatik 8 kotor. menjijikkan atau Ai rsapopalde aya 


" dalam bentuk positif, menerangkan apa 


Tetapi p 
lihan (#abh) dilakuk 


larang: 2:219. Sej 
laskan dalam C. 


dengan masyarakatn, 
ge kafir si « -orang berimi ) 
Ka Adanya Kelemnbagaen HI rapan mereka jadi hi! 
kronologis ini menan 


kepada sega 


Juz 6 


Ne Bara K3 
GARA APEL 
KAA SA, 
AN 
PEnngaaK ESA KE 


Da G0 LAN LIAT 2253 
PE Ya aa 


Be KO IA tu 


WEI Ta KIA 


n kekerasan, 


u halal dimakan. 


an akan dapat meninggalkan 
ang. 

dakan sudi 
a yang tidak halal, y: 
la yang bersifat takhayul. Ayat 
kni segala yang 


BAU 2 y— (0) 


jatuh tersungkur, ditanduk dan 
bahwa daging itu sudah jadi bangkai, karena 
kecurigaan demikian bisa dihilangkan, 
an khidmat dengan nama 


berbeda dengan pengorbanan yang biasa 


enis lotere atau undian yang biasa 
241. Pembagian daging dengan cara 


ya dan undang-undangnya 
ajaran baru itu. 


ah dekatnya masa tugas 


Surah 5: Ma'idah 244 Juz 6 SAM 3, yo (0) 


AN titah 
tangkapnya,998 tetapi untuk itu sebutlah ai MAAN ANN tar Jaga 
nama Allah. Bertakwalah kepada Allah, z 
Allah cepat sekali membuat perhitungan. 


s LEAN Aa TA Na SG 
5. Hari ini dihalalkan untukmu segala yang '— F4 HA Eta @ 
baik dan bersih. Dan makanan Ahli Kitab 4 


AI 1 ME . » &A 

EA 3 - Le H 

halal untukmu,9”9 dan makananmu pun KIS Katebe IT CAS 3 
halal untuk mereka. Perempuan-perem- Ta & SAN Ga AS3 Sr 


puan terhormat yang beriman (halal kamu ai T5 3 NBA As G 
kawini), juga perempuan-perempuan ter- kr yan SN 3 Pe P3 AA 
hormat di kalangan yang telah menerima ig " 

Kitab sebelum kamu,?09 selama kamu mem- 

beri mereka mas kawin dengan maksud 


698. Dalam hal membunuh untuk memperoleh daging makanan, ketentuan umum yang berlaku 
ialah bahwa nama Allah harus disebut sebagai suatu rukun, agar perhatian kita benar-benar tertuju 
pada maksud bahwa kita mengambil nyawa itu tidak sembarangan begitu saja, tetapi benar-benar 
dengan penuh khidmat untuk dimakan, dengan izin Allah, yang kepada-Nya pula hidup kita akan 
kembali. Sekarang timbul pertanyaan sehubungan dengan perburuan itu. Bagaimana upacara khidmat 
dapat terlaksana kalau yang kita lepaskan itu burung elang yang terlatih, anjing terlatih atau cheetah 
Isejenis macan kumbang) yang terlatih atau hewan apa saja yang sudah terlatih untuk keperluan 
perburuan? Hewan-hewan itu harus membunuh pada jarak jauh dari tuannya. Perburuan ini dianggap 
sah atas dasar syarat-syarat ini: (1) hewan-hewan tersebut harus sudah terlatih untuk membunuh, 
bukan untuk sekadar memenuhi nafsu hewan-hewan itu saja, atau hanya sekadar asal membunuh, 
melainkan agar dapat dimakan oleh tuannya. Latihan itu mengandung arti, bahwa dengan segala ke- 
khidmatan yang telah diajarkan Allah kepada kita dalam hal ini, kita amalkan: dan (2) kita menyebut 
nama Allah atas hewan buruan itu, ini berarti bahwa takbir harus diucapkan ketika kita melepaskan 
burung elang, anjing atau yang lain untuk menangkap hewan buruan itu. 


699. Umumnya soal 
baik dan bersih." Yang berkenaan den, 
penuh khidmat yang serupa deng 
yang berlaku pada Ahli Kitab. J 


dari a: “kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang 
Tgn Sari darah, dari daging hewan yang mati dicekik dan dari pereabu 
yang haram dimakan. 29). Perhatikan, memperbandingkan perbuatan zina dengan 56 


700. Islam tidak eksklusif. Hubun 
hkan 


TA in din 
bole an sosial, termasuk antarperkawinan dengan Ahli Kitab di” 


an r an yan 
hkan mengawini perempuan yang sederajat, dengan syara 9 al 


P3 


Surah 5: Ma'idah 245 Juz 6 BAM 3,» (2) 


- 
menikah secara terhormat, bukan untuk GEN Esa AI 
berzina dan bukan pula menjadikan mereka AA Mu2 en E 3 pa Pa Nan 
perempuan piaraan. Barang siapa tidak ANE RN ejaan Et 
mau beriman,70! Sia-sialah amalnya, dan di tag Na La j3 
akhirat tergolong orang yang merugi. TAG 


R. 70.— Allah menghendaki kita bersih dan suci 
(5:6-11) Dalam salat maupun kapan saja. 
Tetapi keadilan dan perilaku benar, 
Bahkan dalam menghadapi kebencian, 
Paling dekat ke Kesalehan dan cinta 
Allah: kepada-Nya kita bertawakal. 


Am 2. 


PR PAN TE EN DA LA NT 
6. Dai orang yang beriman! Bila kamu hen- PeeA AAN ANE @ 


dak mengerjakan salat basuhlah mukamu Io SAN PU Kebo N 
ara "3 MIN P9 
dan tanganmu??? sampai ke siku. Usaplah SPA INI 29 5 


kepalamu (dengan air) dan (cucilah) kaki- PE tenA CE AA Tati Para Ha 
mu sampai ke mata kaki. Dan bila kamu Se L Eh ga 22 
sedang dalam keadaan junub,708 bersih- KETAT pan PA N) 
kanlah dengan mandi penuh. Tetapi bila Ha La Sana oat Atu 
kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah Ren an BO MN 3 San 2 
Seorang kembali dari jamban atau kamu . Ta 23 SA Lg 
menyentuh perempuan dan kamu tidak me- KAA "3 - 1 3 
nemuk: i LA EGA Oa AA EN KSEI 
an air, maka bertayamumlah dengan GEA SIKA GIA 
tanah yang bersih,794 dan usaplah mukamu PAPAN MEN BP ARG 
dan tanganmu dengan itu. Allah tidak akan KE En BSA 
menyulitkan kamu, tetapi hendak membuat 
kamu bersih dan hendak menyempurnakan 


karunia-Nya kepadamu supaya kamu ber- 
Syukur. 


701. Makan il ial, perkawinan dan segala keperluan lain dalam hidup, 
aa Saling lain Sa aa Ba kepada Allah serta dengan keimanan kita kepada- 
35 “@iban dan keimanan itu untuk kemanfaatan kita sendiri, di dunia dan di akhirat. : 
Seturan" Di sinilah pentingnya wudu, sebagai persiapan kita melaksanakan salat, yaa D Sa 
megu Wajah kita dengan air, dan (2) kedua tangan dan lengan kita sampat' si sa ai 
kedua ka) kepala dengan air (sebab biasanya kepala kita dilindungi dan termasuk Hr a men £ 
Mula 4, aki Sampai ke pergelangan. Sebagai tambahan, mengikuti sunah Rasulullah, lasanya mula 
Muka denah Membersihkan mulut (berkumur), tenggorokan dan hidung sebelum memulai deng 
703, Ba gaya, lah hubungan kelamin 
» 193 3 i ihan setelal 2 At Ai 
bot, ammum, kaan Png setang SR bersih bila tak ada air. Ata par 
baik Untuk wudu atau untuk mandi junub, dalam keadaan seperti sudah disebutkan di atas. 


na 


Surah 5: Ma'idah 246 Juz 6 BMI 3, (2) 


7. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan pend Ben kea a35 (ol 


ikrar-Nya yang dibuat-Nya?0 dengan kamu, 


Aa BI LE Mena Ang uu 
tatkala kamu berkata: “Kami mendengar AN DIAN Iga3 pb G ERA ABIN 
dan kami taat.” Dan bertakwalah kepada TAN ah Uni 

Hb 
Allah, Allah mengetahui benar segala ra- ud ja 
hasia hati. 


Pa AN A3 Arr 

8. Orang-orang beriman! Jadilah kamu pene- Keban Tap igaal AAN @ 
gak keadilan, sebagai saksi-saksi'VS karena 1 #grm SATA Kasasi “3, 
Allah, dan janganlah kebencian orang ! 4 NP 2 Pa) 29 nam 9, 


kepadamu membuat kamu berlaku tidak Ona AI AA AE AN ls 
adil.707 Berlakulah adil. Itu lebih dekat PP GA & | 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada karier 
Allah. Allah tahu benar apa yang kamu » 
kerjakan. 


Bana 
9. Allah telah menjanjikan ampunan dan pa- KENA SIA TN Ko) 
hala yang besar kepada orang beriman dan Pn TA 
yang berbuat baik. TAaE R13 


& 
10. Mereka yang ingkar dan mendustakan PILAR ES (o) 
ayat-ayat Kami mereka itulah penghuni 5 s 
api neraka. 
P3 


1 a Ae 
1l. Orang-orang beriman! Ingatlah karunia KLT NG SNGAG, GL 0) 
Allah kepadamu, tatkala ada segolongan 453 pan er hh TA Panen) AAL RA 
orang lancang tangan hendak membinasa- ANK maa ii 
kan kamu. Tetapi Ia menahan tangan 


705. Di sini ada dua pengertian, yang khusus dan yang umum. Yang khusus berkenaan Ah 
. ikrar atau janji khidmat yang dibuat oleh dua kelompok orang di Agaba, sebuah lembah di de 5 
Mina. Yang pertama pada empat belas bulan sebelum Hijrah, yang kedua agak kemudian. Ikrar sel 
kepada Rasulullah ini dapat diperbandingkan dengan ikrar dibuat pada masa Musa di bawah Gunung 
Sinai (Lihat 9. 2:63 dan C. 78). Pengertian yang umum sudah dijelaskan dalam € 682 pada "' z 
manusia berada dalam suatu ikrar rohani di bawah janji tak langsung dengan Tuhan. Allah meng 
anugerahkan akal, kemampuan, kecerdasan otak yang lebih tinggi, bahkan dalam kedudukan Haa 
khalifah Allah di muka bumi (2:30), dan manusia berkewajiban mengabdi kepada Allah San 
penuh keikhlasan serta patuh pada kehendak-Nya. Kepatuhan ini dimulai dengan members!" 
segala fungsi jasmani, makanan dsb. Hal ini berlangsung terus sampai kepada kebersihan rohan! hati 
pikiran, yang kemudian akan mencapai puncaknya dengan niat yang suci dalam lubuk jiwa dh 
nurani yang paling dalam. 

706. Bd. 4:135. netral 

707. Berlaku adil dan berbuat baik dalam suasana yang menyenangkan kita atau dalam suasang yang 
sungguh patut dipuji, namun kita akan benar-benar diuji bila kita berlaku adil terhadap oran jai 
membenci kita atau terhadap orang yang tidak kita sukai. Setidak-tidaknya kita dituntut memP” 
kesadaran moral yang lebih tinggi. 


k 


lh 


Surah 5: Ma@'idah 247 Juz 6 BMI 3, — (2) 


mereka.708 Bertakwalah kepada Allah Pa ai Ka enpeniey 
: lo A 29 AN 9251 9 KE 
dan hanya kepada Allah hendaknya orang Maa Pra) 


t 2 
beriman bertawakal. Seakah 
R. 7).— Jika orang-orang yang menerima wahyu 
(5:12-26) Sebelumnya bersikap palsu dalam keyakinannya, 
Jika mereka membatalkan perjanjian 
Dan membengkokkan pesan Allah dari tujuannya, 
Jika mereka memberontak terhadap Kebenaran dan mengikuti 
Keinginan mereka sendiri, berkah Allah ditarik 
Dari mereka dan mereka pun mengembara dalam keliaran. 


Am 3. 


: AA aka NN MERPATI ON eta Ker 
12, Aan telah menerima ikrar Bani Is- Cangjanah ANITA, D 
rail,709 dan Kami telah mengangkat di P LN ALIS 0, 3 aga 
antara mereka dua belas orang pemimpin, II PAI Mn ang aga 
dan Allah berfirman: “Aku bersama kamu, - LA LNG SENI eren 
bila kamu mendirikan salat, menunaikan Si KAA 3 
2 210 1 3n0,215 8 2. 
zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku, KA KANAN YA 
membantu mereka dan meminjamkan ke- 


he PA BATAN 22 
pada Allah pinjaman yang baik,”'' pasti pe Pa KAK 
Aku akan menghapus segala dosamu dan TN PA AP z3 
pasti Kumasukkan kamu ke taman surga: SERA AGS 
dari bawahnya mengalir sungai-sungai. YES | Pasi 
Tetapi barang siapa di antara kamu ke- 
mudian ingkar, maka ia sungguh sesat 
dari jalan yang lurus.”7!! 


suh Islam itu lancang tangan terhadap Ra- 
dilihat dari kenyataannya, memang meng- 
di lumpuh dan tak berdaya, sebab mereka 
dan sekarang pun demikian. Iman yang 
gan segala kerendahan hati 


708. Pada masa Rasulullah sering terjadi musuh-mu 
Sulullah dan sahabat-sahabat serta ajarannya. Bedanya, 
“tungkan mereka, tetapi sebenarnya tangan mereka jad 
melawan kebenaran Allah. Begitulah yang selalu terjadi, $ sa 
“ungguh-sungguh harus lebih menguatkan hati, dan serentak juga 


i kurlah. 
Menerima karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, dan beraya Na Nda ia. Elon 
709. Bd. 2:63 dan C, 78. “Lalu datanglah Musa dan memanggil paru Lg M3 
pangsa itu menjawab bersama-sama: Segala yang difigankan Ttan 
luaran 19. 7.8). Inilah yang terjadi di bawah puncak Gunung Sinai. 


ilih, masing-masing aa dari 
ketua suku ttu 

sus nama-nama para ketua su u 

ee Saning-masing sebagai pemimpin dari 
mati nghulu bani Israit” itu dipilih untuk 


da pemimpin, para tua-tua atau pemuka masyarakat itu dip: 


iser” Pelas suku itu (lihat 2:63 dan C. 73). Untuk 
Suku Fa dalam Kitab Bilangan 1. 4-16: mereka dis 


apa leluhurnya." Kemudian, dua belas orang “penghulu-ps' 


i i -6. Lihat 
Tesla negeri Kanaan. Nama-nama mereka disebutkan di dalam Kitab aral ka : 
Ka Me enKa 28 na itu berarti “menafkahkan di Sa aga berita 
Gea Nya yang Tiada Hk mnta ini sebagai utang, yang akan 
la, 
"dalan Yang lurus, atau jalan yang rata. Lihat 2:108, C. 109. 


Surah S5: Ma'idah 248 Juz 6 BMI 3 ye (0) 


i 25 AAL AL Lane TT 
13. Tetapi karena mereka kemudian melang, JA Kena GAP laga lag @ 
gar perjanjian, Kami kutuk mereka Ker erna Gr Ah. , 
39 Aa ALAN Pu kead 
|) 


dan Kami jadikan hati mereka begitu 


keras, mereka mengubah kita-kata dari oagnga ENG LA Gt naga La 
arti yang sebenarnya dan melupakan se- 33 He Ba AI G3 
bagian pesan yang diperingaikan kepada T 1g 9 KI 
mereka. Dan selalu akan menghadapi peng- oa Bea 
khianatan dari pihak mereka'!? selain Tem ag 


dari segolongan kecil di antara mereka. 
Maka maafkan mereka dan lupakan- 
lah:7!4 Allah mencintai orang yang ber- 
buat baik. 


14. Jan di antara mereka yang berkata: GEN AN SEN SN @ 

“Kami orang-orang Nasrani,” Kami pun TA 2203 NYATA NE ad rn Cr 
PA ari ANA SE 

mengambil perjanjian mereka,1!8 dan Na Sa Alas 

mereka melupakan sebagian pesan yang Kontan do an tangan AA 2 
TT NY ma) For 

diperingatkan kepada mereka. Maka Kami 2!p6 -a Enda Li 

nyalakan di antara mereka api permu- 

suhan dan kebencian sampai hari kiamat. 

Dan kelak Allah?'5A akan memberitakan 

kepada mereka apa yang telah mereka 

lakukan, 


712. Mengutuk mereka: yakni bahwa karena mereka telah melanggar perjanjian, Allah telah 
mencabut karunia-Nya yang melimpah itu dari mereka. Pencabutan karunia itu membuat hati mereka 
menjadi keras dalam dua jalan: (1) mereka tidak lagi dilindungi dari sasaran kejahatan, (2) mereka 
sudah jadi kedap sekalipun terhadap pengampunan dan rahmat, yang memang terbuka untuk semua 
makhluk Allah. 

713. Israil, apabila sudah kehilangan karunia Allah seperti disebutkan di atas, mulai berbuat Ga 
dengan melawan kebenaran agama dari tiga jalan: (4) mereka memulai dengan menyalahgunakan 
Kitab Suci itu sendiri, baik dengan mengalihkan kata-kata dari arti yang sebenarnya, ataupun dana) 
menerapkannya pada sesuatu yang samasekali bukan yang dimaksud: (2) dalam berbuat en 
dengan mudah sekali mereka melupakan ajaran atau maksud Tuhan: dan (3) mereka menciptak 
kebohongan-kebohongan baru untuk mendukung kebohongan-kebohongan lama. » tentang 

714, Bd. 2:109 dan C. 110: di sini saya terangkan mengenai beberapa perbedaan arti ten 
“maaf.” 

715. Ikrar pihak Kristen ini merupakan perintah Yesus yang diberikan kepada murid- intes 
dan murid-muridnya itu pun menerimanya, untuk menyambut kedatangan Ahmad (O. 6116). Sepi". 
lalu hal ini dapat dilihat dalam Kitab Injil Santo Yohanes, bahkan yang sekarang masih 208 ini. 
Yohanes 15, 26, 16. 7). Mereka yang menamakan diri “Kristen” itulah yang menolak kenyataan 
Sedang orang-orang Kristen yang sejati mau menerimanya. Permusuhan antara mereka yang 
diri Kristen dengan orang-orang Yahudi akan berlangsung sampai hari kiamat. Lg meng” 

715-A. Peralihan dari Persona Pertama pada permulaan ayat ini kepada Persona Nan per 
gambarkan adanya perubahan hubungan perorangan dalam ikrar itu kepada yang tidak bei 
orangan dalam pelaksanaan peradilan hari kemudian. Bd. 35:9. 


au 


Surah 5: Ma 'idah 249 


15. Hai Ahli Kitab! Rasul Kami telah datang 


PETA taf ena at MEA 


Juz 6 BMI 3, (2) 


5. 


kepadamu menjelaskan banyak hal yang an Gangaa Net Li Ib tea 
kamu sembunyikan dari isi Kitab dan SAP A sang Pa Kan KS 
banyak pula yang dihilangkan. Maka se- Pe ae PN REI OA 

Ka dea aral 3 Isap abah 


karang telah datang kepadamu cahaya 
dan Kitab yang jelas.''9 


. Dengan itu Allah memberi petunjuk ke- 
pada siapa saja yang mengikuti keridaan- 
Nya menuju jalan kedamaian dan kese- 
lamatan, dan mengeluarkan mereka dari 
kegelapan kepada cahaya,—dengan izin- 
Nya dan menunjuki mereka jalan yang 


lurus. 
ae yix tin ar ana 
17. Sungguh kafir orang yang mengatakan OTOT AAN V3 


bahwa Allah ialah Almasih putra Maryam. 
Katakanlah: “Siapakah yang mampu me- 
rintangi kehendak Allah jika Ia hendak 
membinasakan Almasih putra Maryam 
dan ibunya dan siapa saja yang ada di 
bumi ini semua. Milik Allah kerajaan 
langit dan bumi dan segala yang ada di 
antaranya. Ia menciptakan"!? apa yang 
dikehendaki-Nya. Allah berkuasa atas se- 
galanya.” 


- 


“1g 


" Orang-orang Yahudi dan Nasrani ber- 
kata: “Kami putra-putra Allah dan ke- 


716, Mubin: 


Tetapi semula saya ingin menerjemahkan dengan 


“Sederhana” bisa berarti terlalu hambar, yang seba 


“Teranp" $ : 
& memang juga benar sepanjang ilu berarti 


2 4Sia-rahasia mengenai asal-usul, sejarah, pengertian, setiap 
dirinya, tanpa harus ada campur tangan pendeta-p 
Mencakup semua pengertian itu. Tetapi di samping 1 
memancar, yang dengan itu pula kita dapat m1 
an yang benar dari yang palsu. Itulah menurut hema 


Pokok untuk 
Mubin sy 


yan 


Sesuai Up lebih baik daripada kata "terang." Di samping 


u 
"uk mengatakan “Kitab yang terang.” 


» Di antar 
banyada Alan, d 
se K3 Entuk 

lling kita, 


“ makhluk 


an bukan pada manusia yang mana pun 


" Tetapi karena dalam bentuk tertentu ia 


yang bisa dijadikan Tuhan. 


V Egg AI secar 
AKAN 


yang terindah, sehingga untuk membacanya merupakan suatu keistim 
“udak samar-samar, 


para utusan Allah yang sangat terhormat tak Ia 
berbeda dari yang kita 


Maka ia tak pernah berhenti menjadi ciptaan, atau menj 


-2ah 


BEN AG est 


brpa aa 
Gama 


# Pa 
Tim 


Do IR yan. YAI NL 
TEE API 


“7 3 2 & 
ANGE SEGI 263 @ 


yang lebih mudah daripada kata “jelas.” 
liknya daripada indah, dan Kitab ini di 
ewaan bagi umat manusia. 


jelas, tidak mengandung 
orang dapat mengerii mengenai hal- 
pendeta atau orang-orang istimewa.” 
tu, mengesankan juga adanya sifat 
embuar sesuatu jadi terang—untuk 
(saya, dengan kata “jelas” memberi 


itu hampir tak ada suatu ungkapan yang 


. Cip 


adi sasaran kekuasaan Allah. 


Surah 5: MG'idah 250 


kasih-Nya.”718 Katakanlah: “Mengapa Ia 
menghukum kamu karena dosa-dosamu? 
Tidak, kamu manusia biasa saja di antara 
ciptaan-Nya. Ia mengampuni siapa saja 
yang Ia kehendaki, dan menghukum siapa 
saja yang la kehendaki. Milik Allah ke- 
rajaan langit dan bumi?'? dan segala yang 
ada di antaranya. Dan kepada-Nya semua 
persoalan akan kembali." 


19. Hai Ahli Kitab! Rasul Kami telah datang 
kepadamu menjelaskan kepadamu setelah 
antara rasul-rasul ada kesenjangan??0 
supaya kamu tidak berkata: “Tak ada 
orang yang datang kepada kami mem- 
bawa berita gembira dan yang memberi 
peringatan.” Tetapi sekarang sudah datang 
orang yang membawa berita gembira dan 
memberi peringatan. Allah berkuasa atas 
segalanya. 


Am 4. 


20. Dan ingatlah tatkala Musa berkata ke- 
pada kaumnya: “Hai kaumku! Ingatlah 
akan karunia Allah kepadamu tatkala Ia 
mengangkat para nabi di kalangan kamu?! 
dan menjadikan kamu raja-raja,722 dan Ia 


Juz 6 SAI 2 yo (0) 
Bawang an LA nga Geh 
WELAS TIANG A 


Pan 


TA SAN 


EKO KEBAL O 
JEPA HA 
£ 


Att aa 
PAS APA 
Pe PE Aas AR 
Agan 39 Pes AAL AI 135 
" 


' 
- 


Kan bhn 3015 O 
“ De AA Ra 
Bea Kang PEN Rajanya 


718. Pulra-putra Allah: Bd Kitab Ayub 38. 7 “Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak 
bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai?” Dalam Kitab Mazmur Daud ke-29 aya! 1: 


Authorised Translation “kepada TUHAN sajalah kemuliaan dan kekuatan!” tampaknya harus " 
Bd. juga Kitab Kejadian, 6. 2: “maka Anak At 
ia itu cantik-cantik.” : 
“sebab Ia memberikanNya kepada yang dicintaiNy 


kamu putra-putra Elim,” El sebagai nama Tuhan. 
Allah melihat, bahwa anak-anak perempuan manus 

Kekasih Bd. Kitab Mazmur 127. 2: 
waktu tidur.” 

Kalau dipakai sebagai kiasan, 
Tuhan. Tetapi sayang sekali, 
yang eksklusif seolah-olah 
kepada agama. 

, 719. Pengulangan nada pada akhir @ 
ini gagasan tentang eksklusif “Kekasih” ditolak. 
dari segala pertalian fisik dan Sikap memihak yang 

720. Selama enam abad jarak waktu antara Kri: 
abad-abad kegelapan di dunia ini. Agama diru: 
palsu dan berbagai bidat banyak tumbuh. Dan 
penggantian para rasul sampai datan 

721. Ada serangkaian : Asa 


722. Orang-orang Israil itu dibeb: 
setiap orany seperti raja, asal saja 


, kata-kata ini dan yang semacam ini, dihubungkan dengan ke 

“putra” dipakai dalam pengertian fisik, atau “kekasih” dalam pena 

Allah hanya mencintai orang Yahudi, yang sebenarnya hanya 
: 


yat itu menolak gagasan tentang keputraan, dan dala 
Dalam kedua kasus ini berarti bahwa Alai 

8 eksklusif. 

stus dengan Muhammad sungguh-sungguh M 
sak: nilai-nilai moral sangat merosot: A 
ketika itu ada kesenjangan atau Kekosong" 

$ mmad, £ im, 

Ishak, Yakub dan yang Maa San sebelum Musa, Yakin Kaka 


askan dari perbudakan Mesir, dan dimerdekakan. De! 
mereka taat kepada Allah dan mengikuti pimpinan Mus3- 


“Hai 


pada 
cintaan 

ertian 
Aan 


t 
am 28 
bebas 


pemaik 


agan gemikia 


Surah 5: Ma'idah 251 Juz 6 BMI 25 (2) 


memberikan kepadamu segala yang tak GA 58 DA 
pernah diberikan kepada siapa pun di an- " 
tara umat semesta ini.723 


Ea ami -ang . - - 
21. “Hai kaumku! Masuklah kamu ke tanah SATA EN ea (Dj 


:724 . s 
suci" yang sudah ditentukan Allah untuk- PN MO Gr AN 
mu. Janganlah kamu berbalik ke belakang Tapa AAS AON SE 123759 


yang kemudian kamu akan menderita rugi.” 


TA: Aa 
22. Mereka menjawab: “Oh Musa! di negeri Gs BG Gr ari (Ko) 
2 Rb - 
Z 


itu ada golongan yang amat kuat:7?' Dan (Ae Aa er Lon ena, 
kami tak akan masuk sebelum mereka ar Sa tea 
keluar. Dan jika mereka keluar dari sana Le Ni Ara 


kami pun akan masuk.” 
23. Ada dua orang bertakwa di antara mereka KEK IG 9 
aan en PA 2 CET PAP 
a Hr 
La ba Sah masa dam GS Anisa 
pada Allah jika kamu orang beriman.” 


723. Bd Kitab Keluaran 19. 5: “Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanKu 
dan berpegang pada perjanjianKu, maka kamu akan menjadi harta kesayanganKu sendiri dari antara 
segala bangsa." Israil dipilih untuk menjadi wahana pesan Tuhan, kehormatan tertinggi yang pernah 
diterima suatu bangsa. 

724. Sekarang kita sampai pada peristiwa-peristiwa yang terperinci dalam bagian ke-13 dan ke- 
14 Kitab Bilangan dalam Perjanjian Lama. Bacalah semua itu sebagai tafsir, dan pelajarilah peta 
yang baik mengenai Semenanjung Sinai, yang memperlihatkan hubungannya dengan Mesir di 
sebelah barat, Barat Laut Arab di sebelah timur dan Palestina di timur laut. Kita boleh menduga 
bahwa Orang-orang Israil itu menyeberang dari Mesir ke Semenanjung, di suatu tempat dekat ujung 
paling utara Teluk Suez. Musa mengumpulkan dan menghitung kaumnya itu, lalu membangun tugas- 
tugas keagamaannya, Mereka pergi ke arah selatan kira-kira 200 mil ke Gunung Sinai, tempat 
Undang-undang itu diterima. Kemudian, barangkali seratus lima puluh mil ke utara, terletak padang 
pasir Paran, dekat perbatasan bagian selatan Kanaan, Ada dua belas orang yang dikirim dari kemah 
itu untuk mengintai negeri ini, dan mereka menyusup jauh sampai ke Hebron, katakanlah 150 mil ke 
Utara kemah mereka, kira-kira 20 mil selatan Yerusalem sekarang. Mereka melihat sebuah negeri yang 
kaya. Dari sana mereka membawa buah delima, buah kara (In) dan onggokan buah anggur yang begitu 
berat sehingga diusung oleh dua orang di atas sebatang galah. Mereka kembali dan melaporkan, 
bahwa negeri itu kaya, tetapi penduduknya terlalu kuat untuk dihadapi. Orang-orang Israil tidak 
mempunyai keberanian dan tidak punya iman untuk menghadapi itu: Musa tidak dapat menerima 
alasan mereka. 

725. Mereka tidak mau mengikuti pimpinan Musa, dan tidak pula mau berjuang demi “pusaka” 
Mcreka. Mereka malah berkata: “Keluarkanlah musuh itu terlebih dahulu, kemudian baru kami akan 
Masuk." Untuk segala yang ingin kita nikmati, kita harus bekerja keras dan berjuang. 

726. Di antara mereka yang kembali setelah mengadakan pengintaian ke negeri itu ada dua laki- 
laki beriman dan punya keberanian. Mereka adalah Yosua dan Kaleb. Yosua kemudian menggantikan 

Usa dalam kepemimpinan setelah empat puluh tahun. Kedua laki-laki itu sangat bermohon ingin 
Segera masuk melalui pintu gerbang, yang dapat saya tangkap berarti “Setelah melakukan segala 

@spadaan dan persiapan yang diperlukan." Bd. 2:189 dan C. 203. Tetapi sudah tentu mereka 

Mengatakan itu denyan bertawakal kepada Allah agar beroleh kemenangan. 


Patam” 


Surah 5: Ma'idah 252 Juz 6 BMI 3 (2) 


3 CATAI Le — oa 
24. Mereka berkata: “Musa! Sekali-kali kami GE GE Es Gina @ 
tidak akan memasukinya selama mereka 


Sae yna pat 


KAA MAN Ea aga ant aa 
ada di sana. Maka pergilah, engkau dan G3aa3 KASI OI AE 


Tuhanmu, bertempurlah kamu berdua, kami 
akan duduk menunggu di sini.”727 


25. la berkata: “Tuhanku! Aku hanya ber- 
kuasa atas diriku dan saudaraku.!?8 Maka 
pisahkanlah kami dari golongan orang dur- 
haka itu!” 


26. Allah berfirman: “Negeri itu diharamkan 
buat mereka selama empat puluh tahun:7?? 
mereka akan bertualang di bumi. Maka 
janganlah engkau sedih karena golongan 
orang durhaka itu.” 


R. 72.— Kecemburuan Kabil terhadap Habil, 
(5:27-43) Yang menjadi penyebab pembunuhan 
Atas Habil yang tidak berdosa, jenis 
Kecemburuan antara umat Alkitab 
Dan saudara muda mereka 
Yang Islam. Kecemburuan menyebabkan iri hati 
Dan pembunuhan. Kejahatan terhadap pribadi semacam itu 


727. Nasihat Yosua dan Kaleb serta saran-saran Musa menimbulkan ketidaksenangan di kalangan 
Orang ramai, yang prasangkanya makin dibesar-besarkan oleh sepuluh orang lainnya yang juga perg! 
bersama-sama dengan Yosua dan Kaleb. Mereka membuat "laporan jahat,” dan ditakut-takuti karena 
tubuh orang-orang Kanaan yang tinggi besar. Orang ramai itu mengadakan pemberontakan terbuka, 
sudah siap hendak melempari Musa, Marun, Yosua dan Kaleb dengan batu, dan akan kembali Ke 
Mesir. Jawaban mereka terhadap Musa ironis sekali, kurang ajar, berlawanan dengan ajaran agama, 
dan mereka pengecut, Mereka malah berkata: “Engkau bicara tentang Tuhanmu dan segala macam: 
pergilah dengan Tuhanmu dan bertempurlah di sana kalau engkau mau. Kami akan duduk di sini 
dan menunggu." 

728. “Lalu sujudlah Musa dan Harun di de 


» pan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di 
Situ.” (Bilangan 14. 5), Sesuai dengan kata- 


kata dalam cerita Perjanjian Lama itu, Tuhan berfirman: 
“Aku akan memukul mercka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka." (Bilangan 14- 12): 
Musa berdoa dan memohonkan ampunan. Tetapi di sini diceritakan (sentuhan rohani ini tidak terdapat 
dalam kisah Yahudi), Musa dan saudara-saudaranya berhati-hati sekali menghindarkan diri dari pem 
bangkangan itu 


729. Hukuman terhadap pemberontakan orang-orang keras kepala itu, pemberontakan yang diulang 
“sampai sepuluh kali” (Bilangan 14. 22) lebih. mereka pergi mengembara kian ke mari dalam kebingungah 
di padang gurun selama cmpat puluh tahun, Mereka turun-temurun tidak akan pernah melihat Lp 
Suci. Mereka yang sudah berusia dua puluh tahun ke atas akan mati di padang belantara itu: 
padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran," (Bilangan 14. 20). Hanya mereka yang naa 
anak-anak akan sampai ke tanah yang dijanjikan itu. Dan hal itu memang terjadi. Dari padang Da 
Paran itu mereka mengembara ke selatan, ke utara dan ke timur selama empat puluh tahun. Da 
hulu yang sekarang Teluk Agaba mereka pergi ke utara, menelusuri bagian tepi timur dataran rem ssi 
yang membagi Laut Mati dan Sungai Yordan. Empat puluh tahun kemudian mereka melin" 


& katan 
seberang Yordan, letak Yerikho yang sekarang, Tetapi pada waktu itu Musa, Harun dan semua angkat 
yang lebih tua sudah meninggal. 


Surah 5: Ma'idah 253 Juz 6 BALI By (2) 


Sering merupakan kejahatan 

Terhadap seluruh umat. Ada orang 

Yang selalu siap berbohong 

Terhadap orang baik-baik. 

Orang baik-baik tak usah bersedih, 

Sebab begitulah memang perangai mereka. 


AM 5. 
engan 2 LA 0 LX. 
27. Wacakantah kepada mereka yang sebenar- G3 SILANG A 53 OD 


nya 30 tentang kisah kedua putra Adam! 


ENI MEA A0 R3 Ogah 
ketika mereka mempersembahkan kurban. PN ny Ie AS 3 
Dari yang seorang diterima, tetapi dari K0 LI Re Sem Aa ehan aa 
yang seorang lagi tidak. Kata (yang be- TEA AAN YES TG SBN IG 
lakangan): “Akan kubunuh engkau.” (Yang 
pertama) menjawab: “Allah menerima 
(kurban) hanya dari orang yang bertakwa. 


KAL MENARI 
28. “Jika engkau mengulurkan tanganmu ke- dapa Kera YAA - @ 
padaku untuk membunuhku, aku tidak akan ae PT TA ANIE PANA 
40 g Had st | 
mengulurkan tanganku kepadamu untuk ANN KANE AA 


membunuhmu. Aku takut kepada Allah, 
Tuhan semesta alam. 
Se F Di rar aa P Ea 
29. “Aku ingin engkau kembali memikul dosa- PU PAN Ka Ik aa NA O 
ku dan dosamu sendiri, 732 maka engkau 


730. Harfiah, “bacakanlah kepada mereka dengan sebenarnya kisah" dan seterusnya. Ta pokoknya 
bahwa kisah yang di dalam Kejadian 4. 1-15 itu cerita yang sederhana, tidak mengandung pena 
Yang seharusnya sekarang diperlukan. Sekarang diberitahukan kepada Rasul agar menyampaikan hal 


itu di f i dapat dijadikan pelajaran. . « 
PAP PANapa Ag Srran PAng En NTT Bibel versi Inggris, Abel) dan Kabil (Oabil, 


731. Kedua u ialah Habil (di dalam | 
Versi Inggris, saat ta lebih tua, dan Habil adiknya—yang saleh dan tak berdosa Mena 
lebih berhak sebagai saudara yang lebih tua, dan terbawa oleh rasa congkak dan iri hati, 2 1 : 
Melakukan tindakan kejahatan dengan melakukan pembunuhan. Di Hap Ba tak 

Il adalah lambang Yahudi sebagai lawan Habil lambang Kristen. Pihak a Ki Mada aa 
Membunuh Yesus dan mengikis Kristen. Dengan cara yang sama, sebagai benena bi aa bapa daa 
yang lebih muda dalam keluarga Semit, Kabil adalah lambang anyar Ka pasa enam 
anal Baru yang berusaha hendak melawan dan membunuh Muhammad ssi g| 


nya, . | 
732. Doaku dan dosamu. Ada dua kemungkinan penafsiran: (1) Yang maa Pepe 
Pe zalim itu bukan saja memikul beban dosanya sendiri, tetapi juga bel an € aa yag Pala 
korban, yang di Hai k lim atau tak adil, dosa-dosanya telah Na he s Aa na Ph 
ea Sa “ama pa da 
ba Sg Pekan karena agen telah ken amanda Mami sendiri, karena kejahatan 
itu menu dalam melakukan pembunuhan” atau “dosamu Brg kalimat terakhir ayat berikut 


tu me 1 : aa Lihat afiak 
ini, Mbuat engkau sendiri yang rugi pada Hari Kemudian. L 


Surah 5: Ma'idah 254 Juz 6 3XLII 3, — (2) 
i tag urea Tk TR 11 
akan menjadi penghuni neraka. ti itu- Ca Ng A39 naga 
2733 


lah balasan buat orang yang jahat. 


Leg CE ga AI, SINGO, 
30. Tetapi nafsunya mendorongnya membunuh AAN GP NA Ea PRA SAKI @ 


saudaranya dan ia pun lalu membunuh- “3 Da 
KAA 734 Yg 2 
nya. Maka jadilah ia orang yang rugi. 
5 LI KT KAL Got org 
31. Lalu Allah mengirim seekor burung gagak NN Ion 3 AN , @ 
menggali tanah untuk memperlihatkan ke- Ig AMAN Mg. Pd 


F) Pr Lot 
padanya bagaimana seharusnya menutupi Sma gp nasa) S5 
mayat saudaranya.”?” Ia berkata: “Oh celaka PN NAAM) Ki) 
aku! Tak mampukah aku berbuat seperti ai Naa SN 1 2535 
gagak ini, lalu menutupi mayat saudaraku?” Ka ue Lead 
Maka ia pun sangat menyesal.736 


aa tag Ca ANK ia, 
32. Karena itu Kami tentukan kepada Bani FE ITA BaBe Ka) 
Israil: Bahwa barang siapa membunuh ara st sia Pat TAP 
orang yang tidak membunuh orang lain delta Ga Loan 


atau membuat kerusakan di bumi, maka 


733. Ucapan Habil penuh arti. Dia orang yang tak berdosa dan orang bertakwa. Di bawah ancaman 
pembunuhan yang dilontarkan lawan, i menjawab tenang, dengan maksud hendak memperbaiki 
lawannya. “Sungguh,” ia mengimbau, “jika korbanmu tidak diterima, tentu ada sesuatu yang sali : 
dalam dirimu sendiri, sebab Allah Mahaadil dan menerima setiap kurban orang yang saleh. Kalau ini 
tidak mengalangimu, aku tidak akan melakukan balas dendam, meskipun kemampuanku mengadakan 
perlawanan terhadapmu sama besarnya dengan kemampuanmu terhadapku. Aku takut kepada Dia 
Yang menciptakan daku, dan aku tahu Dialah Yang memelihara semua ciptaan-Nya. Baik juBS 
kuingatkan kau, bahwa engkau telah berbuat salah. Bahkan aku tidak bermaksud melawan sekalipun, 
Jelapi tahukah engkau akibat yang akan menimpamu kelak? Engkau akan mengalami siksaan batin.” 

' 734. Permohonan adiknya yang begitu bersih, dan bukan hanya untuk kepentingannya sendiri 
saja, samasekali tidak memberi bekas, sebab sebaliknya, jiwa yang seorang lagi sudah penuh 7 
bangga, mementingkan diri sendiri dan penuh rasa dengki. Pembunuhan itu pun dilaksanakan, tetapi 
dalam melaksanakan itu ja telah menghancurkan dirinya sendiri. 

735, Sau'at bisa berarti “mayat,” dengan suatu kesan adanya ketelanjangan dan perasaan malu 
dalam dua pengertian: (1) pengertian dibiarkan terbuka tanpa dikuburkan, dan (2) pengertian aa 
karena pembunuhan tanpa alasan yang dilakukan dengan kekerasan telah menghilangkan nyawa yang 
bersemayam dalam tubuh itu—nyawa seorang saudara pula. 

736. Pikiran ini akhirnya kembali juga kepada si pembunuh. Membunuh seseorang itu sungguh 
mengerikan sekali—lebih-lebih lagi karena ia Saudara sendiri, dan saudara yang saleh pula tidak 
berdosa! Bahkan lebih buruk lagi, si pembunuh tidak punya rasa sopan untuk menguburk 4 
mayat, dan untuk tugas yang sederhana itu saja ia harus diperingatkan oleh seekor gagak —seekor 
burung hitam yang biasa dipandang hinal Karena itu, timbul rasa penyesalan dalam hatiny2- Terap” 
itu bukan penyesalan yang sesungguhnya. 


Surah 5: Ma'idah 


33. 


35. 


Isr: 


Orang-oran 


Teman 


Sikap sang: 
mereka d 
Salam lagi menjerumuskan mereka ke dalam, dosa. Membunuh 
Pribadi oran 


ia seolah membunuh semua orang:737 gan 
barang siapa menyelamatkan nyawa satu 
orang, maka ia seolah menyelamatkan 
nyawa semua orang. Rasul-rasul Kami 
telah datang kepada mereka dengan bukti- 
bukti yang jelas. 'Tetapi kemudian setelah 
itu banyak di antara mereka melakukan 
pelanggaran di bumi. 


Hukuman orang yang melawan Allah 
dan Rasul-Nya, dan berusaha membuat 
kerusakan di bumi,78 dibunuh atau di- 
salib atau dipotong silang tangan dan 
kakinya,?8” atau dibuang dari negeri itu. 
Yang demikian itulah pengliinaan untuk 
increka di dunia, dan di akhirat mereka 
mendapat azab yang berat. 


- Kecuali mereka bertobat sebelum kamu 


mengalahkan mereka. Maka ketahuilah, 

Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. 
Am 6. 

Dai orang beriman! Bertakwalah kepada 

Allah,”40 dan carilah jalan untuk men- 


737, Cerita tentang Kabil ini disinggung agak terperinci dengan tujuan 
ail. Bani Israil memperlihatkan pembangkangannya terhadap Tuhan, 
£ beriman. Mereka justru tidak apa-apa. mala 
al rendah hati. Tatkala Allah mencabut karunia-Nya d 
an menganugerahkannya kepada saudaranya sebangsa, 


erlak 


Un penyi 
$ sun 
9. Bia 


255 


terhadap Sea kejahatan ganda berupa pengkhianatan terhadap negara, di 
ali 


'ematif, 


Cpala). 
dan berjP 


goa bag, 
Yang bernasil 
ma 


masing-masing dapat diterapkan sesuai dengan suasana, yakn 


Mah Mbuat kita menghindari sasaran ya! 
i keinginan yang begitu kuat untu 
1G bertakwa kepada Allah itu sebenarnya kar 
TA “Sungguh mencari jalan untuk mendekatkan 
“ kita dengan segala daya upaya berjuang de 


k menjauhi segala 


Juz 6 BAU 2 (2) 


na tena,. 


LEG Kana La 
SEA SAN 


“Ah - 05 arah 
PA atepe arina 


PA AE NP Ea Le Na 
Sa PNG ISA 


AN Mean Yan 

TG AN 353, 

Pee EA 

CNG Geng SEN GA SI 

Pa 
0 gai 


Hesti 


- 


mengingatkan pada cerita 
membunuh dan menista 
lah kebalikannya, mereka memperlihatkan 
ari kaum Israil karena dosa-dosa 
rasa iri hati Bani Israil itu lebih 
atau merencanakan pembunuhan 
lah dengan membunuh siapa saja 
ya suatu pribadi samalah 


tambah dengan pengkhianatan 
hukuman disebutkan sebagai 
ii eksekusi (dengan memotong 
bentuk-bentuk hukum pirang ma 
iks sperti “menggantung, ! 
aa faks, eembiarkan korban 
biasa dilakukan di negeri Arab. Segala 
ngan dasar rahniat Allah tobat yang 


" tetapi anak kalimat 
dalam pengertian 


1g menimbulkan tak 


ena sudah disebutkan agar kita berusaha 


diri kepada: 
mi Allah. 


Surah 5: Ma'idah 256 Juz 6 BW 3, (2) 


PIR NIA NATA 
dekatkan diri kepada-Nya, dan berjuang: BSN Sanken aa 
lah di jalan-Nya supaya kamu berhasil. 


3 


Eat AN ML AT EN KL 
36. Orang kafir, sekiranya mereka memiliki KE EA S GL Ka) 
segala yang ada di bumi dan ditambah Pali PAN Tana (aa P 
sebanyak itu pula untuk menebus diri dari PA EA sega desa “49 


Ba Aa AE un Mba 
azab hari kiamat, semua itu tiada akan IIS aan 
diterima. Mereka berada dalam azab yang Ap FAK 
pedih. 

3 tg ALA 2NIT LO 2 Lah 

37. Mereka ingin keluar dari api, tetapi tidak Le) 2D JA Gel PUN AN Ko) 
akan dapat keluar dari sana. Mereka ber- 2,3 ayaaa siku 
ada dalam azab yang tiada hentinya. Peta Se aa 

2 Se MA be bo rd 

38. Cdapun mengenai pencuri,”4? laki-laki NA ATA AN @ 
atau perempuan, potonglah tangannya se- Dn ega LN ea aa .- 
bagai hukuman atas perbuatannya, sebagai AD Hak AN GAN SABAR Ai 
pelajaran dari Allah, Allah Mahaperkasa, 

Mahabijaksana. 


- Laman ya, 03 22 
39. Tetapi barang siapa bertobat setelah ber- Pu BNN AE UN aj 

buat jahat dan memperbaiki diri, maka do aga G 
Allah akan menerima tobatnya. Allah Maha MerbasaS AN 3 
Pengampun, Maha Pengasih. 


2 " Bean Ayah ana 1" 
40. Tidakkah engkau ketahui73 bahwa milik MEN TPA POT PP apa aji ) 
Allah segala kerajaan langit dan bumi? Ia an PN TA PA TA Dt Neted 
mengazab barang siapa dikehendaki dan Pa AG das Ea an ja 


z 
mengampuni barang siapa dikehendaki. aing 
Allah berkuasa atas segalanya. ska 

741. “Berhasil” 


hidup di dunia ini 

742, Di sini kita berhaday 
ulama fikih mengenai kadar 
itu. Pendapat yan 
hukuman ini. Ur 


untuk pencurian yang pertama, atas dasar “jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, pengga!! £ 
dan buanglah itu," (Matius 18. 8). Tampaknya pada masa Yesus itu pencuri-pencuri disalib (Matu 
27. 38). 


743. Sebenarnya hukuman itu bukan men 
semata-mata. Hanya untuk memelihara keragai 
dari tindakan pidana, maka diletakkanlah das: 
undang-undang pidananya. Tetapi kita haru: 


jadi wewenang manusia, melainkan wewenang alan 
man bermasyarakat, dan melindungi orang tak Dae 
ar-dasar tertentu. Atas dasar itu orang dapat menya 
: s selalu ingat, bahwa Allah tidak hanya menghuku Kg 
letapi juga memberi ampunan, dan pengampunan itu adalah sifat yang lebih utama diberikan kep3 

kita. Bukanlah menjadi kebijaksanaan kita untuk menentukan batas-batas ampunan dan hukuman Lai 


melainkan atas dasar kehendak atau rencana-Nya juga. Itulah yang akan menjadi ukuran sesungguhny? 
mengenai segala kebenaran dan keadilan. 


Surah 5S: Ma'idah 257 Juz 6 SIA 3, (2) 


AN 
3 


& 


41. Hai Rasul! Janganlah engkau bersedih KO ARA Iga @ 
Sha SA LI ai 
hati karena mereka berlomba menjadi SA Lag Basa NN 


Te 
Ta 
1 


aan et ai aeg EL ah 
kafir”! mereka yang tadinya berkata di KI JAN OLEAN BETA ra SN 
mulut: “Kami beriman,” tetapi hati mereka Ato ah Na AI Te APU 
tidak beriman. Juga orang Yahudi yang yA B3 SN Gas ang 


gemar mendengarkan berita bohong, gemar BANI A3 SA 1x 
mendengarkan untuk orang lain yang tak Naa Ba ana “up 5 Na, 
pemah datang kepadamu. 4? Mereka meng- KAN SA Ka ya N SK 
ubah kata-kata dari arti yang sebenar- 7 
nya.”40 Mereka berkata: “Jika ini yang 


diberikan kepadamu, terimalah, tetapi jika 1 OWI AL t3 Mahi nasa iaara 
bukan itu yang diberikan, hati-hatilah!” ca 3 Mam Sa 4 


PELET 


DNAN Pat KN ENI Lia 
AN DIA Sop D31523325 


K 


aah Ao ajh 4 
Barang siapa oleh Allah hendak diberi coba- GE NS Kai aan 
an, sedikit pun engkau tidak berkuasa atas- Panai Aa sang tara 
nya dalam berhadapan dengan Allah. Allah MABES 3x3 


tiada hendak membersihkan hati mereka. 
Di dunia mereka hina, dan di akhirat ber- 
ada dalam azab yang berat. 


- Pa P “ 
42. Mereka gemar mendengarkan berita bo- BIG E LAN oU para @ 
hong dan melahap segala yang haram.747 .. Pen Nai ten SL re menara 
' 2 : HA TAG AF RINA AU PATI 
Jika mereka datang kepadamu berilah Pesat ibue AN range 
keputusan di antara mereka atau hindari- 
lah mereka: 48 kalau engkau menghindari 


744. Ada dua belas manusia yang dimaksudkan, yakni kaum munafik dan orang-orang Yahudi, 
karena keduanya telah membuat Rasulullah menghadapi kesulitan yang sungguh berat, dan itulah 
yang telah membuatnya sangat sedih dan kecewa. Mereka itu memperlihatkan sikap tidak jujur, 
bermuka-muka, licik dan keras hati. Manusia macam begini masih belum terkikis habis, 

745. Di antara Orang-orang Yahudi itu ada yang memburu kebohongan apa saja untuk memukul 
Rasulullah Selalu mereka memasang telinga, menampung cerita-cerita dari orang-orang yang sekalipun 
lidak banyak berhubungan dari dekat dengan Rasulullah. Kalau yang kira artikan kata “untuk,” dan 
bukan “dari" sebelum "orang lain” (sebab kedua arti itu sudah akan tercakup dalam kata bahasa Arab), 
maka Pengertiannya akan jadi: Mereka adalah pendengar-pendengar atau mata-mata yang tekun 
menampung kebohongan apa saja yang dapat mereka tangkap, dan mereka akan bertindak sebagai 
Mata-mata Untuk orang lain (pendeta-pendeta mereka dan sebagainya) yang berada di balik tabir. 

- Yang dibawa kepada mereka cerita-cerita bohong. ' : 
wak 16. Bd. 5:14. Penambahan kata min ba'di di sini memberi kesan adanya perubahan kata-kata 
Pe Yang tepat. begitu juga tempat. Mereka tidak mau menghormati Kitab Taurat dengan baik, di 
Fak salah menerapkannya, dengan mengubah-ubah arti, Atau bolehjadi juga mereka yang 
Sta C€rita-cerita itu merusak artinya dengan salah menafsirkan sumber pertamanya. . 
iasar ui Yelahap segala yang haram: mengandung dua pengerian, harfiah dan kiasan. Dalam arti 
Tasan aka jadi Tea 4 i engambil keuntungan yang tidak 
sem 1 menjadi: menjalankan riba dan menerima suap, atau meng: ya N 
“gi Ka Orang yang dalam kedudukan lemah, atau karena kekuatan mereka sendiri sebagai 
Uk menamb: iri pula, 5 
alau itu Ba Sung 3 sementara menunggu kelengahan, bisa saja orang yang 
khindar secara terhormat untuk menjadi perantara dalam suatu perkara yang diserahkan 
tunggup” & Seperti juga halnya dengan perkara golongan-golongan yang Ba ak mob Perangaeh 
keputusan (NCATI keadilan, tetapi sebaliknya, masing-masing mengharapkan akan y 
yang berat sebelah, 


Juur 
kes En 


aa 


Surah S5: Ma'idah 258 Juz 6 SAI 3, — (2) 


PN MT part ala PAP SINAR PEN 
mereka sedikit pun mereka tidak akan Inah KR OKE CE Tara 
mengganggumu. Dan jika engkau me- ang Lag 
mutuskan perkara mereka, putuskanlah Gala tan 


antara mereka dengan adil. Allah men- 
cintai orang yang berlaku adil. 


Pa yana BAE KI TA 30 
43. Tetapi bagaimana mereka datang kepada- MKD BKN SA @ 
mu meminta keputusan?49 padahal mereka bag, BIN ATA an erna 
mempunyai Taurat, di dalamnya ada Vera Aa Lag SS aa San ga 
peraturan Allah? Sesudah itu kemudian 
mereka tinggalkan. Sungguh mereka bukan 
orang beriman. 


R. 73.— Keadilan yang sebenar-benarnya selaras dengan Hukum Allah. 
(5:44-82) Jangan mengikuti keinginan manusia yang mementingkan diri sendiri, 
Ikuti Kehendak Allah, yang diturunkan 
Kepada Musa dan Isa, dan kini kepada Muhammad. 
Jangan bersahabat dan berlindung 
Kepada mereka yang dalam hatinya terkandung penyakit.— 
Orang-orang yang mengejek agama 
Atau menganggapnya permainan belaka,—dan yang memuja setan. 
Canangkan Kebenaran Allah, dan jangan 
Takut. Hindari ketidakadilan mereka, 
Yang ditampaik oleh Daud 
Dan Isa. Namun perhatikan dengan penuh rasa keadilan 
Mereka yang tulus dan rendah hati, 
Meskipun mereka bukan dari kelompokmu, 
Jika mereka menjadi saksi Kebenaran. 


Am 7. 2 
. Lan LG, 2 teat 
44. Ramilah yang menurunkan Taurat, di leg 25 sa GA NU) o 
dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, 750 Aa 2, 20 Ha 2831 
yang oleh para nabi yang berserah diri, PUN PAN AN 
para rabbi dan ahbar!S! dalam meng- 

749. Ini adalah suatu pertanyaan yang teliti sekali mengenai maksud orang-orang Yahudi ag 
membawa perkara mereka kepada Rasulullah untuk mendapatkan keputusan. Mereka datang nm 
memperolok apa saja yang akan dikatakan nanti, atau (2) yang berkenaan dengan kenyataan Oa 
mau menipunya dan hanya keputusan yang akan menyenangkan hati mereka saja yang akan ai 
abi meskipun Leg dengan keadilan. Taurat sendiri yang tidak sesuai dengan Kep ala 
mereka yang serakah, kadang diputarbalikkannya. Tetapi i ah 20y' 
menjalankan keadilan, , Maeda tam 

750. Petunjuk berkenaan dengan tingkah laku: cah: i ng 

| : ertian ya 
tentang kehidupan rohani yang lebih tinggi. Be ag ADA Pen di 

751. Rabbani, yang paling tepat saya rasa diterjemahkan menurut gelar dalam agama Mai 
Rabbi, yakni para ahli agama Yahudi. Kalangan terpelajar Yahudi dapat disamakan keduduk ik 
dengan pemuka agama Yahudi. Ahbar ialah kata jamak hibr atau hahr, yang dapat kita 81 ain. 
sebagai ahli hukum agama Yahudi. Kemudian istilah ini dipakai untuk pemuka agama-agam? 
Timbul tanda tanya: Ada hubungannyakah kata ini dengan akar kata yang sama seperti “ paknya 
atau Eber (Heber) (Kitab Kejadian 10. 21), nenek moyang keturunan Yahudi? Hal ini 1 1 


dinafikan oleh kenyataan bahwa akar kata dalam bahasa kata 
adalah 'Abar, bukan Habar en aa 


Surah S: Ma'idah 


45. 


259 


ambil keputusan atas perkara menurut 
agama Yahudi, sebab kepada mereka di- 
perintahkan memelihara Kitab Allah. Dan 
atas itu mereka menjadi saksi.92 Ja- 
nganlah kau takut kepada manusia, tetapi 
takutlah kepada-Ku dan janganlah kamu 
menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang 
tak berarti.7?3 Barang siapa tidak men- 
jalankan hukum seperti yang diturunkan 
Allah, mereka adalah orang yang ingkar. 


Di dalamnya Kami tentukan kepada me- 
reka:!54 “Nyawa dibayar dengan nyawa, 
mata dengan mata. hidung dengan hidung, 
telinga dengan telinga, gigi dengan gigi 
dan luka—ada gisas-nya.” Tetapi barang 
siapa melepaskan hak pembalasannya 
sebagai sedekah, maka itu penebus dosa 
baginya.73S Barang siapa tidak menjalan- 
kan hukum seperti yang diturunkan Allah, 
mereka adalah orang yang zalim.36 


752. Mereka adalah saksi-saksi hidup mengenai Kitab Suci itu, dan 
mereka sudah mengumumkannya kepada orang 
753. Dua tuduhan dialamatkan kepada oran 
mereka putarbalikkan artinya, 
takut kepada manusia daripada kepada Allah: (2) 
bagian sepotong-sepotong dari Kitab Taurat yang as 


untuk disesuaikan dengan tujuan merek 
apa yang a 
li yang diturunkan kepada Musa, yang kemudian 


Mereka campuradukkan dengan bahan setengah-sejarah dan legenda di samping beberapa rangkuman 


Puisi yang indah-indah. Yourat yang disebutkan 
2da pada kita sekarang: juga bukan Pentateuch (lima p 
yang berisi undang-undang, yang sebagian besar berisi cerita seten) 


Juz 6 ISU 35 (2) 


NA aa NP MO KN TA TN AA 
HA SAN GA SNI SSL 
ATA rent hi 
JONES BEA ASN AN 
LA LA 210LYA ,e2 
PA an ATA, 


Tan era FA 
GEN UH 


AKI ara 5 Ane 3 
INGAT aka) 


FE AN LNG AAS 
SA 3 IA Sio, 
KEB ABBANAN 


dapat membuktikan bahwa 


banyak: 8d 2:143 dan 4:135. 
& Yahudi: (1) sekalipun kitab-kitab mereka sendiri, 


a sendiri, sebab mereka lebih 
da pada mereka tidak lain daripada 


di dalam Our'an, bukanlah Perjanjian Lama yang 
Kitab bagian pertama dalam Perjanjian Lama 


gah-sejarah dan legenda itu). 
ni). 


Lihat Lampiran 1 1 ir S i 
t dah akhir Surah i 
. Iinengena! MIPA Pentateuch, yakni Kitab Keluaran 21. 23- 


diberikan 


am 


755. Ini di 5 
: id Take: 
bagaimana aj ak termasuk bagian Taurat, melain 


756, p. 
Pengulan 


IN Me 1 
kitab Pelari Sudah cocok dengan konteks masing-m 
Palsu «ka sendiri, berarti mereka tidak beriman (ka 
2rl mereka orang-orang zalim. Kalau umat 


kepada mereka, berarti mereka fasik (pemban 


Ts Pembalasan itu disebutkan di tiga tempat dalam 
i Kitab Imamat 24. 18-21 dan Kitab Ulangan 19. 21. 


aran Isa itu secara berangsur 
ada akhir ayat 47, 48 dan 50 yang tamp 
EAn. Kata-kata penting dalam tiga kasus itu 


Tr: 


dalam agama 1 


sebagai pengantar mempei 
aknya sebagai 

jalah: orang kafir, 
asing. Kalau or: 
fin): kalau mere! 
Nasrani tidak meng 


gkang). 


Susunan kata dalam ketiga nukilan itu 
akan menyertai rasa kasih sayang. 
undang Lama (Taurat) “mata ganti 
pengampunan: tetapi pengarahan 
ini ialah antara sesama manusia. 
au penguasa yang berwenang dapat 
masyarakat. Kejahatan 


rkenalkan Gur'an. 

pengulangan, sebenarnya bukan 
orang zalim dan orang fasik, 
'ang-orang Yahudi sudah merusak 
ka membuat ketentuan-ketentuan 
ikuti tuntunan cahaya yang 


Surah 5: M@'idah 


46. 


47. 


48. 


260 


JDan untuk meneruskan jejak mereka 
Kami utus Isa putra Maryam, memper- 
kuat Taurat yang sudah ada sebelumnya: 
dan Kami berikan Injil kepadanya. Di 
dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya,737 
dan memperkuat Taurat yang sudah ada 
sebelumnya: sebagai petunjuk dan per- 
ingatan untuk orang yang bertakwa. 


Hendaklah pengikut Injil memutuskan 
perkara menurut apa yang diturunkan 
Allah di dalamnya barang siapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah mereka itulah orang 
fasik.798 


Dan Kami turunkan Kitab yang mem- 
bawa kebenaran, memperkuat Kitab yang 
sudah ada sebelumnya dan menjaga- 
nya. 199 Maka putuskanlah perkara antara 
mereka menurut apa yang diturunkan 
Allah. Dan janganlah ikuti nafsu mereka 
dengan meninggalkan kebenaran yang 
datang kepadamu. Untuk kamu masing- 
masing. Kami tentukan suatu undang- 
undang dan jalan yang terang. 760 Sekiranya 
Allah menghendaki niscaya Ia menjadikan 


757. Petunjuk dan cahaya—lihat C. 750 di atas. Mengenai arti Perjanjian Baru (Injil), 


piran III “Tentang Injil” (sesudah akhir Surah ini). 


kebenaran dan ajaran yang asli, 
penafsirannya. Sebagai contoh, 
dendam, ia masih menyarankan 
sifat pengecut dan sentimentalis 
Our'an menguji mereka meng 
praktis. 


758. Lihat C. 756 di atas. 


Juz 6 SHU 3 ye (0) 
RL... A0» Tega banana @ 
Lelga RP casan KA UI IA 39 
KITA AKU 


na 


0 Nyiur ni E # 

KAN GRI RO OA YP IsAh 
Bg LAN 1 33 
BAYAR) 


cash 


AN Ann tap Aneka 
SAR WIB Jak, O 


SNP ga NAN ata t Sa ae, 
ee ANTA IN UPK 


WAK uk 0 


Te 5 12 1 ac aral 
KE En GA LSN GA AG IRR 


, Aa ar z 
BED In Haro 
PA AN Ta MA ee LARI 

TN “Ta KE AA 
Na 5 


IA Aa Ag 9 2G 5 SA aa 
DE ea Kn bar 


lihat Lam" 


mpe 


759. Setelah wahyu yang lebih tua dirusak, Gur'an datang dengan dua tujuan: (1) untuk Me ap 


760. Undang-undang: syir'at - 


dan (2) untuk menjaganya, atau bertindak sebagai pengawa 
jika orang berusaha melakukan pembalasan dengan sam F 
suatu langkah kasih sayang. Kalau mereka begitu tangkas 
me dengan cakap kosong “berilah kepadanya pipi yang $“ 
enai pengampunan dan kasih sayang itu dengan uj 


semacam jalan raya yang terbuka. Saya berpendapa' 


gat 
nenutuP 
jaga 


31 
ian yang as 


suk" 
ter! 

peraturan mengenai tingkah laku yang praktis. Jalan 9078 “jay ada 
Minhaj sesuatu yang lebih halus yang berada di atas undang- 
pada setiap manusia, tak ubahnya 


emang ina J 
t, Cohah" esis 


aga" 


undang, tetapi yang M 


5 . jumat 
ayat 47 dan 49 di atas, masih merupakan bagian rohani yang lebih tinggi yang umum bag! an 
meskipun undang-undang dan Peraturan-peraturan pada bangsa yang lain bisa punya beni 
pula. 


MM 


Surah 5: Ma'idah 261 Juz 6 ISL 3, (2) 


Pe naa 


kamu satu umat,78! tetapi Ia hendak Ga TEBAK An 13 bTb3 
Pa 


menguji kamu atas pemberian-Nya. Maka P3 2 aa 22, EN 
berlombalah kamu dalam kebaikan. Ke- Eat Kapan LAN P3 KA 


pada Allah tempat kamu kembali, lalu Ia tega Dera senar 
memberitahukan kepadamu apa yang kamu ka 4 
perselisihkan. 02 


ar Pe - 
49. Dan putuskanlah perkara antara mereka GEET ANK @ 
menurut apa yang diturunkan Allah. Dan aa KAA en Ata akar 
janganlah ikuti nafsu mereka. Tetapi hati- BJ ya SELERA lag 
hatilah terhadap mereka. Jangan mereka x 4 SN AS S3OSA 
memperdaya kamu dari sesuatu yang Ta Henna ra IP 
sudah diturunkan Allah kepadamu. Jika bekal ANA Sl Ap Ha 
mereka meninggalkan, ketahuilah bahwa 
Allah hendak menimpakan musibah atas 
sebagian kejahatan mereka. Dan sungguh, 
manusia banyak yang fasik. 
- 3g 
50. Adakah hukum jahiliah yang mereka ke- Ken gan asas Kn LK @ 
hendaki?763 Tetapi hukum siapakah yang tua 
lebih baik daripada hukum Allah, untuk PI 
mereka yang berkeyakinan? 


Am 8. 
Fata NI Aa AA ra 
51. Dai orang yang beriman! Janganlah PEN KA EN INA @ 


kamu menjadikan orang Yahudi dan Nas- 
rani sebagai pelindung: 704 mereka saling 


761. Asalnya umat manusia itu adalah satu umat atau satu bangsa: 4:1, dan 2:213. Supaya tetap 
demikian, Allah dapat membiarkan kita semua ini sama—salu bahasa, satu ragam watak dan satu 
Pula bentuk susunan fisik (termasuk iklim) tempat kita hidup. Tetapi dengan kebijaksanaan-Nya, Dia 
membuat kita berbeda-beda dalam semua ini, bukan saja mengenai waktu yang sudah ditentukan, 
tetapi juga mengenai kurun dan zaman yang berbeda-beda. Ini berarti kapasitas kita dalam Tauhid 
Masih perlu diuji, dan perlunya menekankan arti tauhid dan Islam. 
ds MManjgsin sudah biasa memperselisihkan Lana sa map mi 

alahs i ci 1 fas 
Uidak menjadi, Mg ba ma aa terbuka tak ada gunanya di hari akhirat, siapa yang 
berkutar dengan pikiran-pikiran palsu dan siapa yang mendambakan kebenaran. Dasa 
pe - Zaman jahiliah ialah zaman kesukuan, dendam, permusuhan serta mem wara "an 
Perbedaan antara sesama manusia. Zaman demikian ini sebenarnya sampai sekarang masil - Yak 
Jaran dan Misi Islam bertugas mengeluarkan kita dari sikap mental yang palsu itu, MENU e Si H4 
pan benar Sesuai dengan tauhid. Apabila iman kita sudah mantap (tidak sekadar kata-kata), Allal 


an Membimbiny ks pat 
Ing kita kepada Tauhid 'itu. in 
kemunyy: SKNI, jangan menyandarkan bantuan dan pertolongan kepada ang kon 
Sesugn Kiannya mereka bersekutu melawan kamu daripada membantu kamu. Mega atm 
Mereka HU pun hal yang demikian ini terjadi pula berulang-ulang. Orang yang # Fm 2 Bea 
liar an Saling bertukar pendapat dengan sembunyi-sembunyi harus dianggap sam 3 . 
unta : p akan menentukan. 


T"muka-muka, padu waktunya nasib juga yang 


tang Tuhan, tujuan manusia— 
ganjur ajaran-ajaran palsu itu, 


Surah 5: Ma'idah 262 Juz 6 BRI By (2) 
$ & Eks 2 NAN, s 
melindungi sesama mereka. Dan orang di ak y 24 Pi Alai AAS 
antara kamu yang mengikuti mereka, ia mna dg 
termasuk mereka. Dan Allah tidak akan maan 
memberi petunjuk kepada orang yang 
zalim. 


Ato 


2 

52. Mereka, yang di dalam hati'”? mengidap A33 Pa 2 An NA @ 

penyakit—akan kaulihat akan cepat-cepat ng ha Ae 
mendekati mereka sambil berkata: “Kami Jasa TI IS 1163 Sar 


765 


khawatir nasib buruk akan menimpa kami.” Agan TA RA 122 25 niata 5 AAN 
Semoga Allah mendatangkan kemenangan Bi Ng Ie 
atau keputusan lain menurut kehendak- ajaaa - 1 


Nya, sehingga akan membuat mereka 
menyesal atas apa yang mereka simpan di 
dalam hati. 


2 : 4 
53. Dan orang yang beriman akan berkata: Se Gah KE RiRA RATA Ara ko) 
“Inikah orang yang bersumpah demi Allah, 2 


7. - AG 
dengan sumpah yang bersungguh-sung- KEL KAA Agan 


guh, bahwa mereka bersama kamu?”766 Se 
Segala amal mereka sia-sia, dan mereka 
menjadi rugi. 


54. Hai orang yang beriman! Barang siapa Sen KA EEAA @ 
di antara kamu murtad dari agamanya, Pe Pn 15, BE ang 
Allah akan mendatangkan golongan lain: 3, EN . YA KANAN - Ah 
Ia mencintai mereka dan mereka pun 2 Gala 23 4 
mencintai-Nya. Rendah hati terhadap se- pe, My EU 
sama mukmin, dan bersikap keras terhadap 
orang kafir. Berjihad di jalan Allah, tiada 
takut akan celaan orang siapa pun yang 


765. Bd. 2:10. 

766. Orang-orang munafik itu, sementara menghadapi suasana yang meragukan, pura-pura 1 saat 
sama kaum Muslimin, tetapi dengan musuh-musuh kaum Muslimin mereka tetap bersekutu: 2 jadi 
yang menentukan sudah tiba dan Allah memberikan kemenangan kepada Islam, posisi mM katakan 
serba salah. Bukan saja kaum Muslimin tidak mengakui mereka, tetapi dengan enak akan Sa 
kepada musuh dengan nada mengejek: “Inikah Orang-orang yang sudah bersumpah sebagai 
Persahabatan mereka apa gunanya buat kamu? Di mana mereka sekarang?" 


Surah 5: Ma'idah 263 Tux6 BA Bh mo) 


suka mencela.707 Itulah karunia Allah Ang yan ban 1133 Ket 
yang akan diberikan kepada siapa saja E ba ag 1 
ang dikehendaki-Nya. Allah meliputi se- KAA LI 
yang Pp 


galanya dan Ia Mahatahu. 


g AN La yaah - 
55. Penolongmu yang sesungguhnya Allah, BINA NG PA MAA @ 
Rasul-Nya dan orang-orang beriman, « LA ALAN Lu adan 
g GP MEN A 
mereka yang mendirikan salat dan me- 2 AS ri tea) Bi 
nunaikan zakat seraya menundukkan ke- 


pala. 
P3 


2 ng TIA N Tera, 20 
56. Dan barang siapa memilih Allah dan MSI ANN G2 PAI ka) 
Rasul-nya serta orang beriman sebagai tpg YA 
penolongnya, maka pengikut Allah itulah Sala 
yang pasti menang. 


Am 9. 
tg LA La ERA AL IaT 
57. @rang-orang yang beriman! Janganlah KE LAGI YAN AU @ 
kamu menjadikan mereka yang memper- Apaan A0 Sen AA he AL 
: Pada Tata saya 3) 

lakukan agamamu menjadi bahan ejekan MA as Pata 
dan permainan, ”98—-sebagai pelindung, (ar Ata ENG 2A3I 
Gaitu) mereka yang sudah menerima 
Kitab sebelummu dan orang kafir. Ber- 


lakwalah kepada Allah jika kamu orang 
beriman, 


k harus ada orang yang meng- 
kiran sehat dan begitu rasional 
mereka jangan mengulang 
i jiwa ajaran Allah. 
hanya terbatas pada 


767. Karena “manusia banyak yang fasik” (5:49), tidak bisa tidal 
Seperni “tama sekalipun dari kalangan agama yang sejalan dengan pi : 
' Islam. Tetapi di sini ada peringatan kepada masyarakat Islam, 


Sejarah l 
Jika Pn ba Yahudi, dan menjadi begitu sombong se 


tanda. F i ere 
Tetap da-tanda tertentu: di antara sesama bersaudara, sikap mM 


terh 5 is- is 
Mereka ye AP Orang-orang yang zalim mereka tidak akan Bams an Aa Pesta baik se 


Tu as berjuang demi hak dan kebenaran, merek V a kalau kami 
berbuay M menghadapi an yang mengatakan: “Orang akan Aa masi itik 
Sebap  , “Mikiang" Tiwa mereka begitu besar untuk dapat diancam genaan Na Mori 

Yang bean erikutnya menyebutkan, penolong mereka ialah Allah dan Rasul-Ny: 

Tg SapaB Pada kebenaran, tanpa harus merasa takut. yang akrab dengan mereka 


£ men ii ulan 2 8 
(eta a Amami dak benar bahwa kita harus Ba. Si mereka mungkin suatu Naa 

2 '3 uang menjadi bahan ejekan atau permainan. Bu Ada kita. Terapi pergaulan 
Mereka kanunYai maksud ain dengan memberi Kane di sinis dan munafik. 


an memperlemah iman kita, dan membuat kita ja 


g-orang 


Surah 5: Ma'idah 264 Juz 6 BULI 3 (2) 
Aa ie KAIN AN Lahan 
58. Jika kamu menyeru orang supaya salat, 5 A Kal ag pa Lag isE Peka Jas lala @ 
mereka menjadikannya bahan ejekan dan Pen 
permainan. Yang demikian itu karena SHERNAAKA, 
mereka golongan orang tidak berakal. 


NB na naa Netanat 
59. Katakanlah: “Hai Ahli Kitab! Adakah dab En Naga JALAN YA lo) 


kamu membenci dan mencela kami hanya Sega tek ana NN AA AA 
karena beriman kepada Allah kepada apa KA Hen sendal 
yang diturunkan kepada kami dan kepada aah 


yang diturunkan sebelum itu? Sungguh, 
kebanyakan dari kamu orang fasik.”799 


60. Katakanlah: “Akan kusampaikankah ke- 
padamu yang lebih buruk daripada itu ? 5 
sebagai pembalasan dari Allah? Orang JAS Ja ADE Tag AINI Iya 
yang dilaknati dan dimurkai Allah, di AT Ia den Tn, diraag 3 
antaranya ada yang dijadikan-Nya kera IIA AI PMA AA 
dan babi,” dan menyembah setan:— 2 SA ATA KAA 
mereka itulah yang lebih buruk tempat- 2 
nya dan lebih sesat, jauh dari jalan yang 
benar.” 


61. Balau mereka datang kepadamu, mereka ASI DAA Ara @ 
berkata: “Kami beriman.” Padahal mereka 2 
datang dengan kekafiran dan pergi pun 
demikian. Tetapi Allah mengetahui benar 
apa yang mereka sembunyikan. 


OebaaA agan eh aga 


& Pt 
V6 Layphs! “33 ala 


: . P ae 33 
62. Dan kamu lihat banyak di antara mereka DIN EA SP @ 


terjerumus dalam dosa dan permusuhan, " 


PE 1 

769. Ironi yang terdapat dalam ayat ini dan ayat berikut sungguh pahit sekali. “Kamu Ati Kitab! 
Kamu membenci kami karena kami beriman kepada Allah dan bukan saja kepada kitab su! kami 
tetapi juga kepada kitab suci kamu? Barangkali kamu membenci kami karena kami taat sedang ar 
membangkang terhadap Tuhan! Kenapa kamu membenci kami? Masih ada yang lebih buruk di ad 
kepatuhan dan keimanan kami. Perlukah saya tunjukkan beberapa di antaranya? Pertanyaan 
ialah: apa hukuman yang telah ditimpakan Tuhan terhadap apa yang saya sebutkan itu? ani 
golongan yang telah mendapat kutukan Tuhan? (Lihat Ulangan I1. 26, dan 28. 15-68 dan sekian si 
dalam Hosea 8. 14 dan 9. 1). Siapa yang telah menimbulkan kemurkaan Tuhan? (Perhatikan $€ 
banyak ayat lagi seperti Ulangan 1. 34: Matius 3. 7). Siapakah yang meninggalkan Tuhan kamu 
nyembah dewa? (Yeremia 16, 11-13). Itulah rekaman kamu sendiri. Itukah yang membuat 
membenci kami?" di- 

770. Mengenai kera lihat O. 2:65. Mengenai orang yang kerasukan setan dan setan yang s1 
masukkan kec dalam babi, lihat Matius 8. 28-32. Atau barangkali kera dan babi itu keduanya $£ ati 
kiasan: orang yang telah memalsukan firman-firman Allah sudah tidak mengenal hukum 128! 3 
kera, dan mereka yang hidupnya kotor, rakus dan jorok disamakan dengan babi. 


Surah 5: Ma'idah 265 Juz 6 IMS 2 — (2) 


dan memakan segala yang haram.!7! Sung- BIS ETS X8 3 


guh buruk apa yang telah mereka lakukan. 


63. Mengapa para rabbi dan para ahbar tidak APA SERI (al 
dosa dan memakan tara haram. Sungguh GREY LAN ANN 
buruk apa yang telah mereka kerjakan. 

64. rang Yahudi berkata: “Tangan Allah??? Ae E KAA NS (Oo) 
reka. Mereka ter karena perkataan, SEE AGANASNGN Ga gais 


nya. Tidak, bahkan tangan Allah terbuka: 7 ANAK 232 Pa CE An TA AA 
la memberi menurut kehendak-Nya dan EBIAU EA ESA ea 
apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu PIN ig PASS ELAA, 255 
akan membuat kebanyakan mereka lebih Pp OA ap Panai 
durhaka??? dan lebih ingkar, Dan Kami D5 BUSA A 3 Len Jalan d3 
timbulkan permusuhan?” dan kebencian eh AN naa NU LTTT 2 
di antara mereka hingga hari kiamat. akan jang “alat y pa 
Setiap kali mereka menyalakan api pepe- Tab LAI 015 
rangan Allah memadamkannya. Mereka 

berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. 

Allah tidak menyukai orang yang berbuat 

kerusakan.773 


TTL. Memakan segala yang haram: dapat ditafsirkan dalam pengertian harfiah atau kiasan. Dari 
segi Susunannya yang sejajar dengan dosa dan kebencian, lebih baik ditafsirkan dengan pengertian 
kiasan, mengingat hubungannya dengan penyelewengan-penyelewengan yang mereka lakukan terhadap 
harta dan amanat orang. Dalam 5:66 di bawah "memakan" dipakai dalam pengertian umum dalam 
bersenang-senang atau bersukaria. . 

772. Bd. 5:12, dan 2:245 untuk “pinjaman yang baik kepada Allah," dan 3:181 untuk kata ejekan 
menghina Tuhan “Allah miskin." Ini sama dalam bentuk lain yang mengejek dengan mengatakan 
“Tangan Allah terbelenggu, Dia kikir, Dia tidak memberi!" Penghinaan semacam ini sudah dibantah. 
Sebaliknya, karunia dan pemberian Allah tak terbatas, yang memang demikian halnya, dengan 
tambentangkan kedua tangan—suatu bentuk kata kiasan untuk menyatakan kemurahan hati yang tak 

"batas, 

733. Kedengkian mereka yang sudah begitu besar—karena Muhammad al-Mustafa yang dipilih 
menjadi utusan Allah—memperdalam dan memperkuat pembangkangan dan kekuturan mereka. 

774. Bd. 5:14: memberi isyarat tentang adanya perang abadi dalam sekte-sekte Nasrani, antara 
tentina mereka dan terhadap golongan Yahudi. Isyarat ini ditujukan kepada semua Ahli Kitab, 

ahudi dan Nasrani,—pertengkaran mereka ke dalam, dan ke luar, perdebatan mereka, perkelahian 
Peperangan, | 
itu 20 Isi keseluruhan ayat ini barangkali dapat diringkaskan sebagai berikut: orang-orang Yahudi 
pelajan ehina Tuhan dan memperolok, dan karena terbawa olch perasaan dengki, Man bagi 
apat 8n Mereka makin keras kepala dengan terus membangkang. Tetapi nasib baik apakah yang 
Mereka harapkan? Sifat mementingkan diri sendiri serta rasa dendam telah menyebarkan 


memusuhan Antara sesama mereka, yang tidak akan dapat disembuhkan sampai hari kiamat. Kalau 
karya Mengobarkan api peperangan, terutama terhadap mereka yang tak berdosa, Allah dengan 


bang sei Nya akan memadamkannya. Tetapi kelicikan mereka itu akan selalu membuat kerusakan 
'ah tidak menyukai kejahatan atau mereka yang berbuat kejahatan. 


Ba 


Surah 5: Ma'idah 266 Juz 6 BM 3) (2) 


0. 


PAN EA OA MEA KAA 
KEMANGI PA GEN IR 
KE RE Kp 


Lcd 


65. Sekiranya Ahli Kitab beriman dan ber- 
takwa, pasti Kami hapus segala dosa 
mereka dan pasti Kami masukkan mereka 
ke taman yang penuh kenikmatan. 

A5, (PA Tr, 
KAIN LAN O 
Bian SEO mm RL NA ka Haa 
PEN EN MEP AA Ka 
D PI, 23 A0 


Un 3 IA 40 
GI agan ia AS gelas AA Pia 


66. Dan sekiranya mereka mengikuti ajaran 
Taurat dan Injil serta segala yang diturun- 
kan dari Tuhan kepada mereka niscaya 
mereka akan menikmati kesenangan dari 
setiap penjuru,776 di antara mereka ada 
segolongan yang jujur, tetapi kebanyak- 
annya berkelakuan tidak baik. 


Am 10. 


Lara Lg CK ALE AN ga 
A35 SENJA IDA O 


67. Dai Rasul! Sampaikanlah (ajaran) yang 
diwahyukan Tuhanmu kepadamu.'' Jika sa mn an sn ern a12 
tidak kaulakukan, engkau tidak menyam- BASA KEL SAE 
paikan amanat-Nya. Allah akan melindungi 
engkau dari orang (yang akan berbuat 
jahat). Allah tidak akan memberi petunjuk 
kepada golongan orang kafir. 


& maknae 
68. Katakanlah: “Hai Ahli Kitab! Kamu tidak Ke NIA Ed MENU Ko) 
- 


akan mendapat pegangan kecuali jika 1 Laga PA KANAN ANE MPN 
kamu berpegang pada Taurat dan Injil SENANG  L P 


dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepada- 


mu." Dan apa yang diturunkan Tuhanmu 
kepadamu akan membuat kebanyakan 
mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. 


LL agan, . Ay nah, € 
KERANA 
KAN IA AAU Oa) 


776. Terjemahan harfiah anak kalimat dalam ayat ini ialah: “Mereka akan memakan dari aa 
mereka dan dari bawah kaki mereka.” Memakan (akala) ialah sebuah kata yang punya arti luas, ya 
secara umum berarti kesenangan—ffisik, sosial, mental dan moral, seria spiritual. “Memakan yan 
haram" dalam ayat 62 dan 63 berarti mengambil keuntungan dari yang haram, dari riba atau Fi Jati 
amanat atau cara yang lain. Tampaknya “memakan” di sini berarti menerima segala kenikmatan 8 
kesenangan dalam kehidupan biasa dan juga dalam dunia rohani. “Dari atas mereka” dapat juga bc" ja 
kehidupan beragama atau kenikmatan rohani, dan “dari bawah kaki mereka" berarti kenikmatan Mai 
Tetapi kata-kata ini lebih baik kita terima sebagai suatu ungkapan yang umum saja, dan meng 
kannya dengan “kenikmatan atau kesenangan dari setiap penjuru." bagai 

771. Muhammad mengalami kesulitan yang tidak sedikit dalam menghadapi musuh dan ber 
bahaya. Ini suatu penegasan bahwa risalahnya itu benar dan dari Allah. Ia harus menyele il 
tugasnya. Dan dia harus—sebagaimana yang memang dilakukannya—maju terus dan menyampa, 
risalahnya dan menyelesaikan tugas sucinya, dengan bertawakal kepada Allah dalam memoh, nolak 


perlindungan, tiada peduli bila orang yang sudah kehilangan segala rasa kebenaran itu 
seruannya dan mengancamnya. 


P3 


Surah 5: Ma'idah 267 Juz 6 BAU 3, — (2) 


Tetapi janganlah sedih terhadap golongan 
orang kafir.778 


£ Na AG 
69. Mereka yang beriman (kepada Our'an), BANGGA AGAN & 
dan mereka yang menganut agama Ya- LEE NI LED Kari DAS 1 an Ery 
hudi, kaum Sabian dan Nasrani,—yang SE PNS ANN TAN ng mg 
beriman kepada Allah dan hari kemudian, LELIGI2 Le Tar SE - 
dan berbuat baik,—'7? mereka tak perlu DAA NE SSL 
khawatir, tak perlu sedih, 
-g — Pa 
70. Sungguh, Kami telah menerima ikrar Pein DI INA AT AAA Ko) 
Bani Israil, dan sudah Kami utus kepada Naat Inai FE Yg 
mereka para rasul: setiap seorang rasul Ara See 1 RA aa Yaa) 


datang dengan sesuatu yang tidak sesuai aan aa 8, 
dengan kehendak hati mereka, sebagian uga, Ya 
mereka dustakan dan yang sebagian lagi 
mereka bunuh.780 

Nana enn MEA 

71. Mereka mengira tidak akan ada bencang: Putra NA aa LB Ngryang @ 
lalu mereka menjadi buta dan tuli:78! nge Aoa LA, £ 
go ANN AT. .. 1 Ih 0 it 

namun Allah menerima tobat mereka. AMAN MS An PENA 
Tetapi kemudian kebanyakan mereka men- SKA 


jadi buta dan tuli lagi, Allah melihat se- 
gala yang mereka lakukan. 


& 2S Na AL 4 ena 
72. Kufurlah orang yang mengatakan bahwa BAN NYEGNSSAT ko) 
Allah ialah Almasih putra Maryam. Dan 


73 Dalam 5:26 diperingatkan kepada Musa agar ia jangan bersedih hati menghadapi orang 
Fasik. Di Sini juga Muhammad diberi tahu agar jangan bersedih hati terhadap orang kafir. Situasi 
Yang terjadi kedua kalinya ini bahkan lebih berat daripada yang pertama. Kefasikan itu bolehjadi 
Merupakan tahapan sambil lalu. Kurangnya iman ialah suatu sikap mental yang hampir tak dapat 
ditolong lagi, Sungguhpun begitu dengan penuh kesabaran Rasulullah mengajak mereka bermusyawarah 
Lana menanggung segala macam ejekan dan penghinaan dari mereka. Dengan mengikuti jalannya 
ss mentasi ilu, jika orang memang sudah tidak percaya terhadap segalanya, sekalipun ka 
Ba yang tadinya bolehjadi diharapkan akan percaya, bagaimana pula ia dapat menerima Aek 
site 'man yang datang dalam bentuk yang lain itu? Sebenarnya sifat iri hati itulah yang menami 

Naa kepala dan kekufuran. Lana #iklamibentuk"yang'lain 
asal gi, Bd 2:62. Ajaran Allah satu, Islam mengakui keimanan yang benar dalam bentuk 3 p jain, 
ang walankan dengan sungguh-sungguh dan didukung oleh akal yang sehat, sea ting am 
S kan 3 lidak sekadar rupa dan warna. Ayat ini dalam bentuk kata kerja lampau. Mengen, pa 


Tg, aah Yijelaskan dalam C. 76. (R). 
181 K6, 287 dan C. 91. F 
Tatan yg ha menutup mata terhadap tanda-tanda kebesaran Allah dan, 


am 


ar 


menutup telinga terhadap 


Surah 5: M@'idah 268 


Almasih berkata:78? “Hai Bani Israil! 
Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan- 
mu.” Barang siapa mempersekutukan Allah, 
Allah mengharamkan surga kepadanya. 
Dan'api neraka itulah tempatnya. Tak ada 
yang dapat menolong orang zalim. 


73. Kufurlah orang yang mengatakan bahwa 
Allah salah satu dari yang tiga dalam 
Trinitas. Tiada tuhan selain Tuhan Yang 
Tunggal. Jika mereka tiada berhenti dari 
apa yang mereka katakan, pasti mereka yang 
ingkar akan mengalami azab yang pedih. 


74. Kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah 
dan memohonkan pengampunan-Nya? 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 


15. Almasih putra Maryam hanyalah seorang 
rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu be- 
berapa orang rasul. Dan ibunya seorang 
perempuan yang sangat berpegang pada 
kebenaran.?83 Mereka pun menyantap 
makanan. Lihatlah, bagaimana Kami men- 
jelaskan kepada mereka tanda-tanda:784 
kemudian lihatlah betapa jauh mereka di- 
palingkan dari kebenaran! 

76. Katakanlah: “Mengapa kamu menyembah 

yang selain Allah, sesuatu yang tak 

mampu membawa mudarat atau manfaat 


kepadamu? Allah Maha Mendengar, Maha- 
tahu.” 


782. Bd. Matius 4. 10, bila 
Yohanes 20. 17 tatkala Yesus 
Ku dan katakanlah kepada mereka, 
kepada AllahKu dan Allahmu." Bd 


ik: “Menga, 
selain dari pada Allah saja." 


Dengarlah olehmu, hai Israel, 
783. Dia tak pernah mendakwakan 
Dia seorang perempuan yan 2 saleh dan 
784. Coba kita perhatikan beta 
dan kurangnya iman Yahudi itu s 


bersih. 


Satu, ajarannya pun satu: namun bagai 


pa logisnya argumen ini, Imasih 
ampai kepada kekufuran y Ka 


Juz 6 


AI 2 (3) 


aah, 
AND IA IIS 
teng EN 2 - ant € Home gao 
AA BA 


Pe NIA ata TAN MIT EN Pad 
Jaa KAEIN A a LA KE 


LN NN Aa AN 
Dan KEMENAG O 


ae KANAN 

BAL GAES IMO) 
8. 
AE) 


Ni sen ST ag Ai 
AN SERA AA meal Va o 
Ah Ie Lea NA -& 
BEE Tagana JAN 


PEG AG 
#raai 
SBI 


CA Log 2nana0 
Gea 9 

2» Apar 

KE ag SG 


Yesus memarahi Iblis karena mau menyembah yang selain alhbs 
berkata kepada Maria Magdalena: “Pergilah kepada saudara-sauder” 
bahwa sekarang Aku akan pergi kepada BapaKu dan Depag 
juga Lukas 18. 19 ketika Yesus memarahi salah seorang penghaah 
karena menyebutnya Guru yang ba pa kaukatakan Aku baik? "Yak seorangpun yan& -" 
Dalam Markus 12. 29 Yesus berkata: 
Allah Tuhan kita, Tuhan itu esa." 


Ta jtv Tuhan. 
diri bahwa dia ibu Tuhan, atau bahwa putranya itu Tah 


“Hukum yang terutama inilah: 


: urtsd 
yang berangkat dari perbuatan "' 


Ag 
mana manusia sampai menyimpang, mengubah kebenaran met) 
kepalsuan, agama menjadi takhayul! 


mk 


Surah S: Ma'idah 269 Juz 6 BIA 3 (2) 


77. Katakanlah: “Hai Ahli Kitab! Janganlah SK PEP Ay p AKU @ 
UR LAN Jah 


kamu berlebihan?5? dalam agamamu de- 4 z 

kh LAN G0 B1 AA TEA IKA 
gi cara yang tidak benar. Dan jangan- WAN APA pap 
ah kamu mengikuti golongan yang sudah 3 en kana bi trtrana, & 
tersesat dahulu, dan menyesatkan orang Len Iesagal 2 
banyak dan mereka sendiri pun sudah 
sesat dari jalan yang rata. 


Am 1l. 


78. Orang yang kafir dari kalangan Bani Is- Pra FA NP TANI 
re SE 19 

rail sudah dilaknat melalui lisan Daud”? - 

dan Isa putra Maryam: 787 itulah per- 


buatan mereka yang durhaka dan me- PALA 
Peta 

lampaui batas. BAN 3 
2-51, Ia gan 

79. Mereka tidak saling melarang”?8 per- Cik AE AAN ko) 

buatan mungkar yang mereka lakukan. an - 

Sungguh buruk perbuatan mereka. Han 
Kena na Ha IN AMA 

80. Kaulihat kebanyakan mereka tolong-me- Pe AA GA KN ray @ 
nolong dengan orang kafir. Sungguh buruk . PAR A.R KAIN ALA 
apa yang mereka lakukan untuk mereka ABE NS AA Ap SG 
sendiri. Allah ka kepada mereka, dan GA Tak 
1 ah mur! Pp: AANG 


mereka selamanya tinggal dalam azab. 
ae Ge hk Ae Gate 
81. Sekiranya mereka beriman kepada Allah Il Gagah AI 5 AA 2933 Ko) 
dan kepada Nabi dan kepada apa yang ” 


785 Berlebihan, yang sebaliknya daripada bersahaja dan aka! sehat, merupakan ujian yang paling 
sederhana untuk mengetahui: mana manusia yang munafik dan mementingkan diri sendiri yang telah 
“memperdagangkan" agama, dari orang yang benar-benar taai dan bertakwa dalam agama Berlebihan 
berarti, bahwa kebenaran itu kadang disembunyikan atau diinjak-injak, sehingga yang ditiru atau 
diambil secara berlebihan ialah pola nenek-moyang alau keadaan yang berlaku waktu itu, sedang 
nama Allah tidak Jagi dihormati dan dihina dengan menyembah berhala, atau orang yang baik 
(bahkan yang jahat sekalipun) didewa-dewakan dan dipuja. Jalan yang benar ialah jalan yang rata, 
jalan yang lurus. (Bd 2'108 dan 513 . 

786 Dalan saos Ha ada biterapa ayat yang berisi kutukan terhadap orang jahat. Bd. 
Mazmur 109 17-18: 78. 21-22, 31-33 dan passim (“Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan 


'akub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel, sebab mereka tidak 


8£mas, api menyala menimpa Y Mazmur 69. 22-28 dan 


Percaya kepada Allah, dan tidak yakin akan keselamatan dari padaNya"), 
Mazmur $. j9 


787. Bd Matius 23. 33-35 ("Hai kamu ular-ular, hai kai keturunan ular beludak! Bagaimanakah 


juga Matius 12. 34. 
1 i kalau pemimpin- 

788. Manusia lidak baik akan selalu ada dalam setiap masyarakat, tetapi $ 

Pemimpinnya Benda di $ buatan tak senonoh yany dilakukan orang kebanyakan itu—dan bahkan 

da pesta i buat tak senonoh, seperti yang terjadi terhadap 


Yahudi (ahli Taurat), yang oleh Isa kepada mereka 
h yang akan mendapat kutukan. 


Orang. ka 
Hand Orang Parisi dan pemuka-pemuka agama 


lujukan kata-katanya, maka masyarakat itulal 


Surah S5: Ma'idah 270 Juz 7 TM 2 (2) 


G2 SN nata, 
diwahyukan kepadanya, tidaklah akan WN ARIES AA 
mengajak mereka sebagai sahabat dan pe- AN NE 


lindung. Tetapi kebanyakan orang fasik. Ea 


, Pr Ag uda PG ANA ne 
82. Akan kaudapati orang yang paling keras KAN Ag ea MEMANG an @ 
memusuhi orang beriman ialah golongan ARA Lae Ian ALAN 
Yahudi dan golongan musyrik. Dan akan Pe TN NAMA PAGI AA 
kaudapati orang yang paling dekat ber- BAE ALE AIA —, Enfang 
sahabat dengan orang-orang beriman mereka HPN TAN a alanga 
yang berkata:78? “Kami adalah orang-orang STA Wa MA 5 


HERAN 


Nasrani," sebab di antara mereka terdapat Pa ana Mag 
orang-orang yang tekun belajar dan rahib- KKN 


rahib'”0 dan mereka tidak menyombong- 
kan diri. 


Pa 22 - & 
. Dan bila mereka mendengar wahyu yang MIA mp 17 AN Ar AT @ 


diturunkan kepada Rasul, kaulihat air mata Sa SA seb anaa 
mereka berlinangan karena pengetahuan CN NA AI a13) 
mereka tentang kebenaran. Mereka ber- Pn rta ed 
kata: “Tuhan! Kami beriman. Masukkan- Hata as IP 
lah kami bersama mereka yang sudah na 

Hn ate Kenal 
menjadi saksi. 


aa ae, NA 
84. “Kenapa kami tidak harus beriman ke- SIN ha Pa Man er Ol) @ 
pada Allah dan kepada kebenaran yang PS TE PMA Pee pa tera 
pernah datang kepada kami, karena kami Oed.alla ut (aan) 2 
merindukan Tuhan akan memasukkan kami 
bersama mereka yang saleh?” 


Pa & Ng 
85. Dan karena doa mereka Allah telah meng- WAE NS AA Cc) 
anugerahkan kepada mereka taman-taman - 32 Ha a20 NK 
surga dan sungai-sungai yang mengalir di OA y3 PENS SA 
bawahnya, tempat tinggal mereka yang 
abadi. Demikianlah balasannya buat orang 

yang mengerjakan amal kebaikan. 


789. Artinya bukan saja mereka menyebut diri orang Kristen, tetapi orang Kristen yang Le 
benar jujur. Mereka dapat memahami kebenaran orang Islam, seperti yang dilakukan oleh 
Nasrani Abisinia tempat kaum Muslimin hijrah ketika di Mekah terjadi penindasan. (R). aknya 
! 790. Oissis saya terjemahkan dengan “yang tekun belajar," mengikuti para mufasir. TamP pasa 
itu kata bahasa asing, yang lebih dekat kemungkinannya kepada bahasa Abisinia daripada ia 
Asyur, sebab kelihatannya memang ditujukan kepada orang Nasrani Abisinia. Kesungguhan SA 
menekuni pelajaran dan menjauhi kehidupan dunia dengan mengadakan peraturan-peralUah Iuka 
yang berlawanan sekali dengan sifat munafik dan besar kepala orang Parisi dan pemuka? 


agama Yahudi, 


Surah 5: M@'idah 271 Juz 7 BU 3, — (5) 


TAAT RO) 


, 
86. Dan mereka yang ingkar dan mendusta- Lan PAKAN 
2 KELAUTN 


kan ayat-ayat Kami, mereka itulah peng- Sihi 
huni api neraka. 


R. 74.— Di dalam kenikmatan hidup jasmaniah 
(5:87-108) — Kejahatan sangat banyak: tak ada ganjarannya 

Jika kita menghindarkan diri dari hal-hal yang baik 
Dan menurut hukum. Jangan berjanji seenaknya, 
Tetapi harus setia kepada janji yang tulus. 
Hindari mabuk-mabukan dan perjudian, 
Dan segala jenis takhayul. 
Tetapi hormatilah segala yang suci 
Di dalam upacara-upacara keagamaan dan pertemuan-pertemuan. Tidak sama 
Hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. 
Belajarlah membeda-bedakan, tetapi jangan 
Berusaha memahami yang di luar pengertianmu. 
Jagalah jiwamu dalam kebenaran 
Dan keadilan, dan dengan demikianlah takkan ada yang bisa menyusahkanmu. 


Am 12. 


| aon A3 PMA La L 
87. Dai orang beriman! Janganlah kamu — Gel a FATINGG @ 
mengharamkan segala yang baik yang oleh Le La 3 P3 KANAN TART O2 
Allah dihalalkan untukmu dan janganlah Cikal laa NA) Batas 
kamu melampaui batas,”?! Allah tidak 
menyukai orang yang melampaui batas. 
MA EN ee na AL 
88. Dan makanlah apa yang diberikan Allah AAN AA NA II @ 
kepadamu sebagai rezeki yang halal dan KAA ea) 


baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang 
kepada-Nya kamu beriman. 


dh Ran Tn UEA. Ag 
39. Attah tiada mempersalahkan kamu karena STB Go) 
Sumpah yang keluar tak disengaja,””? tetapi 


P3 791. Kita boleh menikmati segala kesenangan yang baik dan halal, tetapi bila sudah berlebihan, 
“vatu kebodohan, Tidak baik hidup menahan diri atau zuhud—meninggalkan kesenangan dunia— 
meskipun Sikap rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri yang mungkin menyertai kehidupan 


an Punya nilai tersendiri pula. Dalam 5:82 pendeta-pendeta Kristen itu dihargai sekali ng 

Teri Mereka yang terpuji, meskipun di sini dan di bagian lain hidup kependetaan itu Hwan 20. 

rin karunia Allah dalam segala hal dengan penuh rasa syukur, telapi Allah tidak menyukai 
Yang berlebit 

ia su i buatan yang sia-sia saja, 

Ruh Nadar penebusan dosa atau abstensi adakalanya hanya er re . Ba hm maa 


ampu mungkin: (4) jik 
Pakan kepada fakir-miskin, atau membebaskan 


rananya tidak ada, berpuasalah. Ini dilihat 
ketidakmampuan itu, maka ganti rugi itu 


au keadilan. 


sang Pa dengan jalan memberi mukan atau p' 
haru, Tai Perbudakan), atau jika untuk itu pun sa 
8 didera Jika ada pihak yang dirugikan karena 
padanya: tetapi itu adalah soal hukum at 


h 5: Ma'idah 272 Juz7 SAN 3 ye Ko) 
Surah 5: Ma'i 


AN TE aan Ka 
akan mempersalahkan kamu karena sum- 5 IN anis 
: 4 L Ta ce bet Ta Ad 

pah yang kamu sengajakan. Maka tebusan- 533 5 SG AI Ina 173 
nya memberi makan sepuluh orang miskin Bana GA nd 


d Sanga ya ML sy th x 
seperti yang biasa kamu berikan kepada JOKO YAN Ag 2 AAA 
| i i z 4 - aa Gg 
keluargamu, atau memberi Arisa pra Kanan ba ET 23 - E. 
alau membebaskan seorang hamba. sea Ha nb is at ae Bare a 
barang siapa tiada mampu ja Jaan a NYI SKA rae 4 
i i 2 pahU IL. 9 D3 Nay. 
tiga hari. Itulah tebusan atas sump Pera Na 
jika kamu bersumpah, jagalah sumpahmu. 9 FA MIN 
Demikianlah Allah menerangkan ayat- 
ayal-Nya supaya kamu bersyukur. 


2 LAN NAN LA 
90. Wai orang-orang beriman! Bahwa anggur TENAGA LNG, 0 
| judi 8 - " MG er 
dan judi,793 dan (persembahan kepada) aan Len 45 Se sai 
batu-batu,??4 atau meramal nasib dengan ES PA ARAP para ea 5 
anak panah,79 suatu perbuatan keji buatan 3 Kak aga 2G 
selan. Jauhilah supaya kamu beruntung. 2 


tan erangan Ia Tido NG 

91. Dengan minuman keras dan judi maksud AAA REI RE oles MUG PUS (0 
setan hanya akan menimbulkan permu- Len kea PeOrl NA an 
suhan dan kebencian di antara kamu dan Prana Aya 
mengalangi kamu mengingat Allah dan Ka aer Pe Mena 


dn 1 
Tae ! APN 
melaksanakan salat. Tidakkah kamu hendak LAI HP3 Z 
berhenti juga? 


1 4, 
ata Cagar KAA Er PLANT 
92. Taatilah Allah dan taatilah Rasul,790 gan SEA GA o) 
waspadalah. Jika kamu berpaling, ketahui- In KUAT Lean Trade AA 
lah bahwa tugas Rasul Kami hanyalah Tea AN aan MAA AE ap 
menyampaikan (amanat)? dengan sejelas- 
jelasnya. 


193. Bd 2:219 dan C. 240-241. menuang 

794. Bd 5:3. Batu-batu yang disebutkan ini ialah batu mazbah atau batu pilar, Lega. Segala 
kan minyak dalam penahbisan, atau lempingan tempat daging kurban untuk dewa-dev 
macam praktik untuk penyembahan berhala 


. erupakan 
atau takhayul di sini dikutuk. Ansab ialah m para 
Sasaran penyembahan yang umum di Arab : 


795. Bd. 5:3. Anak pai 
jalan diundi, Tetapi 


TU 


: 3 P sing en 
nah yang disebutkan di sini dipakai untuk membagi-bagikan das! t 
anak panah itu j 


macam takhayul ini dikutuk. jiknya darat 
tut mematuhi segal i Allah (yang selalu rasional), sebalikn) an 
(yang tidak rasional 


ada fe 
c ). atau mencari semangat yang tuk P lehiad "eh 
Mencari keuntungan tgh 


Nanga T) 
Ana Sg yang tidak layak dalam pedudian Li 
: ' mikian ini merupakan kesenangan sem ntara, letapi semua 
yang akan menuju kepada kesejahteraan atau ket $ : 
797. B 67, Kerugian dar: 


: akwaan, Kikan Dapatkah La 
: i segi kei : 3 aka: 
Allah itu ditambah-tambui, lagi? “681 kehidupan dunia dan akhirat sudah ditunju 


Surah 5: Ma'idah 273 Juz 7 BAM 3) (2) 


93. Bagi mereka yang beriman dan berbuat Me LA NA @ 
baik tiada berdosa atas apa yang mereka Ad AI Ga Pita Yi 
makan (waktu lalu), selama mereka men- AGAN NG PA IOI 
jaga diri dan beriman dan berbuat segala Peter near 
aa kebaikan, kemudian menjaga ari aa ai 
dan beriman, kemudian sekali lagi men- 
jaga diri dan berbuat baik. Allah mencintai 
orang yang berbuat amal kebaikan.” 


c KE 


KA) 


Aw 13. 
ni Neo an 
94, Dai orang yang beriman! Pasti Allah $ 2 Tea @ 

akan menguji kamu dengan sesuatu me- ag Ban 

ngenai hewan buruan yang kamu tangkap 2 £ & 2 
dengan tangan dan tombakmu supaya Allah ME IL BEA bari PA 
menguji??? siapa y: kut k Menu Aa 
guj siapa yang takut kepada-Nya ac anaa 


meskipun tidak melihat-Nya. Barang siapa Wi 
sesudah itu melakukan pelanggaran maka 
azab Allah yang pedih sekali. 


CAN SEN EKA 
95. Hai orang yang beriman! Janganlah mem- Jaan EYE @ 
bunuh hewan buruan selama kamu dalam Pa Yg aa agak Pe 
ihram.$9V Barang siapa di antara kamu SAS bad Aa, 
ada yang membunuhnya dengan sengaja 
maka dendanya sama dengan hewan yang 


798. Ada suatu simfoni yang begitu lembut yang sekali lihat tampak sebagai tiga kali pengulangan 
Hubungan antara peraturan-peraturan yang sederhana mengenai makanan, atau perburuan, atau 
menghormati suatu tempat suci atau lembaga, diterangkan saling berhadapan dengan kewajiban manusia 
yang lebih luhur. Tepat sekali Baidawi memerinci kewajiban itu ke dalam liga pokok: kewajiban 
kepada Allah, kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri (harga dirinya) dan kewajiban terhadap 
sesama makhluk Tuhan, Atau barangkali semua kewajiban itu mengandung segi tiga ini, Yang 
Pertama dapat disebut iman, yang kedua menjaga diri dari kemungkaran, atau kesadaran batin, dan 
yang ketiga berbuat kebaikan atau amal saleh. Tetapi yang paling mudah ialah yang berhubungan 
dengan ketentuan jasmani. yaitu makan, kebersihan dan seterusnya kalau semua itu baik: lihat juga 
“€Bi-segi yang lebih luhur. Kalau kita makan makanan yang tidak baik, kita menganiaya diri kita 
Sendiri, kita mengganggu tetangga kita, dan kita tidak taat kepada Allah. Kalau kita memang beriman 
dan bertakwa, mungkinkah kita masih akan kekurangan kesadaran batin ini? Kalau kita mempunyai 
ke batin dan beriman, mungkinkah kita masih lemah dalam ketakwaan? Kalau kita mempunyai 
Sadaran batin dan bertakwa, apa pula yang akan menjadi dasar kalau bukan iman? Semua itu 
wenperlihatkan kurangnya ketaatan kepada Allah serta kurangnya kecintaan kepada-Nya. Kita menyadari 

Mba HeNya ilu dalam kasih sayang serta perbuatan-Nya yang baik kepada semua makhluk-Nya, 
b stan kita kepada-Nya tak ada artinya tanpa perbuatan baik demikian. Sai Tes # 
ka Harfiah "mengetahui," Bd 3:166 dan 3:154 dan C. 467. Berburu dalam keadaan ihram 
&- Kalau peringatan ini kita langgar, berarti kita tidak beriman dan tidak punya rasa hormat. 
“Lihat 5:1 dan C. 684. Mengenai pakaian ihram sudah diterangkan dalam C. 212, 2.190. 


Surah 5: Ma'idah 274 Juz 7 SMA 3 — (2) 


4 3 
dibunuhnya,80! menurut putusan dua” HI Can” TaJae SK TA 
orang yang adil di antara kamu sebagai 


3 gegtna ALS altar 
hadya yang dibawa ke Ka'bah atau te- J3 Gap MANA 5 1 
busan dengan memberi makan orang ba Bg EA ah 
miskin atau berpuasa sebanding dengan alus ag Je335 Ae 
itu supaya ia merasakan akibat perbuatan- 9, .2 Aa PP PA) PETA AAA AT 
nya yang buruk. Allah memaafkan segala EP “ EP Pga 
yang sudah lalu. Barang siapa kembali 251193 


melakukannya Allah akan membalasnya. 
Allah Mahaperkasa melakukan pembalas- 
an, dan kuasa mengadakan pembalasan. 


2 Iga PA 1 3 
96. Hewan buruan air80? dihalalkan bagimu CA AAL Sa ANA) @ 
dan dimakan untuk kesenangan kamu dan 2 


. 84 Ipa, c 
1 SANA NIA Ketenangan 
orang dalam perjalanan. Tetapi hewan WAN KTA EN 


buruan darat diharamkan selama kamu TP MT, Tea 
dalam ihram. Bertakwalah kepada Allah, HENNA 
yang kepada-Nya kamu akan dihimpun 

kembali. 


97. Allah telah menjadikan Ka'bah Rumah sEJA ALE Kana O 
Suci, tempat manusia berkumpul. Demi- La, EL 908 LP UP 
kian juga bulan suci,?03 hewan untuk an Sanga ZA 
kurban (hadya) dan hewan yang sudah — FC KI ye 0 Natar 
diberi tanda (gala 'id)$ yang demikian Sh Yuna 31 2 
agar kamu tahu, bahwa Allah mengetahui j 


801. Suatu pelanggaran atas peraturan perburuan yang dilakukan karena kurang berhati-hati tampak- 
nya tak ada hukumannya. Jika mungkin, pelanggaran dengan sengaja itu terlebih dulu akan dicegah: 
Jika karena beberapa hal pencegahan demikian tidak berhasil, baru hukuman itu ditentukan. Ada tiga 
alternatif untuk hukuman itu: hewan yang sama harus dibawa ke Ka'bah untuk kurban, dalam hal Haa 
daging kurban harus dibagikan kepada fakir-miskin, atau memberikan kepada fakir-miskin berupa padi 
padian atau uang, sesuai dengan nilai hewan yang akan dijadikan kurban, atau ia harus berpuah 
beberapa hari sesuai dengan jumlah orang miskin yang akan diberi makan seperti pada alternatif kedi 
Barangkali alternatif terakhir ini, satu-satunya jalan yang masih terbuka jika si pelanggar itu sa: 
sangat miskin untuk melaksanakan yang pertama atau kedua, tetapi mengenai butir ini para MU inya 
tidak setuju. “Persamaan nilai hewan” pada alternatif pertama harus hewan peliharaan yang sam aa 
atau berat dagingnya atau yang sama bentuk (misalnya kambing untuk rusa) seperti yang akan dipu 
di tempat oleh dua orang yang adil. ang 

Semua alternatif mengenai hukuman dan pengampunannya itu (“Allah memaafkan segala Hai 
sudah lalu.”) atau tindakan paksa seperti pada akhir ayat itu “Mahakuasa dan kuasa menga 
pembalasan," Allah mengampuni atau mengatur yang sesuai dengan hukum-Nya yang adil nya 

802. Hewan buruan air, yakni buruan yang diperoleh dari air, seperti unggas air, ikan dan sebaga 
“Air” termasuk laut, sungai, danau, kolam dan lain-lain. 


803. Bulan-bulan suci atau terlarang sudah diuraikan dalam C. 209, 2:194 dan 5:2. 
804. Lihat 5:2 dan C. 688. 


Surah 5: Ma'idah 


98. 


99. 


275 


segala yang di langit dan di bumi. Dan 
bahwa Allah tahu segalanya. 108 


Ketahuilah bahwa hukuman Allah amat 


keras, dan bahwa Allah Maha Pengampun, 
Maha Pengasih. 


Kewajiban Rasul hanyalah menyampai- 
kan (pesan) dan Allah mengetahui apa 
yang kamu nyatakan dan yang kamu 
sembunyikan 


100. Katakanlah: "Yang buruk dan yang baik 


tidak sama meskipun yang buruk lebih 
menarik hatimu"? karena banyaknya. 
Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang 


Juz 7 IX 3) (2) 
Tae bah 
Ken Sya 
BEN ETS 0 3 Ermeryra 
Jab Gina Kaban Ne) 
3g £ 
aed 


AGAR SEN GA 
TG, G3 


KEB AA CA 
PE na 


t 


yang arif, supaya kamu beruntung.” 


At Id. 
101, 


Pata 


IIKEAAN FAN GT 
IA Naa aa Pena 
JA EN AKI 


Hai orang beriman! Janganlah tanya- 
kan sesuatu. yang bila diterangkan 
menyusahkan kamu. Tetapi jika kamu 
menanyakannya waktu Our'an diturun- 
kan akan dijelaskan kepadamu," Allah 


@ 


805 Segala macam manusia dari segenap penjuru bumi berkumpul selama musim haji Mereka 
tidak boleh berpikir huhwa mereka orang-orang asing. bahwa tak ada yang akan mengetahui mereka, 
dan bahwa mereka boleh berbuat sekehendak hati Itu adalah Rumah Allah, dan Dia Mahatahu 
segalanya, dan segala isi hati dan niat Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, di samping Maha 
Pengampun, Maha Pengasih. Dia juga keras dalam melaksanakan peraturan-Nya agar dihormati 

806. Bd 2304 Orang sering membuat penilaian dan segi jumlah, bukan mutu Mereka terpesona 
Oleh jumlah yang banyak Hati mereka mudah dikuasai oleh apa yang mereka lihat di sekitar mereka 
sendiri Namun orang yang mengerti dan dapat membedakan akan menilai lam Dia pun tahu bahwa 
baik dun buruk itu tak dapat dicampuradukkan, dan dengan hati-hati ia akan memilih (mana yang 
terbaik, meskipun mungkin yang tersulit, dan menghindari yang buruk, meskipun pada setiap langkah 
Membahayakan. | 
207. Banyak sekati rahasia yang masih tersembunyi dari kita Sekiranya masa depan itu sudah 

Ketahui, tidak perlu lagi kita bergembira Banyak hal yang akan membuat kita harus bersedih 
Jika hakikat makna segala yang tampak di depan mata kitw diperlihatkan kepada kita, bolehjadi 


kita 


“W akan mendatangki Z begitu jauh diperlukan untuk membentuk 

n - gkan bencana Ajaran Allah, yang scbeg Jau 

Sikap hidup kita, sudah jelas dan terbuka buat kita Tetapi di balik itu ada hal-hal yang begitu dalam 
At hu 


"3 untuk, dapat di i, baik secara pribadi atau secara kolektif Bodoh sekati kalau kita 

U Mencoba KA Ma Ta aa yang pernah dilakukan orang-orang bodoh yang 

Saha demikian pada zaman Rasulullah. Bila ada masalah yang disebutkan di Yalam Gur'an, 

LAN Seyata kerendahan hati kita bertanya akan maknanya Yang demikian ini biak dilarang. 

tapi Kia jangan melampaui batas-batas: (1) kemampuan pemahaman kita sendiri, (2) waktu dan 

Pn bila Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, dan (3) sebagian saja rahasia gada" dan 
"Yang berada dalam kekuasaan Tuhan itu yang dibukukan kepada Kita. 


tm 


Surah 5: Ma'idah 


memaafkan apa yang sudah lalu. Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyantun. 


102. Sebelum kamu dulu sudah ada golongan 


menanyakan hal-hal demikian."08 Jalu 


mereka menjadi kafir. 


103. Bukanlah Allah Yang mengadakan ha- 


hirahSV atau s@ 'ibah atau wasilah atau 


ham. Tetapi orang kafir itulah yang meng- 
ada-ada berdusta terhadap Allah dan 
kebanyakan mereka tidak menggunakan 


276 


Juz 7 3 MUI 3, ya (5) 


z Tanah £ 
east 3 
412 


aa 1 LAI La Aan oa 
BPA E KE ASYES O 


Gta agama 0 Hito 
Feni AM Penta EL O 
perataan 
TEE GANGA AN 

4 Pai P7 2» 8 
PETA 


pikiran. 


104. Kalau dikatakan kepada mereka: “Mari- 


KN B3 @ 


lah kita menerima apa yang diturunkan Bh an dgan mN en al 
Allah. mengikuti rasul,” mereka men- Gagas INSAN OI 


jawab: “Cukup sudah apa yang ada pada EL AN EKA 
kami!!0 yang kami dadar dar ialah Ka 2 Lan GO 
kami,” sekalipun leluhur mereka tidak 

mengetahui apa-apa dan tiada mendapat 

petunjuk. 


105. Hai orang beriman! Jagalah dirimu sen- 
diri. Orang yang sesat tidaklah merugi- 
kan kamu jika kamu sudah mendapat 
petunjuk. Kepada Allah kamu semua 
akan kembali. Kemudian memberitahu- 


Pe KEKE O 


808. Sebagai contoh, hanya pertanyaan-pertanyaan nyinyir saja yang diajukan oleh orang-orang 
Yahudi kepada Musa: 2:68-71. Itu memperlihatkan bahwa mereka tidak beriman, Tatkala pertanyaan 
pertanyaan tolol diajukan, dan jawaban tak ada, yang demikian juga hanya akan menggoyahkan iman 
orang yang memang bodoh, 

809. Sejumlah takhayul orang-orang Arab pagan itu disebutkan. Karena pikiran mereka tidak 
dapat menangkap rahasia-rahasia alam gaib, lalu mereka menghubungkan gejala-gejala tertentu pada 
kemurkaan yang di langit dan mercka diancam oleh ketakutan takhayul yang menghantui kehidupan 
mereka. Jika ada seekor unta betina atau hewan betina piaraan lainnya yang banyak anaknya, maka 
hewan (atau turunannya) itu dibelah telinganya dan ia dipersembahkan kepada berhala, maka hewan 
semacam ini disebut bahirah. Jika seseorang kembali dari perjalanan dalam keadaan selamat, dav 
sembuh dari suatu penyakit, maka seekor unta betina juga dipersembahkan dan dibiarkan lepas di 
padang rumput terbuka, yang demikian ini disebut sd 'ibah. Bila ada seekor hewan melahirkan kembar. 
maka kurban atau persembahan tertentu disajikan kepada berhala: dan hewan yang dipersembahkan 
ini disebut wasilah Seekor unta jantan yang dipersembuhkan kepada berhala dengan upacara teen 
ialah ham Contoh-contoh tertentu demikian ini menunjukkan adanya kebenaran umum, bahwa ada 
nya kepercayaan takhayul itu disebabkan oleh kebodohun, dan ini sangat merendahkan mariabat manusia 
serta penghinaan kepada Allah. 

810. Bd. 2170. Apabila seorang rasul datang kepada mereka membawa kebenaran dengan pu 
yang lebih baik. orang bodoh itu akan berkata: “Sudah cukup baiklah apa yang telah diberikan ol 
nenek moyang kami kepada kami. 


Surah 5: Ma'idah 


106. 


107. 


1og. 


277 


kan kepadamu apa yang sudah kamu 
kerjakan.8!! 


Hai orang yang beriman! Jika salah 
seorang kamu menghadapi maut, ada- 
kanlah dua orang saksi yang adil antara 
kamu ketika ia berwasiat dan dua orang 
dari luar kamu jika kamu berada dalam 
perjalanan lalu kamu ditimpa kematian. 
Tahanlah keduanya sesudah salat dan 
supaya bersumpah demi Allah jika kamu 
ragu: “Kami tidak bermaksud dengan 
ini, mencari keuntungan sekalipun ia 
kerabat kami. Kami tidak menyem- 
bunyikan kesaksian Allah. Jika kami 
berbuat demikian kami termasuk orang 
berdosa."81? 


Jika tiba-tiba diketahui bahwa keduanya 
melakukan dosa (sumpah palsu) maka 
dua orang lain menggantikan mereka— 
dari kalangan yang dekat, yang lebih 
berhak,5!? dan supaya mereka ber- 
sumpah demi Allah: “Sungguh, kesaksi- 
an kami lebih benar daripada kesaksian 
mereka berdua, dan kami tidak melaku- 
kan pelanggaran. Jika kami berbuat 
demikian, pasti kami termasuk orang 
yang bersalah." 


Dengan cara itulah lebih layak mereka 
memberikan kesaksian, dengan yang 
sebenarnya, atau mereka khawatir akan 


Juz 7 SMU 37 — (2) 


Aa 
sisa 
£ Pa IN Anta 
Pen kana AGNGG O 
(Naam na Nai 3, . 
JA aya Bai 
one Kijg te Bata Kat» 
KI NE SEN PAN 
BA Ae ag 5 Aa 
PE Aa 2 
Naba at en 


KAN aa nat 


Gi 


Ti Teng n£ 


De NGERI Kemana 
San PON 


Inn gebu nj 

Lana S1 RS z3 

WE EN erat 
-— ba 


Ta IIA 


BII. Bd s:ag. Adanya Tuhan yang tunggal akan mempertemukan pendapat yang berbeda-beda. 
Begitu juga Hakim tunggal itu Sa menjalankan hukum yang seadil-adilnya terhadap setiap tingkah- 
Orang, betapapun perbedaannya yang mungkin tampak dari luar di dunia ini. 


bila diker 


Oleh kar 


(harta Milik). Prosedurnya memang disertai oleh 


la 
vran 
mang, 
di p 


Ba 


tg dari Medinah yang meningal dunia di luar kol 
# temannya, supaya diserahkan kepada ahli waris ya! 


Un Juga sebuah 
vi, 


ena itu ilnya: Jibat atau bersala nyaa 1 
Nnaftemenyas 14) erlibe kenyataan yang pernah terjadi pada masa Nabi, 


Biasanya sumpah ini sudah harus menentukan, dan persoalannya memang terletak di sini. Tetapi 
ahui bahwa sumpah itu palsu, maka saksi lain boleh diajukan seperti dalam ayat berikutnya. 
Istahagga - Patut menerima sesuatu (baik atau buruk) yang dihubungkan kepada seseorang. 


h (melakukan suatu dosa), (2) menuntut 


ta. Barang-barangnya dititipkan kepada dua 
ng sudah ditunjuknya di Medinah. Bagai- 
reka dibawa pulang. Ketika kejadian itu 


iala perak yang berharga oleh me al : 1 
Mereka yang eat ( diambil sumpahnya, dan kemudian diselesaikan dengan adil. 


Surah 5: Ma'idah 278 Juz 7 BAM 3 ya (2) 


diambil sumpah lain sesudah sumpah Haa MA TIA 
mereka. Bertakwalah kepada Allah dan th an, 0 2 
dengarkanlah (perintah-Nya). Allah tiada Kawi GAN 
membimbing orang yang fasik. 


R. 75.— Isa menunjukkan keajaiban-keajaiban kepada umatnya 
(5:109-120) Tetapi ia tidak menganggap dirinya Tuhan: ia adalah 
Abdi setia daripada Allah, yang memiliki 
Kerajaan langit dan bumi: 
Kejayaan dan kekuatan milik-Nya semata. 


Ain 15. 


109, Betika Allah menghimpun para rasul 1 Well 
dan bertanya: “Apa jawaban yang kau- . ag at 4 
terima (dari mereka atas ajaranmu)?” y3 5 Pa aula Pai 
Mereka berkata: “Kami tidak tahu: 

Engkaulah yang mengetahui segala yang 
gaib.” 814 


10. Ingatlah ketika Allah berfirman: “Hai Isa dekat IKA AMA S3I 
putra Maryam! Ingatlah karunia-Ku$ $ Hergia BII ea NAN PA Ye 
kepadamu dan kepada ibumu ketika Aku PE maa AAN 


memperkuatmut!8 dengan Rohulkudus KASI II, PAN 
berbicara dengan orang dalam ayunan “. sa Pa, Pa aa 
dan sesudah dewasa.8!7 Dan ingat ketika KEB 533 5 09 ISI Ag 
Aku mengajarkan kepadamu Kitab, Hik- 
mah, Taurat dan Injil.8!8 Dan ingatlah 
ketika kauciptakan dari tanah8!? seolah- 


814, Suatu adegan pada Hari Perhitungan diperlihatkan kepada kita dalam kata-kata yang begitu 


hidup, memperlihatkan tanggung jawab serta batas-batas yang ada pada para rasul yang diutus untuk 
tas pa aa perintah Allah kepada manusia, dengan suatu isyarat khusus pada tugas Isa. Para 
me Allah an diutus untuk mengajarkan kebenaran. Reaksi orang yang begitu hebat yang diterima 

“ap bondam pada saat itu, di luar pengetahuan mereka, dan di luar langgung jawab mereka. 
ng Pa 5 naa pn ra di hadapan Sidang Pengadilan, Isa diminta mengingat segala 
merasa malu at & 8 telah diberikan kepadanya. Dengan demikian supaya pengikut-pengikutnYa 
U Alas Sikap mereka yang tidak tahu bersyukur dengan merusak ajaran itu. Mereka telah 


memanfaatkan kesucian dan ajaran agama ilu unt 2 kian 
ini diteruskan sampai pada akhir Surah, pakan beo tik 


816, Bd! 2:87 dan 3:62, C. 401, 
817. Bd 3:46 dan C. 388. 

B18, Bd 3:48. 

819. Rd. 3:49 dan C. 390. 


NN et D4 


Surah 5: Ma'idah 279 Juz 7 3LLI 3, — (2) 


33an 


ani Ina, 3 
olah berbentuk burung dengan izin-Ku, Aa SU Aster 
dan kauhembuskan roh ke dalamnya asa IN en 


tao Lang eba tg z.. -. 
lalu menjadi seekor burung dengan izin- Bip Me B3h SANG KN 
Ku. Dan kausembuhkan orang buta sejak NA 0 ALA Ta PL AS 
lahir dan penderita penyakit kusta dengan SEE 
izin-Ku. Dan ingatlah ketika engkau A40 Dera sat ari an Tah 
menghidupkan orang mati dengan izin- BEA bj KAN Ya 
Ku.S?0 Ingatlah ketika Aku mencegah 

Bani Israil dari (melakukan kekerasan 

kepada) engkau, ketika engkau mem- 

bawa kepada mereka bukti-bukti yang 

jelas. dan orang kafir di antara mereka 

berkata: "Tidak lain ini suatu sihir yang 

sudah jelas. 82 


Bete 2g edaran eehin Pe 
III. Dan ingatlah ketika Aku memberi ilham Osapsn ga 13153 NA YES @ 
kepada pengikut-pengikut Isa supaya as Mp2 Pe 
beriman kepada-Ku dan kepada Rasul- Gde, KE EA 

Ku. Mereka menjawab: “Kami beriman 

dan saksikanlah”?' bahwa kami tunduk 


sebagai Muslim. 834 


5 Leo Na Pena 
112. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa Part DANA aa GL 63 W 
berkata: “Haj Isa putra Maryam! Dapat- Nee Wyirs NATA Kere 
kah Tuhanmu menurunkan hidangan ke- Lg 2 
pada kami dari langit?” Isa menjawab: 


820. Perhatikan kata-kata “dengan izin-Ku" diulang pada setiap peristiwa mukjizat itu untuk 
menekankan, bahwa kenyataan itu bukan datang karena kekuatan atau kehendak Isa, melainkan karena 
Pa kehendak dan kekuatan Allah juga, Yang jauh lebih tinggi di atas Isa, karena Diu memang berada 

"Alas segala makhluk yang fana ini. 

221. Orang Yahudi sudah berusaha hendak membunuh Isa jauh sebelum percobaan mereka yang 
'#rakhir hendak menyalibkannya itu: lihat Lukas 4. 28-29. Usaha mereka untuk menyalibkannya pun 

|, sesuai dengan ajaran yang kita peroleh: 9. 4:157. - 5 
aa Menurut Lukas (1. 15), ketika Kristus memperlihatkan mukjizatnya mengusir setan-setan, 

8 Yahudi pun berkata dia berbuat itu jusiru lewat kepala setan-setan itu, yakni mereka me- 
ab menjalankan sihir. Cerita mukjizat mengusir setan-setan ilu tidak ada di dalam Gur'an, 

1 tidak diminta mempercayai hal kesurupan setan semacam ilu. Tetapi memang, Musa, Isa 
£ Uhammad, Mereka semua dituduh melakukan ilmu gaib dan perbuatan sihir oleh mereka yang 

Pa keterangan lain mengenai kekuasaan Allah. . : gavasn 

Kh ea" ditujukan kepada Isa, yang biasa dipakai oleh murid-muridnya. 1 - Sem 
adalah 9 o“lUnvatau sesudah Muhammad lahir, semua mereka yang tunduk kepada keheni 

Cslim, dan agama mereka pun Islam. Bd. 3:52 dan C. 392. 


Surah 5: Ma'idah 280 Juz 7 SMUN 3 — (2) 
“Takutlah kamu kepada Allah jika kamu aa AS Da 
beriman.”$25 


ANC ega t. 3 
113. Mereka berkata: “Kami ingin makan dari Gain an at) 8 @ 


(hidangan) itu supaya hati kami puas PN AR SY AN 
dan untuk mengetahui bahwa engkau ve 29 Ae ABU akang 
berkata benar kepada kami dan supaya & 
kami menyaksikan semua itu." Te. 


4, NN Pa 2 RE, 
114. Isa putra Maryam berdoa: “Ya Allah, KI EA GA Kie @ 

Tuhan kami! Turunkanlah kepada kami 2 Ke An Naba em na 
hidangan dari langit??0 yang akan men- PAGE LN Gaal 
ta " : 2. AA 3 
jadi pesta bagi kami yang datang per- CAH Ea TES ATU 
mulaan dan terakhir dari kami dan sebagai 2 His IIA) 
tanda dari Engkau, dan berilah kami 
karunia,8?? Engkaulah pemberi karunia 
terbaik.” 


AI yh Wen ang SN NA 
115. Allah berfirman: “Akan Kuturunkan itu In AE SS ANA @ 
kepada kamu, tetapi barang siapa ingkar PN ANN Pn PIN Pn 
di antara kamu sesudah itu Aku akan KAA Sites kaka 

menjatuhkan azab kepadanya, azab yang 


825. Permohonan para pengikut itu menandakan agak (1) kurang iman, (2) terlalu banyak 
perhatian pada makanan yang bersifat jasmani, dan (3) keinginan terhadap mukjizat dan keajaibart- 
keajaiban yang Kekanak-kanakan. Ketiganya ini dapat dibuktikan dari Injil. (1) Simon Petrus, mula 
mula sekali dalam cerita itu meminta kepada Yesus supaya meninggalkannya, sebab ia (Simon) arang 
yang sudah penuh dosa (Lukas 5. 8). Petrus itu juga yang kemudian tiga kali menyangkal Gurunya 
tanpa malu-malu tatkala sang Guru berada di bawah kekuasaan musuh-musuhnya. Dan salah seorang 
pengikut (Yudas) itu memang ternyata mengkhianati Yesus. (2) Bahkan banyak sekali di ai 
Perjanjian Baru mukjizat-mukjizat mengenai makanan dan minuman, misalnya mengubah air men) il 
minuman anggur (Yohanes 2. I-11): pengubahan lima kerat roti dan dua ekor ikan kecil 
menjadi makanan untuk 5000 orang (Yohanes 6. 5-13). Hanya ini mukjizat yang sudah ai 
dalam semua Injil yang empat itu, mukjizat banyaknya ikan yang dapat dipukat untuk dim kan 
(Lukas 5. 4-11), dikutuknya pohon ara karena tidak berbuah (Matius 21. 18-19): tamsil meme 
daging Kristus dan meminum darahnya (Yohanes 6. 53-57). (3) Karena orang-orang Samaria es 
menerima Yesus memasuki kampung halaman mereka, maka murid-murid Yakobus dan Yo! 
menginginkan agar diturunkan api dari langit dan membakar mereka habis (Lukas 9. 54). La aa 

826. Kata-kata dalam doa ini rupanya memberi kesan pada Perjamuan Terakhir. Bd juga 
Petrus dalam “Kisah Para Rasul," 10. 9-16. 

827, Seperti dalam Islam, begitu juga dalam doa Almasih, makanan itu harus untu! 
jasmani dan rohani, terutama yang kemudian. “Berikanlah kepada kami hari ini mal 
sehari-hari” tampaknya ini merupakan terjemahan seorang literalis yang perhatiannya 'c1 
tertuju pada makanan. 


k mempatki 
kanan kam 
lalu banyak 


BP 


Surah 5: M@'idah 281 Juz7 BAU 3, (2) 


lak pernah Kutimpakan kepada siapa pun 
di alam semesta.”828 


Am 16. 


Ei ' 2. 

116. Pan ingatlah ketika Allah berfirman: — EBTKE AMAN GI O 
“Hai Isa putra Maryam! Engkaukah Pa AR Pn aU ANA 
yang berkata kepada orang: 'Sembahlah Pee 
aku dan ibuku sebagai tuhan selain Dul salaja) Le AAS 1 
Allah?" Ia berkata: "Mahasuci Engkau! PAP Sa a Pi 
Tidak sepatutnya aku mengatakan apa Wee BA TA OS 
yang bukan menjadi hakku. Kalaupun Ja naat 00, 0 
aku mengatakannya, tentulah Engkau PIN Dn GUA 
sudah mengetahuinya. Engkau sudah 
mengetahui apa isi hatiku dan aku tidak 
mengetahui apa yang ada pada-Mu, I:ng- 
kaulah Mahatahu segala yang gaib "29 


LN 


PN LATIN KAA EA ba 
117. “Apa yang kukatakan kepada mereka BU as UAN asu @ 
hanyalah yang Kauperintahkan kepada- £ 


Gen Ina kana 
ku: 'Sembahlah Allah. Tuhanku dan AA TEA 


Tuhanmu':?3V dan aku menjadi saksi 2 Na ana Ea ANA PI YA 
terhadap mereka selama aku ti lengah- JaR DES 
lengah mereka. Tetapi setelah Kau- IS 3 
wafatkan aku, maka Engkaulah Peng- 2 
awas mereka, Dan Engkau adalah Saksi 

atas segalanya.$3! 


270 SIT 02 
118. “Kalau Engkau menjatuhkan azab ke- TARI BN HAB @ 
pada mereka, mereka adalah hamba- 
hamba-Mu. Jika Engkau mengampuni 


Mas Sebuah tamsil yang kuat sekali. Hanya generasi yang suka mengganggu saja yang selalu 
anna" adanya macam-macam keajaiban dan mukjizat. Biasanya tanda-tanda demikian itu tidak 
itu be Satang Tetapi kalaupun kemudian dibuktikan adanya, tanggung jawab mereka yang menuntut 
Galian akan lebih besar lagi. Jika sesudah itu masih juga mereka menolak dengan membuat 
akan im baru, mencari-cari berhala dan lambang-lambang palsu, maka hukuman terhadap mereka 
di lebih Parah daripada terhadap orang lain. Bagaimana ini semua kemudian benar-benar terjadi 
Iin sg 2 Mereka yang menamakan diri orang-orang Kristen itu, diperlihatkan dalam buku-buku, antara 
Kai dalam karya mendiang Tuan W.T. Stead, If Christ Came to Chicago? 
Sirinya ra SINI Isa menyangkal bahwa dia mengetahui tenlang sesuatu yang dinisbahkan kepada 
Pretest, Ch mereka yang menyatasnamakannya. Pemujaan kepada Maria, sekalipun oleh kalangan 
Timur 2, Vidah diakui, di kalangan yereja yang dulu-dulu sudah cukup meluas, baik di kalangan Gereja 
Ang Pun Gereja Barat. 
1 P3 3.12 dan €. 742, 
again SINI mengakui bahwa dia seorang makhluk yang fana, dan pengetahuannya pun terbatas 


"alnya seurang makhluk yang fana. 


Ra 


Surah 5: Ma'idah 282 Juz 7 SAS 3 (2) 


: 
3 
mereka, Engkau Mahaperkasa, Maha- pena Te 
bijaksana.” 832 
i 2 ra: 5, A1 ai 4 
119. Allah berfirman: “Inilah saat orang yang MEI OHANG AM KANG @ 
benar memperoleh manfaat dari ke- Dang NTT Le ca 
2 2 NAN, Ih, 
benarannya. Untuk merekalah taman- Wen 3 asi 
taman surga yang di dalamnya mengalir Pe AANU Sarana San Ya Ser 
sungai-sungai, tempat tinggal mereka “1 Las) banana OX 
selama-lamanya. Allah senang kepada 
mereka dan mereka pun senang kepada- 
Nya. Itulah kemenangan yang besar.8?3 


-4 Lia ae £ 

120. Milik Allah kerajaan langit dan bumi PEG on IL Lo) 
dan apa yang ada di dalamnya. Ia ber- tg, 
kuasa atas segalanya. 2» 


AP 


: 


832. Sebagai Yan 
g Mahak 
patuh. Tak Seorang pi uasa Ia dai 


segalanya. Tetapi bilamana Ia hendak memberi Nya, sebab Dia berada tinggi sekali 4 aya 


- kebahayi ag 
kah maan lan Prestasi, penyelamatan, terselesaikannya Atau ter 
kita harus memperoleh keridaan 'NISI penyelamatan atau husnul khatimah, akhir hidup IU | Allah 
itu segalan i 1 Allah, dan bahwa kita hi sg ' kat bahwa rida 
ya buat kita. arus mencapai suatu tingkat, bal 
. 


283 


LAMPIRAN II 
Tentang Taurar (lihat 5:44, Catatan 753) 


Taurat di dalam Our'an sering disehut-sebut. Ini perlu mendapat pengertian yang jelas apa yang 
dimaksudkan sebenarnya. Samar-samar dapat kita katakan bahwa itu merupakan Kitab Suci Yahudi. 
Dalam keadaannya yang masih murni sebagai wahyu dari Allah kitab ini disebut dengan penuh rasa 
hormat. 

Kata yang diterjemahkan dengan “Perjanjian Lama” itu jelas salah. “Perjanjian Lama” adalah 
istilah Kristen yang dipakai untuk sekumpulan naskah lama Yahudi. Tak ada kesepakatan antara kalangan 
Protestan dengan Katolik Roma mengenai jumlah naskah yang termasuk dalam ketentuan hukum 
“Perjanjian Lama” Mereka menggunakan istilah yang saling berlawanan mengenai “Perjanjian Baru," 
yang akan kita bahas komposisinya dalam Lampiran IT. 

Juga tidak tepat menerjemahkan Taurat dengan “Pentateuch," suatu istilah bahasa Yunani yang 
berarti “Lima Kitab." Kelima kitab pertama dalam Perjanjian Lama itu dikenal sebagai Kitab Kejadian, 
Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan dan Kitab Ulangan, Kitab-kitab itu berisi cerita 
Setengah-sejarah dan legenda tentang sejarah dunia dari mulai penciptaan sampai pada waktu orang 
Yahudi tiba di Tanah yang Dijanjikan. Di dalamnya ada juga syair-syair pedesaan yang indah-indah, 
tetapi terdapat juga cerita-cerita cabul perzinaan antara anggota keluarga, pemalsuan, kekerasan dan 
Penipuan, yang tidak selalu dianggap keji. Sebagian besar Taurat itu dalam bentuk cerita demikian 
Kitab-kitab yang secara tradisional dihubungkan kepada Musa, tetapi pasti tidak ditulis oleh Musa 
atau semasa dengan Musa atau yang dapat diperkirakan jarak waktunya dari Musa. Dalam bentuknya 
yang sekarang ini barangkali ia dihimpun beberapa waktu kemudian setelah orang-orang Yahudi 
kembali dari pembuangan Babilonia. Maklumat Cyrus yang mengizinkan mereka kembali itu terjadi 
dalam lahun 536 Pra Masehi. Beberapa kitab yang sekarang termasuk dalam Perjanjian Lama, seperti 
Kitab Hagai, Kitab Zakharia dan Kita Maleakhi. tak dapat disangkal lagi ditulis sesudah mereka 
kembali dari pembuangan Maleakhi sendiri baru kembali 420-397 Pra Masehi. Para penyusun 
Pentateuch itu sudah tentu menggunakan beberapa bahan lama. Ada beberapa di antaranya yang 
Memang disebutkan. Istilah-istilah Mesir dan Kaldea merupakan bukti-bukti peninggalan lama tentang 
Warna setempat serta dokumen-dokumen (masa itu. . . 

Maa di samping itu ada pula kesalahan yang cukup menggelikan, gaga Menyamar jan 
dua BP UNNYA lidak selalu mengerti akan bahan yang dipakainya itu. Kritik m Pama Henna 
penganan C1 yang berlainan di antara dokumen-dokumen yang berbeda waktu PA aa, (kimi 
Sebutan ag Supaya lebih ringkas dan mudah mereka menyebutnya Lang ta ag Etika Ae 
nang it Ovah atau Yahweh untuk nama Tuhan.) dan tb) Elohistic Imem: ah ea La 2 TA 
tumpang ai Setelah itu belakangan timbul beraneka ragam interpolasi- ang demi 8 

2 san dan kadang saling berlawanan satu dengan yang lain. c« 'Fensh:yanig Dijanjikan, harus 
di, ung panda Kitab Yusak yang melukiskan adanya jalan masuk ke Tanah y: aa ba ana 
Lenam ia Ha-sama dengan Pentateuch, dan banyak pula penulis yang meny€ Kr 

ag Itu sebagai Hexateuch (istilah bahasa Yunani yang berarti Enam Kital : rasi 
Ukanonioxtifa (Apoerypha) berisi kitab-kitab tertentu yang tidak diakui sebagai Kanoni Dnowebekng 
bagi kcreja) sten yang mula-mula menerimanya $$ ge 


W Kitab Suci i inkui pula sebagai Kanonik 
bk, Susi Yi i i besar daripadanya diakui pula sebagi 
Sa Konsiti 1 K1 Yahudi, dan tampaknya bagian terbesar darip Pn abad pertama Masehi) bahwa 


Itu n i liskan 
Kenny ah terb: si $ asehi) mendapat ilham untuk menu' 
Tg akar dan Ezra (sekitar 458-457 Pra M kab ito memang sudah hilang, dan 


dangan kaum Nasrani tentang Perjanjian Lama 


semen Santsigirika: Hem 2 Yahudi membagi Kitab Suci mereka ke 


andangan kalangan Yahudi sendiri? Orang 


Lampiran II 284 


dalam tiga bagian: (1) Kitab Hukum (Torah), (2) Kitab Para Nabi (KEL, dan (3 Kitab-kitab 
(Kithubim), Padanannya dalam kata-kata bahasa Arab ialah: (1) Taurat, (2) Sabina San (3) Kurub 
Pembagian demikian ini barangkali berlaku pada zaman Isa. Dalam | ukas 34 “3 Yesus menunjuk 
kepada Torah, Kilab Para Rasul dan Mazmur. Di tempat lain (Matius 7. 12) Yesus menunjuk pada 
Torah dan kitab Para Rasul sebagai ikhtisar Kitab Suci itu secara keseluruhan. Dalam Perjanjian 
Lama, Il Tawarikh 34. 30 yang mengacu pada kitab perjanjian itu mestinya pada Torah atau Kitab 
Hukum yang asli. Ini cukup menarik, sebab Our'an sering sekali mengacu kepada Perjanjian ini 
dalam hubungannya dengan orang Yahudi. Istilah-istilah Kristiani yang baru dengan sebutan “Old 
Testament” (“Perjanjian Lama”) dan “New Testament” (“Perjanjian Baru")? itu menggantikan 
istilah lama “Old Covenant” (“Wasiat Lama”) dan “New Covenant” (“Wasiat Baru"). Orang Samaria 
yang mendakwakan diri sebagai anak-anak Israil yang sejati dan tidak mau mengakui orang Yahudi, 
karena mereka telah terpecah dari Kitab Torah mereka, hanya mengakui Pentateuch, yang dalam hal 
ini mereka memiliki terjemahannya sendiri pula yang agak berbeda dengan Perjanjian Lama. 

Aliran kritik yang lebih tinggi pandangannya sangat merusak sekali. Menurut Renan, masih 
Gisangsikan bahwa Musa pernah ada atau hanya suatu mitos saja. Ada dua macam terjemahan Kitab 
Suci dalam sejarah, yang berbeda bahasanya, gaya dan semangatnya, dan keduanya digabung menjadi 
satu cerita pada masa kedaulatan Hizkia (725-697 Pra Masehi) Ini yang mengisi sebagian besar 
Pentateuch seperti yang ada Sekarang, tidak termasuk sebagian besar Kitab Ulangan (Deuteronomy) 
dan Kitab Imamat (Leviticus). Pada zaman kekuasaan Josia kira-kira 622 Pra Masehi, ada pen- 
deta-pendeta tertentu dan para juru tulis (bersama Yeremia) menyebarkan suatu kode baru, yang 
Seolah-olah bahwa mereka telah menemukan itu dalam Kuil (kitab Raja-raja 2. 12, 8). Torah inilah 
yang menjadi dasar agama Yahudi, yang kemudian menjadi agama baru yang dibangun di Palestina. 
Lebih lanjut ini kemudian disempurnakan oleh dewan kependetaan dan Torah orang-orang Lewi. di 
aa sekitar 575 Pra Masehi, dan kebanyakan dimuat dalam Kitab Imamat, dengan 

Pp & di sana-sini dalam Kitab Keluaran, Kitab Bilangan dan Yosua. Baik juga kita 


terima dalam Zaris besarnya hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai dokumen-dokumen, kemungkin- 
an-kemungkinan serta tarikhnya itu, meskipun kit 1 


tidak benar, yaitu bahwa Tuhan tidak menurunkan 
Kita percaya bahwa Musa ada, bahwa 


secara terpisah dan dal: 
Yahudi yang ra Lena Terjemahan ini . 2m Waktu yang berlain-lainan, Bagian terakhir be 
ah menganut kebuda 

As g Yal en 

Roma. Vulgar, yang ketika itu tersebar ke segenap PF 
yang terkenal, Santo Jeriniee Ha Jejamakan bahasa Latin itu dilakukan oleh pendeta Geri Han 
(erjemahan-terjemahan bahasa Lam agan « Torani pada permulaan abad ketima Masehi ena 
in ik S 1 ak m 

yang sudah benar-benar pasti Teks na Baik Septuagint maupun Vulgata tidak mempuny" 


G 3 1) 
Jereja Katolik Roma, yang ber ta wa mh sekarang sudah baku sebagaimana di 
ement 


Haa VI (1592-1605 Masehi). 


ju 
sie 


cone ha 


dan, bli Fa 
1936 Tiograti bersangkutan (Home University Librany), 


EN 


285 Lampiran Il 


Oleh karena itu, kelak akan terlihat bahwa memang tak ada teks Perjanjian Lama yang baku 
dalam bentuk bahasa Ibraninya Terjemahan yang berbeda satu dengan yang lain itu sering menyangkut 
soal yang kecil-kecil dan kadang juga mengenai masalah-masalah penting Pentateuch sendin hanya 
sebagian kecil saja dari Perjanjian Lama, dalam bentuk cerita, dan termasuk juga hukum Jan perataran- 
peraturan yang dihubungkan dengan nama Musa. telapi barangkali baru dihimpun dan dikarang dani 
sumber-sumber yang lebih tua yang disusun oleh Ezra tatau Esdras. bahasa Arab “1 Za dalam abad 
kelima Pra Masehi Seperti disebutkan oleh Renan dalam pengantar bukunya (isrorv of the People of 
Israel “peraturan agama Yahudi yang pasti” barangkali tercatat baru pada saman Ezra Penganut 
Kristen yang mula-mula sekali terbagi ke dalam d n. Satu golongan ingin tetap dalam 
lingkungan Yahudi dengan segala hukum dan adat-isuadat Yahudi sambil tetap mengaku: misi Isa 
Sedangkan golongan yang satu lagi, yang dipimpin oleh Paulus, keluar dari segala adal-istadat Jan tradisi 
Yahudi Akhirnya Kristen Paulus yang menang. Tetapi kedua golongan itu sama-sama mengakui 
Perjanjian Lama seperti bentuknya yang sekarang ini (dengan terjemahan vang bermacam-macam! 
sebagai Kitab Suci Berkat jasa Islam juga yang telah mengungkapkan bahwa sebagai kitab suci ia 
sudah tidak punya nilai, meskipun mengakui Musa sebagai rasul yang telah mendapat wahyu. bahwa 
Kitabnya yang asli berlaku sah pada zamannya sebelum digantikan. Dalam kruiknya terhadap 
kedudukan Yahudi kenyataannya Islam sudah mengatakan: “Kalian sudah kehilangan Kitab kalian 
yang asli, sekalipun apa yang ada di tangan kalian sekarang sebagai gantinya, kalian tdak 
mengikutinya dengan sungguh-sungguh Tidakkah lebih baik. dengan darangnya seorang rasul yang 
telah menerima wahyu vang seka berada di tengah-tengah kahan 1 yang harus kalian ikuti. 
daripada bertengkar mengenai isi kitah yang tidak punya kepastian itu?” 

Tetapi orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah, Jan sampai sekarang. banyak berpegang pada 
Talmud, atau pada seperangkat penafsirannya secara lisan, yang kemudian disederhanakan dalam 
bentuk tulisan menurut aliran yang berlain-taman dari para pemuka agama dan Kaum cendekiawan 
mereka. “Talmud” dalam bahasa Ibrani ada hubungannya dengan akar bahasa Arab “/Wm”. "pengikut" 
atau "murid ” Para ahli Talmud itu mempergunakan teks Perjanjian Lama yang berbeda-beda dan 
menafsirkannya dengan penjelasan-penjelasan tradisional yang sebanyak-banyaknva serta dongeng- 
dongeng rakyat. yang kemudian dikembangkan menjadi bahan pengajaran yang baku. Ada beberapa 
hal yang menarik kita mengenai kaum Talmud ini, sebab. dalam abad keenam Masehi, menjelang 
datangnya Islam, mereka menyusun Masorah yang boleh dianggap sebagai kumpulan nas yang otentik 
mengenai Hadis agama Yahudi, yang disyaratkan di dalam Our'an dalam beberapa ayat. ditujukan 
kepada orang Yahudi 

Bagian pertama Talmud itu disebut Afishna,—suatu kumpulan ajaran dan keputusan-keputusan 
yang disusun oleh Rabbi Judah sekitar tahun 150 Masehi. Sejumlah besar hasil tulisan para pemuka 
agama Yahudi tersebut tadi diringkaskannya. Mishna ialah “Syariat Kedua” Bd kata bahasa Arab 
Sanin- kedua. “Mereka mengikat beban-beban yang berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang.” 
Matius 23. 4 

Di samping itu masih banyak pula Targum atau terjemahan bebas Kitab itu di kalangan orang-orang 
Yahudi. Akar kata “Targum" ada hubungannya dengan kata bahasa Arab 7arjama. "dia menerjemah- 
kan.” Banyak sekali kitab Targum itu, yang sebagian besar dalam bahasa Aram Kitab-kitab inilah 
yang menjadi dasar pengajaran hukum syariat kepada rakyat banyak orang-orang Yahudi. 
ti Oleh karena itu terjemahan Yeurar yang tepat ialah “Hukum, Kitab ini dalam bentuknya yang 

1 diajarkan oleh Musa, dan oleh Islam diakui sebagai Kitab wahyu. Tetapi Kitab itu sudah hilang 
Kan datangnya Islam Apa yang beredar sebagai “Torah" di kalangan orang Yahudi pada masa 
An Ulullah talah seperangkat tulisan tradisional yang telah saya coba meninjaunya dalam Lampiran 


golong 


Unj Sumber-sumber: Eneyclopaedia Britannica. “Bible”: Help ro the Study of the Bible. Oxford 
MIVETSILy Press: ALF Kirkpatrick, Divine Library af ihe Old Testameni. CL Hammond, Ortlimes of 


h . 
Ettual Titicism, k, Renan, /, Jistory Of the People of Israel, G.£E. Moore, Literature of the Old Testament, 
» r Frederic Kenyon, The Story UP the Bible, 


286 


LAMPIRAN III 
Tentang Injil (lihat 5:46 Catatan 757) 


Sebagaimana Taurat yang bukan Perjanjian Lama atau Pentateuch, seperti yang sekarang diakui 
oleh orang-orang Yahudi dan Kristen, begitu juga /njil yang disebutkan di dalam Gur an tentulah 
bukan Perjanjian Baru, dan juga bukan keempat Injil (Gospel) seperti yang sekarang diakui oleh 
gereja Kristen, melainkan Injil asli yang diajarkan oleh Isa, ialah seperti Taurat yang dibawa oleh 
Musa dan Gur'an oleh Muhammad Rasulullah. ' 

Perjanjian Baru seperti yang ada sekarang terdiri dari (a) keempat Injil (Gospel) yang isinya 
berubah-ubah (Matius, Markus, Lukas dan Yohanes), dan aneka macam tulisan lain, yakni (6) Kisah 
Para Rasul-rasul (barangkali ditulis oleh Lukas dan katanya untuk melukiskan perkembangan 
kekuasaan Kristen di bawah Santo Petrus dan Santo Paulus dari yang diduga sejak penyaliban Yesus 
sampai kira-kira tahun 61 M), (c) dua puluh satu Surat Paulus (Korintus) atau Episrles (yang 
sebagian besar ditulis oleh Santo Paulus kepada gereja-gereja dan pribadi-pribadi, tetapi sedikit sekali 
yang ditulis oleh murid-murid yang lain, dan bersifat umum), dan (d) Kitab Wahyu atau Apocalypse 
(yang dinisbatkan kepada Yohanes, dan berisi pandangan-pandangan mistik serta nubuatan atau 


aja. Masih ada beberapa yang sin, Yan 

engan 8 akan segera terjadi”, ramalan-ram' 

: ai Ioi a, “karena waktunya sudah dekat." 

tetapi itu tidak memi - - Panen a 
-Injii 


Peristiwa yan, 


Life af Ch njil itu hanya meru akan Aasil kerja keagam” ” 
Selanjutnya, Haa Ist Oleh Pendeta Farrar. Di erup: j 2g 

ang penulis di ". Di samping it i erapa Inji 
Dua Belas Pengikut IMurid an antara mereka, yaii ping itu masih ada beberap 


Vi cerai 
leh Yesus. Mengenai Injil Yohanes masih as 
, bahkan adakah semua itu ditulis Oleh utip 


2 US yang berbed 97 M) dan Pot i 2 M) meng! 
(Surat Kiriman, 7) mengecam ken AN YANG terdapat datan PAN sekiiae tahan akui. Pole 
hawa nafsunya sendiri S€Cam keras sekaji orang "y, Jil-injil yang sekarang dia ii 


NB menyesatkan kata-kata Tuhan untuk Kepena 


Injil itu. Risalah megu M DEACU kepada Kita ja kepada Firman yang disampaikan kena Tapa 
1 Inj '€) Santo Barnabas dam Pb “d0 a tani jug Dana an 
encapai 'u (Apocalypse) Santo ! € 
“pai Puncaknya sekitar tahun 140 Masehi). Kita? - 


287 Lampiran IN 


(Apocalypse) Santo Yohanes, yang merupakan sebagian Injil yang ada sekarang di Gereja Barat. tidak 
memuat terjemahan Peshitta (bahasa Aram Suria) dari Kristen Timur, yang diciptakan pada sekitar 
tahun 411-433 Masehi dan yang dipakai oleh golongan Kristen Nestorianis Ipengikut Nestorius) 
Bolehjadi bahasa Peshitta adalah terjemahan tatau bentuk bahasa Arabnya) yang dipakai oleh umat 
Kristen di negeri Arab pada masa Rasulullah. Bentuk terakhir Perjanjian Baru yang diakui untuk 
Barat ditetapkan pada abad keempat Masehi (sekitar tahun 367 M) oleh Athanasius dan ajaran 
Nicene. Codex Sinaiticus, yang diperoleh untuk Museum Inggris pada tahun 1934, yang merupakan 
salah satu naskah Bibel tertua yang lengkap, mungkin bertarikh kira-kira abad ke-4, Naskah ini ditulis 
dalam bahasa Yunani. Beberapa penggalan Injil-Injil tak dikenal juga ditemukan, yang ternyata tidak 
cocok dengan Injil-injil yang sudah diakui. 

Injil (bahasa Yunani Evangel — Gospel) yang disebutkan di dalam Our'an, bukanlah Perjanjian 
Baru. Bukan empat Injil yang sekarang diakui sebagai kitah yang sah Yang diajarkan Islam hanya 
ada satu Injil, seperti yang diwahyukan kepada Isa, dan itulah yang diajarkannya. Penggalan-penggalan 
itu dipertahankan dalam Injil-tnjil yany diakui sah dan dalam beberapa lagi yang lain, yang jejaknya 
masih ada (yaitu Injil Masa Kecil atau Injil Kelahiran, Injil Santo Barnabas, dan yang lain Oleh 
karena itu benar juga bila kaum Muslimin menghormati Bibel yang sekarang (Perjanjian Baru dan 
Perjanjian Lama), walaupun mereka menolak ajaran-ajaran tertentu yang diajarkan oleh paham kristen 
alau Yahudi secara tradisional. Mereka mengakui bahwa itulah yang benar menunn ajaran Ibrahim, 
oleh karena itu semua wahyu yang turun terdahulu punya nilai, yang diakui sudah tercakup juga 
dalam ajaran Nabi terakhir itu 

Di dalam 5-85 disebutkan bahwa yang paling dekat bersahabat dengan orang-orang beriman di 
antara Ahli Kitab ialah orang-orang Kristen Saya tidak setuju bahwa yang demikian tidak berlaku 
Untuk golongan Kristen sekarang “karena mereka hampir seperti orang aleis atau orang tak ber- 
agama." Saya berpendapat bahwa gagasan Kristen (sama seperti gagasan dunia umumnya) banyak 
sekali belajar dari sanggahan Islam terhadap kekuasaan pendeta, kekuasaan klas Jan kepicikan sikap, 
Sena ketegasan pendiriannya hendak membuat hidup ini bersih dan indah sementara kita masih hidup 
di dunia ini Kita harus memperkuat persahabatan dengan semua orang yang benar-benar dan Simpati 
terhadap gagasan-yapasan kita. 


Sumber-sumber: Dua buku pertama yang disebutkan dalam Lampiran II, dan tambahan: Prof. 

EC. Burkin tentang Daftar Orang-orang Suci Perjanjian Baru, dalam Religion, Juni 1934, Journal of 
Tansactions of the Saciety for Promoting the Study of Religions, R.W Maekay, Rise und Progress of 
hrasiianity, G.R.S. Mead, The Guspel and Ihe Gaspels, BAN, Bacon Muking of ihe New Testament, 
Pa Tikut kepustakaannya, Sir Frederic Kenyon, The Storv of the Bible, R. Hone The Apowryphal New 
Pa London 1820: H4, Bell dan T.C. Skeat Fragments of an Unknown Gospel and other 
aa Papuri, diterbitkan oleh Museum Inggris, 1935. Lihat Juga bab 15 buku Gibbon Decline 
Bu all Of the Roman Empire, yang secara ringkas meninjau kembali asal mula pertumbuhan gereja- 

V3 dan sekte-sekte dalam Kerajaan Rumawi, 


288 


PENGANTAR SURAH 6 (An'am) 


Ini merupakan Surah Mekah yang turun belakangan. Sebagian besar isinya diwahyukan sepenuhnya. 
Tempatnya dalam urutan secara tradisional dibenarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang logis. 
Kita sudah diperkenalkan kepada sejarah kehidupan rohani umat manusia, suatu pembahasan mengenai 
wahyu terdahulu dan bagaimana itu sampai hilang atau dirusak. peraturan-peraturan mengenai ke- 
hidupan lahir umat yang baru ini serta titik-titik yang membawa orang-orang Yahudi dan Nasrani 
tidak berhasil mempertahankan ajaran Islam yang pokok—yaitu Tauhid. Langkah berikutnya yang 
dimasuki ialah menjelaskan ajaran ini sehubungan dengan kaum musyrik Arab. 

Ikhtisar —Sifat Tuhan serta cara la menampakkan Diri yang pertama dijelaskan, dan kelemahan 
kaum musyrik diperlihatkan (6:1-30, dan R. 76). 

Kehampaan kehidupan dunia ini bertolak belakang dengan bukti segala yang telah diciptakan 
Allah yang begitu mengagumkan. Dialah yang memegang kunci segala yang gaib serta rahasia segala 
yang kita lihat (6:31-60, dan R. 77). 

Segala yang dilakukan Allah di dunia serta pemeliharaannya dan bimbingan-Nya yang terus- 
menerus hendaknya sudah menjadi petunjuk tentang kcesaan-Nya, seperti yang terjadi dengan 
Ibrahim tatkala ia berdebat dengan mereka yang menyembah berhala (6:61-82, dan R. 78). 

: Serangkaian kedatangan nabi demi nabi setelah Ibrahim mempertahankan kebenaran dari Allah 
itu tetap hidup, 


| dan mengantarkannya sampai kepada Gur'an: Bagaimana manusia tidak berhasil 
memahami keagungan dan karunia Allah bila ia merenungkan kodrat Tuhan serta ajaran-Nya kepada 
umat manusia? (6:83-110, dan R. 79). 


rafi: yang keras kepala dan fasik itu sesat. Mereka harus dihindari. Meskipun mereka saling 
memi “sea prlpan pia akan menerima hukuman yang setimpal (6:111-129, dan R. 80). 

“Putusan Allah akan datang juga, lepas dari a kej 8 $ rang- 

Orang tak beriman (6:130-150, dan Re ST) PS CAD semua Kejalatan dan kepercayaan Yaknayah Gr 


Langkah paling baik ialah mengikuti j j i 
d sikuti jalan yang lurus, jalan Allah, sebagaimana diatur dalam 
Our'an, dengan persatuan serta pengabdian hidup kita yang sepenuhnya (6:151-165, dan R. 82). 


R. 76.—— Allah memisah 
(6:1-30) Ia memerintah 
Di bumi, Huki 


kan Cahaya dan Kegelapan, 
kan tidak hanya di langit tetapi juga 
um-Nya ampunan, 
Kepada-Nya kita semua akan kembali 
Me apa Halnya, Bagaimana kita bisa 
Cpaskan diri dari kebenar 
Terhadap-Nya? Salah bila tm naa naa 


Tida ada apa Pun sesudah kehidupan kita sekarang ini. 


289 


Surah 6. 


An'am — Hewan Ternak 


af. 
Dengan nama Allah, Maha Pemurah, LA IG Pet No 
SITI 


Maha Pengasih 


igi Allah yang menciptakan ME Ine sa Nala. Mahar (O) 


| Segala puji 


langit dan bumi. dan menjadikan gelap dan 22 after — 4 
abu Santan ai An a00 
cahaya. Sungguhpun begitu, orang yang AG La Dera Wang 
& 83 . ri 
ingkar menyamakan?” Tuhan dengan yang 32 TA 
lain R35 Laci 
. . , Benda LA aci 2 btn 
2. Dialah yang menciptakan kamu?" dari tanah 13 NG gada Ga Ka gAlga to) 
liat, kemudian menentukan suatu balas aaanbnak han 23 
waktu, dan batas waktu tertentu hanya 2 ON Sara 


ada pada-Nya. Sungguhpun begitu, masih 
kamu ragukan 


PIA ATI PA - Kana 
3. Dan Dialah Allah di langit dan di bumi. Ia Kan KANAN ko) 


mengetahui segala apa yang kamu rahasia- 3 Kd 2 arak ta 
kan dan apa yang kamu nyatakan, dan Ia Des Kania 
838 


mengetahui apa pun yang kamu usahakan. 


834 “Adela mengandung beberapa arti: 

(1) mempersamakan sesuatu dengan yang lain, seperti dalam ayat ini: untuk membuat imbangan 
yang baik: (2) memperlakukan secara adil. seperti antara satu golongan dengan yang lain, 42-15, (3) 
Mengganti atau menebus, atau sesuatu hal yang sama saw Jengan yang in, 6:70, (4) membuat 
Perimbangan yang cocok, membuat pembagian yang baik, kecenderungan atau perbandingan yang 
lidak berat sebelah, 82 RAS) membuat peuimbangan yang salah, menyimpang, memperlihatkan sikap 
berat sebelah, 4-135 

. 838 Keterangan ini punya segi tiga: (1) Tuhan menciptakan segalanya yang dapat Kita lihat dan 
kita ketahui, kalau begitu bagaimana kita mau menjadikan segala yang diciptakan-Nya itu sama 
dengan Dia? (2) Dialah Tuhan Yang menjaga kita, Yang mencintai kita dan tempat kita bergantung, 
"Clapa tidak bersyukurnya kita dengan mencari sesuatu yang lain? (3) Dengan adanya yang gelap dan 
yang lerang itu kita akan terbantu dalam membedakan mana yang benar dan mana yang palsu, 
aa pula kita akan mencampuradukkan Tuhan yang sebenarnya dengan angan-angan kita yang 
Tu ia Sella segala macam takhayul? Adanya kepercayaan mendua dalam agama Persia lama di sini 
Sm ian Terang dau Gelap itu tidak memperteutangkan kekuasaan, keduanya adalah 

tan Yang Maha Esa. « 2. 1g 

3G. Sesudah ada dalil umum 'itu, kini datang dalil yang ditujukan kepada manusia pribadi. 

4 ing makhluk yang malang ini, yang diciptakan dari tanah, menempatkan diri berlawanan 
Sini hanya Punya? Dan dapatkah manusia melupaban atau menyangsikan Mn aan “ 
tong selama masa percobaan yang tidak luma? Dan kemudian, sesudah waktu tertentu Har 

837 Hi di hadapan Allah pun tiba 

$98 e UP Ini hidup masa percobaan: Se: 
berkuasa aa kebodohan juga jika orang mengir 
Yang tebar UM ini. Dia mengetahui segala yang tersemi 3 
akan dj rarnya dari segala yang ada di balik yang ingin kita buktikan. 
#etimpaj "fat sebab semua perbuatan kita, yang baik dan yang buruk 

Pada waktunya. 


sudah itu akan menuju Ke Hari Kemudian. 
a bahwa Tuhan hanya berkuasa di langit. Dia juga 
bunyi dalam pikiran dan hati kita, dan pahala 
Hanya perbuatan kitalah yang 
. akan mendapat ganjaran 


Surah 6: An'am 


4. Setiap ayat dari sekian ayat Tuhan yang 


sampai kepada mereka selalu mereka ing- 
kari. 


. Mereka mendustakan kebenaran yang sam- 
pai kepada mereka. Tetapi kelak akan tiba 
kepada mereka kenyataan-kenyataan yang 
mereka perolok. 


. Tidakkah mereka perhatikan betapa ba- 
nyak sebelum mereka yang telah Kami 
binasakan?"3”—Generasi-generasi di bumi 
yang Kami perkuat, yang tidak Kami beri- 
kan kepada kamu. Untuk mereka Kami 


290 


FEE 5MANSKAYA O 
KING 
On 


2 152 2, 2LATK Pa 
EGA da3 bla 


: 7 » Antara 33 

curahkan air hujan yang melimpah Kami Ana AR KK 
jadikan sungai-sungai yang mengalir di si. P3 
bawah mereka. Namun kemudian Kami Leo 


binasakan mereka karena dosa mereka sen- 
diri. Dan sesudah itu Kami bangun gene- 
rasi-generasi lain. 


T: Ialaupun Kami turunkan kepadamu se- 

buah tulisan di atas kertas3YA lalu me- 13 apr 4 
2 KA TNI 

reka menyentuhnya dengan tangan mereka TN TN AT 

sendiri, orang yang ingkar pasti mengatakan: 4. 

“Ini hanyalah sihir terang-terangan.” W0 ki 


31 HBD SIKA, O 


Aa 


839, Sekarang datang keterangan dari sejarah, melihat ke belakang dan ke depan. Kalau pandangan 
kita sempit atau congkak, seperti mengira bahwa kita akan tetap hidup di muka bumi ini, SUC# 
dijamin dengan kehebatan kita, maka kita diberi peringatan tentang bangsa-bangsa yang jauh La 
besar pada masa lalu, yang tidak berhasil menjalankan tugas mereka dan mereka pun tersapu bersih, 
Dalam nasib mereka itu kita harus dapat membaca nasib kita sendiri, kalau-kalau kita juga tak 
berhasil. Tetapi mercka yang memang sudah tak beriman, sebaliknya daripada melihat kenyataan La 
dengan jujur, malah “membelakanginya.” : 

839-A. Oirtas pada masa Rasulullah hanya berarti “perkamen," (kulit hewan), yang biasa dipaka 
sebagai alat tulis-menulis di Asia Barat sejak abad kedua Pra Masehi. Kata ini berasal dari kata 
Yunani, Charles (Bd kata bahasa latin “Charta”). Kertas sebagai yang kita kenal sekarang 
daripada remah, pertama kali dipakai oleh orang Arab dalam tahun 751 Masehi setelah peni 
Samarkan. Di Tiongkok sudah dipakai sejak abad kedua Pra Masehi. Orang Arablah yang mem 
kenalkan kertas itu ke Eropa. Yunani memakainya baru dalam abad ke-11 atau ke-12. dan ai 
melalui Sisilia dalam abad ke-12. Papyrus yang terbuat dari semacam gelagah Mesir, sudah dip: 
Mesir sejak 2500 Pra Masehi. Baru dalam abad ke-10 bahan ini di Mesir digantikan oleh kertas kalau 

$40. Kaum materialis ingin melihat kenyataan benda-henda kasar itu di depan mata: terapi "gi 
barang serupa itu datang dari sumber yang di luar kebiasaan atau yang tak dapat mereka rs af 
mereka akan menamakannya dengan bermacam-macam, seperti sihir atau takhayul. atau Oa hah 
saja yang populer, dan mereka memang sudah tak tertolong lagi untuk dapat menenma iman. 
“hati mereka sudah berpenyakit" (2:10). 


terbuai 
aklukan 


« 


Surah 6: An am 


10 


Dan mereka berkata: “Kenapa tidak di- 
turunkan malaikat kepadanya?" Jika sekira- 
nya malaikat yang Kami turunkan, maka 
binasalah semuanya, dan tak ada lagi yang 
ditangguhkan untuk mereka.! 


. Sekiranya Kami menjadikannya malaikat 


tentu Kami menjadikannya seorang laki-laki 
dan pasti Kami buat mereka kebingungan 
yang memang sudah dalam kebingungan."?2 


. Rasul-rasul yang sebelum kau sudah di- 
perolok, tetapi mereka yang memperolok 
didera oleh apa yang mereka perolok- 
kan.843 


Am 2. 


. Batakanlah: “Jelajahilah bumi ini kemu- 
dian lihatlah bagaimana akibat orang yang 
mendustakan (kebenaran).” 


. Katakanlah: “Milik siapakah segala yang 
ada di langit dan di bumi?" Katakanlah: 
“Milik Allah." Ia telah menentukan da- 


841 Bd 2:210 Malaikat ialah makhluk samawi, 


291 


Juz 7 ea nya (1) 


Ban AA CA Na 
bata 3G 0 


KE 


0 Aa TE ANN AE SAN oi e 

POR 
Gas Ta 
Oops! 


- 


1 GL ukaa Aan ae 
GI USA Sa Ag 
Enah Lan 


BERES PE HN 


ng Megan k Kh “ P3: 
KEB EAIAN 


sen ek “it ketat 
NP EN AN TAN) 


suatu manifestasi keagungan Allah, yang tidak 


tampak pada manusia yang hidup dengan tubuh kasarnya. Manusia demikian ini diberi penangguhan 


Waktu cukup banyak, yang selama masa itu mereka dapa 
Nempatkan diri sebagai makhluk yang patut mendapat nur i 
Ingin melihat malaikat terpenuhi, ini tidak akan ada gunanya buat mereka, 
Seperti gelap yang akan hilang dengan datangnya cahaya. 
. 842. Andaikata malaikat itu harus muncul ke hadapa 
Sa demikian dalam wujud manusia. Dalam hai ini, pikiran mereka yan| 
'adapi kehidupan rohani itu, akan lebih kacau lagi. Mereka akan berkata: 


t bertobat kepada Allah dan dapat me- 
lahi. Tetapi kalau permohonan mereka 
sebab mereka akan hilang, 


n indera mereka yang lebih kasar, ia hanya 
g kini sudah bingung meng- 
“Yang ingin kami lihat 


Malaikat, sedang yang sekarang kami lihat hanya seorang manusia!" 


taj 


Stang y 


bemudiyy M 


843 “Mereka y 1 i k oleh apa yang 
ad Mn 2. ha Sedung “dikepung oleh” mengandung arti 


Am sekal 


| telantap Setan setan 
wah ebagian arti itu, tetapi belum keseluru 


jadian 


$ yang 


ang Pan peristiwa itu berbalik menyerang, dan 
dipaksa menyerah, begitu jugalah orang-or 
"IU akan membenarkan yang hak, bukan mem 
“ng telah memperolok Isa,—tatkala Titus menghanci 
memperolok dan mengeluarkan Muhamma 
nia uhammad datang kembali membawa kemenanya' 
81 haru Pun memberikannya kepada mereka! Sep 
£ mena 
ang. 


ang yang mempero! 


erti dalam pepat 


mereka perolokkan” akan mengungkapkan 


seperti orang yang dikepung musuh dalam 
lok itu'akan melihat bahwa 
benarkan mereka. Ke mana mereka, orang- 
urkan Baitulmukadas (Yerusalem)? Orang- 


dd dari Mekah,—bagaimana nasib mereka ketika 


n dan mereka bermohon minta dikasihani, 
ali Latin, Kebenaran ilu agung, 


Surah 6: Anam 292 Juz 7 Pe 


. menit Eni Ina Babi. Wita 
lam Diri-Nya sifat kasih sayang." Pasti — KAS OK R NA kmi IE 
la menghimpun kamu pada hari kiamat PON ea tni aa Pe 
yang tak dapat diragukan lagi. Yang me- SAPI GARA) 


rugikan diri mereka yang tidak beriman. 


Ta Ia aa Han ab 
13. Milik-Nyalah segala yang tinggal te- KAA Ne) Ae Tya Gx 
nang”48 pada malam dan siang hari. Dan 
Dia Maha Mendengar, Mahatahu."“8 


re La aan 

14. Katakanlah: "Adakah yang selain Allah—.c44Z9 2 Isl Ela O 
akan kuambil sebagai pelindung, pencipta NI Ea as ya PT 
langit dan bumi? Dan Dia memberi makan Sp MA Ep FE YAN PNG 
tetapi tidak diberi makan." "17 Katakan- Kekar matan ist 
lah: “Aku mendapat perintah menjadi CA Ne ni 
orang yang pertama tunduk (dalam Islam) 
dan janganlah kamu masuk ke dalam 
golongan orang musyrik.” 


PI Peak ea Pari La Arun 
15. Katakanlah: “Jika aku berdurhaka kepada PEN NE LN G "@ 
& - . - sii 

Tuhanku. Sungguh aku takut azab hari 

yang dahsyat. 


Usia, semua itu memberi bukti akan sifat rahmat Allah 


1 L ka yang tidak mau mengakui kebenaran akan cenderung 
kehilangan daya hidup dan menghancurkan diri mereka sendiri. 


: sembunyi, (3) 4 i i huruf tanp3 
harkat (tidak dibunyikan) dengan vokal. DE mon, ian sepead sebuah 


seorang pembangk 
ialah“ i 


: G Masa kini membuktikan hal ini," Dalam ayat 12 bolehjadi 
pembangkang itu masih akan berkata: “Tetapi engkau bicara Mt sasa Tuhan?” Seorang 


asih sayang Mu sudah menjadi sifat Allah, pengetahuan dan 


diheri makan: dal 


lam arti harfiah dan kiasan benar. Kepada 
ala kekurangan ki 


La, (elapi Dia bebas dari segala kekurangan 


Surah 6: Anam 293 

16. “Yang ketika itu barang siapa dijauhkan 
dari azab Ia telah merahmatinya, Dan itu- 
lah kemenangan yang nyata. 4 


17. “Jika Allah menimpakan bencana kepada- 
mu tiada siapa pun yang dapat meng- 
hapusnya selain Dia. Dan jika Dia mem- 
berikan kebaikan kepadamu Ia berkuasa 
atas segalanya. 49 


18. “Dan Dialah Mahaperkasa atas hamba- 
hamba-Nya. Dia Mahabijaksana. Maha- 
tahu.” 


19. Katakanlah: “Siapakah yang lebih kuat 
dalam kesaksian?” Katakanlah: “Allah 
adalah Saksi antara aku dengan kamu. 
Our'an ini diwahyukan kepadaku supaya 
dengan itu aku mengingatkan kamu dan 
mereka yang dijangkaunya. Dapatkah 
kamu bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan 
lain selain Allah?” Katakanlah: “Tidak, 
aku tidak bersaksi.” Katakanlah: “Se- 
sungguhnya Dialah Tuhan Yang Tunggal. 
Dan aku lepas tangan dari yang kamu 
persekutukan.” 


20. Mereka yang telah Kami beri Kitab 
mengenal ini seperti mengenal'S0 anak- 


Juz 7 PI 


ia sangga O 
45 3 

NET La tt Za Baar 

dg yA 38 Dag Kg D 


“4 
iba: 
£ 


PA YA aa 
KN LAI EN 3e 
Pap AN TEA NCT MO) 


Seakan O 
EN hd NN OP En 
GASEN AN BIP 
AE AN enete ananda 
ka AN ara 


TARIAN 
Lets 


zA 


BAKAasgAsi O 


848. Kita melanjutkan dialog yang tidak diucapkan seperti disyaratkan dalam Catatan 846 itu. 


Dalam ayat 14 si pembangkang masih akan berkata lagi: "Tetapi kita masih punya urusan lain dalam 
idup ini selain agama dan Tuhan.” “Tidak,” kata sang nabi. “Hanya Penciptaku yang Mahakuasa, yang 
umohonkan perlindungan-Nya: dan aku berjuang supaya menjadi yang pertama dalam perlombaan 
"U Dalam ayat 15, si pembangkang masih mendesak: “Bersenang-senanglah dengan segala yang ada 
am hidup ini: hidup ini hanya sebentar.” Jawabannya ialah: “Hari kemudian itu lebih nyata bagiku, 
tidak 1 Semua harapan, janji itulah yang benar-benar akan dipenuhi, kebahagiaan atau penderitaan 
disebabkan oleh soal-soal remeh yang mudah hilang atau oleh angan-angan dalam hidup ini, 
Clapi oleh kekuasaan dan kebijaksanaan Allah juga.” Dalam ayat 19 si pembangkany mau membuat 
Sutan terakhir: “Apa buktinya semua itu?" Jawabnya: “Aku tahu itu benar, sebab suara Tuhan ber- 
Pn dalam diriku, dan Guruku Yang hidup itulah yang membangkitkan suara itus dan ini Kitab yang 
Kakan Jcngan wahyu. Allah esa, tak ada yang lain yang boleh disembah." 
Te Orang awam yang menyembah berhala-berhala karena takut berhala itu akan mendatangkan 
bean 3 karena harapan akan membawa keberuntungan. Tak ada yang dapat santai oleh 
TN Ka Iu. Semua kekuasaan, segala yang baik, di tangan Yang Maha Esa. Yang selain itu 
Pp GW Angan-angan saja. Haag 
850 ai 2146 tag AAA kedua paragraf kata yanti “ini" dapat juga berarti “dia,” dan yang 
'alat Muhammad Rasulullah, menurut pendapat beberapa mufasir. 


Io 


Surah 6: Anam 294 


anak mereka sendiri. Mereka yang me- 
rugikan diri sendiri, mereka yang tidak 
beriman. 


Aw 3. 


21. Siapakah yang lebih aniaya daripada 
orang yang mengada-adakan dusta ten- 
tang Allah, atau mendustakan ayat-ayal- 
Nya? Sungguh tidak beruntung orang yang 
zalim. 


22. Dan tatkala Kami kumpulkan mereka 
semua kemudian Kami berfirman kepada 
yang mempersekutukan (Kami): “Mana- 
kah sekutu-sekutumu yang kamu dakwa- 
kan ada?" 


23. Kemudian mereka tak punya dalih lagi, 85! 
selain mengatakan: "Demi Allah, Tuhan 
kami, kami bukanlah orang yang mem- 
persekutukan (Tuhan).” 


24. Perhatikanlah! Betapa mereka berdusta 
terhadap diri sendiri! Segala yang mereka 
ada-adakan dengan kebohongan meng- 
hilang meninggalkan mereka.832 


25. Di antara mereka ada yang (pura-pura) 
mendengarkan engkau tetapi Kami sudah 
menyalut hati mereka sehingga mereka 
tiada lagi memahaminya, 824 dan telinga 
mereka sudah tuli. Jika setiap ayat mereka 


Juz 7 (5 ) 


bea PETA La at at 
BEM WAE 


., 


Bag Pita O 
KA TA Pe 


Aa ea ANANDA PI 
WEGNI ES :R13,225253 O 

LAS ate CA A 

DENGAN 


AAS O 


- 


Dp PSN 9 
ma i Mapan 


851. Fitnat mengandung beberapa macam arti, dari arti dasar “mencoba, menguji, menggoda, 
seperti (1) cobaan atau godaan, misalnya dalam 2:102: (2) kegelisahan, huruhara, hasutan ata La 
penindasan, penyiksaan, seperti dalam 2:191, 193, 217, (3) perselisihan, pertentangan, seperi! La 
3:7, (4) dalih, helat, suatu jawaban yang sama dengan perbuatan durhaka, serta alasan yang dlaon ti 
pada kepalsuan, seperti dalam ayat ini. Perbedaan arti lain yang hampir serupa akan terlihat SP" 


dalam ungkapan itu. 


Mereka yang melakukan perbuatan durhaka terhadap Allah dengan penggambaran seperi! 
dewa, sekarang mereka akan melihat sendiri imajinasi mereka yang tidak berarti dan sis-8 


devi 
ia iv 


Jawaban apa yang dapat mereka, berikan sekarang? Dalam kesesatan itu mereka akan meng" 


bahwa mereka pernah menghayati pikiran syirik. 


. 3 saluran 
852, Kebohongan yang biasa mereka lakukan kini mulai “menyusup” keluar dari saluran alah. 


tempat mereka biusa berpangkal, dan membiarkan i daan serba 
P . p para pembohong itu dalam kea 

Dalam mengingkari kenyataan yang memang sudah pasti bahwa mereka melakukan perbuat" 

mereka mengakui kepalsuan pikiran mereka dan dengan demikian praktis dibuktikan oleh m 


sendiri. 
852-A. Nya  Gur'an. 


giik 
ulat me" 


Surah 6: An am 


lihat mereka tidak mempercayainya. Se- 
hingga bila mereka datang kepadamu, ber- 
bantah dengan engkau, mereka yang ingkar 
berkata: “Ini hanya dongeng-dongeng orang 
dahulu kala.” 


26. Mereka melarang orang daripadanya dan 
mereka sendiri menjauhkan diri. Mereka 
hanya menghancurkan diri sendiri tetapi 
tidak mereka sadari. 


27. Sekiranya engkau melihat mereka ketika 
dihadapkan pada api neraka, mereka ber- 
kata: “Sekiranya kami dikembalikan, kami 
tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan 
kami: dan kami akan termasuk golongan 
orang beriman!” 


28. Tetapi buat mereka sudah nyata, apa yang 
mereka sembunyikan sebelumnya. Kalau- 
pun mereka dikembalikan pasti akan meng- 
ulang kembali apa yang sudah dilarang 
Untuk mereka. Dan mereka sungguh pen- 
dusta 853 


29. Dan mereka berkata: “Ini hanyalah hidup 
kita di dunia, dan kita tidak akan di- 
bangkitkan." 

30. Sekiranya engkau melihat ketika mereka 

dibawa menghadap Tuhan, Ia berkata: 

“Bukankah ini benar?" Mereka menjawab: 

“Memang, demi Tuhan kami!" Ia ber- 

firman: “Rasakanlah azab ini karena ke- 

Ingkaranmu dulu.” 


853k 
dan sik 
Penyakat (9 1g 
ya lagi & 
aalikkan 
Jelas gi dep 


“1 Mata mereka, 


mm. 


295 


PN TON AhN 

GEN ETEGA Tak O 
aa ea PE 
BA 


Pn ag En Atyoa Ta 
GLEN Ea aa 0 


La. Lina, Lebantu AN ALA 
TIKI 


aan ea Bean 
G3 BN PK O 

Da Pa oh “T 

BIP PAI 


AKAP O 
Can ahat 
IKA 


(et eat 


Penata) 336) Sange 
t ktp 


€Palsuan mereka bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi karena Pen: 
3P mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Jantung mereka enam Sa ta 
Y' Oleh karena itu, baik pengertian mereka. telinga dan mata ma 1 da mereka, 
Segala yang mereka lihat, yang mereka dengar dan segala yang diaj 5 Nian muslihat 
dan sudah makin jauh mereka hanyut ke dalam lumpur kesesatan. S Sa sa Sapa 
Mereka lakukan terhadap orang lain, dalam neraca Pengadilan hari kemudi 


Surah 6: An'am 296 Juz7 AN TE NaN G3) 


R. 77.— Kehidupan di dunia ini kosong belaka: 
(6:31-60) — Yang sungguh-sungguh adalah kehidupan akhirat. 

Guru kebenaran Tuhan tidak terkalahkan 
Oleh penolakan sepele atau hinaan 
Atau perburuan. Yang batil akan 
Dicabut seakar-akarnya. Kebijaksanaan Allah 
Merasuk ke dalam segala ciptaan-Nya, 
Dan tangan-Nya adalah kunci segala yang Tak Tampak 
Dan rahasia dari segala yang kita lihat. 


Aw 4. 


31. Sungguh rugi orang yang mendustakan, 
pertemuan dengan Allah. Setelah saatnya 
datang tiba-tiba mereka berkata: “Ah, 
celaka kita! Kita telah mengabaikannya." 
Mereka sendirilah yang akan memikul 
beban? di punggung mereka. Dan alang- 
kah buruknya beban yang mereka pikul. 


Aa Sah 
INA O 
dan hiburan? Hidup di akhirat lebih baik Aan AB IE na, RT 
bagi yang bertakwa. Belum jugakah kamu Daan Gas, aka 
mengeni? 


Ls 


2. 
32. Hidup di dunia ini hanya suatu permainan Dark 


33. Sudah Kami ketahui apa yang mereka PI unrikrtte 1 Ga Pai Eko) 
katakan membuat hatimu sedih. Bukan KaAn ae 1 .a te Pp ena 
engkau yang mereka dustakan, tetap orang- KAA) 5g - B3A . 
orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. 

34. Rasul-rasul sebelummu pun sudah didusta- PART Apa Le 533 ) 
kan. Menghadapi pendustaan dan gangguan 2 3 Nae A5 ba bana" Ae 
itu mereka tabah dan sabar, sampai ke- I3N5 Wa AN 3 
mudian datang pertolongan Kami kepada Pe me TOTAL AN TAK PPNI 1 K 
mereka. Tiada siapa pun yang dapat da BL ab AN 
Ubah kata-kata (dan ketentuan) Allah. Eng- 
kau pun sudah menerima beberapa kisah 
para rasul. 


854. Kesedihan merupakan beban se, ala dosa ipi i lah 
Pe ama erokya gala dosa yang akan dipikul oleh setiap orang yang tel 


yang mereka bawa. 

855. Permainan dan hiburan untuk mempersi 
sungguh-sungguh. Oleh karena itu, hidup ini hai 
yang kini sedang kita lalui. Inilah sebenarny: 
bersifat sementara, yang mungkin lebih menggoda kita, dalam hidup ini. 


Surah 6: Anam 297 Juz 7 at 


& n 2 1. Pd . 2 ” 
35. Jika terlalu berat engkau menghadapi — Sak: 2 P SA LGA RT @ 
lantangan mereka maka sekiranya engkau Kena nat 217 1,202, 
c 2 NA Pai 
dapat membuat terowongan di tanah atau nan Dr ane) 
tangga ke langit dan membawakan ke- Sa ana LAIN Area Bau 
pada mereka suatu mukjizat"? (lalu apa ana. KANE Ra 
» Sekiranv 4 £ Oratangi 
gunanya?) Sekiranya Allah menghendaki, » Hg S3 
pasti la mengumpulkan mereka, untuk 
mengikuti petunjuk yang benar, Jangan- 
lah engkau termasuk orang yang bodoh. 
Bae! 4 La Tia0 2 
36. Yang sebenarnya menerima (seruanmu) BAG AG Hae AA (a) 
hanya mereka yang mendengarkan (kebe- ITA 3 
naran).$”' Sedang orang yang sudah mati Ol anu 
Allah akan membangkitkannya kembali. 
Kemudian kepada-Nya mereka dikembali- 


kan. 
: 2 Ani to IN Ken ITA, 
37. Mlereka berkata: “Kenapa tidak di- GO KE TANI P3 Ko) 


Iurunkan kepadanya suatu mukjizat dari ASLI TENANG TAG 
Tuhannya?" Katakanlah: “Allah berkuasa Y S3 Naa Nae 6 
menurunkan mukjizat, tetapi kebanyakan 5 
mereka tidak tahu,” 


In Tita ap anaTan ye 
38. Tiada seekor hewan pun di bumi atau- KEB PSI Lana 24 @ 
pun unggas yang terbang dengan sayap- 


. 856. Tanda-tanda risalah dalam kehidupan Rasulullah banyak sekali, begitu juga dalam ajaran yang 
disampaikannya Kalau semua ini sudah tidak dapat meyakinkan orang-orang kafir. tidakkah cuma, 
Cuma saja mencari segala macam mukjizat dari perut bumi atau menampakkan diri naik sampai ke 


langit sekalipun? Ji ani e a eka mau menerima ajaran yang 
9 2 pinannya agar semua MET Na. 
dib: un? Vikas dengan gepain Keladi na enderitaan dalam menghadapi sikap 


awanya itu sampai Rasulullah menanggung berbagai macam P' i iri 
sela yang begitu tebal muka, begitu Sisi menentang, melakukan kah an Arta 
isebutk: : dak Allah akan membe' 
an pula, bahwa kesadaran tentang adanya kehenda Peristiwa ini terjadi pada zaman 


CPadanya bahwa ketid i atnya. 

: aksabaran itu tidaklah pada tempatny 

Mueaiayaan sebelum hijrah. Sejarah masa Medinah dan sesudahnya menunjukkan geram 
ah hu akhirnya terbukti dengan kemenangan. Siapakah di antara pengikut-peng 


# benar-benar ikhlas yang tidak akan mencucurkan air mata membaca ma Ara dan sungguh- 
Suri "Ada anti ganda di sini. (1) Kalau orang mau menerima kebenaran ga KariiaNya 
Pin Increka harus percaya: meskipun kemampuan rohani Iv mt Jike memang benar-benar 
King menghidupkannya kembali dan akan menghadap kepada- ja akan percaya: tetapi 
Mere “ Mau berusaha memahaminya. (2) Orang yang bersungguh-sungi n begitu mereka tidak 

"Jang jantungnya memang sudah mati tidak akan mendengar, sungguhpu 

$ Pan dethundar dari neraca pengadilan N ka tidak 
Dato, ditanda itu ada di sekitar mereka, hanya sj Mer dengan kebodohan 
Tidas 4, PU SUSU tanda khusus, suatu mukjizat untuk disesuaikan dengi #gmmeren 
Peng 1 IUKa merasa puas, sebah dalam segala hal yang mereke angBaP 

"reka akan mencari dalih. 


mengerti. Kalau mereka 
mereka, mereka 
dahkan derajat 


Surah 6: Anam 


39, 


40. 


Al. 


42. 


nya, tiada lain adalah masyarakat juga 
seperti kamu.$59 Tak ada suatu apa pun 
yang Kami abaikan dalam Kitab. Kemu- 
dian kepada Tuhan Mereka dikumpulkan. 


Mereka yang mendustakan ayat-ayat Kami 
adalah tuli, bisu —$00 di tengah-tengah 
kegelapan. Siapa yang dikehendaki Allah 
dibiarkan-Nya ia dalam kesesatan: dan 
siapa yang dikehendaki-Nya ditempatkan- 
Nya di jalan yang lurus. 5 


Katakanlah: “Bagaimana jika azab Allah 
datang kepadamu atau tiba saatnya (yang 
kamu takuti), kepada yang selain Allah- 
kah kamu berdoa? (Jawablah) jika kamu 
jujur!” 


Tidak, kepada-Nya jugalah kamu berdoa. 
Lalu, jika Ia berkenan dihilangkan-Nya 
apa yang kamu mohonkan dan kamu 
lupakan (dewa-dewa) yang kamu per- 
sekutukan dengan-Nya. 


Aw 5. 


Telah Kami utus (rasul-rasul) sebelum- 
mu kepada beberapa bangsa dan Kami 
timpakan kepada mereka bencana dan 
penderitaan supaya mereka bertobat de- 
ngan berendah hati. 


859. “Hewan yang hidup di bumi" termasuk yang hidup dalam air,—ikan, reptil, kerang-ke 
serangga, begitu juga hewan buas berkaki empat. Yang hidup dengan sayap disebutkan terpisah 
yang biasa diterjemahkan dengan “burung," ialah segala yang terbang, termasuk hewan menyusui 
jenis kelelawar. Dengan perasaan bangga yang ada pada kita mungkin kita akan mengecualik: 


dari wilayah hukum kita, tetapi dalam segala kehidupan sosial dan individualnya, mereka sama kaga 


298 


Juz 7 


an Sena Bra ang 
Pe NN EA 
Langitan 


AS AAL ALAN AE ec 
BA SR 
parang 

2.tot 


pa 


Iya (2353 an Serena 
PA Pa SA AANG 


Kan Nenek SNa2 Nara 
GEMES NAN AAA 


aa. Pa ” ". 
BA AGAR, 


er : 2 
Gea APA In Has 


kita, dan segala yang hidup itu semua berada dalam ruang lingkup kehendak Allah. Dalam 


disebutkan bahwa tak selembar daun pun yang jatuh yang bukan dengan kehendak-Nya. 
yang kering dan yang basah tercatat belaka dalam Kitab-Nya. Dengan kata lain, semua itu 0 


AA 


. @ 


rangan, 


Ta'ir 


an hewan 


dan sega 
unduk 


pada rencana dasar-Nya, Kitab yang juga disebutkan di sini jawab shi 
: , Mereka semua bertanggung jawa" 
dengan tingkatnya terhadap kehendak Allah (“kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan 3 


bukan aj: i i ' : 3 
Me TAN, letapi semua kehidupan, kegiatan dan wujud ini berasal dari kehem 


. 860. Ikhtiar manusia yang terbatas menimbulkan sedikit 
ia menutup telinga dari ajaran yang benar, 
ne Maman alam semesta diakui. Kemudian ses 
menderita dan terkalung-katung, seperti 

Pre maba 8. seperti kea 


pertentangan. Bila ia melihat konde? 
dan menolak (barang bisu) untuk membicarakan ajar 
uai dengan rencana (ikhtiarnya yang terbatas) 1" 


daan yang sebaliknya, ia akan menerima karunia 


anda 


itu 


harus 


dan 


Surah 6: An'am 


43. 


44. 


45. 


46. 


akan herbalik menjadi karunia Allah kepada kit 
yang Kauhajar, ya Tuhan!" 
kejahutan dan sumber segala kebaikan. Tetapi kalau 
Yan mengeluh: kita menjadi pengecut, dan setan al n 
engan menyuguhkan segala daya penarik yang menyenangkan kita, sehi 
862 Untuk mengetahui kebenaran batin diri kua sendiri Jan dunia, 
mencapai suatu lingkat tertentu yang lebih tinggi mengenai 
Ada lagi tingkat yang lebih dangkal: pad 3 
mungkin akan mengajar kita mencapai segala kesenangan ilu $€ 
'ckens, Dalam hal ini ajuran itu tampak mulai berakar. Tetapi 

banggakan kemakmuran itu. Bagi mereka kem 
ii #an yang lebih tinggi. Mereka akan mak 
Tiba terhenti, tetapi sebaliknya daripada merasa Mm 
nd Ukuman Tuhan terhadap mereka yang be 
Aa DEI hak dan kebenaran dari kebinasaannya Se! 
Salah satu segi sifal-Nya yang ditegaskan 


“BI pandan, 
liba- 


Kenapa mereka tidak berendah hati kc- 
tika bencana datang menimpa mereka?50! 
Sebaliknya, mereka menjadi keras hati 
dan setan pun membayangkan keindahan 
apa yang mereka kerjakan. 


Setelah mereka lupa apa yang diper- 
ingatkan kepada mereka Kami bukakan 
pintu segalany a32 sehingga, di tengah- 
tengah mereka bergembira dengan apa 
yang ada Kami jerat mereka dengan tiba- 
tiba, mereka pun berputus asa. 


Maka binasalah orang yang zalim sampai 
ke akarnya. Segala puji bagi Allah Tuhan 
semesta alam."93 


Barakanlah: “Bagaimanakah jika Allah 
menghilangkan pendengaran dan peng- 
lihatanmu dan menutup mati?04 hatimu, 
siapakah tuhan selain Allah yang dapat 
mengembalikannya kepadamu?” Perhati- 
kanlah bagaimana Kami menerangkan 
ayat-ayat dengan berbagai (lambang) ke- 
mudian mereka berpaling. 


299 


dug? PI 


need sasa O 
CS Na Fuda en 333 
Gu IN Fian 


Foke tanti O 


NE AG ya Aha 
PGN GI 
Lani 

Gi 

hn 4 Pd 


kasa O 
ta F1 
Lenka tekan IN An ada Ana 
JA ANEYAN @ 
Kato ALAN peta e A 
Se Jalanan 
4 - Pa 8. 4 -.. 
Bai MO NS 


SALA 


861. Kesedihan dan penderitaan mungkin (kalau kita dapat menempatkannya sebagaimana mestinya) 


563. H 


Merupakan 
"64. B4. 2.7 dan 6: 


Melalui penderitaan kita bel 
kita salah mempergunakan, kita lalu menggerutu 


kan mengambil kesempatan menunggangi kita 


Ja tingkat ini seg 


aakmuran itu Si | 
in hanyut tenggelam ke dalam dosa, sampai kelak 


enyesi 
Asi zalim ialah suatu tindakan keadilan guna 
rta memelihara kebenaran undang-undang-Nya. 
dengan sebutan “Tuhan semesta alam." 


a Menurut Mazmur (94 12) “Berbahagialah orang 


ajar bersikap rendah hati, sebagai penangkal 


sehingga kita lupa daratan 

persyaratannya kita harus 
kepekaan dan perkembangan rohani itu. 
ala kemakmuran dan kesenangan hidup 
tu seperti pada Mr. Cheeryble dalam karya 
da lagi bentuk watak yang lain yang 
uatu cobaan, bahkan hukuman dari 


ali dosanya, mereka hanya merasa kecewa 


Surah 6: An 'am 


47. 


48. 


49. 


50. 


mereka yang berdosa, 
dan dapat memahami tanda-i 
kezaliman akhirnya akan me 
Orang yang zalim, bukan me 


yan 


Katakanlah: “Bagaimanakah jika azab Allah 
datang tiba-tiba atau terang-lerangan,808 
adakah orang yang dibinasakan selain 
mereka yang zalim?” 


Setiap rasul yang Kami utus niscaya me- 
nyampaikan kabar gembira!00 dan mem- 
beri peringatan. Maka barang siapa beriman 
dan memperbaiki diri mereka tak perlu 
khawatir, tak perlu sedih. 


Dan mereka yang mendustakan ayat-ayat 
Kami, azab akan menimpa mereka karena 
perbuatan mereka yang fasik. 


Katakanlah: “Aku tiada mengatakan kepada- 
mu perbendaharaan Allah ada padaku,307 
juga aku tak mengetahui yang gaib dan 


300 


Juz 7 Pa NT Ga 


PRA SEKEN SEN @ 
' .. - 
3 BIAN ang 
ay ana Eresika Kera Tirta ed @ 
Ga Sendan 2 ea nba Juta 


Aren Ton 
1 


Len Ke D0 : 
BASA AAA 


pewangi 0 
10 Uap Had Laga Ul ae 
Aa 


Diisol 
HA GANERELGAI O 
Nela Bis 


Se 43 
aku tiada mengatakan kepadamu bahwa taka Ae MI ena 1 
aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa Ye 5 Gray Nang 
yang diwahyukan kepadaku.” Katakan- KY & 


lah: “Samakah yang buta dengan yang 
melihat?"868 Tidakkah kamu mengguna- 
kan pikiran? 


865. Tiba-tiba — tang 


866. Diutusnya para ras 
8 terbatas. Mereka diutus untuk 


sekalipun tidak mereka pedulik: 


pa peringatan. Terang-terangan - dengan peringatan-peringatan, bahkan terhadep 
an. Sebaliknya terhadap orang yang Me 
tanda fayat-ayat) Allah, mereka akan selalu mengatakan bahwa aa. 
nerima hukumannya sendiri. Tetapi ini hanya akan mempengaruhi O 
reka yang dalam kebenaran, Ini adalah keadilan, bukan balas denda 
Ul itu bukan untuk menghilangkan ikhtiar atau kemauan bebas m 


engeri 


F 1 ik K : 
menyampaikan kabar dan ajaran —menyampaikan kabar La 
mereka yang bertobat serta peringa 
867. Secara harfiah, da 


i kan me 

segala sesuatu yang luhur, 1elupi Wawasan itu datangnya bukan dari mereka sendiri, melek d 

Ka eperti darah dan daging kita juga, tetap Na ya 
“Kata Serla ajaran mui | » i siapa S1 

mau mendengarnya. runia Allah—bagi mereka dan bagi sa 

ituj sia 0” 

Ta karena Itu jangan membandingkan para nabi (“yang melihat") itu dengan manusi Lii 
Nan ha » Para nabi itu, meskipun mereka juga manusia, mereka mempunyai nurani YATS |. 

aa ba Baba Yu jangan menempatkan mereka dalam kedudukan yang tidak bera!” Tandip 

, Juga manusia, merek — ber 
penghormatan yang tinggi. reka tidak Seperti manusia kebanyakan, dan mercka 


reka datang dengan kar 


Surah 6: Antam 301 Juz7 at 


Aw 6. 

s1. JPeringatkanlah dengan itu$6? mereka JI AI GE GI D 
yang takut akan dihimpun ke hadapan KAL ag Maa AN sa 
Tuhan. Selain Dia, bagi mereka tak ada ea 093353 aga) 
penolong dan tak ada pemberi syafaat, UE 
supaya mereka bertakwa. Ti 

2. Zn LI anna S5 

52. Dan janganlah diusir mereka yang berdoa SEGI SI @ 
kepada Tuhan pagi dan petang. meng- Fe Vhason 0 atehernaheh 
harapkan Wajah-Nya.”'" Engkau sama- les pap ea BAE A1 Only 
sekali tidak memikul tanggung jawab atas aa SN A15 UNP 
perbuatan mereka, dan mereka pun sama- KN ea - ea 
sekali tidak memikul tanggung jawab atas Sad! 
perbuatanmu.S7! Dengan mengusir mereka 
engkau akan termasuk golongan orang 


zalim. 
AGE ata SE na 
53. Demikianlah, Kami uji mereka yang se- KA EA UKT @ 
bagian dengan sebagian lainnya,?”? supaya ani LN ega ang Ka Ih 
£ o, 3 CI ? Fanta 
berkata: “Inikah mereka yang mendapat GEN AAN KAA 


karunia Allah di antara kita?” Bukanlah 
Allah lebih mengetahui tentang mereka 
yang bersyukur? 


869. Ada sebagian orang—mereka yang dalam dosa—yang percaya pada hari kemudian: berilah 
Peringatan lentang tanggung jawab pribadi agar mereka menjaga diri dari kejahatan, janganlah mereka 
mencari pelindung dan perantara terhadap Allah, hanya Allah yang dengan rahmat-Nya, akan dapat 
mengampuni dosa-dosa mereka. . , . . 
870. Wajah. w ajh, Nihat 2:112 C. 114. “Wajah” dipakai dalam pengertian karunia atau pemberian 
Allah, yang meruj i iyi inggi 
" pakan bantuan nilai rohani yang tinggi. . : 
871. Ada Sebagian kalangan Kuraisy yang kaya dan berpengaruh merasa direndahkan kehormatannya 
Mengikuti ajaran Muhammad bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya yang berada di sekitarnya. 
reka terdiri dari orang-orang kelas bawah. Tetapi dia menolak meninggalkan pengikut-pengikutnya 


Yang dipandi i i an khusyuk mengharapkan keridaan Allah. Dari segi 
pandang rendah itu, yang begitu taat dan N Na ang Jtmeentilin (rak 


Pandangan dunia i apa dari M 
: , mereka tidak akan mendapat apa-apa 1 in, 
Put dak akan mendapat apa-apa dari mereka yang memang tidak punya pengaruh. Tetapi Ng Had 
Fang Untuk meninggalkan mereka: ketulusan hati mereka yang sungguh apa Stang 
aa i : ndang dunia,—dalam 9 
be “Gantakan daripada orang-orang yang hanya mema 23 an er dalam moeiskbha ini dam 


@enarannya dibukti i d sehari-hi 
uktikan dalam kehidupan Muhammad $ 1 persi 
Ka a-peristiwa yang lain. Kalau dalam ketulusan mereka ada sesuatu yang masih diragukan, itu 


"Ari harus menjadi tanggung jawabnya. 8 : 
& 2. Ikutilah san ra 3 tatan di atas. Orang-orang berpengaruh yang tidak lebih utama 
2 Pada oran Ps ahasan akhir Ca 1 sebagsi pengikut-pengikut yang sungguh tulus dan 
« Kring Toiskn dan Titan pi Aan Godaan mereka untuk mengatakan 


Dag i i segi batinnya. 
"dan. 2 Sedang dalam ujian dari segi pandangan i 1 at 
Ka "udah mereka “Aa den an Pi “Kami lebih besar daripada mereka: adakah bnr 
. y ajuran-Nya?” Tetapi memang begitulah adanya. 
tunjuk-Nya. 


“men 
ada-Nya dalam menerima pe! 


an Apa Mil orang-orang hina ini supaya menerima 


lebih mengetahui mereka yang bersyukur kep 


Surah 6: Anam 


54. 


55, 


56. 


57. 


menghadapkan kamu untuk mengadakan perhitungan 


Dan bila mereka yang beriman kepada 
ayat-ayat Kami datang kepadamu, kata- 
kanlah: “Assalamu 'alaikum:87? Tuhan 
kamu telah menentukan dalam Diri-Nya 
sifat kasih sayang."'' Barang siapa di 
antara kamu melakukan perbuatan dosa 
karena tidak tahu dan setelah itu ia ber- 
tobat dan memperbaiki diri maka Ja Maha 
Pengampun, Maha Pengasih.” 


Demikianlah ayat-ayat Kami uraikan su- 
paya terlihat jelas jalan orang-orang yang 
berdosa"? 


Am7. 


Batakanlah:870 “Aku dilarang menyem- 
bah apa yang kamu sembah selain Allah.” 
Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti 
hawa nafsumu. Kalau demikian tersesat- 
lah aku dan aku tidak termasuk orang 
yang mendapat petunjuk.” 


Katakanlah: “Aku bertindak atas dasar 
yang nyata dari Tuhanku sedang kamu 
mendustakannya. Apa yang hendak kamu 
percepat,"77 bukanlah kekuasaanku: pe- 
nentuan hukum hanya pada Allah. Ia me- 


302 


Juz 7 #93 (1) 


X0 3 178 AX, 15 
BAGAN SIG O 


873. Kalangan orang bawahan dengan iman yang teguh bukan saja jangan disuruh pergi demi 
menyenangkan hati orang-orang kaya: mereka malah diberi penghormatan dan salam kedamaian yang 
khusus, yang juga menjadi ciri khas ucapan salam dalam Islam: “Assalamu “alaikum,”—kata damai 
“salam” punya persamaan data dasar khusus dengan kata “Islam.” Dalam kata-kata ucapan itu merupakan 
ucapan salarn, dalam kehidupan ucapan itu mengandung makna janji rahmat dengan karunia Allah 
yang besar. 


874. Bd. 6:12, 


875. Kalau sikap orang-orang yang berdosa itu (dalam kedengkian dan kebanggaan hidup duniawi) 
diperlihatkan, dan digambarkan dengan jelas bagaimana memberikan tempat terhormat kepada orang 
yang benar-benar ikhlas. inilah cara penggambaran yang sungguh baik mengenai ajaran Allah. 

876. Ada sejumlah dalil atau argumen dikemukakan kepada kaum musyrik Mekah yang tidak mau 
beriman kepada risalah yang diberikan Allah. Setiap dalil didahului dengan kata: “Katakanlah. 
Keempat dalil pertama itu ialah: (1) aku telah menerima cahaya itu dan akan kuikuti, (2) aku lebih 
menyukai cahayaku daripada segala hawa nafsumu: (3) tantanganmu—"kalau Tuhan memang ada, 
kenapa tidak Ia habisi saja orang-orang kafir sekaligus?”—soalnya bukanlah di tanganku: keputusan 
itu terletak di tangan Tuhan, (4) kalaupun itu di tanganku, akulah yang akan menghadapi tantanganmv: 
yang jelas kuketahui ialah bahwa Tuhan bukan tidak tahu adanya kebodohan dan kejahatan. aa 
segala sesuatu yang di balik itu, tidak akan dapat diketahui oleh makhluk yang fana ini, hanya sekoln 
saja rencana-Nya yang kamu ketahui, dan kamu akan dapat memastikan bahwa Dia tidak akan terlamba' 


877. Apa yang hendak kamu percepat: adungkah tidak sabarnya kamu, orang-orang yang mengingka" 
Tuhan, bukuman yang kamu perolok itu belum akan menimpa kamu. Bd. 13:6. 


Surah 6: Anam 303 Juz 7 aa Han 


: : 4 
nyampaikan yang sebenarnya dan Dialah pa A Pigit 2 
Pemberi keputusan terbaik.” sen 239 

58. Katakanlah: “Sckiranya aku berkuasa mcm- PE POIN Pin sesi @ 
percepat apa yang kamu inginkan selesailah " 2 pi pa ng 
masalahnya, antara kamu dengan aku.78 Ka abah M 
Dan Allah mengetahui siapa yang zalim.” 


N 


IG ge PO 

59. Dan pada-Nyalah adanya kunci?” segala PEG ENGI Dias @ 
yang gaib, tak ada yang mengetahui se- AG ate Pena p, Ina 
lain Dia. Dia mengetahui apa yang di (edan 31203 nda lag PES 
darat dan di laut. Tak sehelai daun pun 3 ip IN. 3 Bare 2g” 
yang jatuh yang tiada diketahui-Nya, et YA 
tiada sebutir biji di dalam isi bumi yang eni 
gelap tiada sesuatu yang segar atau kering 
pasti tercatat'"U jelas (pada mereka yang 
dapat membacanya). 


Pa Kana Gina 


her ” £ 2t 
60. Dialah Yang membuat kamu mati malam JA REA sala, (Oo) 

hari dan mengetahui apa yang kamu kerja- ata ea 3 rpp 

SRK IN Aa AE aneka 
kan siang hari. Kemudian membangun- BAKAR giaa 
kan kamu kembali untuk memenuhi waktu PAT OA LIA 2. 
yang sudah ditentukan. Kemudian kepada- » z ai 
Nya kamu dikembalikan.88! Kemudian 


memberitahukan kepadamu apa yang kamu 
kerjakan. 


878 Rasulullah bukan akan mengadakan penyelesaian dengan orang-orang jahat itu di sini. Per- 
soalannya bukan antara mereka dengan dia. Itu adalah antara mereka dengan Tuhan: Rasul hanya 
memberi peringatan agar jangan melakukan perbuatan dosa, serta ajaran untuk mencapai keselamatan. 

879 Mafatih, jamak baik kata miftah-kunci ataupun maftah-harta. Kedua arti itu sudah tercakup, 
dan karenanya keduanya saya pakai dalam terjemahan ini ' : : ! 

880, Inilah rekaman gaib, rencana yang mendasar sekali, sebagai undang-undang abadi, sesuai 
dengan itu segala yang terlihat dan yang tak terlihat sudah ditentukan dan diatur. Banyak ajaran yang 
Sifatnya rohani, terdapat dalam ayat ini, diungkapkan dalam bentuk tamsil dan lukisan yang begitu 
indah. Benda yang paling sederhana dalam alam ini justru yang menjadi sasaran undang-undang-Nya. 
Yang segar dan yang kering, yang hidup dan yang tak bernyawa, tak ada yang lepas dari rencana 
pencipta-Nya. 
881 Kena segala ciptaan-Nya yang lain juga sudah termasuk dalam undang-undang DN 
Nya, maka begitu juga kehidupan manusia, dalam setiap peristiwa dan pads setiap saat. Ha jaga 
atau di waktu tidur, Rahasia tentang tidur— “saudara kembar kematian pengap aji 
Nyawa kita oleh-Nya, dengan rekaman mengenai segala yang kita lakukan pada saat - 5 aa 
da Se puth Ia beangtng, hingga Ki 
Ka kembali i ala kegiatan, dan be i $ , ! 
memenuhi akn Parag kita nian 3 aerala di bumi ini. Kemudian sampai pulu ke saat lidur 


Yang din (mati), dengan rekaman waktu (hidup) kita yang lebih panjang: ea sana Bag Ka 
Tya tibalah hari kebangkitan dan pengadilan. Pada saat itu kita akan . 13 
Sekali, dan tidak lagi seperti dalam mimpi, sebab ini sudah merupakan keny 5 


erja, 


Surah 6: An am 304 Juz 7 Feat) 


R. 78.— Bimbingan Allah yang penuh kasih menyertai 
(6:61-82) Kita sepanjang hidup, 

Dan menghindarkan kita dari bahaya 
Di darat maupun di laut. Ia satu-satunya 
Penjaga: bagaimana pula kita 
Bisa melupakan-Nya atau memburu segala 
Yang hanya merupakan makhluk ciptaan-Nya, 
Dan yang'akan lenyap.—sementara Ia 
Adalah Allah Yang Kekal, yang diagungkan 
Oleh Ibrahim dan semua rasul-Nya? 


Aw 8 
" Ig non KAA de SAI TP 
61. Dialah Penguasa atas hamba-hamba- Abis Kek Insan pa Teri @ 

Nya dan mengutus kepadamu penjaga- Sasa an ud ea 
penjaga.”8? sampai bila maut mendatangi AN Ap Da SAS AI 

(a Fi Pn aa 
salah seorang dari kamu, utusan-utusan GAN 
Kamis83 mengangkat nyawanya, dan me- 


reka tak pernah lalai. 


62. Kemudian manusia dikembalikan kepada TEKAN 
Allah. Pelindung Yang Mahabenar:"" 
Perhatikanlah! Segala perintah ada pada- 
Nya. Mahacepat Dia dalam membuat per- 


hitungan. 
PA Pra aa" 2 ai 
63. Batakanlah:88 “Siapakah yang menye- BEAN DA TKSI @ 
lamatkan kamu dari bahaya?80 yang me- 
ngerikan di darat dan di laut, kamu berdoa 


Hanoi nash 
dead O 
AA hn 
Tea GA 


882. Penjaga-penjaga' kebanyakan mufasir berpendapat ini berarti para malaikat penjaga Pengertian 
tentang penjagaan ini dinyatakan dalan istilah yang umum. Allah mengawasi kita dan menjaga kita. 
serta memberikan segala macam tenaga, moral, jasmani dan rohani, untuk menolong pertumbuhan 
dan perkembangan kita, menjaga kita dari bencana, dan membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. 

883. Para malaikat kata yang dipakai ialah rusu/. para utusan,—sama dengan kata yang dipakai 
untuk rasul-rasul manusia serta utusan-utusan yang diutus Allah untuk mengajar umat manusia. Para 
pelaksana yang mencabut nyawa kita pada saat kematian kita pun tepat sekali dalam menjalankan 
tugas mereka itu. Mereka tidak akan datang lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang sudi 
ditentukan, juga mereka tidak akan melaksanakan tugas itu dengan cara lain daripada yang ditentukan 
menurut perintah Allah. $ 

884. Realitas al-hagg, yang benar, Yang Mahabenar. Dasarnya ialah bahwa segala khayalan kita 
tentang hidup dalam dunia fana ini kini habis sudah, yakni saat kita dikembalikan kepada Allah, 
tempat kita berasal. Sekarang akan kita lihat bahwa sebaliknya daripada kita yang suka menu TA 
nunda perbuatan kita, pekerjaan itu yang mengikuti kita jauh lebih cepat daripada yang dapat kita 
rasakan dalam arti waktu. Inilah jawaban terhadap ejekan mereka yang gelisah menghadapi segala 
kehendak Allah (6:57-58). « 

885. Sebagai kelanjutan keempat pokok pembahasan yang disebutkan dalam C. 876, ada Aa 
pokok lagi dalam 6:63-65 ini: (S) doa kita kepada-Nya, tatkala dalam bahaya menunjukkan bah 
dengan sepenuh hati kita merasakan sekali pertolongan-Nya: 16) hanya dengan adanya inayah ilahi: 
kita akan diselamatkan, namun kita tak pernah bersyukur, dengan masih percaya kepada sesembahan 
sesembahan palsu: (7) bukan hanya bencana jasmani saja yang kita takuti: adanya suling alba 
dan balas dendam justru merupakan bencana yang lebih besar, dan hanya dengan keimanan 
kepada Allah kita dapat diselamatkan dari semua itu, i 

886. Zulumat celah-celah yang gelap gulita, bahaya mengerikan yang sedang mengintal, seperi 
di padang pasir, pegunungan, hutan atau lautan. 


Pen MA OA Sa 1 


Surah 6: Anam 


64. 


67. 


68, 


887. Ada dua macam bacaan, tetapi keduanya mengandung arti yang sama. (1 
“ara lembut, dengan berbisik, dari lubuk hati sanubari kita, 
18ng tak terkatakan, (2) Ahifatan, terbawa oleh rasa ngeri, takut atau hormat, 

488 Malap 
kencang dan seba 

aa bd 6.4 
.. 390. Pada 
Via saja me 
"rampatkan 
Perbuatan mi 5 
t 9 


Pram 


ad 
kapan 


305 


kepada-Nya dengan rendah hati dan suara 
lembut:887 Sekiranya Dia menyelamatkan 
kami dari (bahaya) ini tentulah kami akan 
bersyukur?" 


Katakanlah: “Allah akan menyelamatkan 
kamu dari segala bencana. Namun kamu 
kemudian mempersekutukan-Nya!" 


. Katakanlah: “Dialah Yang berkuasa me- 


nimpakan malapetaka" kepadamu, dari 
atas dan dari bawah kaki kamu atau me- 
libatkan kamu dalam sengketa golongan, 
dan membuat kamu merasakan bengisnya 
yang satu dengan yang lain. Perhatikan- 
lah bagaimana Kami menerangkan ayat- 
ayat dengan berbagai lambang:?? Supaya 
mereka mengerti. 


- Tetapi golonganmu sendiri mendustakan 


kebenaran. Katakanlah: “Aku bukanlah 
penanggung jawab kamu."?0 


Setiap berita ada batas waktunya dan akan 
kamu ketahui.” 


Batau engkau melihat mereka yang 


bercakap kosong tentang ayat-ayat Kami 
linggalkanlah sebelum mereka beralih ke- 


Enya da 


ani 
Saja 


etaka yang darang dari atas dan dari bawah, seperti angin badai dan salju, 
gainya, alau gempa bumi, banjir atau tan 
6. pengulangan ini memulai pembahasan y 
waktu wahyu ini disampaikan masyarakal 
nolak agama Allah, tetapi malah memperk, 
ajaran itu, sudah dilaksanakan. Ia tidak 


"YA yang khusus, yang bersifat umum pun sekarang berlaku, 


Juz 7 


PI 2 ) 


TEE SKR GI 
BEA Ia 


P Oa ran, "p 
GEBANG O 


KA 


KANE 9 


) Khufvatan, dengan 
yang mengesankan adanya rasa ngeri 
seperti dulam 7:205. 
hujan 
ah longsor dan lain-lam. 

ang kini sudah berakhir. . 

di sekitar Rasulullah sebagai suatu badan 
osanya. Rasulullah yang diberi tugas me- 


Surah 6: An'am 306 Juz 7 NAN 03) 


AN 0 Pa Lab 
pada pembicaraan lain.?! Dan jika setan BEN je IE 3 Gagas 
membuat engkau lupa sesudah teringat Bra SATA “tenan, 
kembali janganlah duduk-duduk dengan MAGI Pe UK) 
orang-orang zalim. 


Anna AN LA AAL. 
69. Orang yang bertakwa? samasekali tidak '”—” & g. SAAT aa aa TAN EGg @ 
memikul tanggung jawab mereka. Tetapi LAN AA NG 
GEA SG 


(berkewajiban) mengingatkan supaya me- 
reka juga bertakwa. 
ane 2221 PPNI 

70. Tinggalkan mereka yang menjadikan aga, KENA HIGN lo) 
manya suatu permainan dan hiburan,” SL antena AL AA 
dan Tapi oleh kehidupan dunia. Berilah SS Lag es KN EIGA 
peringatan (tentang kebenaran ini) kepada FI IA 
mereka, supaya setiap orang lidak ter- Pep 32 Lah ye IE sa 
jerumus ke dalam bencana karena per- KSO NG SANG PI 
buatan mereka sendiri 4 tidak akan ada — te, peak Gea an LI 
pelindung atau perantara buat mereka se- GUA EA “ 
lain Allah. Dan sekalipun ia hendak me- 
nebus dengan cara apa pun tak ada yang 
akan diterima. Mereka itulah orang yang 
dijerumuskan ke dalam bencana karena 
perbuatan sendiri. Air panas yang mendidih 
itulah minuman mereka dan azab yang 
pedih karena keingkaran mereka. 


An 9. 
dngan as ri 
1. Katakanlah? “Adakah kita akan ber- GELI 6) 


mohon kepada yang selain Allah, yang 
tidak membawa manfaat dan mudarat 


perlu duduk 


891. Bd 4:140. Kalau dalam suatu pertemuan, kebenaran itu diperolok, kita tidak aa Inereka 


bersama dengan orang-orang yang semacam itu. Kalau tiba-tiba kita berada di tengah-ten| 
kita harus segera menyadari, dan kita perlihatkan kepada mereka ketidaksenangan kita, dengan 
meninggalkan tempat ilu mem 
892 Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tetapi orang yang bertakwa " ama 
punyai dua kewajiban: (1) melindungi diri sendiri dari pencemaran, dan (2) menyampaikan akn 
Allah, sebab dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan sekalipun, yang demikian ini mv 
saja ada pengaruhnya. (R). iburan Sai 
893. Bd 632, menyebutkan bahwa hidup di dunia ini hanya sekadar permainan dan iba kit 
dan agama 'serta hidup kemudian itulah yang sebenarnya, yang harus mendapat pet u okeh 
Mereka yang hanya menikmati kehidupan dunia justru sebaliknya, sebab mereka sudah de. 
hidup yang menggiurkan ini. Tetapi perbuatan mereka akan menjadi saksi terhadap mereka sel sendiri. 
894. Kita tidak boleh melupakan tanggung jawab pribadi kita utas segala perbuatan Ja 
atau menipu diri sendiri dengan berkhayal tentang penebusan dosa yang dilakukan orang lain. 3 
895. Sebagai kelanjutan ketujuh pokok persoalan yang disebutkan dalam €. 876 dan Sapa pula 
sini ada dua pokok terakhir disebutkan: (8) setelah menerima petunjuk (hidayah! Allah. Kukan 1 
yang akan kembali kepada berhala-berhala yang tak bernyawa itu? Untuk kembali Me sa (Jl 
benar-benar menunjukkan, bahwa kita telah melakukan kebodohan, bertualang di tep! Kenya 
karena itu yang kita terima hanyalah petunjuk yang benar, yakni petunjuk Allah, serta patuh IM 
perintah-Nya, sebab kita nanti akan sudah harus menjawab di depan pengadilan-Nya. 


Surah 6: An'am 307 Juz 7 Hat ( 


kepada kita. dan mengembalikan kita ke Han Ng arya AN eng 
belakang setelah Allah memberi petunjuk T 


NIA AIA PMN AMI 
kepada kita, seperti orang yang diper- Ji Pa KAP RA A KAP 
dayakan setan-seran dalam kebingungan KENA ae “28 £ 


2 

Sa 
di bumi. Teman-temannya mengajaknya Ups Gasa J3 pi 
ke jalan lurus: “Ikutlah kami”. ha ronda AS 
Katakanlah: “Petunjuk Allah, hanya itu- 5 - £ 
lah petunjuk yang benar, dan diperintah- 
kan kepada kami agar menyerahkan diri 
kepada Tuhan alam semesta, 

.- & Ig2 .. 
72. “Dan agar mendirikan salat dan bertakwa GA ag AA ENAM A3 @ 

kepada-Nya, dam kepada-Nya pula kamu Panai 
akan dihimpun kembali.” 0g 


73. Dialah Yang menciptakan langit dan F3 NG AN GEgaN 3 @ 
bumi dengan sebenarnya (sebanding):?0 3 ps 


Setan BILA EA 23 IoT SA Se 
tatkala Ia berfiman: "Jadilah," maka ia HMI A3 KISI 


Lee ana 


Mind 


pun jadi. Firman-Nya adalah Kebenaran. Lajnah 
Milik-Nyalah segala kerajaan tatkala sang- Koaya 
kakala dibunyikan. Ja mengetahut yang 
gaib dan yang nyata. Dialah Mahabijak- 
sana, Mahatahu 

- ' An KA AT 

rel Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada PIA AU Hi @ 

bapaknya Azar: “Engkau memuja berhala “Aina Kasat 
y 8 a ( 

sebagai Tuhan? Aku melihat engkau dan pn, aga, v 
golonganmu dalam kesesatan yang nyata." 


Ae - “ 
Ep Leg aan 
rd 


2. - 
75. Demikian juga Kami perlihatkan?” ke- NS 1S CPO, @ 


pada Ibrahim kerajaan langit dan bumi Kari 
supaya benar-benar ia yakin. ala » 


896. Pembahasan itu di sini meningkat, menuju pada wawasan Ibrahim yang besar, yang hanif, 
Yang tdak hanya berhenti sampai pada kodrat alam yang menakjubkan ini, melainkan menerobos 
terus “dari kodrat alam naik sampai ke sifat Allah" Allah tidak hanya menciptakan Jangit dan bumi, 
dengan bertambahnya pengetahuan, orang melihat betapa benar dan sempurnanya perimbangan semua 
Ciptaan itu dirangkai bersama. Semua makhluk tunduk pada waktu, tetapi Penciptanya tidak Firman- 
Na adalah kunci yang akan membuka pintu kehidupan ini, yang bukan saja menjadi titik permulaan 

idup, melainkan merupakan titik permulaan semua nilai dan ukuran tentang yang benar dan yang 
hah, Menurut penglihatan kita dalam dunia yang besar ini, karenu kesesatan manusia atau keinginan- 

Inginannya yang menyimpang, semua ini mungkin saja terjadi Tetapi pada Saat sangkakala dibunyikan 
Pada hari akhirat, maka singgasana pengadilan Allah dengan segala keadilan-Nya yang sempurna 
“an menempatkan kembali kedaulatan hak dan kebenaran itu, sebab pengetahuan dan kebijaksanaan- 
"Ya meliputi seyala wujui " 

297. na kita ag pada kisah Ibrahim Dia hidup di tengah-tengah orang Kaldea dengan 
Pengetahuan mereka yang Juas mengenai perbintangan dan benda-benda langit Tetapi dia sendiri 
Sudah melampaui dunia fisik dan melihat adanya dunia rohani di balik semua itu Berhala-berhala 
"enek Moyangnya tidak berarti apa-apa buat dia. Itulah lungkah yang pertama. Tetapi Allah telah 
Menganykatnya lagi beberapa derajat lebih tinggi. Dengan cara yang meyakinkan Allah memper- 
Ihatkan kepadanya segala keagungan rohani yang ada di batik kekuasaan dan kekuatan yang maha 

YA! Serta undang-undang alam semesta yang nyata ini. 


Surah 6: An'am 308 Juz 7 IE TON ba) 


-3, 
aa 
Nih 


AI 2 
KI PER 0 
3 A52 


S3 


76. Tatkala malam yang gelap tiba ia melihat 33 
sebuah bintang: ia berkata: “Inilah Yuhan- ja 
ku,” Tetapi setelah bintang terbenam, ia 
berkata: “Aku tidak menyukai segala yang 
terbenam.”898 


77. Tatkala ia melihat bulan timbul ia ber- 
kata: “Inilah Tuhanku.” Tetapi setelah bulan 
terbenam, ia berkata: “Jika Tuhanku tidak 
memberi petunjuk pastilah aku jadi orang 
yang sesat.” 899 


78. Tatkala ia melihat matahari terbit ia ber- 
kata: “Inilah Tuhanku, Ini yang lebih besar.” 
Tetapi setelah matahari terbenam, ia ber- 
kata: “Hai masyarakatku, aku lepas tangan 


dari segala yang kamu persekutukan 0D 
as, LS ng NA 
79. “Kuhadapkan wajahku kepada yang men- £ | MAS 9 Sa O) 
iptakan langit dz i sebagai penge Me bara 
ciptakan langit dan bumi sebagai penganut L Wisata 2.4 


agama hanif—yang jauh dari syirik dan 
aku bukanlah golongan musyrik." 


rian rohani pada Ibrahim. Hendaknya jangan dilihat 
bintang ataa benda-benda langit lainnya Setelah 
j ia melihat betapa sid 


898 Tamsil ini memperlihatkan tingkat pei 
secara harfiah, bahwa dia menyembah bintang 
menyaksikan kebodohan nenek moyangnya yang menyembah, berhala, mulai 
sianya penyembahan benda-benda berkilauan begitu indah di kejauhan itu, yang bila orang bodoh 
yang mendapat kekuasaan ia akan menggunakannya dengan tidak semestinya. Yang demikian Ini 
sama dengan bintang yang bersinar dalam kegelapan malam Kepercayaan takhayul dapat membac2 
nasib di sana, tetapi pengetahuan yang benar menunjukkan, bahwa terbit dan terbenamnya bintang 
sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan bila sinar siang sudah mulai menyebar, 
cahaya bintang pun akan padam. Oleh karena itu penyembahannya jadi sia-sia. Itu bukan sualu 
kekuasaan. Yang demikian masih jauh di bawah kekuasaan yang Mahakuasa, Menurut beberap3 
mufasir, pemikiran Ibrahim dalam ayar 76-78 sasaran utamanya ditujukan pada berbagai kepercayaan 
takhayul masyarakatnya dan mempertontonkan kebodohan penyembahan pada bintang-bintang ml 
benda-benda langit lainnya. Pernyataan demikian dapat dilihat sebagai pengantar mengenal alasan 
dan sikapnya terhadap kepercayaan syirik bukan sebagai tingkat pencerahan batinnya. (R). ina 

899. Tamsil ini masih diteruskan: bulan, meskipun tampaknya lebih besar dan lebih bean 
daripada bintang, ia diketahui makin memudar, lidak saja terbenam seperti bintang. tetapi bentukny” 
pun berubah dari waktu ke waktu, bahkan sinarnya masih bergantung pada beberap 
yang lain. Betapa mengecohkan apa yang terlihat itu! Itu bukan Tuhan. Pada tingkat ini aa" 
mencari sesuatu yang lebih dapat dipercaya daripada apa yang hanya tampak di depan mata 
kegelapan malam. Kita memohon petunjuk dari Allah. 

900. Tingkat selanjutnya dalam tamsil ini ialah matahari. Kita berada di tengah-tengah cahaya (api 
siang hari. Sekarang kita mendapat isyarat yang benar. Kita melihat benda yang terbesar di langit at 
benarkah itu yang terbesar? Masih ada ribuan bintang di alam semesta yang lebih besur dari Hala 
Dan setiap hari matahari itu tampak dan menghilang dari pandangan mata kita. Bukankah Tuh hnya 
telah menciptakan kita dan segala karya agung yang sungguh menakjubkan itu? Alangkah eka 
akan memuja sesama makhluk, padahal kita dapat kembali kepada Tuhan yang sebenarnya: 
kita tinggaikan semua kebodohan ini dan kita hanya mengakui Tuban Yang Hak dan 


erbuka 


Mahatungs9! 


4 


Surah 6: An'am 


80. 


81. 


309 


Dan golongannya membantahnya,?9! la 
berkata: “Kamu hendak membantahku 
mengenai Allah padahal Ia sudah mem- 
beri petunjuk kepadaku? Aku tidak takut 
apa yang kamu persekutukan kecuali 
Tuhanku menghendaki sesuatu, Ilmu 
Tuhan meliputi segalanya. Tidak jugakah 
kamu mau menerima sebagai peringatan? 


“Bagaimana aku akan takut apa yang 
kamu persekutukan padahal kamu tidak 
takut mempersekutukan Aliah tanpa ada 
bukti yang diturunkan kepadamu mana- 
kah dari kedua golongan yang lebih 
berhak mendapatkan keamanan? (Kata- 
kanlah) jika kamu mengerti, 


. “Mereka yang beriman dan tidak men- 


campuradukkan keimanan dengan syirik, 
mereka itulah yang mendapat keamanan 
dan mereka mendapat petunjuk.” 


R. 79.- 


(683-110) Ibrahim, menerima anugerah 


ko) 


IN Jeena, SIS Na TA 
MBA EN AG 
2051 


Set $ 


ISTANA EA ani 

3 un ak . sala 
atas era sa 9 sit 
tg SNN 


Na 


Orang-orang yang baik dan tulus, yang menggantikan 


Dan wahyu dan bimbingan, dan mempertahankan 


Pesan Allah, yang kini 
Diungkapkan dalam Our'an, 
Yang merupakan penegasan 


Segala yang telah ada sebelumnya. Di dalam penampilan 


901. Kisah 


ang melampaui batas pemujaan nenek moyang, 
Ba, en mengikuti kehendak mereka, mereka mengancaninya 
Baitana Sikapnya? Ia sudah menemukan kebenaran Ia bebas 

'& Oleh takhayul, Bukankah tanpa kehendak Tuhan Y' 


Jadi? Sebatik 


2 ' 
kena Singatkan mereka, dan menerangkan bahwa kebenaran itu 

Cayaan takhayul yang serba kabur dan serba diliputi teka- 
“mun, sebaliknya daripada rasa takut yang menghantui m 


ketenter 
Oleh lak 


Alama sehari-harinya. -subuh 
Dan malam yang tenteram, matahari, 


Bulan, bintang-bintang yang membimbing 


Para pelaut di samudera jauh, 


Ibrahim masih dilanjutkan: kalau pen, 


nya, ia pun mengetahui, bahwa rasa takut itu 


Ya petunjuk yang jelas. 


mm 


maka orang mulai mengajal 


ang Mahabenar sega! 


gertian rohani sudah begitu tinggi membawa 


knya berdebat Karena 
dengan segala akibat yang mengerikan. 
dari segala rasa takut yang hanya 
lanya itu tidak akan 
hanya ada pada orang yang tak bertuhan. 
sudah jelas adanya: sebaliknya dari 
teki, keimanan itu akan membawa 
ereka, rasa takut yang disebabkan 


Surah 6: An'am 310 Juz 7 Pa 83) 
Awan-hujan yang mencurahkan kesuburan 
Dan buah-buahan yang menyejukkan hati 
Manusia—tidak bisakah kaubaca 
Isyarat Allah? Tak ada khayalan apa pun 
Yang mampu memahami-Nya, namun la 
Mengetahui dan memahami segalanya. 
Aw 10. 
CB Lula Ne en eh 0 
83. Itulah bukti yang Kami berikan kepada sana Gea NE EP Ob3 @ 
Ibrahim untuk menghadapi golongan- 4 Aoritehata 
nya.”0? Kami angkat derajat siapa saja HE PON 
yang Kami kehendaki. Tuhanmu Maha- 
bijaksana, Mahatahu. 
hn Sad oa 2 SIB hn ega Un ALA 
84, Kami anugerahkan Ishak dan Yakub ke-— SEK nangka 
padanya, masing-masing Kami beri pe- SI AI AT PAP 
tunjuk:”8 dan sebelumnya telah Kami He BABA 
i iik Kk 904 i dy 31 Sagar Na3n 
beri petunjuk kepada Nuh,”” dan dari Gde Waka 


keturunannya: Daud, Sulaiman, Ayub, 
Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah 
balasan Kami kepada orang berbuat baik. 


1 # 1 
85. Dan Zakaria dan Yahya,”05 Isa dan Ilyas, Pa AE AE @ 


masing-masing tergolong orang yang saleh. 


902. Pendidikan rohani pada Ibrahim telah mengangkatnya sekian derajat lebih tinggi di atas orang. 
orang sezamannya, dan diharapkan ia akan menggunakan pengetahuan dan kedudukannya itu untuk 
menyampaikan ajaran tentang kebenaran kepada kaumnya sendiri. . 

903. Ada sebuah daftar yang terdiri dari delapan belas rasul dalam empat kelompok ini meliput 
para nabi besar yang diakui di antara tiga agama besar, dibawa oleh Musa, Isa dan Muhammad. 
Kelompok pertama yang disebutkan ialah Ibrahim, putranya Ishak dan putra Ishak, Yakub. Ibrahim 
orang yang pertama menerima Kitab. Kitab ini disebutkan dalam O. 87:19, meskipun sekarang su 
tak ada lagi. Oleh karena itu, merekalah yang pertama yang telah menerima petunjuk dalam arti kitab. 

904. Dalam kelompok kedua, terdapat para sendiri keluarga-keluarga besar, di luar Ibrahim, yakn 
Nuh, yang mengalami banjir, Daud dan Sulaiman, pendiri kerajaan Yahudi yapg sebenarnya: Ayub: 
yang mencapai usia 140 tahun, mengalami empat generasi keturunannya, dan telah diberi berk 
pada akhir hidupnya sebagai gembala dengan kekayaan yang besar (Ayub 42. 16. 12): Yusuf, yan8 
sebagai menteri negara telah banyak berkarya di Mesir dan merupakan leluhur dua kelompok suku: 
Musa dan Harun, dua orang peminipin masa Pembuangan (Exodus) dari Mesir. Hidup mereka pen 
dengan kegiatan, dan mereka disebut “orang-orang yang berbuat baik.” 

905. Kelompok ketiga bukan orang-orang lapangan, melainkan pengajar kebenaran yang hidup 
menyendiri. Mereka mendapat yelar "orang-orang yang saleh” Mereka ini para nabi, Yang dalam 
kehidupan rohani membentuk kelompok sendiri sekeliling Isa. Zakaria ialah ayah Yahya 
merintis kehadiran Isa (3:37-41), dan Isa menyebut Yahya sebagai Ilyas “ialah Elia yang akan datang 
itu." (Matius 11. 14): dan konon Ilyas ini hadir dan berbicara kepada Yesus dalam transfigurast— 
perubahan bentuk dan rupa—di atas gunung (Matius 17. 3). Ilyas ini sama dengan Elijah. 


0 


Surah 6: Anam 311 Juz 7 pi (TI) 


86. Dan Ismail, Yasa',”"8 Yunus dan Lut, UG AE ANU sa D 
yang dimuliakan melebihi semua umat. Pa ra .. Tawan 
Heal Jeena 
5 Meng 2 Nag TA 
87. Dan dari leluhur mereka”? keturunan KENA ASN el 323 @ 
dan saudara-saudara mereka Kami utama- MEN Da area 
kan dan Kami beri petunjuk kepada me- aa AAU AN 


reka ke jalan yang lurus. 


s 5 £ Ban Matan 0 mAh aah 

88. Itulah: petunjuk Allah: dengan itu Ia galayas SA Ap AN SIM @ 
membimbing siapa saja hamba-hamba- AAS an Luhan 
Nya vang Ia kehendaki Tetapi jika ke) Jera Sal3i9 


mereka berlaku syirik sia-sialah apa yang 
mereka kerjakan 
SA. 2.7 An 
89. Mereka itulah yang Kami beri Kitab,” #ZENGKA ES DI, @ 
kekuasaan dan kenabian. Jika mereka AA Lamia Pena ani Sae 3 
mengingkari semua itu"$ Kami percaya- Mean Gs ja II 
kan kepada suatu golongan yang tidak Ka , 
mengingkarinya. - 


90. Mereka itulah (para nabi) yang telah Er reke Pan Prau) Oo) 
menerima petunjuk Allah Maka ikutilah btn Una Sa ON PPP 
petunjuk yang mereka terima. Kata- GAN ANA KAI 
kanlah: “Untuk itu aku tidak menuntut 
upah dari kamu, ini hanya suatu per- 
ingatan bagi semesta alam.” 


906. Kelompok ini merupakan yang terakhir, yang digambarkan sebagai mereka “yang dimuliakan 
melebihi semua umat.” Kelompok ini terdiri dari cmpat orang, yang kesemuanya mengalami cobaan 
berat, dan mereka merasa prihatin sekali melihat adanya sengketa yolongan-galongan bangsa itu. 
Sungguhpun begitu mereka tetap di Jalan Allah, dan dapat menghindarkan diri dari segala perselisihan 
Iu. Ismail anuk Ibrahim yang tertua, ketika masih bayi, ia dan ibunya hampir mati kehausan di 
'engah-tengah padang pasir sekitar Mekah, tetapi mereka dapat tertolong karena sumur Zamzam, dan 
dialah yang kemudian menjadi pendiri bangsa Arab yang baru. Elisa (Vasa") mewarisi baju selimut 
Yubah) Elijah (Elia, sama dengan Elias, lihat Catatan terakhir), ia hidup dalam zaman yang kacau 
al disebabkan oleh kedua kerajaan Yahudi (Yudah dan Israil), dengan raja-raja yang jahat, dan 
Solongan-golongan bangsa lain turut menekan mereka, hanya saja ia banyak memperlihatkan mukjizat, 
ia 2 yang diberikan kepada pihak musuh atas sarannya, Kisah Yunus yang sudah cukup terkenal, 
perin “9 Oleh seekur ikan atau ikan paus, tetapi dengan karunia Allah ia dapat diselamatkan: karena 

$ Batan yang diberikannya, kotanya (Ninawa-Ninivehi) dapat diselamatkan (10.98). Lut sezaman 
rahim dan masih kemenakannya. Tatkala kota Sodom karena kejahatannya dihancurkan, ia 

997 "clumutkan sebagai Orang yang dalam kebenaran (7:80-84). : 

vog” SU R7 ini untuk menunjuk kembali pada keempat kelompok yang baru disebutkan. 


d | mua wu ialah kitab kekuasaan dan kenabian. Ketiganya telah dicabut dari Ahli Kitab dan 
Percayakan kc N 


“cpada Muhammad Rasulullah dan umatnya. 


Surah 6: Anam 312 Juz 7 aa 
Aw 11, 
Naa Sa ,£ 

91. Mereka tidak menghormati Allah?0? se- k PANAH (831 G 

bagaimana mestinya ketika mengatakan: Ka yen aan 

5 NAS 
“Allah tidak menurunkan apa-apa kepada KAA Jani kaki 
manusia (melalui wahyu)” Katakanlah: TA 325 ae 2 


“Jika demikian, siapakah yang menurun- Jerntanna IIA LAI F 
kan Kitab yang dibawa Musa sebagai PNG AA SGG 
cahaya dan petunjuk kepada manusia?” MAN S3 BATAN 
Tetapi oleh kamu kemudian dijadikan kertas- ii Penata 
kertas lembaran untuk dipamerkan”! dan 
banyak (yang lain) kamu sembunyikan, 
padahal telah diajarkan kepadamu apa 
yang tidak kamu ketahui, baik kamu atau 
bapa-bapamu.” Katakanlah: “Allah (yang 
menurunkannya)." Setelah itu, biarkanlah 
mereka hanyut dalam percakapan kosong. 


tere 
3 


£. Z7 1. 4 
92. Dan ini Kitab yang Kami turunkan penuh SENI AN ANN AG @ 
berkah?!? gan membenarkan (wahyu- si 
wahyu) yang sebelumnya, dan supaya eng- 


909. Oadera: menimbang, menilai atau menghargai nilai atau bobot sesuatu, mempunyai kekuasaan 
untuk bertindak. 8d Oudir dalam 4:149 dan €. 655. Orang-orang Yahudi yang menolak wahyu yang 
disampaikan kepada Muhammad dalam kitab-kitab mereka sudah ada jawabannya, yaitu wahyu yang 
disampaikan kepada Musa. Terhadap mereka yang tidak beriman kepada Musa, jawabannya lebih 
bersifat umum. menghargai Allahkah orang yang beranggapan bahwa Dia tidak berkuasa atau ber- 
kehendak memberi petunjuk kepada umat manusia, padahal Dia Mahakuasa dan Sumber segala kebaikan. 
Kalau mereka mengatakan bahwa petunjuk itu datang tidak harus melalui kitab wahyu atau manusia. 
melainkan karena kecerdasan otak mereka juga yang sudah tinggi, kita dapat menunjuk pada adanya 
kebodohan mereka dalam arti rohani: “kamu dan leluhur kamu," kegelapan rohani dari manusia dan 
bangsa-bangsa yang tinggi dalam skala intelektualnya 

910. Hd 5:44 dan C. 750, dan 5:46. Dalam baris-baris ayat itu hidayah atau petunjuk (dalam 
tingkah-laku sehari-hari) ditempatkan sebelum cahaya (atau pengertian batin), karena itu ditujukan 
kepada manusia biasa atau rata-rata manusia. Di sini cahaya (atau pengertian batin) diletakkan pertama 
karena pertanyaannya ialah: bukankah Allah juga yang telah mengirimkan wahyu? Oak 

911. Ajaran yang dibawa oleh Musa merupakan satu kesatuan: yaitu sebuah Kitab. Perjanjian 
Lama yang ada sekarang merupakan kumpulan kitab-kitab (lembaran-lembaran) yang tidak lengkap, 
terdiri dari bermacam-macam jenis, lihat Lampiran Il pada akhir S. 5. Dalam hal ini orang dapat 72 
berlagak, tetapi sudah tidak lagi membawa satu kesatuan, dan isinya yang asli sudah banyak yang 
hilang atau disembunyikan atau ditutup-tutupi, Hal yang sama berlaku juga buat Perjanjian ai) 
lihat Lampiran III setelah Lampiran II 

912. Mubarak yang diberkahi, sebagai yang mendapat berkah Tuhan, pembawa berkah kepada 
yang lain. seperti yang sudah diberi berkah oleh Allah. Berkah Tuhan yang tertinggi ialah apa 
atau hidayah dan cahaya, berupa Kitab yang disampaikan kepada kita, dan yang membawa kite 
dekat kepada-Nya. 


Surah 6: An'am 313 Juz 7 ASI (1) 


kau memberi peringatan kepada Ummul Sate Ana Gea Dasa 5 
Gura— Ibu Kota-kota” dan yang di se- Ga ANA Ia Lo IL 
kitarnya. Dan orang yang beriman kepada BEE EA PPA 

“hari kemudian. beriman kepada (Kitab) 
ini, dan mereka tetap melakukan salat 4 


1 27 122. ed 
93, Siapakah yang lebih jahat daripada orang DB es A3 @ 


baba 


2 

yang mengada-adakan dusta, terhadap peranan 3 eh abang, ho Me eaIKI 
yang 8 REAL. 1 ANA 
Allah atau mengatakan: “Aku mendapat JA IPL Je Se SAN 
wahyu,” padahal tak diwahyukan suatu BAN NS Spa 
apa pun kepadanya. Atau ada yang re 2 

kabari aa Terarand 
berkata: “Aku akan menurunkan (yang laga Sl GAS 
Serupa) seperti yang diturunkan Allah?” et aa Aa 
Sekiranya kaulihat orang yang dalam ra Ds OP 
cengkeraman maut sedang malaikat me- GEN Pega 
ngulurkan tangan (sambil berkata) “Ke- z Tn 4 


luarkanlah nyawa kamu," hari ini kamu 
akan dibalas dengan azab yang sangat 
hina, karena kamu mengatakan yang tak 
benar tentang Allah, dan menyombong- 
kan diri terhadap ayat-ayat Nya.” 


In ono AG Into 5 Up 2rT, 
94. “Kamu mendatangi Kami seorang diri PA Ha Pera N G3 Ki @ 
5 bd k PP pan 
seperti ketika pertama kali Kami men- 
Ciptakan kamu," dan segala yang Kami 


913 Ibu kota-kota: Mekah, dan sekarang menjadi kiblat dan pusat Islam. Kalau ayat ini (sebagaimana 
juga yang sebagian besar dalam Surah ini) diwahyukan di Mekah sebelum hijrah, dan sebelum Mekah 
menjadi kiblat Islam, namun Mekah adalah Ibu kota-kota, yang secara tradisional dihubungkan dengan 
Ibrahim, dengan Adam dan Hawa (lihat 2:125 dan C. 217 sampai pada 2.197) 

Di sekuar Mekah, akan berarti seluruh dunia kalau Kita menganggap Mekah sebagai pusat. 

14. Melakukan studi yang sungguh-sungguh mengenai Gur'an merupakan ibadah yang sebenarnya, 

BI juga salat dan segala perbuatan baik serta zakat dan sedekah 

NS, Keluarkanlah nyawa kamu, atau “biarlah nyawa kamu keluar dari badan kamu." Kita meng- 
Umpamakan Orang-orang yang jahat tidak akan merasa cemas berpisah dengan bentuk kasar tubuh 
Mereka untuk memperoleh “balasan” yang secara ironi disebutkan uda di sana akan menyambut mereka. 
916, Beberapa pengertian yang berhubungan dengan "penciptaan" sudah disebutkan dalam €. 120 
pada 2 117. Dalam penciptaan manusia ada beberapa macam proses. Kalau tubuh itu diciptakan dari 

hat, yakni bahan berupa tanuh, maka berarti ada suatu proses lebih dahulu mengenai penciptaan 
in dari tanah demikian ini. Tubuh itu ditinggalkan, dan yang dipanggil di sini ialah nyawa. Nyawa 
5 Pun telah mengalami bermacam-macam proses pembentukan dan penyesuaian terhadap tugasnya 
2 Macam-macam dalam berbagai macam keadaan di sekitar itu (32:7-9). Tetapi setiap nyawa 
dai pribadi, setelah dilepaskan dari tubuh, kembali seperti ketika diciptakan semula, yang tak lebih 
itu, Pa sendiri. "segala perbuatan yang telah dikerjakannya,” yang berupa Kk api sem 
kepada yang datang dari luar akan menolongnya, “segala Kai ng Mela An aga 
bar itu my. harus ditinggalkan, betapapun semua itu tadinya dibanggakan. Haa 8 H3 
Sen ken ntkin dalam bentuk benda, seperti kekayaan, harta, tanda-tanda jasa atau ke Sao Ta Sk 
Sapat dip Bkaan terhadap anak, keluarga, teman dan seterusnya, ataupun berupa sesuatu yang 
“ba, seperti bakat, kecerdasan otak, kemampuan sosial dan sebagainya. 


Im 


Surah 6: An'im 314 Juz 7 Ae (M 


Aisi Lon ad Sa ibuns 
karuniakan kepadamu kamu tinggalkan di PERAN NG 


belakangmu. Kami tidak melihat bersama- Ie Ion 
mu para perantaramu yang kamu anggap EA TA JH 

kutu-sekutumu. Sekarang (semua hu- EN ba 
sekutu-se| £ Tasha 


bungan) antara kamu sudah terputus dan 
yang dulu kamu angan-angankan sudah 
hilang meninggalkan kamu!”?17 


Aw 12. 


setan 918 piii padi- BATAN RA TAPIN 
95. Alta telah menyebabkan?"" biji padi-— MAAN AA & 
padian dan biji kurma menguakkan dan 
menumbuhkan.”'” Ia mengeluarkan yang 
hidup dari yang mati dan Dialah yang 


917. Angan-angan palsu mengenai perantara (syafaat), dewa-dewa dan dewa-dewa semu. segala 
juru selamat dan sebagainya, semua itu sekarang lenyap seperti bayangan angan-angan kosong, “tidak 
meninggalkan bekas lagi” Nyawa itu kini berhadap-hadapan muka dengan kenyataan, Pertanggung- 
jawaban pribadinya telah membuatnya jadi mengerti 

918 Satu lagi ungkapan yang begitu indah mengenai jalinan ciptaan-Nya yang sangat menakjubkan 
itu. Betapa sedikit dan sederhananya kata-kata itu, tetapi seluruh keagungan ciptaan-Nya terpampang 
di depan kita Dimulai dari segala keperluan jasmani kila yang rendah serta ketergantungan kita kepada 
dunia nabati, kita disuruh merenungkan adanya interaksi Itidup dan mati. Pelajaran batin di sini tidak 
hanya mengenai kehidupan jasmani, tetapi juga mengenai kehidupan yang lebih tinggi di alas taraf 
kejasmanian,—yang bukan saja berlaku pada kehidupan pribadi tetapi juga pada kehidupan bangsa 
bangsa secara kolektif Kemudian kita menengok ke dalam keajaiban seliap hari dengan munculnya 
hari pagi. siang kemudian matam serta peredaran bintang-bintang yang membimbing para pelaut yang 
jauh. Kita masih terus meningkat lebih tinggi ke dunia rahasia orang seorang yang tak terhitung banyak: 
nya, berasal dari hanya satu kehidupan manusia,—persinggahan mereka di dunia ini serta tujuan 
mereka. Dengan demikian kita pun dikembalikan ke langit: penggambaran tentang buah-buahan yang 
lezat yang dihasilkan dari "tetesan air hujan yang turun perlahan dari langit,” membuat kita merenungkan 


buah-buahan itu dalam arti rohani, yang akan dibawa oleh keimanan kita, dengan pertolongan dan 
rahmat Allah yang tak terhingga banyaknya. 

919. Biji padi-padian dan biji kurma diambil sebagai jenis dunia sayuran menunjukkan betapa 
tergantungnya kehidupan fisik kita pada jenis tumbuhan itu, Buah-buahan yang juga disebutkan 
kemudian (dalam 6:99) memulai suatu perumpamaan yang lain lagi yang akan kita lihat kemudian. 
Ahli-ahli botani akan melihat bahwa biji padi-padian itu termasuk jenis biji-bijian (seperti gandum, 
beras, jagung, jawawut dsb.) monocotvledon seperti halnya dengan kacang-kacangan (seperti LA 
kacang ijo, kedelai dsb ), dan biji-bijian lain yang termasuk jenis dicoryleon Kedua jenis ini mewah! 
kelas biji-bijian untuk makanan yang terpenting, sementara polion kurma, sebagai monovoryledon 
untuk kawasan jazirah Arab selain berarti makanan—buah-buahan dan manisan, juga diperlukan 
untuk atap dan tiang rumah, kebun tempat berteduh di wahar (oasis), dan sebagai ukuran hidup ya" 
sejahtera. Menguak dan tumbuh ini keduanya sebagai arti akar kata fulaga dan anti yang ketiga di 4 
kata “menerbitkan” seperti dalam ayat berikutnya, untuk menggantikan fajar dari gelap malam. Lea 
hampir saja saya memakai kata “mengaduk” yang sudah umum dipakai oleh pengikut-pengiku! Fi an 
Hindu dalam membuat kiasan tentang “mengaduk Jautan." Untuk sayur-sayuran, "mengus atas 
tumbuh" mengandung arti proses ganda: (1) biji itu menguak, (2) bagian yang satu mencuat ke " 
mencari cahayu, membentuk daan-daunan dan bagian-bagian tunas batang yang terlihat, dan oa 
yang lain menghunjam ke tempat yang gelap di bawah, membentuk akar dan mencari MX Mai 
dari tanah, yang dapat beradaptasi untuk tanaman tertentu. Ini sekadar contoh kecil saja MB 


"itulah ketentuan" Allah, seperti disebutkan dalam ayat berikutnya. 
si p 


3 


Surah 6: An'am 315 Jie 7 da 3 (MD) 


PigaieEr 


5) 


mengeluarkan yang mati dari yang hi- 183 ada 
dup.?" Itulah, Allah! Mengapa kamu ber- LN basa 
paling? 


1 
K) 


96. Dialah yang menguakkan fajar dan men- ai IA engan ega Tj ko) 
jadikan malam untuk ketenangan, mata- SN Pi Sg ye" . 2 & 
hari dan bulan untuk penghitungan. Itulah KA ana Pas IN SA 
ketentuan?! yang Mahaperkasa. Maha- 


tahu 


TI Pr An: z 
97. Dialah Yang menjadikan bintang-bintang HI AI reraiprr) @ 
untukmu menjadi penunjuk jalan dalam MUA AN 2012 “5 2. 

2 MEA Aa RA Tagelar£ 
kegelapan di darat dan di laut”? tanda- KI Sa SAN LAS pa AI 
tanda sudah Kami jelaskan bagi mereka 
yang tahu 


5 -. - antara 5 
98. Dialah Yang menjadikan kamu 3 dari satu Ber PAR Aj SAS Ng ko) 


pribadi kemudian tempat persinggahan 


920 Ini tidak berarti bahwa dalam kodrat fisik tak ada batas-batas antara hidup dan bukan-hidup. 
anlara yang organik dan non-erganik Kalangan ahli fisika pun sebenarnya bingung menghadapi batas 
Antara semua itu dan terus-terang mengakui bahwa mereka tak dapat memecahkan rahasia hidup itu 
Kalau dalam kodrat fisik sudah ada batas demikian, tidakkah lebih menakjubkan lagi bahwa Allah 
dapal menciptakan hidup dari yang tiada Dia hanya cukup mengatakan “Jadilah” dan ia pun jadi, Ia 
dapat mendatangkan hidup dari yang bukan-hidup dan dapat pula membinasakan hidup. Tetapi di 
Samping itu masih ada dua pengertian lagi Kita boleh merenungkan perbedaan antara hidup dengan 
Inati, (Ih Tadi kita sudah bicara tentang dunia tumbuhan Ambillah itu secara keseluruhan. dan fihatlah 
Perbedaannya. antara kematian pada musim dingin, peny cmaran pada musim seni, pertumbuhan pada 
musim panas, dan musim gugur yang merontokkan, kembali berbalik pada kematian musim dingin 
Di sini ada perputaran hidup dari yang mati, dan yang mati dari yang hidup (2) Ambillah kehidupan 
Ichani bila, secara perorangan atau secara kolektif. Kita bangkit dan kegelapan roham yang kosong 
kepada kehidupan rohani yang terang Dan kalau kita ndak taat pada hukum rohani, Tuhan akan 
Mencabut hidup itu dan kita akan kembali lagi mati Kita bisa mat berkali-kali Kunci hidup dan mati 
Tu di tangan Allah Baik bidup atau mati bukan sesuatu yang kebetulan begitu saja. Di balik itu ada 
Sebab segala sebah-- dan itu hanva Dia. : . 

21. Matam, siang, matahari dan bulan, merupakan semesta alam astronomi yang besar Si pawah 
Ekuasaan Allah Betapa jauhnya semua ilu, tetapi sekaligus juga betapa dekatnya kepada kita! Alam 
Semesta itu tak terbatas, dan sedikit sekali yany dapat kita ketahui meskipun yang berhubungan 
Ka diri kita sendiri "Tetapi mengenai yang terakhir ini harus kita usahakan untuk aa ANT 
: Tp ingin dimasukkan ke dalam “golongan orang yang mengetahui " Tagdir Fc AG. 

"Tn IMO 655. anu 
aa Lihar Catatan akhir, Di laut, atau di padang pasir atau hutan belukar, maupun K Hinata 
pe” —bia saja kita mengembara terbang di angkasa yang luas ini, yang En cb ea 
an eta ialah bintang-bintang, sama seperti matahari dan bulan yang sudah disebutkan sebagi 

» MIATU buat kita. . sanyai Keiataemi 
Ta derjadikan angya'a - menjadikan kita tumbuh, bertambah, Bang, pm hama naa 
Salah ar, Penciptaan yang lain lagi Ini melengkapi C. 120 pada 2: 


aatap , “Mliki kecerdasan dan kemampuan sendiri-sendiri, telapi Sunggi Erik buah' anggur dan 


bea Gu Dalam ayat bi k lihat tamsil atau alegori dalam b ke ) 
TN Yang ba lain. Sen buah AA meri tampak sama, tetapi setiap kp mata Lo rean 
"ana “beda dan mutu yang berbeda pula, dan masing-masing buah anggu 


" "I-senditi pula. Begitu juga manusia. 


Surah 6: An am 316 Juz7 Ad TE ETAN G3 


PN NE Ta an Rt bera Ta 
dan tempat keberangkatan.” Tanda- GET BAGS Par 223 
tanda sudah Kami jelaskan bagi mereka 
yang memahami. 


“3 at - 

99. Dialah Yang menurunkan hujan dari la- NP Aa KANAN @ 
ngit:?28 dengan itu Kami keluarkan ber- . 8 
bagai macam tumbuhan, di antaranya Kami 
keluarkan yang hijau: dari sana Kami ke- 
luarkan padi-padian yang berganda-ganda, SERA AE MA oten ae 
dan dari pohon kurma, dari mayangnya Ak ARE na JAJUGA 
mengurai tangkai-tangkai, bergantungan PI Bana La 
ke bawah: dan kebun-kebun anggur, Zaitun bal 30 Aang Wp la | 
dan delima yang serupa dan tidak serupa:??6 K3 TN 
perhatikanlah buahnya bila sudah ber- Baba DAN 
buah dan menjadi masak.?27 Dalam semua 
itu ada tanda-tanda bagi mereka yang ber- 
iman. 28 


z, 21 c. : £ 
PN at 


924. Dalam persinggahan kita yang sementara dalam hidup ini kita harus menyambut uluran Tuhan 
yang membentuk kita dengan melengkapi kecerdasan kita yang sudah siap pakai, dan kita harus 
sudah siap pula berangkat menuju hidup yang lebih abadi. 

925. Kiasan kita sekarang sudah sampai pada kematangan—buah-buahan, hasil panen, musim 
memetik buah anggur. Dengan bibit itu kita tumbuh dari ketiadaan hidup. Kita menempuh hidup kita 
sehari-hari, bekerja, beristirahat dan memasuki taraf baru dalam sejarah. Kita mempunyai pengalaman 
rohani yang melintasi ruang angkasa yang luas tak terbatas dalam dunia rohani, membimbing perjalanan 
kita dengan bintang kcimanan. Kita pun tumbuh, dan kini saatnya kita panen dan memetik buah. 
Alangkah leganya hati penanam itu bila padi yang sudah kuning keemasan itu sudah tiba saatnya 
untuk dipanen dan dikumpulkan atau buah-buahan yang dipetik sudah dihimpun. Begitu juga halnya 
dengan manusia bila sudah dapat menghasilkan buah iman! 

926. Setiap buah—baik itu anggur, zaitun atau delima—lihatlah persamaannya dalam jenis, namun 
setiap macamnya berbeda aroma dan rasanya, berbeda kekenyalannya, bentuk dan ukurannya. wama. 
sari dan khasiatnya, perimbangan biji yang akan berbuah, dan sebagainya. Pada setiap macamnya uv 
pun masing-masing mungkin berbeda pula. Kita terapkan kiasan atau tamsil ini pada manusia, yang 
buah rohaninya beraneka-macam, mungkin mempunyai perbedaan namun sama nilainya. 

927. Dengan demikian kiasan yang menakjubkan ini disudahi. Carilah dalam semua karya sasis 
dunia, dan periksalah, dapatkah kita memperoleh nyanyian atau hymne demikian ini, yang begitu 
membekas keharuman dan rasa sastranya, begitu dalam membawa makna rohani kepada kita! 

928. Ada semacam pengulangan dalam irama ini, dengan variasi yang begitu lembut. Dalam ya 
97 kita baca: “Kami jelaskan tanda-tanda (kebesaran) kami bagi mereka yang tahu." Sebegitu j3 
kita berbicara tentang segala yang kita saksikan setiap hari di sekitar kita. Ilmu adalah wahand yu 
paling cocok untuk semua itu. Kita baca dalam ayat 98: “Kami jelaskan tanda-tanda (kebesaran 
Kami bagi mereka yang memahami.” Memahami ialah suatu kemampuan otak yang lebih . 
daripada mengetahui, dan itu diperlukan untuk menangkap rahasia dan makna hidup ini Pada ak 
ayat 99 dapat kita baca: “Dalam semua itu ada tanda-tanda kebesaran (Allah) bagi mereka yang 
beriman.” Di sini kita bicara tentang kehidupan buah-buahan rohani yang sebenarnya. Untuk sem 
itu diperlukan iman, yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. 


Surah 6: An'am 317 Juz7 medan () 


En 3: ad? Gegana BA £ 3 2 
100. Sungguhpun begitu mereka menjadi- A33, 2 4 Ine AA @ 


kan jin??? sekutu-sekutu Allah. padahai Sar oi Aa OP 
Len LET AN JET ot Na AD 

Ia Yang menciptakan mereka dan mereka Dana lan Jai geng LAN GUI Upah 

membuat-buat kebohongan: bahwa Dia 

mempunyai anak-anak laki-laki dan 

perempuan,— tanpa suatu dasar penge- 

tahuan. Mahasuci Ia dan Mahatinggi di 

atas yang mereka lukiskan! 


Am 13. 


« $ “ “et TA TT 0. 
101. Dialah Pencipta langit dan humi:30 : TAN AA Ren TENANG (Ol 
bagaimana Ia mempunyai anak padahal 2. Gn ) 


5 PI 3 
tak ada pasangan-Nya!? Dialah Yang Kg p3 KPS Te 
menciplakan segalanya, dan Dia menge- 
tahui segala sesuatu, 


25 —t YA 
102. Itulah Allah. Tuhanmu. Tiada tuhan se- Pe PI AYAH (Oo) 


lain Dia. pencipta segala sesuatu. Maka # Pe Pa Para 
sembahlah Dia, dan Dialah Pemelihara MENPAN KTI an 


segalanya. 


BEN aa RIS NA 
103. Ia tak tercapai oleh segala indra tetapi Ia KONG NN kep @ 
mencapai segala indra. la Mahahalus, Pa EPA 


Mahatahu,”3! KANG 


929. Jinn Siapa mereka? Dalam 18:80 disebutkan bahwa Iblis ialah salah satunya, dan disebutkan 
Pula bahwa kenapa ia tidak mematuhi perintah Allah. Tetapi di dalam bagian ayat itu dan dalam 
bagian-bagian Yang sama disebutkan bahwa yang diperintahkan oleh Allah supaya sujud kepada Adam 
Talah para Malaikat, dan mereka pun patuh, kecuali Ibhs Ini berarti bahwa Iblis tidak termasuk kelompok 
malaikat. Dalam beberapa ayat jin dan manusia dibicarakan bersama-sama. Dalam 55-14-15 disebutkan 

W3 Manusia diciptakan dari tanah Jiat, sementara jin dari nyala api. Akar kata janna, yajinnu, 
'alah “tertutup atau tersembunyi," dan yannu, yajunnu dalam bentuk aktif, “menutup atau me- 
"yembunyikan," Seperti dalam 6:76. Oleh karena itu ada orang yang menyatakan bahwa jinm itu 

1 kualitas atau kapasitas yang tersembunyi dalam diri munusia, yang lain mengartikan penghuni 


hai AU penghuni hutan yang bersembunyi di bukil-bukit atau di rimba-rimba. Saya tidak ingin 
Sa Yogmatis, tetapi saya pikir, dari hasil pengamatan dan studi saya mengenai ayat-ayat Gur'an, 
ya j 


ika IU sederhana Saja: "roh," atau suatu kekuatan yang tak tampak atau lersembunyi. Dalam 
Yat-hikayat lama atau Cerita-cerita rakyat seperti Seribu Sam Malam mereka dijelmakan dalam 


"Uk makhluk manusia yang funtastik sekali. Tetapi kita di sini tidak akan berurusan dengan hal 
Semacam itu, 


£ 
ng Ud 2117 dan 6. 120 
begitu an, halus, lembut, begitu halus dan lembutnya sehingga dengan mata telanjang tidak tampak: 
la sa Sehingga tak dapat diserap dengan penginderaan, dengan dikiaskan begitu jernih sehinggu 
yang “aa kemampuan akal dan rotuni munusia biasa. Juga dapat ditangkap dalam pengertian 


nm 


ang mengetahui segala rahasia yang sehalus-halusnya." Bd. 22:63, dan C. 2844. 


Surah 6: An'am 318 Juz 7 PI 3 (M) 


art antenna AB aa Ie lsaa 
104. “Bukti-bukti nyata dari Tuhanmu telah Ganas Da Ka Pan 9 
datang kepadamu. Barang siapa mau aa Pe Ae LA - 
melihat, maka yang beruntung dia sendiri YLKI Cg P3 
dan barang siapa menutup mata dialah 
yang rugi. Dan aku bukanlah pengawas 


kamu,” 8? 


: petnab ote de AN Agate 
105. Demikianlah Kami menerangkan ayat- PLAT AT Sh MEPATAKI, @ 
ayat dengan berbagai (lambang)? supaya Ta 
mereka mengatakan: “Sudah kaupelajari.” Han ag 
Dan supaya Kami menerangkannya ke- 


pada mereka yang tahu. 4 
MAEILN LG 22 Gk ae. 
106. Ikutilah apa yang diwahyukan oleh Tu — AGAIN LAHAN ea O 
hanmu kepadamu: tiada tuhan selain Dia, pan ESA PA 
dan hindarilah orang-orang musyrik. Ke ge 
$ 9384 ema en EL AN, Maa 
107. Jika Allah menghendaki” tidaklah me- — Wigigeellasba 9 asa 9 
reka berbuat syirik. Dan Kami tidak me- Kg CG 
nempatkan engkau menjadi pengawas pre Sug 


mereka dan engkau bukan wakil mereka. 


nFasak LIA If anta Ta La SIKA @ 


108. Janganlah kamu menista mereka yang (AA) B3 AKAN 1, 
berdoa kepada yang selain Allah lalu — Lesi 


mereka akan menista Allah melebihi batas 


932. Saya mengartikan “Katakanlah” sudah terkandung pada permulaan ayat ini. Kata-kata selanjut 
nya akan menjadi perkataan Rasulullah, seperti yang ternyata ditegaskan dalam ayat 107 di bawah 
Itu sebabnya kenapa saya sertai dengan tanda kutip. 

933. Bd 6:65. dan C. 889. 

934. Pelajaran yang diberikan Our'an diterangkan dengan bermacam-macam lambang, perumpamiah " 
kisah serta anjuran agar kita melihat kepada alam. Setiap saat, suatu persoalan tahap baru dimuncul 
dalam pikiran kita. Ini menunjukkan betapa cermat dan bersungguh-sungguhnya pekerjaan ala 
Sea yang telah dilakukan oleh Muhammad Rasulullah. Mereka yang sedang mencari ilmu dan 
mina Lp - cm Bae Sea sebagian berupa kemampuan rohani, mereka akan terbantu case 

ami lebih jelas lagi hal-hal yang mereka hadapi di sn keterangan Y' 
hanya sebagian saja mereka ketahui F3 Keaas beliyanamkasan 

935. Kehendak Allah disesuaikan deni i i sali tan 

N HAN gan kemauan manusia untuk mencapai saling pengen. 
Sa Dia serla pentalian-Nya dengan kita. Ini merupakan jawaban atas keberatan orang yanf mung 
akan bertanya: "Kalau Dia Mahakuasa, kenapa di dunia ini ada dosu dan kejahatan? Bukank" 1 
bang Kenakan" Diw mampu, tetapi Kchendak-Nya tidak sama, dan bagaimanapun yikan 
| eharusan seorang guru untuk memaksa si ti n yang ii 
diterimanya untuk disampaikan dan Siwnukar, PP Ben aa 


itu, 


Surah 6: An'am 319 


tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah 
bagi setiap golongan Kami buat menarik 


Laaat an MI II, 
- part 


perbuatannya," kemudian kepada Tuhan BA 


juga mereka kembali. Ketika itu diberi- 
tahukan kepada mereka-apa yang mereka 
kerjakan 


Lu ane 3 . 
109 ereka bersumpah demi Allah dengan Pare Ea Haa jan is @ 
sumpah yang bersungguh-sungguh: Jika Lae Ah 0 u. 


£ A8 NG aa 
ada suatu tanda datang kepada mereka, Melia Naga 


( 


mereka akan beriman. Katakanlah: "Tanda- PPA Padi 
tanda itu berada dalam kekuasaan Allah " DIAN Aa) 


Tetapi apa yang akan membuat kamu 
(Muslimin) sadar bahwa setelah tanda- 
tanda datang tidak juga mereka ber- 
iman? 37 


936, Keyakinan sescorang mengenai agama yang dianutnya sebenarnya tergantung pada beberapa 
hal--pada psikologi pribadinya, latar belakang kehidupannya, perasaannya yang tersembunyi atau 
terpendam. kecenderungan-kecenderungannya, atau sejarah (yang oleh psikoanalisis Uicoba hendak 
diungkapkan), sitat-silat alau anupau keturunan dan si a pengaruh halus yang terdapat dalam pen- 
didikan dan lingkungannya Tugas seorang nabi talah: (1) men takan salah satunya atu untuk dapat 
membantu mencapai tujuan yang lebih luhur. (21 memurnikan segala yang pernah disalahgunakan, (3) 
memperkenalkan cara dan gayasan baru dalam melihat segala sesuatu. dan 4 melawan semua yang 
ternyata salah dan tah dapat diperbaiki. semua 1 dengan tujuan hendak mengantarkan manusia kepada 
kebenaran, dan sedikit demi sedikit akan menerangi rohani yang tadinya masih dalam kegelapan Jika 
yang demukian ini udak dilakukan dengan penuh kearitan dan kemampuan seorang guru rohani, yang 
Umbul mungkin bukan hanya reaksi Sikap keras kepala, tetapi juga suatu sikap tah senonoh terhadap 
Allah serta kebenaran-Nya. dan keraguan akan meluas di kalangan sesama saudara yang lemah, yang 
keimanannya masih sangat dangkal dan belum kuat tertanam Apa yang terjadi terhadap pribadi- 
Pribadi, akan merupakan pencerminan terhadap bangsa-bangsa atau golongan-golongan secara kolektit 
Mereka akan tergoda oleh pikiran mereka sendiri, bahwa pikiran mereka mulah yang benar. Allah 
dengan sifat kasih-Nya yang tak terhingga masih menenggang mereka. dan berseru kepada mereka 
Yang kermanannya sudah lebih baik untuk tidak menista orang-orang sekitar mereka yang masih 
lemah, Supaya pada gilwannva mereka pun tidak menista kebenaran itu, yang akibatnya dapat me- 
mmbulkan masalah yang lebih buruk lagi dari keadaan sebelumnya. Sepanjang perbuatan itu disebabkan 
oleh kekeliruan, maka Allah akan mengampuni mereka dan akan melimpahkan rahmat-Nya dalam 
Menolong mereka yang masih dalam kebodohan Tetapi dalam hal perbuatan itu karena kejahatan 
Ying disengaja, Dia akan memperlakukan mereka sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Sudah tentu 
Ptang yang saleh !idak akan menyembunyikan kebenaran itu, atau mengadakan kompromi dengan 
kejahatan, alau sebaliknya menolak membina kehidupan yang benar. yang dia sendiri sebenarnya 
Mampu Inclakukan 

2g Orang-orang kafir itu hanya mau memperlihatkan sikap keras kepala, tak Taman 
Fi " memuaskan hati mereka Tak ada suatu kisah yang begitu banyak mengandung mu! kang 
t Isa Namun, dalam kisah itu juga disebutkan bahwa Yesus berkata. "Angkatan Kab Naam 

SA ani menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda pala 

KAS" Matius 16, 4, Allah sudah memberikan tanda-tanda tw setiap ai Kata “Baen yo 
“Icka yang beriman Sikap mereka bersikeras hanya mau tanda tertentu saj 
angan dan ketidakmengertian tentang kehidupan rohani 


.— 


1 
deh 


Surah 6: Anam 320 Juz 8 AN TE TEN G3) 


sg AN. NIK Iga 2 103, 

110. Dan Kami akan membalikkan hati dan GIA Pekat @ 
mata mereka?38 seperti pertama kali, gann nan Pre 
mereka tidak mau beriman. Dan Kami aan aral IAI 


biarkan mereka mengembara dalam ke- 
sesatan yang membingungkan.3” 


R. 80.— Mereka yang tak habis-habisnya memberontak 
(6: 111-129) Terhadap Allah hanyalah menipu 
Dan saling mengecohkan diri sendiri. Biarkan saja 
Mereka, namun percayai dan ikuti Allah 
Dengan terbuka dan dalam lubuk terdalam 
Dalam jiwamu, Rencana orang-orang yang jahat 
Hanyalah merupakan akal-akalan terhadap jiwa-jiwa mereka sendiri. 


Aw 14 


«3 11. Sekalipun kepada mereka Kami turun- d DIT E, @ 


kan malaikat-malaikat dan orang-orang 0392 Ina Is a03 
yang sudah mati berbicara dengan me- PAN 
reka dan segalanya Kami kumpulkan ke PAPAN en 4 — Pi 
depan mata mereka,”4V mereka tidak SASAK ESA FA 
juga akan beriman, kecuali jika Allah 

menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka 

tidak tahu (arti kebenaran). 


112. Demikianlah untuk setiap nabi Kami KANG Aa Wear 383 @ 
buatkan musuh—yang terdiri dari setan- 2 “ 4 : 


ya manusia dan jin, masing- TE NA AAN 


masing membisikkan kata-kata indah 


938, Bila ketegaran dan sikaj 


yang melakukan perbuatan Ha mengejek agama sudah mendarah daging, akibatnya jantung orang 


: 3 a demikian itu akan membatu di kan tertutup, 
Sehingga 2 an mata mereka pun akan 2 
Ok pia baba aya be Ipa di mata makhluk biasa, olehnya sudah Bdak mb terlihat lagi- 

939, 8d 2:15. Rahmat Tuh mudah terdorong bila akan melakukan perbuatan yang jahat. 
serta menerima tobat di an selalu terbuka dalam membantu kelemahan atau kebodohan manusia 
an memberi pengampunan. Tetapi bila orang yang berbuat dosa itu memang 


sudah benar-benar fasik, ia akan diberi i 
Lema Kerana dna. iberi kebebasan, dan dia sendirilah yang salah bila nanti ia tersesal 


Ti, tanpa ada suatu tem berli 
si biayanya n u pat berlindung atau harapan yang pasti. 
letapi tidak on aa dana seal yang sekalipun sudah sesuai ega keinginan mereka 
juga mereka tidak akan beriman aa A3 seluruh alam rohani itu terpampang di depan mata m 


an, Sebab—-sesuai ili i 
pengetahuan dan iman itu'akan mereka Bl pilihan dan kehendak mereka sendiri—s€ 


541. Apa yang terjadi dalam 


Surah 6: An'am 321 Juz 8 233 (TI) 


sebagai rayuan. Jika Tuhanmu meng- nang Setan Ie, ena 
NN COSTA 19 Adaa 


hendaki tidaklah akan mereka lakukan 23 
Biarkanlah mereka dengan kebohongan BA, 
yang mereka ada-adakan. “ 


113. Supaya hati mereka yang tidak beriman SANuSsI NK 3 
anna 5 . In RINA @ 
pada hari akhirat jadi tertarik. Biarlah SI: - Par Ebaii 
3 12. “5. bd 
mereka dengan itu bersenang-senang dan BEAT HAN Sl 
biarlah mereka yang menyenangi dosa 
melakukan segala perbuatan dosa"? 


114. “Adakah yang selain Allah yang akan PA AA KA MAAF @ 
kucari sebagai hakim: padahal Dialah SP an TN aa 
Yang menurunkan Kitab kepada kamu NA ga TELAK 
dengan terperinci?” 18 Mereka yan Ke Nie Atau aneh Guan AKI, 
sudah Kami beri Kitab mengetahui me H WENGI FAR 
bahwa ini diturunkan dari Tuhanmu 
dengan segala kebenaran. Maka jangan- 
lah engkau termasuk mereka yang masih 


ragu 
La) Pen nona erie Ontte 

115. Maka sempurnalah firman Tuhanmu de- Aan 3 s Ie OH 
ngan benar dan adil: tak ada yang dapat Inget 30 Grade 
AN ay 


mengubah firman-firman-Nya. Dialah 
Maha Mendengar, Mahatahu. 


cak K3 ketarto 

116. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang PE ANE TSI @ 
di bumi ini, mereka akan menyesatkan pn "Anne Eroa 
BEA BNN 


engkau dari jalan Allah. Yang mereka A 
ikuti hanya dugaan. Mereka hanya men- 
duga-duga tanpa dasar. 


Catat aga get d ara 

119. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang MElgag La PA NM (Ko) 
tersesat dari jalan-Nya dan Dia lebih me- - TAN 
ngetahui siapa yang mendapat petunjuk. AYI 


942. Orang yang tidak percaya akan nasib manusia pada hari kemudian biar saja sana na 
dan Terbawa oleh kejahatan yang memperdayakan mereka. Jika memang Kata segan - bai Hg 
ja. Lihat saja apa yang mereka peroleh dengan itu. Yang akan mereka Di de saga juga 
V'pu-muslihat yang memang mereka senangi. Kejahatan itu akan berakbin Hengan sej 
manja, iman selain kehendak Allah. 
943, Tak ada ukuran keadilan yang lain dijadikan pegangan orang beriman 2 kehendak-Nya di 
Apa pula yang diinginkannya, kalau Allah dengan karunia-Nya mn LA | Pa erdisainya Angjat 

AM Our'an dengan sejelas-jelasnya, sehingga sedap ea belajar cara-cara yang benar dari 


m : ii 
"Mahaminya? Orang yang paling rendah sekalipun, akan carifan yang lebih luhur 


keh si ukan ke 
Ndupan sehari-hari, dan orang yang sudah lebili maju Aan! la macam keindahan 


Pa Yaran rohaninya, yang dengan sendirinya pula diperkaya dengan segal 
ang memantul dari alani dan dari sejarah manusia 


Gi 322 Juz 8 MA (M) 
Surah 6: Anam 
ik ea Apu ber eanks @ 
118. Alakanlah (daging) apa yang ketika Yanpadaa olesan 3 
(disembelih) dengan mengucapkan nama 
Allah, jika kamu beriman kepada ayat- 
ayat-Nya. | tmbh 
agtaL, ae bgng LP 
119. Mengapa kamu tidak mau memakan Janin sa PN bs NU @ 
i ika di i 2 ad 2 eno 
(sembelihan) yang (ketika disembelih) Peang, 2 Ine t Aoi 
diucapkan nama Allah padahal Ia sudah TESYAN E3 NE " 


Ph 
menjelaskan apa yang diharamkan ke- KEGASE 3 Ye Kena SAT 
padamu kecuali jika kamu terpaksa?" aa As Tag 
Tetapi banyak yang akan menyesatkan KALA 
(orang) dengan nafsu selera mereka tanpa 

dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih me- 

ngetahui mereka yang melanggar batas. 


: C03 Tenan Bian Tah it iogte 
120. Tinggalkanlah dosa yang terlihat dan BAE KLO AY MEI)33 @ 


yang tersembunyi. Mereka yang me- Kor Sada Karat 
lakukan perbuatan dosa akan mendapat BAY ang | 
pembalasan sesuai dengan perbuatannya. 

3. £, 4 agan aa 

121. Janganlah kamu makan (sembelihan) Sada SEM ONE @ 

apa saja vang untuk itu tidak disebutkan PP INN AP Talaga Tutir 
nama Allah. karena yang demikian 5 ISA SA A3 
suatu perbuatan fasik: setan-setan yang tot Hara Sapasto KA 
akan membisikkan kepada kawan-ka- 2 Ia agabiaY 
wannya supaya membantah kamu, dan 
kalau kamu menuruti mereka niscaya 
kamu termasuk orang musyrik. 


Aw 15, 


ee a n 
122. Adakah orang yang sudah mati, 45 Jalu den aieee naat beng @ 
Kami hidupkan, dan Kami beri ia ca- Ken an ag aa 


haya yang membuatnya dapat berjalan 


944. Bd 5:3. Kalau suatu undang-undang sudah menjelaskan mana makanan yang halal dan mana 
pula yang haram, jelas tidak benar kalau masih ada oran 


ang mau menimbulkan keraguan baru dan 
mau menyesatkan orang yang belum Gahtan 8 yang e ulkai Tu 


engan karunia Allah ia 
ta akan berjalan dan aki 


Surah 6: An 'am 


125. 


946. Di sam 
alam, 4 
isampajk: 
Memah, 


Sei 


kehenday 


Ah 


ntuk Peringat 
Teja Mereka 


Sada ul 


1 Kap, 


di tengah-tengah orang banyak, sama 
dengan orang yang dalam kegelapan 
yang karenanya tak dapat ia keluar dari 
sana? Begitulah terbayang oleh orang 
kafir memandang indah apa yang mereka 
lakukan. 


. Dan begitulah Kami tempatkan dalam 


setiap kota pemuka-pemuka orang yang 
jahat supaya mengadakan tipu muslihat 
di situ: telapi mereka hanya menipu diri 
sendiri tanpa menyadari. 


- Bila datang sebuah tanda (dari Tuhan) 


kepada mereka, mereka berkata: “Kami 
lak akan percaya sebelum kami menerima 
seperti yang juga diterima oleh rasul- 
rasul Allah. 46 Allah lebih mengetahui 
di mana la menempatkan risalah-Nya. 
Orang yang berdosa akan ditimpa ke- 
hinaan di depan Allah, dan azab yang 
keras karena rencana kejahatan mereka. 


Barang siapa yang dikehendaki Allah 
akan mendapat petunjuk. Ia akan mem- 
bukakan dadanya?" menerima Islam: 
dan barang siapa yang dikehendaki-Nya 
menjadi sesat Ia akan menyempitkan 
Yan menyesakkan dadanya, seolah ia 
hendak mendaki langit. Demikianlah 
Allah menimpakan siksa kepada mereka 
yang tiada beriman. 


aminya: 


SA argu 


Meng 
NU Sudah 
1 halnya g 


3 ken 
FIS ke ba 


323 


Juz 8 


” 


Lag trata LET Gr erna Taga 
Ga Is 3 


hn 3yngtat da n : . 

Sela BEST A pa II 
Png ni sae 

SNN PA UN ae 


IK YO Ta 


- 


Pa Zara 2, 
danang 333 


Gor Byelen9ontk bata daa 
Alba an ata ag 
13an, 


k ah Write 
EN EA 


2 


BARIGNEAN 


ping mengajarkan perintah Allah dan mengajarkan juga kehidupan dunia—tentang 
enlang sejarah dan dasar hubungan antarmanusia, masih banyak tanda-tanda Tuhan yang 
an kepada para nabi, yang dengan segala kerendahan hati mereka terima dan berusaha 
di Samping banyak juga tanda-tanda itu yang datang kepada orang tak beriman dalam 
@n-peringatan atau cara lain, yang tidak mendapat perhatian mereka atau memang 
tolak. Tanda-tanda demikian dalam kedua hal itu tidak sama, dan ini yang dijadikan 
Men mereka yang jahat untuk menantang agama. Tetapi tindakan Allah sejalan dengan 
an rencana-Nya, bukan dengan keinginan dan angan-angan orang tak beriman. : 
sena keputusan Allah atau al-yada wal-gadar sering sekali disalahartikan. Keputusan 
" ah dapat diubah, dan itulah kehendak-Nya. Ini berarti bahwa dalam pengertian rohani, 

engan wujud fisik ini, juga berlaku hukum yang berimbang, ada kasih-sayang, ada 
Uman dan sebagainya, yang berjalan sudah begitu pasti seperti yang kita kenal selama 
dian Manusia tak mau beriman, bahkan menolaknya, dengan setiap langkah ia selalu 
ah, dan langkah itu akan cepat sekali meluncur turun, maka tidak akan mudah ia 


1 4 : Kaka 
uya Atap BAM nafas rohani. Dan kalaupun ia sadar kembali—-meskipun pernah ia menolak 
ukan sama Sulitnya jika ia hendak naik ke langit. 


ra 


ASI Baya (1D 


» 


Surah 6: Anam 


berikutnya. Secara bertolak belakan, 
punyai, kepadanya akan diberi, tetaj 
akan diambil darinya.” 


sesamanya, dan dengan demikian, seba 
keuntungan. Tetapi semua ini hanya di 
saatnya, kesepakatan mereka yan 


dalam pengalaman hidup kit 
membuat agak lebih jelas, sebab deni 
tak begitu tepat—tentany gada' dan 
keadilan-Nya. 


Tetapi dalam melakukan perbuatan itu orai 
lanjut. 


126. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus, ayat- 


ayat telah Kami jelaskan kepada mereka 
yang menerima peringatan. 


127. Untuk merekalah tempat yang damai di 


hadapan Tuhan. Dialah Pelindung me- 
reka karena (kebenaran) yang mereka 
kerjakan. 


128. Suatu hari Ia akan mengumpulkan mereka 


semua (dan berfirman): “Hai masyarakat 
jin! 8-9 Sudah banyak kamu (menyesat- 
kan) manusia.” Kawan-kawan mereka 
dari kalangan manusia akan berkata: 
“Tuhan! Kami sudah saling memperoleh 
keuntungan,” tetapi sekarang saat yang 
Kautentukan buat kami sudah tiba.” Ia 
berfirman: “Ya, apilah tempat tinggal- 
mu! Tempat tinggalmu yang selama- 
lamanya, kecuali jika Allah menghendaki 
lain.”?5! Karena Tuhanmu Mahabijak- 
sana, Mahatahu. 


129. Demikianlah Kami jadikan sebagian orang 


yang jahat berteman dengan sesamanya, 
sesuai dengan apa yang mereka kerja- 
kan.952 


324 


Juz 8 


YP eenta2 


BIS Kata bielik 


UEA 


C2 01 oem anna Ngada 
DAA NAN Ie 
Late 2 


PENA NAN bang 
at Safara ira 
BASE 


-£ ALA. an 1 Baregag 0 
NN 


Aa Aa Ta 
, 


Get Baruo en mnotedan ea 
BA En SPAN 
tk 


PSI 3 (1) 


ka) 


i ah 
948. Sebaliknya, orang yang beriman akan mudah mengayunkan kaki, langkah demi langk 


g Yesus menyebutkan lentang kenyataan ini: 
pi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang 2 idak 
Markus 4. 25, Yohanes (6 65) menyebabkan Yesus berkata: Ti 
seorangpun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.” 


949. Jin ialah roh—di sini roh Jahat. Lihat 6:100, C. 929. dengan 
950. Sudah menjadi pengalaman biasa, bahwa kejahatan akan mengadakan persekutuan A 


951. Keabadian dan ketaki 


952. Lihat C, 950 di atas. Kejahatan menoj 


lerbatasan merupakan istilah yang abstrak. Tak ada suatu at! 
a sebagai manusia. Kualifikasi “kecuali jika Allah menghend 
gan itu kita dapat menyusun beberapa pengertian-—-SUN 
gadar, dan kita pun mengenal Tuhan dari sifat kasih: 


gai balas jasa dibayangkan masing-masing akan memp 
alam kehidupan dunia kasar ini saja. Bila nant 


& kotor itu akan terbuka, dan mereka akan menyesal jas tepa 


aki IaiO 


ai a siapa mem 
sa da padan" 


i sudah ti 


sayang 0 


£. persart" 
pang kejahntan karena mempunyai kepenting?” an Jebih 
ng yang dalam kebenaran akan terhindar dari £ 


Surah 6: Anam 325 Juz 8 IKI Pad G3) 


R. 81.— Allah tidak menghukum kekhilafan begitu saja: 
(6:130-150) — Ada jenjang-jenjang dalam jasa dan dosa. 
Allah penuh ampunan, namun 
Rencana-Nya pasti, dan tak seorang pun 
Mampu mengalanginya. Kita semua harus 
Menghindari takhayul, dan segala akibat buruknya, 
Dan dengan rendah hati memohon bimbingan-Nya. 


Am 16. 
p 1. 2... 
130. “Dai masyarakat jin dan manusia! KELSIA IN AED @ 


Bukankah sudah datang kepadamu rasul- In bnar ln Id AN Setan, 33 
rasul dari kalangan kamu sendiri,” Pr AIA OT CAR Har 


menyampaikan kepadamu ayat-ayat-Ku GA A3 £ 251 e Kaji 


dan memberi peringatan kepadamu akan s ap " 
pertemuan hari ini?” Mereka berkata: KEAIr pa SN NE ET 
“Kami menjadi saksi atas kami sendiri.” PL ae 2 
Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan 
dunia, dan mereka menjadi saksi ter- 
hadap diri mereka sendiri, bahwa mereka 
kafir. 
3 za LP Cara 
131. (Para rasul diutus) sedemikian, karena Je HAN EKA @ 
Tuhanmu tidak mau membinasakan kota- Salak diatf 


kota dengan sewenang-wenang, padahal 
penduduknya lengah (belum tahu). 


ag Tenri aga Prona ba. 
132. Dan setiap tingkat:?4 sesuai dengan apa CE S3 WE lg (Ka) 


yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu cfrar 

tiada lengah terhadap apa yang mereka HA 
kerjakan, # P 

Sa Aing 205. Be 

133, Tuhanmu Mahakaya,?83 penuh rahmat: KANAN A3 19653 ko) 

ji i - 4 ngk ge0 "nee 

Jika Ia menghendaki Ia akan memusnah PLANET ATAU 2 

ed 


kan kamu dan sesudah kamu akan Ia RP 
ganti menurut yang dikehendaki-Nya, Terad 
Sebagaimana Ia menjadikan kamu dari 

keturunan golongan lain. 


23 “Rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri." Ini ditujukan kepada segenap golongan manusia 
Jin. (R). 
354 Ada lingkat-tingkat yang tak terbatas tentang yang jahat dan yang baik, dalam perbuatan dan 


Niat bag kita. Demikian juga dalam posisi kerohanian kita akan ada pula tingkat-tingkatnya. Tuhan 


055 tahu segalanya, melebihi pengetahuan kita sendiri. 
dikenan, NAN tidak tergantung pada salat atau ibadat kita. 

ay aki-Nya, hanya una kebaikan kita sendiri. Ras atau bangsa ap@ pun yang —apat joomenan 
gk KCrti, bahwa bila mereka gayal. tidak lagi mereka menjadi urusan Tu! Pd Lg 0. 
bempas d Pangsa lain untuk menggantikan tempat mereka, seperti dalam Ners, yang, aa 
Peelihat Pa 1 laku sampai masa kita sekarang, asal saja kia mempunyai 


Kurena rahmat-Nya jugalah apa yang 


Surah 6: Anam 326 Juz 8 NN TAN On 


CAN nana ala 


Bas 
134. Segala yang dijanjikan kepadamu”? pasti Laba FA 9 GELAS, (2 


datang dan kamu tak akan mampu me- 
nolaknya. 


ha 


P3 Pn 4 2.3 
135. Katakanlah: “Hai kaumku! Kerjakanlah G3 seri: KE EKAN O 


957 aa 
menurut kemampuanmu, aku pun ajaa aa 
SAYA TNI A20 AI Penaiar 
mengerjakan (bagianku). Kelak akan 1) 2S JAN BEAN Saka 
kamu ketahui siapa akhirnya yang akan 3 EN 
memperoleh tempat (terbaik) di akhirat. syal 


Orang yang zalim tidak akan berhasil.” 


LA Lon tee Ni 
136. Mereka menyediakan sebagian untuk AA @ 


Te 


Allah hasil ladang dan ternak yang telah PEP LI hd ng #3 Ae 
7 PAN ana z (KO NLATETA 
dilimpahkan-Nya sambil berkata,—me- (0 WNA agan Lala ld 


958. 


nurut angan-angan mereka:8 “Ini untuk 4 Ka Fits Pasta aa AGS 
Allah, dan ini untuk "sekutu-sekutu' kami.” MOS Ba 2 AO 


4 
Bagian yang untuk “sekutu-sekutu" me- AA ANNGT, 
2 £ 


reka tidak akan sampai kepada Allah, 
Tetapi bagian yang untuk Allah akan 
sampai kepada “sekutu-sekutu" mereka. 
Sungguh buruk penentuan mereka! 


956. Berita gembira dan peringatan yang disampaikan oleh para rasul Allah akan ditepati. Tak ada 
sesuatu apa pun yang dapat mencegah keputusan dan takdir Allah. Lihat C. 947 pada 6:125. 

957. Sepanjang ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir ia merupakan tantangan: “Berbuatlah 
sekuat tenagamu, tak ada suatu apa pun yang dapat merintangi aku dalam menjalankan tugasku. 
Nanti kita lihat siapa akhirnya yang akan mendapat kemenangan." Bertolak dari peristiwa yang 
khusus ini, kita dapat menangkap suatu pengertian yang lebih umum, yang akan menjadi kebenaran 
sepanjang zaman. Biarlah mereka yang jahat itu dengan perbuatan jahatnya, dan orang yang beriman 
melakukan apa yang dapat dilakukannya, sesuai dengan kesempatan dan kemampuannya. Seseorang 
harus menjalankan tugas yang ada di depannya dengan jujur. Akhirnya Allah juga yang akan menilai 
dan penilatan-Nya akan selalu benar dan adil, 

958. Di sini kita melihat sindiran yang tajam sekali, yang oleh beberapa mufasir diabaikan. 
Orang-orang pagan itu biasanya mempunyai patung besar, walaupun di atas itu, pada mereka masih 
ada gambaran samar-samar tentang Allah Yang Maha Esa. Tetapi segala keperluan lahirlah oleh mereka 
disediakan untuk dewa-dewa kecil, “sekutu-sekutu” Allah menurut angan-angan mereka. Mereka 
punya kuil-kuil, pendeta-pendeta, persembahan-persembahan dan sebagainya, sedang buat Allah 
Yang Mahakuasa hanya dalam bentuk ibadat lisan, atau setidak-tidaknya Ia dipersekutukan dengan 
“sekutu-sekutu" yang banyak Jumlahnya itu. Yang demikian ini berlaku juga di jazirah Arab. Bagisn 
bagian yang sudah ditentukan untuk “sekutu-sekutu" itu jatuh kepada para pendeta serta benalu- 
benalu para "sekutu" yang berjumlah banyak dan ikut sibuk menuntut hak mereka. Bagian yang 
ditentukan untuk Tuhan bolehjadi jatuh kepada kaum fakir miskin, tetapi lebih besar kemungkinanny? 
jatuh ke tangan para pendeta yang punya hak pemujaan-para “sekutu,” sebab buat Allah tidak ada 
pendcta tersendiri. Juga disebutkan bahwa bila jumlah pembagian yang besar itu sudah disiapkan. 
jika ada bagian Allah yang jatuh ke bagian “sekutu-sekutu," maka para pendeta itu dengan Serat 
dan cepat-cepat menyisihkan bagian itu untuk mereka sendiri, sedang dalam keadaan yang sebaliknYh 
para pendeta memperoleh kembali setiap bagian dari apa yang mereka sebut “bagian Allah.” Sega 


yang tak masuk akal itu hanya patut menjadi bahan tertawaan saja. Tuhan menciptakan segalanya 
bagaimana pula Ia harus diberi bagian, 


| 
| 
| 


Surah 6: Anam 327 Juz 8 Pen (TI) 


5.1 

137. Demikian juga terbayang indah dalam 3g Sar EN SA ING @ 

pikiran sebagian besar kaum musyrik:959 Ka Aan 0 Ag MN Ia SISA 

“Sekutu-sekutu” mereka mendorong untuk Abg LANANG EA Ga 

membunuh anak-anak mereka supaya Pa MPa Ke EN MANA 

mereka terjerumus dan mereka ata Giraag Aj anjani 

caukan agama mereka sendiri. Sekira- 

nya Allah menghendaki, yang demikian 

tidaklah mereka lakukan. Tinggalkanlah 

mereka dan apa yang mereka ada-ada- 

kan. 


z 45 LP 0. A4 
138. Lalu mereka berkata: “Hewan ternak dan Ke Naa AA Sans @ 


hasil bumi ini tabu:?0 dilarang memakan- 


Letra SAN 2 IN etto0 22 3G 
nya, kecuali untuk yang kami kehendaki,” MAA AR ANGA LA 
demikian anggapan mereka. Dan ada MO aa AE Megi aga N Lg Kah 

gg , si ga Teka 
temak beban dan tunggangan yang tak et KAA GE PNBP 
i anya.261 dp AA EA 
boleh dibebani punggungnya.” dan (ke- SR 


tika disembelih) tidak diucapkan nama 
Allah? mereka memalsukan nama Allah, 
Allah akan membalas semua yang mereka 
ada-adakan sendiri. 


139. Mereka berkata: Apa yang ada dalam 
perut hewan ternak ini hanya khusus 
untuk kaum laki-laki kami dan terlarang 
untuk istri-istri kami, dan jika yang di- 
lahirkan mati, semua mendapat bagian La 
la Mahabijaksana, Mahatahu, 


959. Dewa-dewa dan berhala-berhala—pada sebagian besar bangsa-bangsa, termasuk orang-orang 
Arab—diduga memerlukan korban-korban manusia. Biasanya pengorbanan demikian sangat menjijikkan, 
tetapi mereka "tergoda'"—karena suatu upacara suci—oleh kebiasaan kaum musyrik, yang secara 
palsu mengatasnamakan agama. Kebiasaan semacam ini bila dibiarkan akan membinasakan orang 
yang melaksanakannya, dan tidak lebih agama mereka hanya akan menjadi sarang takhayul yang 
Sangat memuakkan. 

960. Melarang makanan tertentu kadang merupakan senjata bagi lembaga kependetaan itu dalam 
Mengambil barang-barang tertentu untuk keperluannya sendiri, Hal itu dilakukan dengan dalih bahwa 

Ban untuk orang lain itu karena kehendak Allah. Itu adalah suatu kebohongan atau mengada-ada 
terhadap Allah. Semua itu hanya takhayul adanya. d : 

901. Ternak yang dipersembahkan kepada berhala-berhala itu bolehjadi dari persediaan yang sangat 

"Buna untuk pekerjaan. Perbuatan ini berarti suatu kerugian besar bagi masyarakat, di samping 

“ merusak ladang dan hasil pertanian. . 
kn 962 Jika daging hewan itu disembelih dengan nama berhala, sudah tentu bukan sembelihan yang 
rpp dengan nama Allah, yang hanya dengan itu saja sembelihan boleh dimakan. Lihat C, 698 

4 

963. Lebih jauh ini juga merupakan takhayul kaum musyrik mengenal hewan ternak. Sebagian 

diterangkan dalam 5:103, yang dapat dilihat berikut catatan-catatannya. 


NN 


na 


Surah 6: An am 328 Juz 8 MN) 


140. Rugilah mereka yang membunuh anak- es Jek Ya Sia Eta EKA 
anak mereka sendiri, karena kebodohan, ar "NS an keggasenni o 
tanpa pengetahuan, dan melarang ma- NP Lagi Da MIE Alta ala 
kanan yang dikaruniakan Allah kepada ten gad 
mereka. Mereka membuat-buat kebo- 5 
hongan terhadap Allah. Mereka sudah 
tersesat, dan tak mendapat petunjuk. 


Am 17. 
Di 2 dana OA 1039 LaLA naa kemanan ada 
141. ialah yang menjadikan taman- GA AA Gang MA AA SA 
taman yang berkisi-kisi dan yang tanpa edan an AL 20 hn eni 
kisi-kisi, pohon kurma dan tanaman de- MEN EL NAN 
ngan aneka ragam buahnya, zaitun dan AG PAI CA 13 
delima, yang serupa dan tidak serupa: - Sa f: 2 ta 5, pes & 
makanlah buahnya bila berbuah dan CNG 29 Lap AL la 
berikanlah haknya pada waktu memetik 2 SANA 
. ta “5966 kera 
hasil, tetapi janganlah berlebihan:”0 Ia Hajat 
tidak menyukai orang yang berlebihan. 


, 3g Ted 
142. Dan di antara hewan ternak sebagian Z1 3:13 AS Pe EK @ 
untuk mengangkut beban, sebagian untuk Bg AE EN 9 AU A3 01 Faga 
dimakan.?97 Makanlah apa yang telah” 3 KA gas N ESA 
dikaruniakan Allah kepadamu. Dan ja- 1G 
nganlah mengikuti jejak setan karena Tn 
nyata ia musuhmu. 


964. Ansya 'a: lihat 6:98, C. 923. 


965. Sebaris ayat yang sungguh indah, dengan nada musik untuk mengimbangi arti. Bd. 6:99 dan 
Catatan. 

966. Kata peribahasa Inggris, “tidak boros, tidak akan kekurangan, hemat pangkal selamat.” 
Kearifan yang sama ini diajarkan dari niat yang lebih luhur. Kita lihat betapa besar segala sarana 
yang telah diberikan oleh Allah dalam alam ini yang akan menjadi rezeki segenap makhluk-Nya, 
sebab Ia mencintai mereka semua. Nikmatilah semua itu dengan cara yang sederhana dan hendaklah 
bersyukur. Tetapi sekali-kali jangan berlebihan, jangan boros: keduanya ini sama, dari segi pandangan 
yang berbeda. Kalau kita melakukan itu, berarti kita mengambil sesuatu dari makhluk lain dan Allah 
tidak menyukai sifat keserakahan kita. 

967. Kepercayaan terhadap takhayul itu merusak kemumian agama, Kita kembali kepada kepercayaan 
takhayul di kalangan orang-orang Arab musyrik mengenai hewan ternak untuk makanan, Kuda tidak 
disebutkan, sebab daging kuda tidak termasuk bilangan bahan makanan, jadi mengenai ini tak ada 
takhayulnya. Domba dan kambing kacang, unta dan lembu ialah sumber daging makanan yang sudah 
biasa. Domba dan kambing tidak pula termasuk hewan beban, tetapi unta (dari kedua kelaminnya) 
biasa dipakai mengangkut beban, sedang lembu untuk meluku, dan dari sapi betina yang diperlukan 
umumnya susu dan dagingnya. Kata-kata “sebagian untuk mengangkut beban dan sebagian untuk 
dimakan" tidaklah membedakan semua jenis itu, selain bahwa yang dua macam pertama dan yang 
dua macam terakhir hanya sebagai pengelompokan. 


Surah 6: Anam 


143, 


144. 


145. 


968. Kepercayaan takhayul yang disinggung dalam 6:139 dan 


2yat ini dan ayat berikutnya. 
969. Darah yang mengalir: dibedakan dari di 


329 


Ada delapan hewan ternak,968 dalam 
(empat) pasang: sepasang domba dan 
sepasang kambing. Katakanlah: “Ada- 
kah yang diharamkan dua yang jantan 
atau dua yang betina atau yang terkan- 
dung dalam rahim kedua betinanya? Te- 
rangkanlah kepadaku berdasarkan ilmu, 
jika memang kamu yang benar.” 


Dari unta sepasang dan dari lembu 
sepasang. Katakanlah: “Adakah yang 
diharamkan dua yang jantan atau dua 
yang betina atau yang terkandung dalam 
rahim kedua betinanya? Adakah kamu 
saksikan ketika Allah memerintahkan 
ini kepadamu? Siapakah yang lebih jahat 
daripada orang yang mengada-adakan 
dusta tentang Allah untuk menyesatkan 
orang tanpa ilmu?” Allah tidak memberi 
petunjuk kepada golongan orang yang 
zalim. 


Am 18. 


Harakanlah: “Tidak kudapati dalam apa 
yang diwahyukan kepadaku ada makanan 
yang terlarang untuk dimakan oleh yang 
ingin memakannya, kecuali daging hewan 
mati, darah yang mengalir, 99 daging 
babi,—karena semua itu kotor atau 
durhaka disembelih tidak dengan nama 
Allah.” Tetapi barang siapa terpaksa 
bukan karena menginginkan, bukan se- 
ngaja hendak melanggar maka Tuhanmu 
Maha Pengampun, Maha Pengasih. 


Dan kepada orang Yahudi Kami haram- 
kan semua (hewan) yang tidak berkuku 


arah yang melekat di 


Juz 8 FS 3 (M 


3.3 ML no IG 0 CE 2012 
ana O 
KAT AS Ii 
Lau alm. Pa eat 
BE PETA 


GEN Ae NAGA 
Mn Lada ost 
PMA PALA PNG ARUN 

Kanaan) 


21,86 Pa aga 3 Gal 
KAA AN AN 
Da gada 3 ta Ba nata 
HPN 
ada KE Lb saih he ngef Ha EK 
SE AN 2 PR 

Age age tan 
PON IN Nai 


Oh cogr rda ja 5 ase 
ek CENANS 9 


5:103 lebih lanjut diejek di dalam 


daging atau hati atau pada 


Organ tubuh bagian dalam lainnya yang menyaring darah. 


Surah 6: An am 330 Juz 8 AI 3 
: relondk oo oteraa era 
belah,”79 dan kepada mereka Kami SESI 
haramkan lemak lembu dan domba, Aniaya re par nari Ca TG 
kecuali yang melekat di punggungnya Dp aan KA Gg 8 3gb 
atau yang di dalam isi perut, atau yang 3 esa tai o2e 
Gara aReaga 


tercampur dengan tulang. Begitu Kami 
hukum mereka karena kedurhakaannya. 
Dan Kami Mahabenar. 


7 Cah Kunti “95, 
147. Kalau mereka mendustakan engkau Re 2 ana AIR 213239 1836 () 
kanlah: “Tuhanmu mempunyai rahmat en PA tata 
yang luas. Tetapi bagi mereka yang me- Tapa Yeh 
lakukan kejahatan azab-Nya tak dapat 
dielakkan.” 


3 ikakan berkata: GANTENG 
148. @olongan orang musyrik akan berkata: PEnYA Napi MN Token 
“Jika Allat ki kami tidak aka & Pa Ara PPL 

Jika Allah menghendaki kami tidak akan PN CE sa fa “11 


mempersekutukan-Nya, begitu juga le- sah 22909 2 

luhur kami, dan tak ada apa pun yang 17315 benni ar ea AU 
: 5, Au 

haram buat kami.”972 Juga orang yang ? abal ASAN 2 S3 

ebelum mereka berdusta demikian, sam- (32 H3 3S B3 UG 

s mereka berdusi 5 ana 32, ATA 

pai mereka merasakan azab Kami. Kata- pena Kena PP: 

kanlah: “Adakah kamu memang berilmu? Goo KASN | gast) 


Perlihatkanlah itu kepada kami. Yang 
kamu ikuti hanya dugaan belaka dan 
kamu hanya berdusta.” 


149. Katakanlah: “Bukti yang kuat?73 ada 
pada Allah: jika Ia berkenan pasti kamu Ga 
semua mendapat petunjuk.” 


970. Zufur dapat berarti cakar atau kuku hewan, dalam bentuk kata tunggal: tetapi tak ada hewan 

. yang bercakar tunggal, dan juga tak ada ruas dalam belahan cakar-cakar itu, maka untuk memperoleh 

arti yang lebih tepat kita harus melihat pada kuku. Dalam hukum agama Yahudi (Imamat, U. 38 

“setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak” 

halal sebagai makanan, tetapi unta, pelanduk, kelinci termasuk haram, sebab “tidak berkuku belah. 

Jadi terjemahannya yang tepat ialah “tidak berbelah kuku.” Ketiga jenis hewan ini diharamkan untuk 
orang Yahudi, dan dalam hukum Islam halal. Bd. 4:160. 

971. Dalam Imamat (7. 23) ditetapkan bahwa “Segala lemak dari lembu, domi Ia hi 
janganlah kamu makan." Mengenai pengecualian, perlu diperhatikan bahwa para pendeta diperboleh- 
kan (Imamat, 7. 6) makan lemak itu dalam hal korban penebusan dosa, yang sudah dianggap kudus, 
yakni “ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut” (Imamat, 7. 3). ' aa 

972. Segala bukti yang dikemukakan oleh kaum musyrik itu palsu, karena itu berarti (a) bah 2 
manusia tidak punya tanggung jawab pribadi, (b) bahwa itu adalah sasaran paham jabariah, ya 
dalam menghadapi hal itu manusia tidak berdaya lagi dan (c) bahwa ia tidak dapat bertindak Si 
dengan kehendaknya. Itu juga tidak konsekuen, sebab kalau (b) benar, (c) tidak bisa benar. Jug? " 
tidak sebagai pendirian yang sungguh-sungguh. 

973. Sebaliknya, bukti itu benar sekali dan dasarnya kuat, karena datangnya dari Allah 
makhluk-Nya. Allah Mahakuasa, segala yang dapat kita bayangkan, Ia dapat melakukannya: 
dalam kehendak-Nya, Ia memberikan hanya sebagian tanggung jawab kepada manusia dan sebag! 
hak memilih untuk mengarahkan kehendak manusia. Jika manusia gagal, ia dibantu dalam ber 
cara dengan adanya rahmat dan karunia-Nya. Tetapi manusia tidak dapat terus-menerus berbuat 
dan dalam keadaan dosa, dengan mengharapkan mendapat keridaan Allah (6:147). 


ba ataupun kambing 


kepada 


Tetap! 
jan 
1 


Surah 6: An'am 331 Ju 8 mi (D 


150. Katakanlah: “Tampilkan saksi-saksimu asa 
yang akan dapat membuktikan bahwa 


Allah melarang ini dan itu.” Kalau EA EN A2 NAGA 
mereka memberikan kesaksian jangan- ambang, ” pa 2 Inah 15, 

lah engkau memberikan kesaksian ber- ARA SPAN Ta 
sama mereka:74 juga janganlah ikuti Lan yana ae 


DA: 


keinginan mereka, yang mendustakan 
ayat-ayat Kami, dan orang yang tidak 
beriman kepada hari akhirat, mereka 
mempersekutukan Tuhan. 75 


R. 82.— Perintah Allah bukanlah hal tabu 
(6:151-165) Yang tanpa akal, tetapi didasarkan pada hukum moral, 
Dan sangat sesuai dengan nalar. Jalan-Nya 
Adalah Jalan Lurus, Jalan keadilan dan kebenaran 
Dalam persatuan dan iman kita harus mempersembahkan 
Seluruh hidup kita untuk mengabdi pada-Nya, dan hanya 
Pada-Nya semata, kepada-Nya kita semua akan kembali 


Am 19. 
Lab ebte Kb can ST ace 
151. JKatakanlah: “Marilah kubacak BIKE KE NG 
atakanlah arilah kubacakan apa BEN GESEK 251 Ig @ 


yang diharamkan Tuhan kepadamu.” 76 
Janganlah mempersekutukan-Nya dengan 


syrik itu tidak punya dasar, dan dalam 


974. Sudah tentu kepercayaan takhayul orang-orang mu: 
beberapa hal malah mengganggu dan hina sekali. Kalau memakai nama Allah untuk mendukung 
mereka, tidak akan ada orang benar-benar beriman yang akan menerimanya, atau ikut mendukungnya, 
sebab jelas sudah, nama Allah dipakai tidak pada tempatnya. 

975. Bd 6:1. Allah Yang menciptakan dan memelihara segalanya, harus yang pertama mendapat 
perhatian kita. Mereka yang telah menciptakan berhala-berhala itu udak dapat memahami kekuasaan 
Allah atau tujuan mereka sendiri yang sebenarnya. ' 

976. Kebalikannya daripada mengikuti kepercayaan takhayul kaum musyrik, dan terus-menerus 
terkungkung oleh tabu dan Jarangan-larangan menurut khayal mereka sendiri yang an 
harus bersungguh-sungguh mempelajari hukum moral, yang ketentuannya adalah mena ang 
Tuhan, Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus mengakui bahwa Dia unggal, 
Tuhan seru sekalian alam. Kata-kata harus berbuat baik kepada Ibu-bapa yang disebutkan langsung 
Sesudah itu menegaskan (1) bahwa kasih sayang Tuhan kepada Kalam Ongkar ktih Hn Leg 
mutlak—mungkin hanya dapat ditangkap oleh rasa kearifan kita tentang cinta- al ea ka, 
yakni cinta kasih yang murni: (2) bahwa kewajiban kita yang periama di antara sesam 


kewaji P « i i intaannya itu membimbing kita kepada pengertian 
Ewajiban terhadap bapak dan ibu kita, yang kecin y an KenILA A3 sing Sebaya 


cinta yang kudus. Bertolak dari itu pula ialah pengertian ten | aa x 
terhadap anak-anak kita, Allah melimpahkan rezeki (jasmani dan rohani) ga be abon at 
letapi juga kepada mereka. Oleh karena itu setiap adat lembaga PN ta adat set Ea aa 
mengorbankan anak-anaknya untuk Moloch (dewa orang zaman dahulu yang ni 


anah-a i ik 2 i t larangan-larangan yang bersifat maral 
"La Ka one He dapet Lae male aa dengan soal hubungan kelamin atau 


Melarang sepal: : h yang bertal 
gala perbuatan kotor dan tak senonoh ys 4 iba terhadai 
Pembunulian atau perkelahian. Semua ini sejalan dengan kemaslahatan kita, 


Sei pandangan Kita merupakan kebijaksanaan yang benar. 


Ba Ym. 


ii 


Surah 6: Anam 332 Juz 8 PN 


4 45 Tae 
apa pun, dan berbuatlah baik kepada ibu- 33. 3 MEA GAP 
bapamu, janganlah bunuh anak-anakmu 4 yen seen Ban LI nga 
karena dalih kemiskinan. Kami memberi —Salig SN PELAN al 
rezeki kepadamu dan kepada mereka. Tni aa rena ertt 
Janganlah lakukan perbuatan keji yang GAN Iga YG Slasag Kareba 
terbuka ataupun yang tersembunyi, jangan Ea LN aa Temprtd 
hilangkan nyawa yang diharamkan Allah, HE 45 2 ASUS 
kecuali dengan adil dan menurut hu- Sekai 


kum.9'7 Demikianlah Dia memerintah- 
kan kamu, supaya kamu mengerti, 


“ 


A ad &, £ 0... 
152. Janganlah kamu dekati harta anak yatim SA UNA Yan @ 


- 
kecuali untuk memperbaikinya dengan ang 0t0 Ae Sae 
cara yang lebih baik, sampai ia men- Jabuakia Sinai er 
capai usia dewasa. Penuhilah takaran Fi AKG 217 Iasnng 
dan neraca dengan adil: Kami tidak asam HA 3 Ra 
membebani seseorang kecuali menurut x Puan Sarlatua NI 
kemampuannya: dan bila kamu ber- 2 237 PA Tn 
bicara bicaralah sejujurnya, sekalipun ass kl 
mengenai kerabat dan penuhilah janji 
dengan Allah.978 Demikianlah Dia me- 
merintahkan kamu supaya kamu ingat. 
Ex An Sya 23 Can atd 
153, Inilah jalan-Ku yang lurus. Ikutilah! Ja- WEI Aa @ 
nganlah ikuti bermacam-macam jalan £, ed roel serta 
yang akan mencerai-beraikan dari jalan- Knp si) Na an) mai 
Nya. Demikianlah Dia memerintahkan Larang 
kamu, supaya kamu bertakwa.979 Cl ia 


dg Lengata Lang heh Pa ALA 
154. Kemudian Kami memberikan Kitab ke- Pengen IKA hepar uya 0) 
pada Musa, menyempurnakan (karunia 
Kami) kepada mereka yang berbuat baik 


977. Untuk kata hagg yang sangat luas ini saya pakai dua kata “keadilan dan menurut hukum”: 
arti yang lain meliputi makna hak, kebenaran, apa yang berlaku dan sebagainya. Bukan hanya hidup 
manusia itu saja yang suci, tetapi semua kehidupan adalah suci. Sekalipun dalam menyembelih 
hewan untuk dimakan, maka diucapkan kata-kata khidmat “dengan nama Allah” agar sah sebagai 
makanan yang halal: lihat C. 698 pada 5:4, dan C. 962 pada 6:138. 

978. Bd. S:1, dan C. 682. 3 

979. Perhatikan sekali lagi tiga pengulangan dengan beberapa variasi dalam 6:151, 152, dan 
ini. Ayat 151 tentang hukum moral, yang bila diikuti adalah untuk kebaikan kita sendiri: “Demikian! 5 
Dia memerintahkan kamu, supaya kamu mengerti.” Dalam ayat 152 kita harus memperlakukan ai : 
dengan adil dan benar: kita cenderung terlalu banyak memikirkan diri sendiri dan melupakan ian ! 
lain: “Demikianlah Dia memerintahkan kamu, supaya kamu ingat." Dalam ayat 153 meminta per! kita 
kita agar mengikuti jalan yang lurus, jalan Tuhan, satu-satunya jalan yang akan mengantarkan : 
kepada ketakwaan: “Demikianlah Dia memerintahkan kamu, supaya kamu bertakwa.” 


Surah 6: Anam 333 Juz 8 aa ne) 


dan menjelaskan segala sesuatu:980 se. asa ariana A2 FR 
EA AKG 


bagai petunjuk dan rahmat, supaya mereka NPPO ATA 
beriman akan adanya pertemuan dengan PA 
Tuhan. 
Am 20. 
155. JBan inilah Kitab yang Kami turunkan Keiinin PARA 2g & 

penuh berkah. Maka ikuti dan bertakwa- 3 y Tang 

lah, supaya kamu mendapat rahmat- ar nd 
Nya. 


156. Supaya tidak kamu katakan: “Kitab yang (ori Patam" 2S ATA Talaga raj 


diturunkan kepada dua golongan sebelum Ny Ie2 ro an ba 
kami dan kami tidak mengerti?"! apa Gi YAAA Ki 
yang mereka kaji dengan sungguh-sung- 

guh:” 


157. Atau supaya tidak kamu katakan: “Se- SENI HE Fi (o) 
kiranya Kitab diturunkan kepada kami, Bonng 335 ego bone ka ate 530 
tentulah kami lebih mendapat petunjuk Tah NA dya) 
daripada mereka.” Sekarang datang ke- Ing ok aa Aula EN g antre 
padamu sebuah penjelasan,982 petunjuk Jaa an 
dan rahmat dari Tuhanmu, maka siapa- SN TAG EP eyaa 
kah yang lebih jahat daripada orang Pa Tn 
yang mendustakan ayat-ayat Allah dan GALANG, 
menghindar daripadanya? Kami akan 
menghukum mereka yang menghindar 
dari ayat-ayat Kami dengan azab yang 
keras karena sikap mereka yang meng- 
hindar, 


Pt Partai Td 27 
158. Aldakah mereka menunggu-nunggu ke- dergadngenane 53 Ko 
datangan malaikat kepada mereka atau Tn ea va ks P3 
.. MA NY Aarnlea rd 


kedatangan Tuhanmu atau beberapa tanda 
dari Tuhanmu?! Bila tanda-tanda tertentu 


berisi pembahasan secara terperinci mengenal kehidupan 


980. Wah di: ikan kepada Musa 
yu yang disampaikan kep: u bimbingan praktis bagi orang Yahudi dan 


masyarakat itu, dan dengan demikian dipakai sebagai suat 1 b Y 1 
Sesudah itu bagi orang Kristen. Yang sudah tak dapat disangkal lagi ialah bahwa ajaran yang disampaikan 
kepada Isa mengenai dasar-dasar yang umum saja dan tidak terperinci. Ajaran Islam seperti di dalam 
Our'an ialah bimbingan yang lengkap sesudah yang diberikan kepada Musa dari segi waktu. 
981. Karena Ahli Kitab yang mula-mula mendalami pelajaran dengan sungguh-sungguh itu dalam 
3sa asing yang masih baru bagi umat Islam, atau karena mereka dimaksudkan untuk lingkungan 


"5 berbeda dengan lingkungan dunia baru setelah datangnya Islam. 
82. Ialah Gur'an dan kehidupan serta ajaran Muhammad Rasulullah. 


Surah 6: An am 334 Ju PAN 


aeheng TeTa ia 
dari Tuhanmu datang tiada lagi berguna SET GENRE Bisa ag 
iman seseorang?83 yang sebelumnya az andai 
sudah tidak beriman, atau berusaha de- CAH 


i 1 ik. PE GA Te 
emak aa mgasa ena WNA 
nunggu.”?34 

Li eerepitaa lapang Dee Dab 
be sedikit pun ar tidak termasuk Mba LABA) KPA 
: 5 : datea 
peang ee nyala BE 


tahukan kepada mereka, apa yang mereka 
perbuat. 


ra e 2L3N LI La 2 
160. Barang siapa berbuat baik dibalas se- PA UYA @ 
puluh kali dari perbuatan yang sama, Le AI GI Laga 
dan barang siapa berbuat jahat dibalas GARING GAGAAN 
sama dengan kejahatannya.?86 Mereka 
tidak dirugikan (dianiaya). 
Nai - ' 
161. Katakanlah: “Tuhanku telah mem- Bana ne DAS SAB 
bimbingku ke jalan yang lurus—agama - 2 a03 Not ayal 1 
yang benar dan murni menurut ajaran KATA naa YA 39 


Ibrahim, yang tidak tergolong musyrik.” 


162. Katakanlah: “Salatku, ibadatku, hidup KAP 2 ain 9 
dan matiku demi Allah, Tuhan semesta iki 5 
alam.” 


983. Tiada gunanya beriman kepada sesuatu yang setelah benar-benar terjadi baru diakui. Iman 
ialah mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata sendiri tetapi kita dapat memahaminya 
dengan pencerapan rohani kita: jika iradat kita secara keseluruhan sudah dapat menerimanya, miaka 
itu akan tercermin dalam segala amal baik kita, yang sebenarnya menjadi bukti atas keimanan kita. 

984. Menunggu dalam dua perkara ini berbeda sekali pengertiannya: orang yang bodoh tidak 
beriman akan menunggu, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, dan akan dikejutkan oleh kenyataan 
tatkala benar-benar terjadi, orang yang beriman dengan penuh takwa ia sedang menantikan hasi 
ketakwaannya, yang dalam hal ini ia mempunyai harapan yang sudah pasti. Dalam keluhuran hidup 
rohani yang lebih tinggi, walaupun hasil itu baginya tidak punya arti pribadi, bagi Tuhan itu adal 
segalanya: 6:162. " 

985. Memecah-belah agama mereka: farragii: yakni (1) membeda-bedakan bagian yang Sau ka 
yang lain, bagian yang cocok dengan mereka diambil dan yang lain ditolak, atau (2) beragama Las 
saja dalam seminggu dan enam hari selebihnya untuk dunia semata, atau 3) menempatkan sagama 


» 3 
tempat yang sebenarnya,” seolah-olah agama tidak berhak mengurus seluruh kehidupan: men" na 
suatu perbedaan tajam antara yang sekul: derung” 


bergolong-golongan secara picik, men 
memecah-belah kesatuan Islam. 

986. Allah adil dan pemurah. Balasan untuk kc 
jauh di atas kebaikan itu) karena kemurahan 
tingkat dosa yang diperbuatnya, sungguhpu 
bersungguh-sungguh mau bertobat dan mem 


ar dengan yang agama, atau (4) memperlihatkan kecen ti 
Cari-cari perbedaan dalam pandangan sedemikian rupa 

e , 1 (yakni 
ebaikan ganjarannya digandakan sepuluh bai di 
reka yang 


-Nya. Terhadap kejahatan, hukumannya tid 
n begitu pintu rahmat selalu terbuka bagi m8! 
perlihatkannya dengan tingkah laku perbuatan. 


|“ 


Surah 6: An am 335 

163. “Tiada sekutu bagi-Nya, demikianlah di- 
perintahkan kepadaku dan aku adalah 
orang pertama berserah diri.” 


Katakanlah: “Adakah yang akan kucari 
selain Allah sebagai Tuhanku. Dialah 
Tuhan segala sesuatu? Dan setiap per- 
buatan dosa oleh seseorang, hanya dirinya 
yang bertanggung jawab:987 seseorang 
yang memikul beban tidak akan memikul 
beban orang lain. Kemudian kepada Tu- 
hanmu kamu akan kembali, kemudian Ia 
memberitahukan kepadamu apa yang kamu 
perselisihkan.” 


164. 


165. Dialah yang menjadikan kamu sebagai 
wakil-wakil di bumi988 dan mengangkat 
derajatmu, yang seorang di atas yang 
lain, untuk menguji kamu atas karunia 
yang telah diberikan-Nya kepadamu. 
Allah cepat menjatuhkan hukuman. Dan 


Dia Maha Pengampun, Maha Pengasih. 


TAPI NA Bancat 2 gaah 
BESAR @ 
oa 2133 € 


BEA ESEK 
PUASA 


AAL IO 


A22 27 on 3 An, A3 
BIAN A3 3 
(oa sea, r #7. Pa t Hd 
Ca IA NP 
Tee, LB aa nge2 BEN 
JR MEI LINA 
tL, 


MI 


987. Sekali lagi ajaran tentang tanggung jawab pribadi. 2 
“Ba Kita “dak boleh menggeser segala akibatnya kepada orang lain. 


Penuh atas segala perbuatan kita: 
Juga tak 


yang tul 


d 
INI. Dalam 
Uu ialah Ig 


tenjuMpaj 
hidup tag 
485 1 


Y aslinya, 


Seorang pun boleh menggantikan kita dalam mei 
Us merasa sangsi atau memperlihatkan perbedaan 
"tan jangan sampai memulai dengan perbantahan-pci 
sip iakhiri dengan penyelesaian yang baik. Kewajiban k 
Plin, dan kita laksanakan kewajiban yang ada pada kita itu. 
5. Bd 2:30 dan C., yakni saya menerjemahkan “Khalifah” « 
ak Allah menjadikan Adam (yang mewakili umat manusia) Penta 
R. 1 saya salin kata yang sama itu dengan “Wakil.” Arti lain yang 1 
bang NBBanti, ahli waris atau yang mewarisi," Yakni pemilik terak 
Yang kepadanya suatu persewaan yang diberikan oleh si pemilik 5 
kata yang menarik “para ahli waris” dikenakan pada Tuhan: 
Mean Gan Kamilah Penerima waris." Gambaran yang Kg aa 
tegap pemahan yang ada ini diusahakan dapat menjelaskan kedua 


Kita sendiri yang bertanggung jawab 


nebus dosa kita. Jika ada orang dengan sikap 
mengenai soal-soal penting dalam agama, 
rbantahan yang tak ada gunanya. Semuanya 
kita di sini ialah memelihara persatuan dan 


dengan “Wakil,” yang sudah menjadi 
ai wakil-Nya di muka bumi 
dung dalam “Khalifah” 
hir setelah yang berhak yang 
dah tiada. Dalam 15:23 kita 
“Kamilah yang menentukan 
dapati juga dalam 3:180, C. 
aksud itu yang dapat saya 


336 


PENGANTAR SURAH 7 (4 raf) 


Baik secara kronologis ataupun yang bertalian dengan pokok persoalan, Surah ini erar sekali 
hubungannya dengan Surah yang sebelumnya. Tetapi yang diuraikan dasar wahyu serta sejarah rohani 
manusia dengan lukisan-lukisan dari Adam dan seterusnya, melalui sekian nabi serta uraian lebih 
terperinci mengenai perjuangan Musa, sampai pada masa Muhammad Rasulullah, yang kepadanya 
wahyu itu disempurnakan. 

Ikhtisar —Catatan, “belajar dari masa lalu,” sudah dimulai sejak awal sekali. Kejahatan melawan 
kebaikan dilukiskan melalui kisah Adam dan Iblis Kesombangan telah menyebabkan timbulnya pem- 
bangkangan: pembangkang ialah Orang yang dengki dan menggoda manusia yang biasa. yang telah 
diberi peringatan akan adanya tipu-muslihat dan segala yang melampaui batas (7:1-31, dan R 83). 

Jika peringatan sudah tidak dihiraukan, maka hukuman yang akan datang sudah diberi tahu 
sementara hak-hak, kebahagiaan serta kedamaian bagi orang beriman sudah pula ditunjukkan dalam 
suatu lukisan tentang hari kemudian, begitu juga mengenai kekuasaan dan karunia Allah di dunia ini 
yang kita saksikan di sekitar kita sendiri (7:32-88, dan R 84). 

Kisah Nuh dan banjir, serta kisah-kisah Hud, Salch, Lut dan Syuaib, semua itu merupakan 
pelajaran bahwa para nabi itu semua mendapat perlawanan dan dimusuhi, tetapi kebenaran akhirnya 
mendapat kemenangan, dan kejahatan runtuh, sebab takdir Allah tak pernah meleset (7:59-99, R. 85). 

Kisah Musa diceritakan lebih terperinci, tidak hanya perjuangannya melawan Firaun, tetapi juga 
persiapannya dalam menyampaikan ajaran, serta perjuangan menghadapi pembangkangan kaumnya 
sendiri. Bahkan sejak zaman Musa pun kedatangan Rasul yang tak pandai baca-tulis sudah dibavangkan 
(7:100-157, dan R. 86). 

Tetapi kaum Musa itu sering menyimpang dari hukum Allah yang sudah diperlakukan kepada 
mereka, dan melanggar Wasiat Allah, dan mereka pun terpencar-pencar di segenap penjuru bumi (7:158- 
171, dan R. 87) 

Anak-anak Adam sudah berlipat ganda banyaknya, tetapi kebanyakan mereka tidak mau me- 
nerima ajaran kebenaran dan sedikit demi sedikit mercka melakukan perusakan dengan jalan yang 
justru mereka sendiri tidak mengerti. Orang yang beriman mau mendengarkan ajaran Allah serta 
menyembah-Nya dengan penuh kerendahan hati (7:172-206, dan R. 88). 


R. 83.— Wahyu harus menenangkan keresahan 
(7:1-31) Jiwa dan pikiran, sebab wahyu mengungkapkan 

Kisah rohani manusia di masa lampau, 
Dan mengajarkan tentang tujuan kebaikan dan kejahatan. 
Iblis jatuh dari rasa dengki dan kesombongan, 
Dan Adam jatuh karena ia mendengar 
Kepada tipuannya. Namun Allah menganugerahkan 
Ampunan dan bimbingan 


Kepada manusia, memperingatkan mereka terhadap hal-hal buruk, 
Dan mengajarkan ketenangan dan keadilan. 


337 


Surah 7. 


A'raf— Tempat yang Tinggi 


Dengan nama Allah, Maha Pemurah, 


La NN » 
Maha Pengasih, LENGAN ah 
la Sip Lam, flim, Lia? “Tah 


ko) 
5 Inilah Kitab yang diturunkan kepadamu: Ada Ola Kap agan 
' , hip : Adi galang 
janganlah engkau sesak dada karenanya" & 3 ! AL (Oo 
$ : 2 Br Nang ah 
untuk memberi peringatan dengan itu dan Ola X) doa 1 
memberi pelajaran kepada orang beriman. 
$ a - Pa PA PREN NI 
3. Ikutlah apa yang diturunkan kepadamu dari PP LGS) II NGI43 
yang dituru NA NIAT Malgasl D 
Tuhanmu, dan jangan ikuti yang selain Dia : 902 2 Dg, 5) 
i peli Ag selai N PA AAA EGA 
sebagai pelindung. Sedikit sekali pelajar- da ya Bari 
an?! yang kamu ingati. 


5 La “ Pete an CA 
4. Berapa banyak sudah kota yang Kami data KE Ta AA IMO) 
hancurkan: azab Kami yang datang tiba- - Mega 
tiba, malam hari atau waktu rihat siang. 234 223 


989. Ini merupakan kombinasi empat huruf singkatan. Adapun mengenai huruf-huruf singkatan 
secara umum, lihat Lampiran | (pada akhir Surah 2). Kombinasi ini termasuk tiga huruf Alif, Lam, 
Mim yang terdapat pada awal Surah 2 dan dibahas dalam C. 25 pada 2:1. . 

Tambahan huruf Sad yang terdapat dalam kombinasi ini dan dalam Surah 19, dan yang berdiri 
sendiri pada awal Surah 38, juga dalam surah-surah lain. Faktor biasa yang terdapat pada Surah 7, 
Surah 19 dan Surah 38, ialah dalam setiap peristiwa inti Surah itu mengandung kisah-kisah (gasas) 
para nabi. Dalam Surah ini kita bertemu dengan kisah-kisah Nuh, Hud, Saleh, Lut, Syuaib dan Musa, 


Sebagai pengantar kepada Muhammad, dan dalam Surah 38, kisah-kisah tentang Daud, maret - 
Ayub yang juga sebagai pengantar kepada Muhammad, menempati tiga dari lima ' an (pa uk). a 
19 hampir seluruhnya berisi kisah yang sama. Bolehkah kita mengartikan tata Sak Gna 28 
Terupakan huruf yang paling khas? Dalam Surah 7 kita bertemu dengan pelacakan sejar p 


i si Akhir, seperti yang telah diuraikan dalam 2:15, 
Sam Lempar mapan ee ANN Pam, Jika demikian, maka Surah ini 


yang secara simbolik mungkin telah diwakili oleh Alif, Lam, : 1 | l 
kaitannya dengan yang Bole Pertengahan dan Akhir tentang kisah Ha Haag nara 
dan dipantulkan oleh kisah-kisah para nabi, yang mungkin pula Mae sa ai anal 
Ittapi orang udak boleh bersikap dogmatik mengenal simbol-simbol ini. Kita hany 
Sebagai simbol dengan suatu pengertian batin. 
. 38 Jantung: dalam aslinya dada Kata ini 
msi Inggris. Artinya talah bahwa Rasulullah 1 
“na dalam menjalankan tugasnya, dengan k 
Kttu Jelas dalam Gur'an untuk menjalankan tugas dak 
Lini Gitambahkan supaya manusia jangan mem 
Mereka miliki, sebab dunia rohani itu begitu tingg! UM 


i karena yang paling cocok dengan ungkapan 
ema Ibagai kesulitan yang dihadapinya 


ah dihibur untuk pe 4 adi 
man bahwa Ia sudah mempunya! petunjuk yang 


ah. 5 
Nong dada dengan sedikit pengetahuan 


tuk dapat diukur 


Surah 7: A'rdf 338 Juz 8 SAN It 


: KATA Ana Papa kek TAPI -bd 
$. Bila azab Kami datang menimpa, tiada ra- WEE ES SG @ 


tapan selain berucap: “Sungguh kami adalah 


GA 2 2 
orang yang telah berbuat Salah.” 92 HE 
- : - 
A2 RN TA ran 
&. laka pasti Kami tanyai orang-orang yang NIA 23 FE kennja (Oo) 
kepada mereka ajaran disampaikan dan Bgn 
pasti Kami tanyai pula para rasul.” Tera 
4 » 
sti Kami beritakan ke erek ANA SA | KE Tana 
7. Dan pasti Kami beritakan kepada mereka Soe 23 gag Z Pad fo) 


dengan pengetahuan karena Kami selalu 
ada (setiap waktu dan tempat) 1 
Re 3 Ag AB 21 20202 
. Dan neracalah hari itu yang menjadi ke- KIA RN R3 @ 
benarannya, Barang siapa yang timbang- C0 PARIS LT IT 
annya berat (oleh kebaikan), mereka itulah Soeiallan II 
yang beruntung. 


- 


aa PAN Pa 
9. Dan barang siapa timbangannya ringan TEE INGIN 255 313 0 
mereka itulah yang rugi sendiri, karena 


Lae Lin KAA 
mereka melanggar ayat-ayat Kami. , Sales Ebi 


.. 4 
10. Dan Kami telah mengukuhkan kamu di ae Sia Kas ko) 


bumi dan menyediakan perbekalan hidup ban GI Sa ID EGA 

Y. —an SE Vi PA 1 
di dalamnya.” Tetapi sedikit sekali kamu Kep ai Haa 
bersyukur. 


992. Kisah perjalanan rohani manusia dimulai dengan sebuah pengantar. Perhatikan kota-kota dan 
bangsa-bangsa hancur karena perbuatan mereka yang durhaka. Tuhan sudah memberikan kesempatan 
yang banyak kepada mereka, sudah mengutus para utusan agar memberi peringatan dan pelajaran. 
Namun mereka dengan begitu congkak tetap meneruskan cara-cara mereka yang jahat, sampai datang 
malapetaka yang mengerikan menimpa mereka, seperti seorang pencuri yang masuk malam hari dan 
menyapu bersih milik mereka. Dalam iklim yang panas gangguan pada jantung waktu istirahat tengah 
hari, lebih parah daripada gangguan pada malam hari. Manusia baru menyadari dosanya bila bencana 
sudah datang, tetapi sudah terlambat. 

993. Dalam perhitungan terakhir, para rasul yang telah memberi peringatan dan pelajaran akan 
memberikan bukti tentang kebenaran yang mereka ajarkan, dan orang-orang yang jahat pun isa 
mengakui sendiri adanya kebenaran itu. Kita lukiskan ini sebagai pemandangan dalam sebuah mah- 
kamah tatkala kisah :itu ditampilkan, tetapi Hakim sudah mengetahui segalanya, bahkan melebihi semua 
yang mereka ceritakan. 1 

994. Tuhan tak pernah absen di tempat mana pun dan pada waktu kapan juga, sebab untuk aa 
kita yang terbatas ini ruang dan waktu merupakan gambaran yang nisbi, sementara Dia ada 
Mutlak, dan bebas dari segala gambaran yang nisbi. alus 

995. Yakni segala persediaan yang diperlukan untuk menunjang, memperindah dan mempeaah 
hidup, begitu juga kekuasaan, kecerdasan serta kesempatan yang merupakan alat dalam meningka 
hidup ke taraf yang lebih tinggi dan mempersiapkan manusia untuk tujuan hidup rohani yang Juta 


oi 


Surah 7: A'raf 339 


Juz 8 BA 2 (V) 


Aw 2. 


1. Jamilah yang menciptakan kamu lalu Partai 
Kami beri kamu bentuk,” kemudian Pa, AP Sg Ah 
Kami berfirman kepada para malaikat: SEA TUNGGAL 
“Sujudlah kamu kepada Adam!" Mereka si i Pan 
pun bersujud, kecuali Iblis, ia menolak Hg 
bersama mereka?” yang bersujud. 


12. (Tuhan) berfirman: “Apakah yang merin- Ltyg Sea IAI, peang @ 
tangimu bersujud ketika Ku-perintahkan ap Tete Pa PL Pa PAI NP 
kepadamu?” Ia menjawab: “Aku lebih dia Sa EA Osaka di ae 
baik daripada dia: Engkau menciptakan i 
aku dari api, sedang dia Kauciptakan dari 
tanah.”298 


13. (Tuhan) berfirman: “Turunlah engkau EA GP LALU 9 
dari sini!” Bukan 'seharusnya engkau 2 Bni jan Da Pa 
menyombongkan diri di sini. Keluarlah! op. betul 
Engkau makhluk yang hina.” 


4 xg 
14. Ia berkata: “Berilah aku waktu, sampai GEN @ 


hari mereka dibangkitkan kembali." 


1299. at 41 
15. (Tuhan) berfirman: “Engkau termasuk me: KAS Ar) 
reka yang diberi penangguhan waktu." 


996. Bentuk hendaknya tidak diartikan hanya dengan tujuan pada bentuk jasmani saja, yang dari 
hari ke hari dapat berubah, tetapi juga dapat mengubah berbagai bentuk, pola pikir dan rohani, dari 
waktu ke waktu sesuai dengan pengalaman batin kita: 8d' 82:8. Bentuk atau idea'atau pola menurut 
ajaran Plato seperti yang dikemukakan dalam Republic-nya, dapat juga dibandingkan dengan “nama- 
nama” atau sifat dan kualitas benda, ketika Tuhan mengajarkan kepada Adam: 9. 2:31 dan C. 48, 
dan 6:94, C. 916. Baru setelah Adam (yang berarti seluruh umat manusia) diberi pelajaran itu, kepada 
para malaikat diperintahkan sujud kepadanya, sebab, dengan karunia Allah, sebenarnya statusnya 
dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Perhatikan peralihan dari kata “kamu” Gamak) dalam anak 
kalimat pertama kepada “Adam" dalam anak kalimat kedua: Adam dan umat manusia muradif (searti): 
kata jamak ini kembali lagi dalam 7:14, 16-18. ' 

997. Iblis tidak saja menolak bersujud, ia juga menolak digolongkan kepada mereka yang bersujud. 
Dengan kata lain, dengan sikap sombong ia menganggap rendah para malaikat yang bersujud itu, 
Juga manusia, yang bersujud kepadanya, dan ia membangkang kepada Tuhan karena tak mau 
mematuhi perintah-Nya. Sombong, dengki dan membangkang merupakan tiga kali lipat kejahatan. 

998. Kita lihat betapa liciknya Iblis: egoismenya menempatkan dirinya di atas manusia, dan 
kepalsuannya mengabaikan kenyataan bahwa Allah tidak hanya membuat tubuh manusia dari tanah 
Id, telapi juga memberikan bentuk rohani kepadanya,—dengan kata lain, mengajarkan sifat benda 

"Padanya dan mengangkatnya lebih tinggi di atas malaikat. , 
999. Sini ai Ban kuda Gak makdlak pembangkang itu tetap kurang sa mang 
“Tkiptanya, Pada setiap langkah Iblis jatuh lebih rendah: sombong, dengki, tidak patuh, egois dan dusta. 

1005, Ad i sih di hkan? Ya, Iblis mempunyai pasukan besar terdiri dari 
Penggod, "kah yarig lain yang masih ditanggu jadi @nipuan mereka. Sebab meskipun 
aki 2-penggoda jahat, dan manusialah yang menjadi sasaran peni Ka An 

81 buruknya terjadi seketika, terlihatnya mungkin masih ditangguhkan lama 


Io Ie Inang 


ag 


Surah 7: A'raf 340 Juz 8 Si Bel) 


EN AA TR 
16. Ia berkata: “Karena Engkau menghukum Tee IG @ 


s 
aku tersesat!001 aku akan selalu merin- 


Lam 2 
tangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. Mala 
ana ICP 2 0 a00 a3LAN Aa 

17. “Aku akan mendatangi mereka dari depan PPA ELIA KENA @ 
dan dari belakang, dari kanan dan dari PELAN Say Bo Sasana 
kiri mereka, dan tidak Kaudapati—ke- IE EN Gan 
banyakan mereka yang bersyukur (atas Ga 


segala rahmat-Mu)." 902 S5 


Nge Aa an IN BAND 212 et 
18. (Tuhan) berfirman: “Keluarlah dari sini Bai pailaguka Lam JG @ 
dalam keadaan terhina dan terusir. Jika Pa, Dag a,tT, 
C0 231 bo LT ar intokiaia 
ada dari mereka yang mengikutimu, neraka GEN LIA aa 


akan Kuisi penuh dengan kamu semua. 


g 2223 PAN Da 
“ Lt Tingga 1003 3 2 KE AAA NK 
19. Dai Kg Tinggallah ng 2 2 PAK INA & AGE @ 
istrimu dalam taman surga dan nik- PE EN NO 
" ba 1 KAMAR ata daa 
matilah' 4 (segala yang baik) dari mana byxaoa PA BUAS 


saja yang kamu sukai. Tetapi janganlah CA BN Ga 
kamu dekati pohon ini, kalau (mendekati) Pa en 
maka kamu melakukan pelanggaran.” 


ag Had nana 
20. Setan" V3 pun mulai berbisik kepada mereka 4 YAN fe. BI Ko) 


supaya mereka memperlihatkan aurat, 006 


1001. Satu contoh lagi tentang kecerdikan dan kepalsuan Iblis. la menunggu sampai saat penang- 
guhan. Kemudian ia akan muncul dengan suatu kebohongan dan tantangannya yang kasar. Ia membohong 
dengan menyatakan bahwa Tuhan telah mengusirnya dari jalan yang lurus, atau dengan kata lain telah 
menyesatkannya: padahal yang bertanggung jawab atas kejatuhannya itu ialah tingkah-lakunya sendiri 
Tantangannya berupa jebakan yang dipasangnya di jalan lurus, yang oleh Tuhan dibukakan untuk 
manusia. Sekarang Iblis jatuh selangkah lagi lebih rendah daripada kelima langkah yang sudah 
disebutkan dalam C. 999. Langkahnya yang keenam talah tantangannya. 

1002. Serangan jahat datang dari berbagai penjuru. la mengambil keuntungan sedap ada titik 
kelemahan, dan kadang, bahkan itikad baik dan kemurahan hari dijadikan umpan untuk menjebak 
orang ke dalam perangkap jahat itu, Manusia mempunyai cukup alasan untuk bersyukur kepada Allah 
atas segala kasih-sayang-Nya, namun manusia dalam kebodohannya lupa menyatakan rasa syukurnya, 
dan yang diperbuatnya sebaliknya daripada yang dilakukan. » 

1003. Sekarang giliran kisah itu ditujukan kepada manusia. Ia ditempatkan di dalam taman rohani 
yang penuh kebahagiaan dan bersih dari segala dosa, tetapi sudah menjadi takdir Tuhan juga » 
dikaruniai kemampuan terbatas untuk memilih Satu-satunya yang terlarang baginya: janganlah me 
dekati pohon itu, tetapi ia menyerah jnga kepada godaan setan. 

1004. Nikmatilah: harfiahnya: “makanlah.” Bd arti ta'ama dalam 6:14, C. 847 dan akala dalam 
5:66, C. 776. 

1005. Peralihan dari nama “Iblis” ke nama “Setan” sama dengan yang disebutkan dalam 2:36, dan 
sudah saya jelaskan dalam C. 52. t 

1006. Ibu-bapak kita yang pertama sebagaimana diciptakan oleh Allah tidak berdosa (dan ini der: 
Jaku buat kita semua) dalam kehidupan jasmani dan rohani. Mereka tidak mengenal dosa Tetap! 
dalam kemampuan memilih, yang telah diberikan kepada mereka dan yang telah menempatkan 
mereka dj atas malaikat, juga berarti bahwa mereka mempunyai kemampuan melakukan kejahatan, 
yang dengan cara melatih kehendaknya sendiri, mereka juga akan mampu menolak. Mereka PI 
diberi peringatan tentang bahaya itu. Tatkala sudah jatuh, baru mereka sadar akan dosa te1s” 
Mereka (dan kita juga) masih tetap diberi kesempatan, dalam hidup di muka bumi ini, untuk 
baik dan menemukan kembali status tak berdosa dan kebahagiaan yang hilang itu, 


Surah 7: A'raf 


21. 


22. 


23. 


24. 


25, 


NY secara kesel 
Pembah, 
di bi 


yang (sebelumnya) tersembunyi. Ia ber- 
kata: “Tuhanmu hanya melarang kamu 
dari pohon ini supaya kamu tidak men- 
jadi malaikat atau makhluk hidup yang 
abadi." 


Dan ia bersumpah kepada mereka: “Aku 
adalah penasihatmu.” 


Perlahan-lahan ia menjatuhkan mereka 
dengan tipu-muslihat. Ketika ia mencicipi 
pohon itu, aurat pun terlihat oleh mereka, 
Maka mulai mereka menutupinya dengan 
daun surga berlapis-lapis, Tuhan meng- 
ingatkan mereka: “Bukankah sudah Ku- 
larang kamu dari pohon itu, dan Kukatakan 
kepadamu bahwa Setan adalah musuhmu 
yang nyata.” 


Mereka menjawab: “Tuhan! Kami telah 
menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak 
mengampuni dan merahmati kami pasti 
kami termasuk orang yang rugi.” 


(Tuhan) berfirman: “Turunlah kamu! Ka- 
mu akan saling bermusuhan. Bumi itulah 
lempat kediaman dan kesenanganmu 
Sampai waktu tertentu.” 


Ia berfirman: “Di situ kamu hidup, di situ 
kamu akan mati, dan dari situ kamu akan 
dibangkitkan kembali." 1007 


341 


Juz 8 PP ika 51) 


PA TAN PARA 
Sokeot 020 LK 5 
SEPTIK Darah 
Gi 


Ba HN PAN A7 ra AE PPT 
BAIK O 


Depan ENG pre) @ 

DE ae TAN tas AN go 

DIM an ab IP 33 
Agan 


bra n ae P3 
SEA 
Aan Fobat 1 
Kagak An IK saaa 


2.1 


ariana Sena 
Was ENG 
Pe Aa HA 

Fr AG TEKI, 


2 Jas Era : 236 
WNA 


Tax 4 233 


F5 ESAI 
& gn3 3 


. 1007. Bg. keseluruhan ayat mengenai Adam ini dengan ayat dalam 2:30-39, dan dengan ayat-ayat 
lain dalam Surah-surah berikutnya. Dalam beberapa ayat kata-kata itu persis sama, tetapi pembahasan- 


uruhan berbeda. Setiap peristiwa sesuai dengan suasana lingkungan Ara Surah 2, 
asan itu mengenai asal manusia, sedang di sini merupakan Japan ga sea Bina 
Umi ini, dan ia dilanjutkan secara logis dalam ain berikutnya yang ditujukan kepada anak-an: 


dam, dan diteruskan kemudian dengan kisah tentang para rasul yang datang untuk memberikan 


bimbin 
Manusia m 


Ra 


Ban kepada umat manusia. Kebenaran itu satu, tetapi penyajiannya aa ana nya Pala 
“perlihatkan wajah yang berbeda, dalam suasana lingkungan yang berbeda pula. 


Surah 7: A'raf 342 Juz 8 SAN tv) 
Am 3. 
. an YAA Latar LA 
26. Wi anak-anak Adam! Kami telah me- GAPAI KIA IS GKI fa 
i catan1008 pagi k 1 : 
nyediakan pakaian bagi kamu untuk agar ah NAN Sa Rn 
menutupi 'aurat dan sebagai perhiasan TENANG ES 33 
kamu. Tetapi pakaian berupa ketakwaan TI, Asa Ke Lah 
itulah yang lebih baik. Demikianlah di “4 KM Sada 
antara tanda-tanda kekuasaan Allah, su- 
paya mereka terima sebagai peringatan. 
PA Na ratna 2Ag.e 
2). Hai anak-anak Adam! Janganlah biarkan da K3. TA bat MK AAN @ 


Setan menggoda kamu seperti!009 per- 


buatannya mengeluarkan ibu-bapamu dari 
surga, dengan menanggalkan pakaian su- 
paya mereka memperlihatkan aurat. Ia 
dan pengikut-pengikutnya melihat kamu 
dari suatu tempat dan kamu tak dapat 


AI IBL NA aGAN aa Kai 
WAE ES G3 
2 Mo LEE Ng 2 

Ie PIK KPPA 
PERAN Ts UI Ma 


. ka Pena AKAN 
melihat mereka. Kami jadikan setan-setan JIWA IS 
sekutu mereka yang tak beriman. 

ATu ATA PIngrt 
28. Jadi bila mereka melakukan perbuatan KEB EREN IASA  olglaB 9 
keji, mereka berkata: "Kami dapati 'le- ina 
La. 


2 ana Ea reatana 
luhur kami melakukan yang demikian, Gea ana aan 
dan Allah memerintahkan demikian ke- 
pada kami." Katakanlah: “Allah tak pernah 


memerintahkan perbuatan keji. Kamu ber- 


1008. Adanya filsafat ganda tentang pakaian di sini untuk disesuaikan dengan pengertian ganda 
tentang ayat 20 di atas, sebagaimana dijelaskan dalam C. 1006. Dalam arti rohani, Allah menciptakan 
manusia “telanjang dan seorang diri” (6:94): jiwa dalam kesucian dan keindahannya yang telanjang, 
yang masih polos. tidak mengenal arti malu, sebab ia tidak mengenal maksiat: setelah ada maksiat 
yang menyentuhnya dan ada kejahatan menodainya, maka pikiran dan perbuatannya yang menjadi 
pakaian dan perhiasannya. Baik atau buruk, jujur atau penipu, tergantung pada niat hatinya yang akan 
mewarnai mereka. Begitu juga yang berkenaan dengan tubuh: ia bersih dan indah, selama ia tidak 
dinodai oleh penyalahgunaan: pakaian dan perhiasannya itu menjadi baik atau palsu, bergantung pada 
niat dalam pikiran dan watak yang ada: jika baik, mereka akan menjadi simbol kesucian dan keindahan, 
tetapi pakaian dan perhiasan yang terbaik akan kita peroleh dari ketakwaan, yang akan menutupi 
ketelanjangan dosa, dan akan menghiasi kita dengan segala kebajikan. Dalam literatur sekular, filsafat 
pakaian merupakan tema dalam karya Carlyle, Sartor Resartus. Tetapi buat orang baru dalam sastra 
karya ini termasuk bacaan berat. ' 

1009. Yakni dengan pemalsuan dan penipuan,—dengan membuat kita lengah dan membohongi 
kita. Kisah Adam di sini kemudian menjadi pengantar kepada sejarah kehidupan rohani umal 
manusia: 7:20-22. Penipuan setan dalam surga ialah dengan menanggalkan pakaian mereka dari 
kehormatan dan sifat tak berdosa. Dalam hidup di muka bumi ini pun'ia berusaha hendak menangga- 
kan pakaian ketakwaan kita. Dalam menghadapi kekuasaan, pengaruh atau kekayaan, ia dapat mengamb 
posisi yang paling tepat, sehingga ia dan sekutu-sekutunya tidak tampak dalam warna mereka Ya 
sebenarnya. Mereka memakai topeng persahabatan yang wajar saja, yang tampak begitu indah, wal 
menjadi pendorong semangat patriotisme atau rasa sosial yang tinggi, atau kesetiaan kepada Pu 
nenek-moyang. Sebenarnya mereka tak punya tujuan lain daripada rasa dengki dan mau mengutam 
kepentingan diri sendiri. 


” 


ai 343 J8 AS (Y 


bicara tentang Allah apa yang tidak kamu ae tetagia hnea dn 
ketahui?” Kerep Pn Kere) 


3 (3 
29. Katakanlah: “Tuhanku memerintahkan kr La Bantaran 23 ajaragad 
aku berlaku adil, hadapkanlah dirimu Tenayan ba Is O 


(kepada-Nya)'010 pada setiap waktu dan USA SENTRA pe AP 
tempat salat, dan berdoalah kepada-Nya 8 Nara 10 
dengan ibadah yang ikhlas hanya kepada- Boi 
Nya semata, sebagaimana la menciptakan 
kamu'O1! pada mulanya, demikian juga 


kamu akan kembali.” 


@ 


30. Sebagian diberi petunjuk dan sebagian LA KE 3 
(atas kemauan sendiri) sudah sepantasnya NN Pa RP - P1 
mendapat kesesatan:''!? mereka lebih AN GIS EA Ela, AS Ng SI 
menyukai setan-setan menjadi kawan dan PIN UIN tA La Pa 
pelindung,—daripada Allah, dan mereka DP Ta 
mengira bahwa mereka mendapat pe- 
tunjuk. 


: 3 2S 9 £ 5. 

31. Hai anak-anak ! Pakailah pakaian- Ie2 anban Lahan 0 TN 
ian anak Agam Pakai al pakaian- 1993 ago Ta ANE 

mu yang bagus pada waktu memasuki 
setiap mesjid, makan dan minumlah, te- 


1010, Mengenai wajh. lihat 2:112 dan C. 114. Ibadah kita harus sungguh-sungguh dan ikhlas. 
bukan untuk dilihat orang, melainkan sebagai penyerahan diri, hati dan jiwa kita seluruhnya kepada 
Allah, Sungguhpun begitu, mungkin ini belum cukup, karena kesadaran hati dan jiwa mungkin masih 
ada yang cacat. Kita harus berdoa kepada Allah supaya kita diberi petunjuk, yang dengan kesungguhan 
hati mudah-mudahan diterima-Nya sebagai ibadah yang ikhlas "hanya kepada-Nya semata.” 

1011. 84 5:94. Keikhlasan harus benar-benar ikhlas karena taat kepada Allah semata-mata, sebab 


ri, mereka sudah merasa orang yang paling 
ka lakukan ialah suatu kebajikan, dan bahwa 


Peka laki-laki atau perempuan, tidak akan mengabaikannya 

Ke terhormat, sekiranya ia mau menghe 

sege memerhatikan soal-soal kecil demikian bi e 
Tap pikiran kita di hadapan Yang Mahakuasa, sekalipur , Ai 

Tetapi berpakaian dengan cara yang berlebihan juga diingatkan: 

Tebar bahyang dengan memakai sutera atau perhiasan yang ngan pen 

Ka dengan makanan harus wajar, baik dan berfaedah, an sa 
"8 Peringatan keras itu hanya untuk yang berlebihan Seorang 89 


Jorok, tidak boleh dianggap sesuatu yang suci dalam Islam. 


k boleh lepas dari ketentuan 
yang kotor, tak terurus 


Surah 7: A'raf 344 Juz 8 AAN ya 


tapi janganlah berlebihan. Ia tidak me- 
nyukai orang yang berlebihan. 


R. 84 — Allah telah melarang semua hal 

(732-858) Yang jahat, bukan yang baik. 
Sebab yang baik diciptakan 
Uintuk kenikmatan manusia. Para pembangkang 
Adalah mereka yang menolak Isyarat Allah 
Mereka tidak akan mendapat bagian Kenikmatan 
Hari Akhir Tetapi mereka yang benar 
Akan tinggal dalam Kedamaran. dan Harapan 
Yang dijanjikan akan menjadi milik mereka. 


An 4. 


23 aed 

32. Batakantah: " iapakah yang mengharam- arang & LN KENA 

kan segala keindahan (anugerah) Allah" Pena Aa mn naa 

yang disediakan untuk hamba-hamba-Nya TIPS KI as AAA 

dan segala yang baik dan bersih berupa balet PAI PA TAKA NA A0 

$ « LA 

rezeki?” Katakanlah: “Semua itu untuk PE AN, 2 “ag Sa 

a an ya, 2 4 LP 

mereka yang beriman dalam kehidupan di GA PAN Hata Y Hn ji 

dunia, 3 khusus untuk hari kiamat De- x kd 

mikianlah Kami uraikan ayat-ayat ini untuk 
mereka yang mengerti.” 


33. Naa kaniah, bahwa Tuhanku mengharam- KR ah IR (ol 
Anu terambui. dosa da pelanggaran SAM AGY 
Peak An padaha tak mem GA Gb Ta Ag 
Se ia Ga 


. 


1014. Pertapaan sering membawa arti negatif dalam seni dan keindahan. Hal itu tidak perlu di- 
hubungkan dengan kesucian. 

1015. Yang sesungguhnya dimaksud ialah segala yang indah dan baik untuk kehidupan kita, dan 
terutama bagi mereka yang beriman. Jika dalam hidup ini mereka tidak menguasai itu semua, dan jika 
adakalanya yang tampak malah pihak lain yang menguasai, yang tidak seharusnya demikian. setidak- 
tidaknya hal ini harus kita tinjau dari kenyataan yang lain. Keimanan kita kepada kebijaksanaan Allah 
sudah tak tergoyahkan, dan kita pun tahu bahwa segala sesuatu itu hanya selintas dan merupakan 
keanekaragaman dalam alam rohani. Padanannya yang tepat dalam arti rohani hanya bagi mereka 
yang sudah mengalami ujian dalam segala cobaan di dunia ini, supaya mereka beriman. 

1016. Segala yang diharamkan diuraikan dalam empat kategori: (1) perbuatan keji dan tidak layak. 
yang demikian itu juga berlaku dalam ketentuan-ketentuan hukum dan masyarakat, bukan dalam kala 
setempat melainkan berlaku secara umum di mana-mana, semua itu dapat dikatakan mengganggu 
masyarakat, (2) dosa dan pelanggaran terhadap orang lain atau sikap berlebih-lebihan atas segala hal, 
semua perbuatan ini berlawanan dengan kebenaran dan akal sehat, ini termasuk tidak mematuhi 
peraturan, tidak dapat menjalankan tugas-tugas yang belum jelas, yang menurut hukum sudah diuraikan 
secara jelas, sikap mementingkan diri sendiri, dan oleh adat mungkin dimaafkan dan menurut undang 
undang tidak dihukum dan sebagainya: (3) mempercayai jimat-jimat dan kepercayaan-kepercayaa" 
palsu: ini merupakan pengkhianatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan (4) merusak agama dengan 
bermacam-macam takhayul, dsb. 


Surah 7: A'raf 345 


34. Pada setiap bangsa ada batas waktu- 
017 i : 

nya: apabila sudah tiba waktunya tiada 

sesaat pun mereka dapat menunda, juga 


tak dapat memajukan. 


35. Hai anak-anak Adam! Jika rasul-rasul da- 
tang kepadamu dari kalangan kamu sendiri 
menyampaikan ayat-ayat-Ku, maka mereka 
yang bertakwa dan memperbaiki diri, tak 
perlu khawatir. tak perlu sedih. 


36. Tetapi mereka yang mendustakan ayat- 
ayat kami dan bersikap sombong terhadap- 
nya, mereka itulah penghuni neraka, yang 
tinggal kekal di dalamnya. 


37. Siapakah yang lebih jahat daripada orang 
yang mengada-adakan dusta tentang Allah, 
atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka 
akan memperoleh bagian!"!8 yang sudah 

ditentukan dalam Kitab, sampai datang 

utusan-utusan Kami kepada mereka untuk 
mencabut nyawa. Mereka berkata: "Mana- 
kah sembahanmu yang dulu biasa kamu 
sembah selain Allah?” Mereka menjawab: 

“Semua sudah pergi meninggalkan kami." 

Dan mereka akan memberikan kesaksian 

terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka 


orang-orang yang ingkar. 


1017. Bangsa: Ummat. Saya tidak tahu apakah di sini 
an, sebab me 


Juz 8 NA (V) 
atas Detazte 
ME Ialaat ag @ 


SER KAK aan 0 
Dpt 20. pe 
SEA JI AAN KIE 


anna Ita 2ie 
GapsanIa ape 
bui O 


BAU ANA 
teki O 
KE IAI GAII 
PEP lunak 
CE GR93255532S 


“generasi” yang lebih tepat. Kalau begitu, 
ngenai semua orang secara keseluruhan 


kata ini akan ada hubungannya dengan Waktu Tuh: seluri 
karena yang kita bahas menurut gramatika ialah 


yang hidup dalam waktu yang bersamaan: dan 
kelompok, maka yang terbayang oleh kita ialah pri 
Betapapun juga pelajaran yang kita peroleh ial 


Bagi setiap pribadi atau kelompok masyarakat yang a 
cobaan itu, M 


ah apa yang 
da hanya waktu yang terbatas. Kalau mereka 


badi-pribadi yang telah membentuk kelompok itu. 


disebulkan dalam ayat-ayat berikutnya. 


aka kesempatan itu akan hilang, dan 


lidak melakukan ik «wak 
N Tbuatan baik selama waktu pcr 5 
Ii : bat waktu atau mempercepatnya barang sesaat atau 


lidak akan kembali lagi, Kita tak dapat memperlami 


sedetik pun, (“Saat” dalam teks ini menyatakan waktu yan 
gan ber 


ka akan menerima bagi 


1018. Hendaknya jangan ada dugaan bahwa den 
Mereka dalam hidup ini sudah habis terputus. Merel 


#mattk apa saja yang baik dalam hidup mereka serta 
3M4 masa percobaan berada di bumi ini, Selama masa 


wa » 
aklv Iu habis, mereka akan dimintai pertanggungjawaban 
daran itu ternyata P' 


ke 
“Palsuan yang telah mereka jadikan san 


sa yang sudah mereka lakukan, tetapi semua itu suda 


g tak terbatas, tetapi pendek.) / 
buat ingkar terhadap Tuhan sekaligus dosa 
i an yang sudah dijatahkan, 
kesempatan bertobat dan memperbaiki diri, 
itu mereka sedang giat-giatnya. Sesudah 
Mereka pun akan melihat sendiri bahwa 
alsu pula. dan mereka akan mengakui 


h terlambat. 


Juz 8 
4 
Surah 7: A'raf 346 


5 
ganool A3 
e RAGI Pt 
38. ta berfirman: "Masuklah kamu kc tengah- KAA Do 44 5 


Pl Te: 
E 5 Men : ia yang Pngern LN 3 batin ea 
tengah golongan jin dan manusia ya date SBI $ D 
sudah mendahului kamu ke dalam api Agan 3 3 Sonya 


4 AB Lt ha ant oz 
“ Seti: ka asuk sua 10- Pan LA AN NAN 21 
neraka.” Setiap kali masuk Ba 2 ASIN 
longan ia mengutuk saudaranya, sehingg: Aa aga Namu pa aan 
ketika semua sudah saling menyusul ke G3 21m A3 Ale 
dalamnya kata mereka yang belakangan Bh hadi 2 Pata, dian 
tentang yang sudah terlebih dulu: “Tuhan, ma SO Da nata 
5 ' k 
merekalah yang menyesatkan kami. Ja- er urtata 
tuhkanlah azab berlipat ganda terhadap SNI 
mereka dalam api neraka." Ia berfirman: 
“Semua dua kali lipat,'019 tetapi kamu 
tiada tahu.” 


2 ente Ef. Anal, Sma, 
39. Lalu yang terlebih dulu berkata kepada BAE NE Ap AN J3 D 
yang belakangan: “Kamu tiada mempunyai 11 


kelebihan atas kami. Maka rasakanlah azab leh a Ad aa 192329 


atas segala yang kamu perbuat”1020 
AIN 5. 
enak man ai 
40. Kepada mereka yang mendustakan ayat- kerang « GEMA AI @ 


ag K3 
ayat Kami dan bersikap sombong ter- LE Na, Ar MI NG 
hadapnya, pintu-pintu langit tak akan KANAK Ga LY 
dibukakan, dan mereka tidak akan masuk Ke NS ny Serta 
surga, sebelum unta dapat masuk ke lu- SENI BAJA 9. 
bang jarum. Itulah balasan untuk penjahat. Li ai 

GeAa 


1019. Angkatan yang mula-mula telah melakukan dua kali kejahatan: (1) dosa mereka sendiri, (2) 
contoh buruk yang mereka berikan kepada pengikut-pengikut mereka. Kita bertanggung jawab bukan 
saja terhadap perbuatan kita sendiri yang buruk, tetapi juga terhadap orang yang karena contoh dan 
ajaran yang kita berikan kepada yang lebih muda itu menyebabkan mereka melakukan kejahatan. 
Tetapi untuk meminta hukuman ganda terhadap yang lebih tua tidak terletak pada yang lebih muda: 
niatnya yang tidak baik, karena sudah didorong oleh rasa dengki semata-mata, juga merupakan dosa. 
Selanjutnya generasi yang kemudian akan bertanggung jawab atas dua perkara: (1) dosa mereka sendiri, 
(2) kegagalan mereka belajar dari masa silam, dari pengalaman orang yang sudah lebih dahulu dari 
mereka. Dalam hal ini mereka harus dapat mengambil manfaat, “berada dalam garis waktu yang 
paling penting," namun tidak juga mereka mau belajar. Dengan demikian, karena dosanya, tak ada 
pilihan antara angkatan yang terdahulu dengan angkatan yang datang kemudian, Tetapi alangkah 
sedikitnya orang yang mau memahami ini! 

Dalam 6:160 disebutkan bahwa kebaikan akan mendapat balasan sepuluh kali, tetapi hukuman 
atas kejahatan disesuaikan dengan kejahatan itu, dalam keadilan yang sesempurnanya. Tak ada alasan 
ayal ini untuk lidak sejalan dengan ayat di atas. Dua kejahatan harus menerima dua hukuman. Tetapi 
kita harus memahami “sepuluh kali” dan “ganda” itu dalam arti kias, bukan jumlah. 

1020. Orang yang zalim tidak punya rasa saling menghormati satu sama lain. “Rasa hormat di 
kalangan pencuri" suatu kekecualian, bukan hal yang biasa. Dalam kenyataan hidup, dosa dan 


kejahatan cenderung mendorong orang berbuat dengki dengan cara yang rendah dan saling tuduh- 
menuduh terhadap komplotan masing-masing. 


Surah 7: A'raf 


347 Juz 8 BAN 3 KV) 
41. Untuk mereka terdapat jahanam sebagai AT TA £ 
gai NB Ea Leratun 
tempat pembaringan dan di atas mereka La an @ 
selimut (api) berlapis-lapis. Itulah balasan TAB A3 ET 
untuk orang zalim. id NS, 


42 Mereka yang beriman dan berbuat baik, SET LaN Sui Lada »@ 
—Kami tidak memaksa seseorang di luar Knee 2 
kemampuannya. Mereka itulah penghuni ARENA GEN 
surga, di sana mereka tinggal abadi. Ka Ma) 


43. Dan Kami hapus rasa dendam'22! gari MEA AN ANA @ 
hati merekas—di bawahnya mengalir su- oat SEA P Fa Sa Maba 
ngai-sungai, dan mereka berkata: “Segala bentang MAN 3 PI 

.. “ AN CU 2 
puji bagi Allah Yang telah membimbing RAN ea ANN DAN SAI re al 
kami ke arah (kebahagiaan) ini: kami tak Penap ” Paya Sai 5 
25 Oi bata Si SA 
akan mendapat petunjuk jika Allah tidak ”— TESANGI P3 
membimbing kami. Rasul-rasul Tuhan BA eat 2133 
kami telah datang membawa kebenaran.” Lalai ug 


Mereka mendengar seruan: “Itulah surga 
yang diwariskan kepadamu'!022 karena 
perbuatanmu (yang baik).” 


: Fe aa ta MTA terba RE ANU 

44. Penghuni surga memanggil-manggil peng- GIE BNP ANA an 

huni neraka: “Kami benar-benar sudah OK PR PN DAA 
memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan 
kami, kepada kami. Benar jugakah kamu 


terima apa yang dijanjikan Tuhanmu ke- 


& 


1021. Dalam hati orang yang menderita atau mengalami kegagalan bisa Sa ena 
disadari. Kesenangannya yang akan menjadi sebab kebahagiaannya an enganggan ah 
Masa lampau. Dalam keadaan seperti itu pikirannya sendiri akan men Tan Mapan ta 
Makin bertambah justru karena kenangan itu juga, seperti dikatakan oleh PN Am Ba ea tap 
kesedihan ialah mengingat-ngingat segala yang menyenangkan. Hen .. ena ai 
memang jauh dari sempurna, Semua perasaan semacam itu, dalam : 2 agi ea Aang 
sempurna, akan tersingkir jauh. “Kemurungan” dan kenangan ke aral Saak ada pula kesenangan 
Masa lampau akan terlebur ke dalam harapan cahaya yang Kemetlang, SA itu sempuma, yang akan 
dikau MPAU yang dapat dibandingkan dengan kebahag'san Yak. enak dalam kebahagiaan 
dicapainya kemudian. Tak ada rasa iri hati atau kelemahan yang mungkin 
Yang Sempurna. 
Ni 1022. Yesus berkata: “Berbahagialah orang yang lemah-lembut, 
Matius 5, 5. 2 

Srajaan sup 
Pahala did 


karena mereka memiliki bumi”: 
K reka akan mewarisi 

Di sini kita teringat pada: berbahagialah orang yang ng Para na Bai 

mfiryainyanhandai kemal Na aa ahala tak terbatas yang lebih 

Unia ini atau tidak. Perhatian mereka tertuju tangan 93 aa KA yang melata di 

Pan rajaan Surga. Dalam khotbah di atas bukit ini dijanjika 

apan Allah”- Manis 


Surah 7: A'raf 348 Juz 8 BA dya vw 


padamu?” Mereka menjawab: “Ya.”1023 ig KAS OA Gta 
Lalu ada yang berseru di antara mereka, 5 


49 una th 
bahwa laknat Allah dijatuhkan kepada orang Ne jp rt) 
yang zalim. 


2 - Pi Se 
45. Mereka yang merintangi (orang) dari jalan DESA AA @ 
Allah dan ingin membelokkannya,!02 


2223 Ma oa A 
mereka itulah yang mengingkari hari GAN AR Ce 


akhirat. 


ha s0tet euri bata 

46. Di antara keduanya ada tabir, dan di atas JB 31 Itam Va 53 @ 
Tempat Ketinggian (AraN)'025 ada hebe- PEN NN A ra RAI BABI "3 ah og 
rapa orang masing-masing saling me- LAYAN Apar NT 2-0 


ngenal dengan tanda-tanda mereka. Mereka ALA IA SEN nata 
3 : Bae eka KA 


akan memanggil penghuni tamatr surga: pad apende 
“salamun 'alaikum”:—Salam sejahtera Gondang 
bagimu—mereka belum akan masuk, tetapi 

sudah ingin sekali. 


1023. Penghuni neraka dapat menjawab hanya dengan satu patah kata, “Ya,” sebab mereka sudah 
sangat menderita. Sungguhpun begitu, suara mereka tenggelam oleh suara orang yang berseru, yang 
menerangkan tentang keadaan mereka, bahwa mereka telah mendapat laknat, yakni dicabutnya dari 
mereka segala karunia dan rahmat Tuhan. Pencabutan ini merupakan kesengsaraan paling besar yang 
pernah diderita manusia. 

1024. Orang-orang yang jahat memantulkan pikiran yang tidak jujur, bilamana sudah berhadapan 
dengan jalan Allah. Sebaliknya daripada berjalan lurus, mereka berusaha ingin menemukan sesuatu 
yang dikira akan sesuai dengan pikiran mereka yang serong. Sebenarnya mereka memang sudah tidak 
beriman kepada akhirat, kepada hari kemudian. 

1025. Bagian ayat ini tidak mudah ditafsirkan. Para mufasir mengartikannya dengan cara yang 
berbeda-beda. Ada tiga aliran pikiran yang tidak sama yang dapat kita raba dalam penafsiran ini. Ku 
Satu aliran beranggapan bahwa orang-orang yang ada di Tempat yang Tinggi (A'raf) itu ialah para 
malaikat, atau manusia yang punya kedudukan rohani yang begitu mulia (misalnya para rasul besar), 
seperti orang yang dapat mengetahui jiwa orang sehubungan dengan ketinggian nilai rohaninya 
dengan sekali pandang saja. Tempat yang Tinggi itu akan merupakan tempat orang yang mulia. Dari 
sana mereka akan menyambut kedatangan orang-orang beriman dengan salam kedamaian, walaupun 
mereka belum memasuki surga, salam kedamaian itu sudah merupakan jaminan keselamatan bagi 
mereka yang diberi salam. (2) Aliran pikiran yang lain berpendapat bahwa orang-orang yang berada 
di tempat ketinggian itu bukan mereka yang jelas-jelas berada di sisi orang mukmin atau jelas-jelas & 
sisi yang berdosa, tetapi adanya di tengah-tengah, berimbang antara surga dan neraka. Jadi keadaan 
mereka perlu dipastikan, tetapi salam mereka kepada orang yang beriman merupakan salam kerinduan 
yang tidak jelas, sebab mereka mengharapkan rahmat Allah, (3) Aliran tafsir yang ketiga, dan sa 
setuju, ialah yang mendekati aliran pertama, dengan kekecualian, bahwa tabir dan ketinggian" La 
dalam arti kias. Orang dengan jiwa yang lebih luhur akan bergembira dalam mendekati keselamatan 
orang yang beriman. 


— ot 


maa 


Surah 7: A'raf 349 Juz 8 BSA (V) 
47. Bila pandangan!026 mereka di arahkan ke Tg An 233 23133 ar 
penghuni neraka, mereka berkata: “Tuhan 3 te, £ Meng “ @ 
kami! Jangan tempatkan kami bersama Kran ES II 
golongan orang yang zalim.” 
Am 6. 
D 2 0rz 3 sha Mean Bo AAN) PN Ba kb 
48. an orang-orang di atas A'raf me- KPPN ILY 2 Siah GD 
manggil-manggil orang-orang yang mereka ana Dea ne Mg 
kenal dari tanda-tandanya'?7 sambil ber- 63 IKA KA SANA ANN aa 
kata: “Timbunan hartamu dan kesom- Par 2 3ob 
z ara 
bonganmu tak berguna buat kamu. Bata Ii 


“Mereka i yani: earerainya: Ika TI ena Ita GET 
49. “Mereka itukah yang karenanya kamu KAA Ya SAN AA @ 


bersumpah, bahwa mereka tidak akan Kana Sarana ea Dyna II 
aa Kena DAA IS a 
mendapat rahmat Allah? Masuklah kamu BNNK SIKA EN 


ke dalam surga. Kamu tak perlu khawatir, 
tak perlu sedih.” 


"Lantang 2 21 3, 

50. Penghuni neraka memanggil-manggil peng- 13229) KA NA @ 
huni surga: “Tuangkanlah air kepada kami PENA TAI Pa Fr st —.. atu 
atau rezeki apa saja yang dikaruniakan LI Ball, 3 ag ea ale 


Allah kepadamu.” Mereka menjawab: Pe angan 


“Allah melarang keduanya diberikan ke- 
pada orang-orang kafir,—'”28 


ILY PEKAN AAA 
SI. “Mereka yang memperlakukan agama KEK TO) 
sebagai barang hiburan dan permainan 
Gan sudah tergoda oleh kehidupan dunia.” 


1026. Pandangan mereka. menurut penafsiran (2) pada Catatan terakhir di atas, “mereka” ditujukan 
kepada Orang yang belum diputuskan nasibnya, dan percakapan itu merupakan percakapan mereka. 
Menurut penafsiran (1) dan (3) dalam Catatan itu, mereka ditujukan kepada penghuni surga, yang 
AN Melihat keadaan neraka yang mengerikan, dan menyatakan rasa takut yang amat sangat mengenai 
"tu. Saya lebih setuju dengan yang terakhir ini. Selanjutnya sebutan “orang-orang di tempat yang 
tinggi" serta percakapan mereka dalam ayat 48 tentu timbul sebagai percakapan yang tidak sama yang 
Tang Orang yang lain pula. ! . 
£1. Percakapan ini terdiri dari tiga bagian: (1) baris terakhir a 
tentang Pen adan mereka (seperti majelis ina Ira 
rgunanya ha ayaan dan kesombongan da : 
Kan, Pada separah sa 2g mengingatkan mercka kembali, betapa tidak sesatnya an 
ari, Tdang rendah Orang yang baik walaupun mereka orang bawahan, namun sekarang Hala 4 

orang Surga, dan (3) bagian terakhir ayat 49, “masuklah kamu ke dalam surga ditujukan kepa' 
hak (elah beroleh rahmat, menyambut mereka ke dalam maba kebagian. ndak 

" Penghuni neraka begitu haus ingin memperoleh air tetapi tidak ada, dan ingi 


"Yang 1 i iliki »huni surga dapat menikmati rahmat Tuhan 
Yang P lidak lagi dapat mereka miliki, sementara speak an Naba kesenangan: S5SGAL 


Melim, 1 4 
karun, Pah serta air jernih yang segar memancar dari mal $ sak Giri 
na ah, dan mereka Mesum rezeki pemberian Allah, yang sg pl lan daa 
Safar dian dupan Mereka selama dalam percobaan dan perjalanan hidup. Sei 
“8 kepada pihak lain. Ad juga 37:39-41, 62-67. 


yat ini ditujukan kepada penghuni 
bicara kepada seorang tahanan) 
hidupan di dunia ini, (2) bagian 


3. 


Ta 


Surah 7: A'raf 350 Juz 8 Say 


NAEA Patas 3 

Hari ini Kami akan melupakan mereka!029 SAE aa Yadi 

sebagaimana mereka sudah melupakan LN SALA KAL Ke iAN 2 an 

pertemuan hari ini, karena mereka meng- S3 2 Aa lp en Lega nya 

ingkari ayat-ayat Kami. 

s £ BIN WANGR Ae 2313 asi. 

52. Kami sudah menyampaikan kepada me- Sby BER AS Ala, 3 @ 

reka sebuah Kitab, yang Kami jelaskan ra ot .£ 

atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk GPanp3NAR53 

dan rahmat kepada orang yang beriman. 


Bada mn Iaa Ke Kanan 

53. Adakah hanya penyelesaian akhir yang Danange ja PPI 2113 @ 
mereka tunggu? Pada hari penyelesaian Ta Ua 2. KANE 2 In dba 
akhir tiba'0?0 mereka yang sebelum itu hi ola J3 Saga 
mengabaikannya berkata: “Rasul-rasul Free MI Ande aah 
Tuhan kami memang telah datang mem- Ulgansass HASAN 


bawa kebenaran. Maka adakah orang HA and », Hii £ yeah 
perantara yang akan memberikan syafaat 4 KA ma San 3 
kepada kami atau mengembalikan kami? Ken e arg arya 
Setelah itu kami akan berkelakuan tidak 

seperti kelakuan kami dulu,” Sebenarnya 

mereka telah merugikan diri sendiri dan 

yang mereka ada-adakan sudah hilang 

meninggalkan mereka. 


Am7. 
, : AN nata, Kant aa 
54. Tunanmu, Allah Yang menciptakan langit PEN EN EGA @ 


dan bumi dalam enam hari dan me- 


1029. “Lupa” yang bisa jadi tidak disengaja, karena adanya kerusakan pada memori, atau secara 
kias, suatu kesengajaan mau menjauhi, atau tidak mau mengindahkan sesuatu yang tidak kita inginkan, 
seperti kita mengatakan misalnya “engkau lupa bahwa si anu itu si fulan." Di sini yang dimaksud 
ialah yang kemudian. Kalau orang sengaja tidak mengindahkan hari Akhirat sekalipun sudah diingatkan, 
dapatkah diharapkan mereka akan diterima oleh Allah, Yang sudah mereka tolak? 

1030. Kalau mereka yang tak beriman ingin menunggu dan melihat apa yang akan terjadi pada 
Hari Kemudian, mereka benar-benar akan melihat kebenaran itu, hanya sudah terlambat sekali, sudah 
lak berguna buat mereka, Segala angan-angan palsu dan berhala-berhala tempat mereka mempercaya 
kan diri akan meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba sulit. Kalau mereka mengira bahwa 
kebaikan dan kebesaran orang lain akan dapat menolong mereka, baru segalanya akan mereka 
ketahui, bilamana kelak sudah diperkuat oleh pertanggungjawaban pribadi. Tidak akan ada yang akan 
menolong atau menyelamatkan mereka selain catatan mereka sendiri. Bagaimana pula mereka akan 
mengharapkan bahwa masih akan punya kesempatan lagi. Tidak, kesempatan itu sudah hilang. 5 

1031. Sebuah ayat yang sungguh agung, yang dapat dibandingkan dengan Ayat Kursi, 2333, 
Penciptaan bumi dalam enam hari sudah tentu dalam arti majas. Dalam 45:14, “hari-hari 2 
hubungannya bukan dengan waktu seperti dengan pengertian rohani yang ada dnlam diri kita, Ti 
suatu pengertian tentang dosa dan tentang rahmat Allah. Dalam 22:47 disebutkan bahwa satu pe r 
dalam perhitungan Allah sama dengan seribu tahun dalam perhitungan kita, dan dalam 194 up 
bandingannya sama dengan 50.000 tahun kita. Dalam sejarah bumi kita, boleh kita menghitung £") , 
daur besar dalam evolusi. Arti angka enam ini akan kita bicarakan lagi sehubungan dengan Ai 
yang banyak disinggung dengan lebih terperinci, 


Surah 7: A'raf 351 Juz & SP 


nguasai singka 


sana (kekuasaan), "92 Ma. 3 sh AG pn Es 


lam menyelimuti siang, susul-menyusul 
25 


: . 5 # Pd 
cepat sekali. (Menciptakan) matahari, bulan Apes FG pang Aas 
dan bintang-bintang yanp dikerahkan me- “ 


Pan ena Med reaata gagah yag Go 
nurut perintah-Nya. Inga ah! Sepala pen- Is AA Pipa ai 


ciptaan dan urusan menjadi hak Altah: aa TN Bat 
Mahasuci Allah, Tuhan semesta alam, — 


55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah 
hati dan suara perlahan! 1 
nyukai orang yang melanggar peraturan. 


“tidak me- 


tmn ih 


56. Janganlah membuat kerusakan di bumi HN AO ANN EA 1593 @ 
sesudah diatur dengan baik 108 Berdoa- PA LI PEN 2. 5 P 
3 3 Nan rana 
lah kepada-Nya dengan rasa takut dan Be ANA Pakbjay 


rindu: 1939 rahmat Allah selalu dekat ke- 


pada orang yang berbuat baik 


1032. Singgasana ('arsy) sudah tentu dalam arti majas juga. suatu lambang kekuasaan, kekuatan 
dan kewaspadaan, seperti Kursi (takhta, singgasana) dalam 2:255. Kursi barangkah: ada hubungannya 
dengan keagungan, sedang 'arsy dengan kekuatan, dan sedikit perbedaan arti itu dapat dilihat dari 
baris ayat tersebut. Disebutkan di sini tentang penciptaan langit dan bumi dalam enam hari. Tetapi 
supaya tidak dikacaukan oleh pengertian ajaran Yahudi bahwa Tuhan berrstrrahat pada hari ketujuh, 
disebutkan pula bahwa penciptaan, itu tidak lam dari sebuah pendahuluan terhadap pekerjaan Tuhan 
sebab kekuasaan-Nya dijalankan secara terus-menerus oleh hukum yang sudah diatur-Nya dan ber- 
laku atas segala ciptaan-Nya. Tamsil yang begitu indah tentang siang dan malam yang berkejar-kejaran 
Satu sama lain, susul-menyusul dengan kecepatan tertentu, diperkuat lagi lebih lanjut dalam bahasa 
Arab dengan akusatif panda kata kerja yugsyi. yang menunjukkan adanya interaksi siang dan malam, 
masing-masing saling menyelimuti, saling menutupi. Benda-benda lanyiL itu memperlihatkan adanya 
Suatu keteraturan yang menjadi bukti tentang pengawasan dan pengurusan oleh-Nya yang terus- 
menerus. Tidak itu saja, tetapi hanya Dialah Yang menciptakan, memelihara dan mengaturnya, dan 
lak ada yang lain. 

1033. Dalam berdoa kita harus menghindari segala sikap angkuh dan ria atau pamner, atau dengan 
bersuara keras atau dengan permohonan dan kata-kata yang tak ada gunanya. Dalam segala hal jika 
berlebihan tidak dibenarkan, lebih-lebih bila kita dengan rendah hati harus menghadap Tuhan—kita 
makhluk yang papa ini di hadapan Yang Mahakuasa, Yang Mahatahu segalanya. 

1u34. Orang yang berdoa dengan sikap rendah hati dan bersungguh-sungguh oleh Allah akan 
diberi lempat untuk meningkatkan kehidupan rohaninya. Semua itu sudah disiapkan dengan serba 
teratur, Ya idak akan membiarkan peraturan itu dirusak, seperti kelakuan orang jahat yang akan 
ae dengan melakukan kejahatan atau gangguan ke dalamny' 

hehe Takut dan rindu takut kepada Allah sebenarnya Suatu E3 

dng pa 1 atau melakukan sesuatu yang tidak mendap: 

Tindi 458, rasa takut ini akan membawa kita lebib dekat kep: 
Yan kita kepada-Nya 


a. 
yertian supaya kita tidak menyimpang 
at rida-Nya. Berbeda dengan Lakut 
ada Allah serta selalu memelihara 


352 Juz 8 


Surah 7: A'raf 


£ 5 B 20202 UA AN SAI, AI 
S7. Dialah Yang mengantarkan angin sebagai Nae TRAP) @ 


: f 1036 - 

berita gembira mendahului rahmat-Nya AE MA IR Ana AHA 
Gapgkenaa IE IA 

sehingga bila ia membawa awan yang Laka . ON 


£ i nike Ih nbnoioea TU angan 
sarat Kami Tn 1 Bapa ari ke apa IA ajur) 
sana Kami turunkan air hujan, Kami tum- Be NA AN DR 
: AANG Area Mae Goa PAN 
buhkan dengan.itu berbagai macam buah- LAI BIUS 
buahan, Demikian jugalah Kami mem- 


bangkitkan orang yang sudah mati supaya 
kamu selalu ingat. 


z 
P La TA anta, IN IIS ga Ian 
58. Dari tanah yang wae arsa dengan Ngk An adan 2d 9 
izin Tuhannya akan keluar tumbuhan (yang AS NL Bab naa 
menghasilkan):!037 tetapi dari tanah yang Ny ya NA 
buruk tanaman yang tumbuh akan merana. AAA 
SK 9 


Demikianlah tanda-tanda Kami jelaskan 
untuk mereka yang bersyukur, 1038 


R. 85,— Peringatan Nuh ditolak oleh orang-orang 
(7:89-99)  Sezamannya, dan mereka dimusnahkan 

Dalam Air Bah. Hud dimusuhi 
Oleh Ad bangsanya sendiri. tetapi mereka 
Dilenyapkan oleh ledakan dahsyat. 
Pengikut mereka, kaum Samud, busung dadanya 
Oleh kesombongan dan ketidakadilan, dan lihatlah! 
Gempa bumi mengubur mereka karena dosa-dosanya 
Setelah Saleh memperingatkan mereka tentang Allah. 
Dengan hiujan batu dan api 


1036. Perumpamaan ini sudah lengkap dengan ketiga pengertiannya. (1) Dalam dunia fisik angin 
bertiup seperti juru selamat yang membawa kabar gembira: ia merupakan pengawal depan, di belakang- 
nya menyusul pasukan besar, angin yang membawa beban berat berupa awan: inayah Tuhan yang 
penuh bijaksana merupakan komandannya, yang akan memimpin ke arah tanah yang gersang. Di 
atasnya itulah awan yang mencurahkan rahmat-Nya, yang akan mengubah tanah yang sudah mati 
menjadi tanah yang hidup subur dan indah, mengandung hasil panen yang melimpah. (2) Dalam 
dunia rohani, angin ialah penggerak kemauan yang besar dalam pikiran manusia, atau dalam dunia 
sekitarnya, membawa awan atau sarana berupa rahmat Allah, yang turun dan menyuburkan jiwa 
manusia yang selama ini dalam arti rohani sudah mati. (3) Kalau kita dapat melihat atau mengalami 
hal-hai seperti ini dalam hidup kita di bumi, masih akan diragukankah adanya kebangkitan kembali 
jiwa kita kelak sesudah kita mati? 

1037. Ketiga perumpamaan yang diterangkan dalam Catatan di atas masih ada lanjutannya. (1) 
Dalam dunia fisik, curahan air hujan yang membawa kesuburan mengandung hasil panen yang besar 
di atas tanah yang baik, tetapi di atas tanah yang tidak sehat kandungannya hanya sedikit atau tidak 
samasekali. (2) Juga dalam dunia rohani, rahmat Allah tidak akan mendapat sambutan apa-apa pada 
Jiwa yang memang sudah memilih kejahatan. (3) Dalam perhitungan akhir, sekalipun semua akan 
dibangkitkan, tetapi tidak semua akan dapat memenuhi tuntutan hidupnya. 

1038. Mereka yang bersyukur ialah orang yang dengan suka hati menerima ajaran Allah, dan 
menyambutnya dengan perbuatan baik dan penuh keimanan. 


Surah 7: A'raf 353 Juz R BEI ye V) 
Terkuburlah Kota-kota dan Lembah 

Karena nafsu mereka yan 
Sudah Yiperingatkan oleh 
Penuh dengan akal busuk 
Telah memperingatkan m 
Dan lenyaplah mereka da 
Hukuman Allah pasti dat 


R Sama sekali tak terkendali, padahai 
Lut Bangsa Madyan 
dan tipu muslihat: Syu'aib 


ereka, namun mereka tak memerhatikan, 
lam gempa bumi. 
ang Untuk kejahatan dan dosa. 


An 8. 


59. Kami mengutus Nuh kepada kaum- 


PEN AA ar yura keraataz 
2 Pn ep 
nya: 39 fa berkata: “Hai kaumku! Sem- Pa TO BPK eos an, 
bahlah Allah! Kenapa kamu mengambil RS MN ALAN 
sembahan selain Dia? Aku khawatir kamu 


152 BA 
akan mendapat azab pada suatu hari yang isi 


dahsyat.” 


60. Pemuka-pemuka kaumnya berkata: “Kami aa 2 TOPI P1 Sd @ 
: 2 Lega oa 
melihat engkaulah yang nyata dalam ke- 3 
sesatan.” 


—a IA Aa 
61. Ia menjawab: “Hai kaumku! aku tidak Ta AG @ 


As 2. La 
sesat: tetapi aku seorang rasul dari Tuhan aa 
semesta alam age 


ni 
T) 


KL ana no 
62. "Aku datang kepadamu menyampaikan PP AN Kat eU e 


amanat Tuhanku. memberi nasihat ke- sera 
padamu dan aku mengetahui dari Allah Po esa 
apa yang tidak kamu ketahui 


Inna ketn 29. Ko 113, — 

63. “Herankah kamu bahwa ada amanat yang JIE AE Kmtgi ko) 
datang dari Tuhanmu melalui seorang PAN fat Ana 
laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk Ker AA AAN en pyaai 
memberi peringatan kepadamu, dan supaya 
kamu bertakwa supaya kamu memper- 

Oleh rahmat?” 


ko) 


'. 
. 


1039. Kisah Nuh yang lebih terperinci terdapat dalam 11:25-49. Daan ang napa 
secara ringkas kisah-kisah para nabi, antara Nuh dengan Musa. dan yang ja bana aa 
Pelajaran pada mereka yang hidup sezaman dengan Muhammad. gal La bas pl aa 
menghadapi kejahatan seangkatannya, ia diperolok sebagai orang gila, se 2 1 - ee aplori.2e 

Srainya hari yang akan datang pada Hari Kemudian, nslap aa sang 
lama setelah itu—datang banjir besar, yang menelan orang-orang tal meng Kakan 
dia beserta orang-orang yang percaya kepadanya dan ikut naik ke atas , 


8 Mi ang 
Surah 7: A'raf 354 juz Pt 


re agan. Neta 


? ..5 227 
64. Tetapi mereka mendustakannya Kemu- AA EA AAA & 


3 Cami atka ia da pk 5 5 - nada 
dian Kami selamatkan dia dan mereka Pr PAK an 3 

. paha ANGA Le 
yang bersamanya di dalam bahtera. Dan . Py Mp ang Had ana 


Kami tenggelamkan mereka yang men- 
dustakan ayat-ayat Kami. Mereka benar- 
benar masyarakat yang sudah buta hati. 


Am 9. : 
R LI ane paha NAN 
65. Dan kepada kaum Ad'"9 (Kami utus) Tgn Ae SAAD @ 
Hud, sanak saudara mereka, ia berkata: Ara bt 
d 1? 1 
“Hai kaumku! beribadahlah kepada Allah. Gn ea ANA 
Kenapa kamu menyembah tuhan lain 
selain Dia. Tidakkah kamu bertakwa (ke- 


pada-Nya)?” 


AE Ae ant Gta a.5 

66. Pemuka-pemuka orang kafir di kalangan PAP Pr PN ya Ta 0 
masyarakatnya berkata: “Kami lihat eng- 29 9 ” aa Bea ana tori 
kau orang tidak waras, dan kami kira MI an LA G , 


engkau pembohong.” 


4 Pa Pa Aa 
67. Ia menjawab: “Hai kaumku! Bukan aku JAS Bea AA JG to) 


e4 -. — 
i K i ak Si i 3 
tidak waras, tetapi aku seorang rasul dari ru 1233 
Tuhan alam semesta. He pe) 


. £  . ai, 
68. “Aku datang kepadamu menyampaikan ta ae diats33 - LK @ 
amanat Tuhanku, dan aku penasihat yang : 
jujur kepada kamu. 


1040. Kaum Ad dengan Hud ini, di beberapa tempat banyak disebutkan. Lihat terutama 36:123- 
140, dan 46:21-26. Kisah mereka ada hubungannya dengan tradisi jazirah Arab. Eponim (nama orang 
yang kemudian dijadikan nama kabilah atau tempat leluhur.—-Pnj.| Ad ini ialah generasi keempat dari 
Nuh, sebagai anak "Aus, anak Aram, anak Sam, anak Nuh. Mereka menguasai kawasan negeri yang 
luas di Arab Selatan, membentang dari “Umman di mulut Teluk Persia sampai ke Hadramaut dan 
Yaman di ujung selatan Laut Merah. Orangnya berperawakan tinggi-linggi dan mereka ahli bangunan. 
Barangkali deretan padang pasir (ahgaf) yang berliku-liku panjang dalam wilayah mereka (46:21) 
diairi dengan menggunakan jalur-jalur terusan. Mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah 
dan melakukan penindasan terhadap rakyat. Mereka mengalami musim lapar selama tiga tahun, namun 
segala peringatan yang diyampaikan kepada mereka tidak mendapat perhatian. Akhirnya datang angin 
badai yang dahsyat menyapu mereka dan negeri itu. Tetapi, bekasnya masih ada yang dikenal dengan 
Ad yang kedua atau Samud (lihat di bawah), yang masih dapat diselamatkan, dan kemudian juga 
mengalami nasib yang sama, yang disebabkan oleh perbuatan dosa yang mereka lakukan. 

Kuburan Hud (gabr Hud) secara tradisional masih diperlihatkan di Hadramaut, garis lintang Utara 
16 derajat dan garis bujur Timur 49"4 derajat sekitar 90 mil utara Mukalla. Puing-puing dan prasasti- 

prasasti di sekitar tempat itu masih ada. Setiap tahun dalam bulan Rajab orang datang berziarah ke 


tempat itu. Lihat Hudhramaut, Some of its Mysteries Unveiled, oleh D. van der Meulen dan H. von 
Wissmann, Leyden, 1932. 


Surah 7: A'raf 


19 


70 


" 


m— 


1041 Bentuk kata kerja masa lalu ini dap 
yang telah menimpa Ad sebagai suatu peringat. 
yang bertiup kencang (lihat c 
mereka lakukan yang 
Ramalan dahulu yang 
Mengerikan: ulah yani 

1942 Mengapa nama- 
menurut Khayalmu sendir 


menunggu dengan sikap 
Menunggu? 
Pasti 


355 


"Herankah kamu bahwa ada amanat yang 


luhanmu melalui acorang 
laki-laki dari kalankanmu 


datang dari 


sendiri untuk 
tan kepadamu? Dan 
ingatlah ketika Ia menjadikan kamu para 
khalifah sesudah Nuh, menjadikan k 


memberi peri 


amu 
oranp yang berkuasa, bertubuh linggi besar, 


Ingatlah akan karunia Allah (kepadamu) 
supaya kamu beruntung.” 


Mereka berkata: "Adakah dengan keda- 
tanganmu supaya kami menyembah hanya 
satu Allah dan meninggalkan semua yang 
sudah disembah leluhur kami” Buktikan- 
Jah ancamanmu kepada kami, jik 


benar," 


a engkau 


Ia menjawab: “Hukuman dan kemurkaan 
sudah menimpa kamu dari Tuhanmu 941 
Adakah kamu hendak berbantah dengan 
aku mengenai narna-nama yang 
buat-huat sendiri 13 


kamu 
kamu dan leluhur 
kamu - padahal Allah tidak memberi ke- 
kuasaan tentang itu? Tunggulah, aku ber- 
sama kamu juga sedang menunggu." 


- Kemudian Kami selamatkan dia dan para 


pengikutnya dengan rahmat Kami, dan 
Kami binasakan mereka yang mendusta- 
kan ayat-ayat Kami. Mereka bukanlah 
orang beriman 


Juz 8 Ae UV) 


PE OR & 
KE Peng Ka 


£ Alah nanaa Aga ta a09 2-12 
Kaur MG O 
ag arena CI 392 
BESI Pena arar 
Ig 2 en and ae. PENA 
NA aa ea naja D 
al20za Mana eh ing 2 
An PAN rai 
' 2 


Mn Era kg aus O 


Gabe Sila 


al ditafsirkan dalam tiga cara. (1) Kelaparan dahsyat 
an sebelum akhirnya mereka disapu oleh angin panas 
atatan terakhiry (2) Kebiadaban serta perbuatan maksiat luar biasa yang 
telah menjerumuskan mereka, sudah merupakan hukuman tersendiri pula, (3) 
berlaku sering menyatakan “Awas! Aku melihat suatu bencana yang sungguh 
& sudah terjadi terhadap kamu!" 

nama dan tuhan-tuhan palsu itu juga yang diperdebatkan, yang kamu ciptakan 
1? Marilah kita melihat kenyataan. Kalau yang kamu cari itu hukuman dan 
mmenantang dengan begitu angkuh, apa pula yang dapat kulakukan selain 
dengan disertai rasa takut dan gemetar melihat nasibmu, sebab aku tahu azab Tuhan itu 


Surah 7: A'raf 356 Juz 8 AP et 
Am 10. : 
3 D2 AN AEE ah Tau : 
73. Wan kepada kaum Samud'” (Kami Na NIS Da PE IN 
utus) Saleh (Salih), sanak saudara mereka, Pnttarg Lan take 


PAN AT 1 | AN 
ia berkata: "Hai kaumku! Beribadahiah PR NE INA ANA 


eni Ara Ia Ig HA) 
kepada Allah. Kenapa kamu menyembah # Ha KA ant, 
tuhan lain selain Dia. Sekarang. datang Dan An NN 


i . Ia 1 ng 232 . Ea 

kepadamu sebuah penjelasan dari Tuhan- pa 5, BL Nia 23 

mu, Ini seekor unta betina dari Allah z z pa Nian 213 
n 4 » 

sebagai tanda untuk kamu. Biarkanlah ia Ita 


Pe ttad 


makan di bumi Allah, dan janganlah ia 
diganggu atau kamu akan mendapat azab 
yang berat. 104 


1043. Kaum Samud sebagai penerus kebudayaan dan peradaban 
di atas). Mereka masih saudara sepupu Ad. yang nampaknya « 
sama. Kisah mereka juga bertalian erat dengan Iradisi Arab. yan 


Adihhat C 1040 dan 765 
dari ras yang 
m leluhur 
mereka di 
a Kawasan ami 
4 dataran (Yura 


barat daya tijung Semenanjung Arab (Arabia Petr Bi 
termasuk daerah batu (#lijr 15:80). dan lembah (Wadi) subur sang sar 
(Wadi al-Yura), yang dimulai tepat di sebelah utara Kota Medinah dan di an kereta api 
Hijaz. Tatkala Rasulullah pada tahun ke-9 Hijri memimpin ekspedisi ke AI sektar JLXU mal 06416 
km) utara Medinah) melawan kekuatan Rumawi, karena adanya laporan pihak Rumawi menyadakan 
serangan dari Suria. dia dan pasukannya berhasil menyeberangi bekas-hekas arkeologi tanah Samud 
Penggalian baru-baru ini di kota batu Petra, dekat Ma'an. mungkin dapat ditarik kembali ke zaman 
Samud, meskipun gaya bangunannya banyak mencerminkan wajah Mesir dan Yunan-Rumawi polcan 
kebudayaan yang oleh penulis-penulis Iropa biasa disebut kebudayaan Wabate 
itu? Mereka adalah dari sebuah kabilah Arab purba yang telah memegang 
sejarah setelah terlibat dalam suatu konflik dengan Antigonus | dalam tahun 3 
Ibu kotanya Petra, telapi mereka mengembangkan wilayah sampa: ke sebi 
Dalam tahun 85 PM mereka adalah penguasa Damsyik di bawah raja mereka 
sejarah Rumawi). Selama beberapa waktu mere 


Siapa 6rang "abatea 
an penting dalam 
PM (Pra Masehi). 
anan sungai Furat 
Harisa (Aretas dalam 
bersekutu dengan kerajaan Rumawi dan menguasai 
daerah pesisir Laut Merah. Mah: 4 Trajan menaklukkan mereka dan dalam tahun 105 PM meng- 
gabungkannya ke wilayah kekuasaan mereka Dalam tradisi Arabi pihak Nabatea ini menggantikan 
Samud. Nama Samud disebutkan dalam prasasti Raja Asyur. Sargun, bertahun 715 PM sebagai orang 
Arab Tengah dan Timur (#nevclopedia of Islam) Lahat juga Lampiran 9 pada Surah 26. 

Dengan majunya peradaban Samud bidang materi, mereka menjadi masyarakat sombong yang 
(idak lagi menghiraukan agama, Jan mereka pun hancur ditelan gempa bumi. Nabi mereka dan yang 
telah memberi peringatan talah Saleh, dan krisis yang timbul dalam sejarah mereka ada hubungannya 
dengan kisah seekor unta betina yang ajaib. Lihat Catatan berikut 

1044. Mengenai kisah unta betina ajaib yang sebayai tanda peringatan kepada kaum Samud Wv. 
dalam cerita yang sudah turun-temurun banyak macamnya Tetapi kita tidak perlu mengikuti gaya 
kisah tradisional yang beraneka macam itu. Keterangan yang kita peroleh dalam Yur'an ialah: bahwa 
(1) unta itu adalah tanda atau lambang mukjizat, yang oleh Saleh digunakan untuk memperingatkan 
kaum penindas yang begitu angkuh terhadap golongan orang miskin: (2) air sukar diperoleh. dan 
golongan orang yang sombong atau golongan kelas istimewa itu berusaha merintangi kaum tak punya 
atau merintanyi ternak mereka memasuki mata air, sementara Saleh mau menengahi atas nama 
mereka (26:155, 54:28) (3) seperti air, padang rumput juga dipandang sebagai pemberian alam yang 
cuma-cuma di bumi Allah yang luas ini (7:73), tetapi orang-orang yang angkuh itu berusaha mau 
memonopoli padang rumput juga: (4) unta betina yang satu ini akan dijadikan ujian (54:27) kalav 
kalau orang angkuh yang hanya mementingkan diri sendiri itu mau kembali berpikir, (5) orang-orang 
angkuh ilu sebaliknya daripada mau mengembalikan hak-hak mereka yang memang masuk akal. Una 
betina yang malang itu oleh mercka malah diketing dan disembelih, barangkali dengan sembuny'" 
sembunyi (91:14, 54:29), kezaliman mereka sudah sampai di puncaknya, dan kaum Samud pun 
dibinasakan oleh gempa bumi yang begitu dahsyat, yang membuat mereka tersungkur kc tanah 
tertimbun oleh rumah-rumah dan bangunan-bangunan mereka sendiri yang serba indah. 


Bi 


Surah ? 


”d 


bersahara, sedang kaum pemeras, orang-orang 
Sendiri mau menguasar semua pembenan alam (sc 
tuh terhadap nila-mlar keadilan dan rasa kasil 
punya, dan oleh karena atu di 
ltko. Perhaukan hubungan antara pertanyaan deng: 


ingin menjatuhkan Saleh, dan mengajukan pertanyaan Yan 
"Kaum beriman membahkkan pertany, 


#Kami tahu dia seorang 
keadilan berarti nc 


gkari Tuhan, dan d 


“Bukankah dia pembohong? 
beraru, seolah mau mengatakan, 
Ketat dipertahankannya mati-manan: melawan 
Ben benman atu dalam kata-kata tetap mengin 
dan an kekejaman dan tindakan sewenang-wenank Ll 


datang Memmpau dan mengubur mereka dan MeNkI 
Ikar Makna bencana datang menelan daerah yani 
Yang kan “sebab disebutkan (54:31) seperti 

Bat menakutkan diikuti oleh yempa bumi yang 


Un 1 
“4 
“Dan ingatlah ketika la menjadikan h 
aa Kaldah sesundah AL alan Aca 
pretkan Kamu ali bian aur adtonah den 
Kamu mendiikan Astana Astana, dan ea 
Onani KUN kamu pahat menjuuli Hei 
mamah Tapatlah akan karunia Allah! Tampan 
lah sekali-kali Kamu membuat Kefibak 
di bumi" jk 


Pemuka pemuka yang congkah dari karun 
nya Dekat kepinla Itereha yan dianggap 
kemah dhani polangannya sendu yang 
sudah beman “Vahukah kan bahwa 
Saleh adalah orang yang dari 


Dihanuya?” Mereka menjawab "Memang 
luda 


dutuis 


pada yang diamanatkan kepadanya 


kami percaya 


Mereka yanp congkah berkata: “Tetapi 
kamp mengingkari apa yang kamu per- 


cavan 


Lalu mereka membantar unta betina itu 
dan berlaku angkuh terhadap perutah 
Tuhan sambil berkata "Han Saleh! Bukti- 
kanlah ancamanmu kepada kami, jika 


engkau seorang rasul." 


Lalu gempa datang menimpa mereka" 
dan mereka pun tersungkur mati dalam 


timbunan rumah mereka sendiri 


lu K NA yo (V) 


IU can kant O 

Dad Wa ani eta 

KN GI ajaa 
Sasa AG 


dilantai: Ata @ 
Wan Gaal aga jali 
SE TNO KAA 


segini @ 
S3 
PA EU, ih O 


« senada 


Tenan INA pLAS 0 


ri dari kaun lemah dan 


1048 Seperti biasanya dalam hal seperti ani, orang-orang mukmin itu terdi 
an memenungkan diri 


sendiri pun diserang 


Iga Itgus menantang Saleh dan Tuhannya 
? Datangnya pembalasan atu tidak berselani 


an jawaban. Pemuka-pemuk: 


pg lama. Suatu gempa bur 
hancurkan peradaban yu 


“ledakan yang € 
besar. 


yang sombong, yang deng: 
ja anugerah Allah) duri masyarakatnya, mereka 
ang. Saleh berada di pihak mereka yang tak ber- 


@ orang tak beriman 
kt bersifat pribadi, seolah mengatakan, 
aan itu dengan jaweban yany, lebih 
nabi, tetapi dia memperjuangkan keadilan 
lawan Tuhan." Jawaban orang- 
Jalam perbuatan mereka buhkan 
Jun membunuh untu betina 


cling 0 
ni yang dahsyat sekali 
ng mercku bangkakan. 


y Tuas it dan menimbulkan rusa takut yang 
lahsyat" (aihatan wedhidah) semacam suara 


Surah 7: A'raf 358 Juz 8 PA nm tg 


IL CT Mena oa ina 
79. Lalu ia pergi meninggalkan mereka!" Pap AG AP Na TA p' er 9 
sambil berkata: “Hai kaumku! Aku datang oo Kat Era tb ratagn 
kepadamu menyampaikan amanal Tuhan- Genad -, IRR x 
ku: tetapi kamu tidak suka mendengarkan 
orang-orang yang memberi nasihat!” 


2. bot gara 5 
80. Wemikian juga Lut' 49 ketika berkata AN OP AN IN RAT 9 
kepada kaumnya: “Kamu melakukan pcr- « Miss 5x z 
buatan keji yang tak pernah dilakukan oleh ida 
siapa pun makhluk sebelum kamu? 


Pa aa 0 aan TAKE 
g1. “Kamu melampiaskan nafsumu kepada Pensi ra Ki @ 


sesama laki-laki, bukan kepada perem- Lal Ate 
puan. Kamu memang orang yang sudah ar ANN 
melampaui batas.” 
ah Tan 2 PN, 
82. Jawaban mereka tiada lain hanyalah: “Usir- : 21, nan II Sia 4 Cr 53 @ 
lah mereka dari kotamu ini, mereka orang- LAS aa ai 
is1050 KA eh, 


orang yang menganggap diri suc 


1048. Sebagai orang yang jujur dan beriman, Saleh diselamatkan dengan rahmat Allah. Kata- 
katanya di sini mungkin berupa peringatan, atau boleh jadi juga suatu ratapan seorang diri menangisi 
kehancuran kaumnya yang disebabkan oleh perbuatan dosa dan kebodohan. 

1049. Lut ialah Lot dalam Bibel terjemahan bahasa Inggris. Kisahnya seperti yang diceritakan 
dalam Bibel, tetapi bersih dari segala lukisan cabul yang dalam cara Ribel bercerita merupakan suatu 
noda, (lihat misalnya Kejadian 19. 30-36). Dia kemenakan Ibrahim, dan diutus sebagai seorang tasul 
dan pemberi peringatan kepada kaum Sodom dan Gomorah, dua kota yang sudah samasekali binasa 
karena perbuatan maksiat yang lak terperikan, Letaknya tak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi 
diduga terletak di sekitar tanah datar sebelah timur Laut Mati. Kisah kehancurannya dilukiskan dalam 
Kitab Kejadian 19. Dua malaikat dalam bentuk orang muda yang rupawan pada suatu sore mendatangi 
Lut dan pada malam harinya menjadi tamunya. Penduduk Sodom dengan nafsu jahatnya yang tidak 
normal menyerang rumah Lut, tetapi dapat ditangkis. Paginya kedua malaikat itu mengingatkan Lut 
agar segera lari bersama keluarganya. “Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas 

Sodom dan Gomorah, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggangbalikkannyalah kota-kota ilu 
dan Lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot, 
yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam.” (Kejadian 19. 24-26). 

Perlu diperhatikan, bahwa kepada kaum Lut inilah ia diutus untuk menyampaikan risalah. Dia 
tidak termasuk saudara mereka, seperti Saleh atau Syuaib. Tetapi ia menganggap kaumnya itu seperti 
saudara-saudaranya. sendiri (50:13), seperti yang selalu dilakukan oleh seorang nabi. 

1050. Salah satu contoh sindiran yang sangat pedas, yang biasa diperbuat oleh orang kafir yang 
hatinya sudah membatu, terhadap orang beriman. Mereka melukai hati dengan kata-kata, dan disambunB 
dengan penghinaan berupa perbuatan sewenang-wenang, dengan anggapan akan menjerumuskan 
orang beriman agar tercemar. Tetapi Tuhan masih melindungi utusan-Nya, dan yang akhirnya orang 
jahat itu sendirilah yang binasa, bilamana kemaksiatan sudah sampai di puncaknya. N 


Surah 7: A'raf aa 


Juz 8 PI ie) 
ap Ya Kami selamatkan dia dan keluarga- - ha LEK rten jantan 
nya, kecuali istrinya: dia termasuk mereka Baba AN anna @ 
yang tinggal di belakang. 1051 
84. Dan Kami hujani mereka dengan hujan — Sek TE PN, state 
(batu belerang).'052 Maka lihatlah bagai ka AKA an : Spg @ 
mana akhirnya mereka yang melakukan bar an 
kejahatan! Gap 
Am 11. 


: PE 
85. Dan kepada kaum Madyan'083 (Kami Pinang AKAN) @ 


1051. Dalam cerita Bibel perempuan itu melihat ke belakang, suatu tindakan secara fisik (lihat C. 
1049): di sini ia mewakili pola orang yang tertinggal di belakang, yakni dalam arti sikap mental dan 
moral, lepas dari hubungan mereka dengan orang beriman, yang mengingatkan mereka pada ber- 
gelimangnya kejahatan dan kemaksiatan. Tujuan orang beriman hanya satu, yakni ke jalan Allah. 
Seharusnya mereka tidak lagi melihat ke belakang, ke kanan atau ke kiri. 

1052. Dalam 9. 11:82 secara jelas hujan itu disebutkan hujan batu. Dalam 15:73-74 disebutkan 
adanya suara ledakan (saihar) yang sangat menakutkan, di samping hujan batu. Mempertemukan 
baris-baris dalam ayat ini dengan Kitab Kejadian 19. 24 (lihat C. 1049), saya berpendapat terjemahan 
“menurunkan hujan batu belerang,” masuk akal. 

1053. “Madyan" bolehjadi sama dengan “Midian.” (Madyanj dan orang-orang Madyan sering disebut- 
sebut di dalam Perjanjian Lama, walaupun secara khusus peristiwa yang disebutkan di sini mengenai 
tradisi Arab, bukan tradisi Yahudi. Orang Midian memang berdarah Arab, meskipun, sebagai tetangga 
orang-orang Kanaan, mungkin mereka sudah bercampur-baur. Mereka adalah suku pengembara. Kepada 
pedagang-pedagang Madyan inilah dulu Yusuf dijual sebagai budak, dan yang kemudian membawanya 
ke Mesir. Wilayahnya yang terutama pada zaman Musa ialah di timur laut Semenanjung Sinai dan 
sebelah timur Amalek. Di bawah pimpinan Musa orang-orang Israil terlibat dalam perang pembasmian 
melawan mereka. Raja-raja mereka dibunuh, kaum laki-lakinya dibantai, kota-kota dan benteng-benteng 
mereka dibakar serta ternak dirampas (Bilangan 31. 1-11). Nampaknya ini menggambarkan pembasmian 
habis-habisan. Tetapi ada sejumlah kecil generasi kemudian yang begitu kuat sehingga orang-orang 

Israil yang karena dosa mereka sendiri, mereka jatuh menjadi tawanan orang-orang Madyan selama 
'ujuh tahun, orang-orang Madyan dan unta mereka tak terbilang jumlahnya, dan orang-orang Israil itu 
bersembunyi di “lubang-lubang... gua dan benteng” (Hakim-hakim 7. 1-6). Gideon Sg dara 
meta lagi, (Hakim-hakim 7. 1-25) kira-kira dua abad sesudah Musa. Karena sn Aa Ni 
U lerjadi di dekat Bukit Moreh, tidak jauh dari Gunung Tabor, maka kaum Madyan 
Peristiwa ini dapat kita pusatkan tempatnya di sebelah utara lembah Yordan, 

eng Sih. 1 I, dan tidak ada sebutan kota 

Flip dan kehancuran sebelumnya di bawah Musa nata “gabah, Mal ii 

beban aa Waktu-waktu kemudian ada kota Madyan di se Islam). Kemudian ini pun lenyap 
Oleh Josephus, Eusebius dan Ptolemaeus (Eneyelopedia af Islam). 


ini i duk 
La bumi. Pada masa kekuasaan kaum Muslimin kota ini muncul Sa Sa ka 
. ia tis i. Kaum Mat 
Aj ali berbeda, tetapi ia tidak pernah berkembang lagi. Ka 


sedikitnya 200 mil utara 


Surah 7: A'raf 360 Juz 8 Sa na 


utus) Syuaib,!084 sanak saudara mereka: P Sean 2 APA 2 « Ta 
ia berkata: “Hai kaumku! Beribadahlah 5. Ion angan an DAN yee 
kepada Allah. Kenapa kamu menyembah PGA NINKS yi 
tuhan lain selain Dia. Sekarang datang AAA 3G at Megah tan 
kepadamu sebuah penjelasan dari Tuhan- benda (APA 
mu. Tepatilah ukuran dan timbangan: AN ISA 
janganlah merugikan orang sedikit pun, 

mengenai hak mereka, dan janganlah mem- 

buat kerusakan di bumi sesudah diatur 

dengan baik. Itulah yang terbaik buat kamu 

jika kamu orang beriman.” 


Sak gen neN Ona dah neh NIA 
86. Janganlah duduk di setiap jalan mengancam si IAI Ipang PP arteri MO) 
dan merintangi orang yang beriman dari Ba AN Te PANEN pa NAN 
jalan Allah, dan berusaha membuatnya GEN ES AN AA AA Ha 
tidak lurus. Ingatlah ketika kamu masih 


1054. Syuaib lebih dekat kepada wadisi Arab daripada kepada tradisi Yahudi, yang oleh mereka 
justru tidak dikenal. Penyamaannya dengan Vitro (Jethro), ayah mertua Musa, tidak punya bukti. dan 
saya menolak anggapan ini. Persamaan memang tidak ada, baik dalam nama atau dalam peristiwa. 
Dalam hal ini ada beberapa kesukaran kronologis (lihat C. 1064 di bawah). Kalau Syuaib, sebagaimana 
disebutkan oleh beberapa mufasir, berada dalam generasi yang keempat dari Ibrahim sebagai cicit 
Madyan (anak Ibrahim), dia berada hanya pada kira-kira satu abad sesudah masa Ibrahim, sementara 
Bibel Ibrani menyebutkan waktu itu empat sampai enam abad antara Ibrahim dengan Musa. Satu- 
satunya bukti bahwa Yitro seorang orang Madyan dan bahwa sebuah nama lagi, Hobab, yang disebut 
sebagai ayah mertua Musa dalam Kitab Bilangan 10. 29, dasarnya lemah sekali untuk disebut sebagai 
identifikasi. Karena pada umumnya kaum Madyan itu pengembara, kita tidak perlu heran bahwa 
kehancuran mereka dalam satu atau dua permukiman tidak mempengaruhi kehidupan mereka dalam 
bagian-bagian pengembaraan kabilah itu di daerah-daerah lain dalam geografi. Tampaknya tugas 
Syuaib berada di salah satu kota permukiman kaum Madyan itu, yang sudah benar-benar dihancurkan 
oleh gempa bumi (7:91). Kalau ini terjadi dalam abad sesudah Ibrahim, tidak akan sulit kita menduga 
bahwa, sekali lagi, mereka terdiri dari sekian banyak kabilah tiga atau lima abad kemudian, yakni 
pada zaman Musa (lihat Catatan terakhir). Sebagai suku pengembara campuran, keadaan mereka yang 
terbawa dan akhirnya habis terserap dapat dengan mudah kita terima. Tetapi hancurnya permukiman 
atau beberapa permukiman (kalau Hutan atau Aikat sebagai pemukiman terpisah, lihat C. 2000 pada 
15:78) tempat Syuaib diutus untuk menyampaikan ajarannya itu, sudah selesai, dan bekas-bekasnya 
pun sekarang sudah tak ada lagi. 

Nama gunung tertinggi di Yaman, Gunung Syuaib (11,000 kaki) barangkali tak ada hubungannya 
dengan wilayah geografi kaum pengembara Madyan, kecuali bila kita memperkirakan bahwa pengem- 
baraan mereka sudah menempuh jarak begitu jauh ke selatan dari daerah-daerah yang disebutkan dalam 
Catatan terakhir di atas. 


Surah 7: A'raf 


361 Juz 8 SA AN) 
Ta ae 
sedikit lalu Allah memperbanyak kamu, &g 2 Ba SE 
Dan ingatlah bagaimana akhirnya orang i bi ta n 
yang membuat kerusakan.!055 Koni 
I— 4 3 San Ao, Ha 
87. Jika ada segolongan orang di antara kamu SNI FAKE @ 
yang beriman kepada ajaran yang karena- Kg 


1 Kano 2 ELIA Aa ma 
nya aku diulus, dan ada lagi segolongan Pena PENA 


yang tak beriman,!030 maka sabarlah 
sampai Allah memberikan keputusan an- 


1055. Daerah-daerah Madyan ini berada di alur suatu jalan raya perdagangan Asia. yakni di antara 
dua bangsa yang begitu kaya dan sudah teratur baik sekali seperti Mesir dan kelompok Mesopotamia 
yang meliputi kawasan Suryani dan Babilonia. Perbuatan-perbuatan jahat yang sudah merata di 
kalangan mereka dapat dilukiskan di sini: (WD mengurangi ukuran atau timbangan. padahal dengan 
memperketat kejujuran dalam perdagangan merupakan syarat keberhasilan, (2) makin meluasnya 
bentuk pemalsuan semacam ini, memperkosa hak-hak rakyat, (3) membuat kerusakan dan keonaran, 
padahal kehidupan yang semula damai dan tenteram terpelihara baik (sekali lagi dalam pengertian 
harfiah dan majas): (4) tidak Puas mengganggu kehidupan yang sudah tenteram, mereka melakukan 
perampokan, secara harfiah dan Juga (5) secara metafora, dengan dua cara. yakni melarang orang 
beribadah kepada Allah, menunggangi agama dan Orang-orang beriman untuk maksud-maksud Jahat, 
Seperti memanfaatkan agama untuk mencapai tujuan mereka yang jahat. seperti orang yang membangun 
rumah ibadah dari hasil keuntungan yang tidak sah, alau dengan ria memberi sedekah dari uang yang 
diperoleh dari jalan kekerasan atau penipuan, dan sebagainya. Setelah mengemukakan serentetan per- 
buatan dosa itu mereka Syuaib membuat dua imbauan terhadap masa lalu: (1) Tadinya kamu sebagai 
suku yang tak berarti, dan karena karunia Allah juga kamu jadi bertambah banyak, baik dalam jumlah 
Orang maupun dalam sumber penghasilan, tidakkah kamu berkewajiban kepada Allah untuk memenuhi 
segala perintah-Nya? (2) Apa akibat orang yang sudah terjerumus ke dalam dosa? Tidakkah contoh 
semacam itu kamu ambil sebagai pelajaran? 

Begitulah Syuaib memulai seruannya dengan mengajak orang beriman kep: 
Segala sumber kebajikan, dan se 
perbuatan dosa. Dalam ayat berik 
dan mari beriman kepada Allah. 


1056. Madyan menjadi hancur karena percekcokan di dalam. Syuaib yang datang sebagai juru 
damai bukan atas dasar kehendaknya sendiri, tetapi karena mau mengajak orang ke jalan yang benar, 


kepada keimanan dan kebenaran ilahi. Seperti kita lihat kemudian, bahwa niat | 
Sebenarnya, 


ada Allah sebagai 
mua itu akan berakhir dengan kehancuran Sebagai akibat perbuatan- 


utnya ia berseru kepada mereka untuk mengakhiri segala pertentangan 


'awan-lawannya yang 
ialah ingin mementingkan diri sendiri, sombong, kejam, tidak mengenal tertib hukum 


dan Sewenang-wenang. Tetapi dia tetap mengimbau agar mereka bersikap dan berkelakuan lebih baik, 
dan bersedia bertukar pikiran atas dasar bahwa golongan yang ingin menindas mereka, beriman 
kepada ajaran Allah dan kepada perbuatan yang baik, memang mengalami beberapa kesulitan mental 
alam menerima ajakan Syuaib. “Kalau memang itu masalahnya,” katanya kepada mereka, “adakah 
U mengira yang demikian itu dapat membenarkan tindakanmu yang tidak berlapang dada, kejam 
an memeras itu? Sebaliknya, kejadian-kejadian itu akan membuktikan siapa yang benar dan Siapa 
Yang salah” Kepada sekelompok kecil yang menerima ajakannya dan menerima ajarannya, tetap ia 
nk " ngajarkan agar mereka sabar, tabah dan tekun, Alasan yang dikemukakannya kepada mereka 
jalah: "Kamu Sudah beriman: sungguh imanmu cukup kuat untuk bertahan dengan harapan bahwa 
kebenaran Allah akhirnya akan menang: tak ada alasan untuk berputus asa.” Ka 
Betapa tepatnya pengalaman masa lalu itu diterapkan pada masa pemimpin kita Muhammad 
alaihissalam! Dan justru untuk analogi dan pelajaran semacam itulah kisah Nuh, Hud, Saleh, Lut 
1 Syuaib dapat dihubungkan kepada kita—semua memang berbeda, namun semua menunjuk pada 
Pelajaran berharga dalam kehidupan Muhammad. 


| 


Sie 


Surah 7: A'Taf 362 Juz 9 Sin 


n aa Guan batangan 
tara kita, dan Dialah Hakim Pemberi 3 Tabs NASaga (AT 
keputusan yang terbaik.1057 


MEA 30 Ian 020 MIA 4 
, 88. Pemuka-pemuka orang congkak di antara CeGA TruT 1 & TEA Ip TUK @ 
, 


kaumnya berkata:!958 “Hai Syuaib! Ingat- 


CELL KALA 
lah, akan kami usir engkau dari negeri Jaga NBA TA GAN meat 
kami bersama dengan mereka yang ber- an cet sat Get 
iman atau kamu kembali ke agama kami” RAL ON S3 


Ia menjawab: “Sekalipun kami tidak suka? 
1059 13 PNP gai @ 
sebaga, LA 
Mag Hani) 


". 


89. “Kami telah membuat-buat kebohongan 
kepada Allah, jika kami kembali kepada 
agamamu, sesudah Allah menyelamatkan En Pn ana 
kami daripadanya, dan tidak seharusnya Besa Oei Rang ny BE 
kami kembali ke sana, kecuali jika Allah, 
Tuhan kami, menghendakinya.!060 Tuhan 
kami menjangkau segala sesuatu dengan 


1057. Lihat pembahasan pada Catatan terakhir. Datangnya sebagian keputusan Tuhan mungkin 
terjadi dalam kehidupan kita ini, baik pada generasi yang sama atau pada generasi berikutnya, karena 
adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar dugaan. Tetapi bagaimanapun juga, dalam arti rohani 
pasti yang demikian ini akhirnya akan terjadi juga, dalam tingkat yang lebih tinggi, bila orang yang 
beriman mendapat kesenangan dan orang yang berdosa mendapat hukuman yang dijatuhkan oleh 
batin mereka sendiri, karena perbuatan dosa yang mereka lakukan sendiri pula. 

1058. Penjelasan Syuaib yang begitu lemah-lembut dan serba memuaskan rupanya hinggap di 
jantung yang sudah membatu. Jawaban mereka hanyalah: “Usir dia! Dia dan pengikut-pengikutnya." 
Kalau sikap yang begitu sopan-santun disertai permintaan agar mereka berlapang dada harus bertanding 
dengan sikap keras kepala, kalau begitu di mana lagi tempat logika? Tetapi sikap keras kepala dan 
kezaliman mempunyai cara sendiri dalam berpura-pura berlapang dada. “O ya,” kata mereka, “kami 
sangat berlapang dada dan tahan menderita! Tetapi kami mau bertahan dengan negeri dan agama 
kami sendiri. Kembalilah ke cara-cara nenek moyang kita, dan dengan senang hati kami akan me- 
maafkan kamu.” “Cara-cara nenek moyang mereka!”—yang dimaksud ialah kezaliman, pemerasan 
dan tindakan sewenang-wenang kepada si miskin dan si lemah, tindakan penipuan dengan berselubung 
agama, dan seterusnya. Barangkali orang beriman itu orang yang miskin dan lemah. Mungkinkah mereka 
menyukai cara-cara semacam itu. Barangkali yang dimaksudkan ialah penyuapan dan ancaman. “Kalau 
kamu kembali, dan mau menutup mata terhadap segala kezaliman, kamu akan kebagian kemakmuran. 
Kalau tidak, keluarlah kamu dalam keadaan hina!” 

1059. Jawaban orang beriman itu meliputi tiga hal: (1) “Kembali memang baik sekali. Tetapi adakah 
yang kamu maksud itu agar kami mengerjakan segala kejahatan yang sudah kami benci?" (2) “Kamu 
menghendaki agar kami membohongi hati nurani dan membohongi Tuhan, setelah kami melihat 
segala cara kamu yang jahat itu.” (3) “Baik suap, ancaman atau bermanis bibir tentang patriotisme 
dan agama nenek moyang, tidak akan dapat menggoyahkan kami: soalnya terletak di tangan Tuhan, 
kami patuh atas segala kehendak dan rida-Nya, dan hanya kepada-Nya kami berserah diri. Pengetahuan 
Nya akan membongkar segala kepura-puraan dan kepalsuanmu.” ia 

1060. Sudah tentu ini tidak berarti bahwa orang yang kembali ke jalan kejahatan itu dengan izin 
Allah. Syuaib dengan tegas sudah menolak tawaran kembali “ke agama kamu setelah Allah menyelama 
kan kami daripadanya.” Tetapi meskipun jika cara hidup mereka baik, menurut kehendak manusi 
dia tetap akan berkata, bahwa yang demikian tidak didukung oleh keterangan yang boleh dijadik 2 
pegangan, dan hanya kehendak Allah juga yang dapat memberi petunjuk kepadanya dan kepa 
pengikut-pengikutnya. 


TEMA TAN 


m0 


Surah 7: A'raf 363 Juz 9 BA an (N) 


ilmu-Nya. Kepada Allah kami bertawakal. & PIK GAN 
Ya Tuhan! Berilah keputusan 96! antara - 2 an. ag ati 

kami dengan kaum kami dengan seadil- TEMA 
adilnya 
tusan yang terbaik.” 


ingkaulah Hakim Pemberi kepu- 


aa 


tag Ga 1 Tara La 
90. Pemuka-pemuka orang kafir di antara —“&£ Oia 2 TANK IGI 


kaumnya berkata: “Kalau kamu meng- Tan An aa 
ikuti Syuaib, pasti kamu akan rugi.”1062 OA NAS 
In, » : sera 

91. Lalu gempa datang menimpa mereka dan Ten) NPL EN ES @ 


mereka pun tersungkur mati dalam tim- 
bunan rumah mereka sendiri. 1003 


1061. Sebagai jawaban atas orang-orang bermuka dua yang pandai bersilat lidah di antara mereka 
yang tak beriman itu, orang beriman akan selalu kembali kepada Allah dengan memanjatkan doa 
sepenuh hati. Perselisihan-perselisihan yang tak ada ujungnya di dunia tentang yang abstrak dan 
spekulatif sifatnya ini tidak akan pernah berakhir, sekalipun kedua belah pihak sudah bersungguh- 
sungguh dalam keyakinan mereka, Keputusannya di tangan Allah, yang berada di singgasana kebenaran, 
dan yang keputusan-Nya akan bebas dari segala kesalahan dan ketidaksempurnaan menurut penilaian 
manusia, Orang yang ikhlas tidak akan merasa pentar dalam bermohon kepada-Nya, karena matnya 
memang bersih. 

1062. Jawaban orang tak beriman memang sudah khas begitu. Seperti semua suap dan liku-liku 
mereka bila sudah menemui kegagalan, mereka lalu bersandar pada cara-cara mengancam, yang lebih 
buruk daripada debat orang bodoh. “Baiklah,” kata mereka, “tak lain daripada kehancuran yang Akan 
kamu hadapi!” Itu berarti, bahwa orang-orang kafir itu akan melakukan penyiksaan terhadap orang- 
orang beriman, dibiarkan tercemar, terasing dan akan dirintangi dari segala cara yang akan ditempuh 
dalam memasuki hidup terhormat: anggota-anggota keluarga dan pengikut-pengikut mereka akan 
dihina, dicerca dan disiksa jika mereka tetap bergabung dengan kekuatan musuh, tempat tinggal mereka 
akan dihancurkan dan nama mereka akan diperolok, dan dihina walaupun mereka sudah pergi. Tetapi, 
seperti disebutkan dalam ayat 92, rencana mereka ilu akan menelan mereka sendiri. Hanya orang 
Jahatlah yang akan hancur dan lenyap. e 

1063. Nasib orang Madyan dilukiskan dengan nada yang sama seperti Samud dalam ayat 78 di 
alas. Gempa bumi merenggut mereka malam hari, dan mereka pun tertimbun di bawah rerentuhan 
tumah mereka sendiri, tidak lagi menjadi pengganggu bumi Allah ini. Tetapi sebagai tambahan, 
dalam 26:189 disebutkan "azab hari bertabir gelap menimpa mereka." yang kiranya dapat diartikan 
sebagai hujan abu dan bara api disertai letusan gunung berapi. Hari demikian yang sangat menakut- 


kan itu mendorong mereka masuk ke rumah, dan gempa bumi menamatkan mereka. Ratapan Syuaib 
lam ayat 79, dengan dua perbedaan: (1) Amanat- 


dalam ayat 93 hampir sama dengan ratapan Saleh da a 

3manat atau risalah-risalah yang dibawa oleh Syuaib dihadapkan pada perbuatan-perbuatan maksiat 

kaumnya (lihat C, 1055) yang begitu banyak, dan itu sebabnya dinyatakan dalam bentuk jamak, 
entara perjuangan Saleh umumnya dihadapkan pada kesombongan orang-orang yang hanya meng- 

Wamakan kepentingan diri sendiri, dan amanat atau risalah itu dinyatakan dalam bentuk tunggal: (2) 

Samug termasuk masyarakat yang sudah lebih maju daripada mereka keduanya, dan hancur karena 

Cangkuhan, Seperti kata Saleh “kamu tidak suka mendengar suka mendengarkan orang-orang yang 
ah memberi nasihat”, orang-orang Madyan lebih kasar, dan jiwa mereka tidak lebih mudah 

“golongan kafir.” 


Menerima alasun atau 'iman, Seperti kata Syuaib, mereka adalah 


Kg 
Surah 7. A'raf 364 Jaz 9 SIAP, mg 


92. Mereka yang mendustakan Syuaib seperti 
tak pernah tinggal di negeri itu Mereka -. 
yang mendustakan Syuaib mereka itulah Tapat 
yang rugi. 


LN KIA 0 Naas 
93. Ia (Syuaib) meninggalkan mereka sambil Bem KE NA JS RE @ 
berkata: “Hai kaumku! Aku sudah datang bno NG BA NN ag hana 
-, 3 Drag 
kepadamu menyampaikan amanat-amanat GP asi GS Ring 
Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, te- 
tapi bagaimana aku akan merasa sedih 


PA NT 


terhadap golongan kafir 6 


An 12. 


94. Heriap kali Kami mengutus scorang nabi ats (es GAN Pr @ 
ke suatu kota, penduduknya Kami uji dan & $ 5 £ 
Kami timpakan kepada mereka bencana du ea Dean 
dan penderitaan, supaya mereka bertobat 
dengan berendah hati. 


K$ Tag 


95. Kemudian Kami ganti yang buruk dengan yaa Aa as CO) 
yang baik, sehingga mereka tumbuh su- 


1064. Dapatkah kita bersandar pada suatu pegangan mengenai tempat kaum Madian (Madyan) 
yang sudah hancur itu secara kronologis” Dalam C. 1053 17:85) kita sudah membahasnya dari segi 
geografi. Tinjauan berikut ini akan membantu kita memberikan beberapa pandangan mengenai daur 
masa mereka. Kisah-kisah Nuh, Hud, Saleh. Lut dan Syuaib tampaknya sudah tersusun berdasarkan 
kronologi. Oleh karena itu Syuaib datang sesudah Ibrahim, yang punya kemenakan Lut. (2) Kalau 
Syuaib generasi keempat dari Ibrahim (lihat C. 1540 pada 11:89), tidak mungkin dia akan sezaman 
dengan Musa, yang datang sekian abad kemudian. Kesulitan ini diakui oleh Ibn Kasir dan para mufasir 
dahulu. (3) Penyamaan Syuaib dengan Jethro ayah mertua Musa bukan tanpa alasan: lihat C. 1054 
(7:85). (4) Seharusnya Syuaib sebelum Musa: lihat 7:103. (5) Madian (Midian) yang dihancurkan 
oleh Musa dan Gideon sesudahnya (C. 1053) merupakan sisa-sisa setempat, seperti agaknya kita dapat 
berbicara tentang orang Yahudi dewasa ini, tetapi kehadiran mereka sebagai bangsa di asal tanah air 
mereka rupanya sudah berakhir sebelum Musa “seperti tak pernah tinggal di negeri itu” (792. 61 
Josephus, Eusibius dan Ptolemacus menyebutkan adanya sebuah kota di Madyan, tetapi itu tidak 
begitu penting (C, 10-53). (7) Setelah abad-abad pertama tahun Masehi, sebagai sebuah kota rupanya 
Madian dalam sejarah sudah bukan tempat yang penting lagi. 

1065. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam keadaan bersih dari dosa. Bila terjadi perusakan 
dan kezaliman maka diperlukan kehadiran seorang nabi, yang diutus untuk memerangi semua it. 
Kehadirannya berarti cobaan dan penderitaan, terulama bagi mereka yang ikut menyertainya dalam 
menentang kezaliman. Sungguhpun sudah begitu bersikap pendamai. seperti kata Yesus: “Aku dalang 
bukan untuk membawa damai, melainkan pedang” (Matius 10. 34), tetapi semua itu adalah kehendak 
Tuhan, sedang kita harus belajar berendah hati kalau kita ingin mendapat rida-Nya. 


. 


nm 


Surahi 7: A TAP 365 Juz 9 Si AW) 


bur.!(09 Mereka berkata: “Leluhur kami PA AAA TANK HA 
: mi APN GA ENG AG cant 

sudah merasakan penderitaan dan kese- ai Ne Kang An 

nangan.” Lalu Kami timpakan azab dengan YAA YAN 

tiba-tiba tanpa mereka sadari, 
96. Sekiranya penduduk negeri beriman dan aa LA NET ATA 

€ ! Ae Ig GT 

bertakwa, pasti, Kami limpahkan kepada Gas NA SAM 2 o 
mereka segala berkah dari langit dan ISSI ANN as 
bumi. Tetapi mereka (tetap) mendustakan, Kan ar AA TA 
lalu Kami timpakan azab sesuai dengan al ng 3 bayan asla 
usaha mereka. 


97. Adakah penduduk negeri merasa aman Eka 5G," (PETI 
dari azab Kami yang datang malam hari!007 “2 Peta Yaa 


5 
ketika mereka sedang tidur? ter Yi 


98. Atau adakah penduduk negeri merasa FYI Lek SM Yah, 
aman dari azab Kami yang datang pagi re Pa Tab 
hari ketika mereka sedang bersukaria? Ku) 


99. Adakah mereka merasa aman dari ke- LAND an PALA KAA @ 
tentuan Allah?-—tak ada yang merasa E ta.) A 
aman dari ketentuan Allah selain orang Tea 


yang rugi. 1068 


1066. Tuhan memberikan kebebasan secukupnya kepada mereka yang melakukan perbuatan dosa. 
Mereka tumbuh dan berkembang-biak, lalu sikap mereka mengejek. Penderitaan dan kesenangan 
tidak memberi pengalaman apa-apa kepada mereka, yang seharusnya dapat mereka ambil sebagai 
pelajaran, yakni belajar sabar, tabah dan rendah hati serta pandai bersyukur dan bersikap ramah 
kepada orang lain. Kesenysaraan dan kemakmuran buat mereka hanya soal kesempatan saja. "O ya,” 
kata mereka “soal semacam ini terjadi pada setiap zaman sepanjang sejarah! Sebelum itu nenek 
moyang kita pun sudah juga mengalami, dan keturunan yang akan datang akan menyalami juga. Yang 
demikian ini terjadi di dunia setiap saat!" Telapi memang begitu? Bagaimana dengan kehendak Maha 
Pencipta? Mereka yang lengah tatkala balasan yang memang patut menimpa mereka ilu datang di 
tengah-tengah mereka sedang lupa daratan. F 4 

1067. Ayat ini dan dua ayat berikutnya harus dibaca bersama-sama. Ayat-ayat itu melengkapi 
keterangan mengenai kisah kelima nabi yang sudah diceritakan. Azab Allah dapat datang malam hari 
atau siang hari, talkala mercka sedang dengan kepongahannya menentang hukum Allah, atau sedang 
hanyut dalam suasana santai atau sedang diayun-ayun mimpi dalam kayangan. Siapa yang dapat lolos 
ari kehendak Allah, dan siapa pula yang merasa dirinya berada di luar itu, kalau bukan mereka yang 
memang sedang mencari keruntuhannya sendiri? 

1068. Ayat ini merupakan penutup sebuah bab kisah y: « 
ditolak oleh kaum mereka sendiri, namun yang tetap teguh berpegang pada ajaran Allah dan mampu 
menolong sisa orang yang beriman. Pada setiap peristiwa terdapat hal-hal khusus dan mergjalelanya 

aksiatan yang khusus pula. Penjelasannya sudah diberikan dalam Catatan. Bangsa-bangsa yang 
Sebagai suatu kesatuan tidak akan dapat mengalahkan undang-undang Tuhan. Selama ini kita sedang 
membahas masalah-masalah kerusakan dan ketidakadilan dalam tubuh masing-masing bangsa itu. 


alam kisah Musa yang pertama kita melihat suatu perjuangan melawan perbudakan di Mesir, yang 

udian menjadi salah satu kekuatan yang paling utama di dunia, pertolongan terhadap Same srai 
daa Pengembaraan mereka, dan yang kemudian membuktikan mereka tidak Sa Be beb ar 
ya pengembuaan dalam pengertian baru, tatkala mereka menolak mengakui Nabi 


ang hendak memperbaharui risalah Tuhan. 


ang berhubungan dengan para rasul yang 


"4 


Surah 7: A'raf 


R. 86 — Sementara kisah para rasul yang 


366 Juz? 


berkhothah 


(TIO0-IS7) Sia-sia kepada ban 
Penuangan awal perjalanan 
Semua rasul. kisah Musa — 


Periuangannya. melawan bangsa vang asi 
Sombong. pembebasan bangsanya dari kekuatan asing, 
Dan bimbingannya ke Tanah 


anya menggambarkan 


dan 


Yang dijanjikan, meskipun mendapatkan 
Perlawanan gigih-—menggambarkan 


Awal perju 
An 13. : 
100. Tidakkah menjadi petunjuk bagi me- PRO y 
reka yang mewarisi bumi sesudah AI anne an Panai 
penghuni (terdahulu). bahwa jika Kami MPASI 1) ESA rm ea 
menghendaki. Kami dapat menghukum KEEAYI 
mereka karena dosa-dosa mereka dan 
Kami tutup hati mereka sehingga tak 
dapat mendengar? 0? 
aa ni ato 30 Adu an 


101. Itulah negeri-negeri yang kisahnya Kami 
ceritakan kepadamu. Rasul-rasul sudah 
datang kepada mereka dengan bukti- 
bukti nyata. Tetapi mereka tidak percaya 
apa yang didustakan sebelumnya 19 
Demikianlah Allah menutup hati orang 
tak beriman 


102. Kebanyakan mereka tidak Kami dapati 
orang yang menepati janji. Sebaliknya 
yang Kami dapati kebanyakan mereka 
orang-orang fasik. 


103. Heretah mereka, kemudian Kami utus 
Musa membawa tanda-tanda Kami ke- 
pada Firaun dan pembesar-pembesarnya. 
Tetapi mereka menolak semua itu, maka 
perhatikanlah bagaimana akibat orang 
yang membuat kerusakan. 


1069. Kisah-kisah yang sudah diuraikan ini hendaknya menjadi pelajaran bagi 
dan yang akan datang, yang akan mewarisi bumi ini, mewarisi kekuasaan atau pengalaman m 
Mereka harus mengetahui bahwa bila mereka terjerumus ke dalam dosa yang sama. m 
mengalami nasib yang sama pula. Jika selama pembangkangan, jantung mereka mengeras Ji 
batu, maka tidak lagi mereka akan mendengar nasihat yang masuk melalui telinga mereka. 

1070, Mereka yang sudah mendengar ajakan itu lalu menolak, untuk sel. 
mereka menarik langkah. Penyakit sudah menutupi saluran rahmat Tuhan 
dengan pelanggaran terhadap janji mereka kepada Allah, maka pada setiap langkah se 
Iama mereka akan makin terperosok ke dalam lumpur, 


angan dan akhir kemenangan Muhammad Rasulullah. 


Anya anna 


GIA AB NAS 


T3 nana @ 


generasi sekarang 
asa lalu. 
ereka akan 
adi sepert! 


lebih sulit 


jutnya akan - 
anjutny imulai 


kepada mereka. Dim” 
lanjutnya, mak 


Surah 7: A'rdf 167 


Juz 9 Apt AV) 
1071 
104. Musa berkata: “Hai Kiraun?!072 Aku ka TA ON TPL PE AG Batan Nana 
seorang rasul dari Tuhan semesta alam. OA ARA 2 ks) 


105, “Aku wajib mengatakan yang sebenar. “9 Yan br ornh .— 
Am IN IA IIS O 


nya tentang, Allah: aku datang kepada- -—. «3 
mu (bangsa), dari 97 Tuhanmu, dengan FIS Pemer 
sepala (bukti) yang nyata, Maka biar- i 
kanlah Bani Israil berangkat bersama 
aku,” 


1071. Danm Deberapa tempat di dalam Our'an kisah Musa sudah sering disebutkan, dengan 
membawa pelajaran tersendiri padi setiap keadaan, Di dalam 2:49-71, kisah itu berisi seruan kepada 
orang-orang Yahudi, seruan dari kitab suci dan tradisi mereka sendiri, untuk memperlihatkan tempat 
mereka yang sebenarnya di dalam sejarah agama umat manusia, dan bagaimana itu mereka korbankan 
Di sini kita melihat pelajaran yang seimbang dengan misi yang dibawa oleh Muhammad—bagaimana 
kedua orang nabi ini berjuang menghadapi (1) musuh dari luar, keangkuhan, ketidakadilan, kekafiran 
dan tahhayul, dan (2) kelas yang sama musuh dari dalam di antara kaumnya sendiri. Keduanya ber- 
akhir dengan kemenangan, Dalam kasus Musa, musuh dari Juar itu ialah Firaun dan sesama orang- 
orang Mesir yang membanggakan sejarah dan peradabannya yang lebih unggul: dalam kasus Muhammad 
musuh dari luar ialah orang Yahudi sendiri dan orang Kristen masa itu. Musa memimpin umatnya sampai 
ke dekat tanah yang dijanjikan lepas dari adanya pemberontakan bangsanya sendiri, Muhammad berhasil 
gemilang dalam menguasai perlawanan bangsanya sendiri berkat keluhuran budi dan keteguhan 
hatinya, serta adanya bimbingan dari Allah. Sungguh ini yang memang diharapkan tatkala ayat yang 
diturunkan di Mekah ini sudah lengkap sebelum hidup dan misinya di muka bumi ini berakhir, 

1072. “Firaun” (bahasa Arab, #ir'aun) ialah gelar keturunan yang berkuasa. bukan nama raja 
tertentu di Mesir. Ini dapat dilacak sampai kepada kata-kata Hieroglif, Per-aa, yang berarti “Rumah 
Besar.” Niin huruf “lemah” ditambahkan dalam proses penyesuaian dengan bahasa Arab. Siapa Firaun 
yang dalam kisah Musa ini? Kalau prasasti-prasasti dapat membantu kita, kita dapat menjawab dengan 
beberapa kepastian, tetapi sayangnya prasasti-prasasli ini tidak dapat membantu juga. Suatu kemungkinan 
bahwa kejadian itu pada masa Firaun yang mula-mula dalam Dinasti ke-18, misalnya Thothmes I, 
sekitar 1540 Pra Masehi. Lihat Lampiran IV, tentang Kronologi Mesir dan Israil pada akhir Surah ini. 

1073. Kita perhatikan, bahwa dalam berbicara dengan Firaun dan orang-orang Mesir, Musa 
menyebutkan bahwa risalahnya itu bukan dari Allah-nya atau dari Allah rakyatnya melainkan dari 
“Tuhan-mu,” dari “Tuhan semesta alam,” Dan risalahnya itu tidak hanya untuk rakyatnya saja: "aku 
ari 'Tuhan kamu.” Versi ini jiwanya samasekali berbeda dengan 
luaran | sampai 15). Dalam Keluaran 


datang kepadamu (bangsa Mesir) di 
kisah yang sama seperti disebutkan di dalam Perjanjian Lama (Kel 
3. 18 risalah Musa disebutkan sebagai dari “Tuhan, Allah orang Ibrani." . 

Inti seluruh kisah menurut Islam ialah, penderitaan dan keberuntungan Yusuf bukan kisah dalam 


Sebuah roman. Yusuf seorang nabi: segala penderitaan dan kemudian kenaikannya sampai pada kekuasaan 
dan kedudukannya di Mesir itu dapat dijadikan pelajaran: (a) bagi kejahatan saudara-saudaranya yang 
lelah menjualnya menjadi budak belian, (b) bagi bangsanya yang dicekam kelaparan dan mendapat 
sambutan baik di Mesir, dan (c) bagi orang-orang Mesir yang sombong karena keunggulan pelan. 
Padahal sudah pernah mendapat pelajaran agama murni yang dibawa oleh Ibrahim. Orang Israil hidup 
makmur di Mesir, dan tinggal di sana mungkin dua sampai empat abad, (Renan berpendapat Hanya 
Slu abad.) Zaman telah berubah, dan fanatismc rasial pihak Mesir mulai menunjukkan gigi tag, dan 
Orang Israil pun mulai ditindas. Musa bangkit dengan membawa tiga pesan lagi Ta Sa 
Seng kehidupan bangsa Mesir serta menyampaikan kebenaran Allah kepada mereka se 1 pada 
Yang dibesarkan di tengah-tengah mereka, (h) mempersatukan dan menyadarkan bang Ba da 
6) menolong serta membimbing mereka ke sebuah dunia baru yang akan mem Ni mulainian 
Tohani, dan yang akan mengantarkan mereka kepada Mazmur Daud dan kepada keagung . 


Juz 9 SN 
Surah 7: A'raf 368 PW 025p 


PE KPPU ang 
106. (Firaun) menjawab: “Kalau engkau mem- GEA Bira Hn £) 8 


bawa suatu bukti, tunjukkanlah,—kalau 


memang engkau berkata benar.”1074 
ai AL AA 
107. Lalu ia (Musa) melemparkan tongkatnya. Uk a SN @ @ 


Maka ternyata itu menjadi seekor ular 
: 1075 
yang tampak nyata sekali.!073 


Sg Ga La Ab ALnan 
108. Dan ia mengeluarkan tangannya, ter- GENAP Danar @ 


nyata (tangan) itu putih bersinar, terlihat 


oleh semua yang menyaksikan.!076 
Am 14. 4 
x PELAN Tatay 350 Seetag 
109. JPara pembesar golongan Firaun ber- Fame na, 2 SG @ 
kata: "Dia seorang pesihir yang benar- 
benar pandai. 
1 AAL na atas, 3 
110. “Maksudnya ingin mengusir kamu dari KA SM AT @ 
negerimu, maka sekarang apa saran 
kamu?” 1077 


1074. Percakapan berikut ini memperlihatkan gejal 
Darbar-nya, dengan menteri-menteri dan para pembesar di sekelilingnya. Dalam kesombongannya itu 
mereka hanya dihibur oleh sikap kekurangajaran dan kebencian yang nyata terhadap pemuka-pemuka 
Israil. dan mereka hanya mengandalkan diri kepada keunggulan mereka d. 
dibantu oleh sihir-menyihir yang menjadi bagian aga! 
mereka, Musa dengan risalahnya dari Tuhan. dan H. 


a psikologi dalam dua segi. Firaun duduk di 


seperti mereka, Mereka memb: 
da anggapan yang keliru. 


Surah 7: A'raf 369 Juz 9 Het ht 
5 1 
111. Mereka berkata: “Tahanlah (untuk se- Tanba aijan aren ana ant 
mentara) dia dan Saudaranya, dan kirim- ha Mu abarasige @ 


kanlah orang yang akan menghimpun ke 


kota-kota, 

112. “Mereka akan membawa kepadamu se- PAP SP 1 Hn 
mua pesihir (kami) yang benar-benar A3 8 5 8 
pandai.” 1078 

2 1 Har AN MN PR aza KALA Tee arnan 33 - 

13. Mora datanglah ahit ahli sihir kepada BENASG NK @ 
Firaun, Mereka berkata: Tentu kami akan - 4 35 
mendapat upah jika kita menang!”1079 Udi 


114. Ia (Firaun) berkata: “Ya, bahkan kamu 


tg ANA Ina reng 

AN klau 
akan (diangkat dalam kedudukan) yang PAN Ja W 
dekat (kepadaku). 


F In anheny om, er P4 

115. Mereka berkata: “Hai Musa! Engkaukah — #£ SEL AAA ane D 
yang akan melempar lebih dulu ataukah aa 2S Laga 
kami?” orak! 

116. Ia (Musa) berkata: “Lemparlaht" Setelah MENGAPA para kain @ 
mereka melempar, mereka menyulap aka £ 


— pa 
mata orang banyak dan menimbulkan 3 TAPE YAA 
rasa takut pada mereka, sebab mereka 
memperlihatkan permainan sihir yang 
hebat. 080 


1078. Saran Dewan ini kepada Firaun menunjukkan adanya salah menanggapi suasana. Mereka 
sudah gugup, sudah dalam ketakutan tentang apa yang akan mereka lakukan menghadapi kekuatan 
sihir yang sudah begitu jelas itu Oleh karena itu mereka menyarankan kepada Firaun Supaya me- 
manggil semua pesihir dari segenap penjuru negeri, dan dalam pada itu biarkan Musa dan Harun 
dalam keadaan gelisah—yakni j 


angan menyerah kepada mereka, juga Jangan menentang. Orang-orang 
beriman akan tahan menunggu. Waktu itu selalu memperlihatkan kebenaran, 


1079. Pesihir-pesihir Firaun yang kenamaan sudah berdatangan. Kepandaian mereka didasarkan 
pada tipu-daya semata, dan yang pertama mereka pikirkan bagaimana kepentingan pribadi mereka 
Gapat dipenuhi. Firaun beserta Dewannya yang saat ini sedang panik sudah akan siap menyetujui apa saja. 
Dan memang itu yang mereka lakukan. Firaun tidak saja menjanjikan hadiah apa saja yang mereka 
inginkan bila berhasil menggagalkan kekuatan Orang-orang itu yang di luar kebiasaan, letapi juga ia 
menjanjikan kedudukan tertinggi ikut berada di samping pribadinya. Dan demikianlah, pertandingan 
Pun dimulai, dengan kesetiaan yang penuh sopan-santun sebagaimana mestinya yang diperlihatkan 
Oleh para penantang itu, sebelum mereka langsung bertarung, 

1050. Musa dan Harun saudaranya diadu dengan para pesihir yang paling ulung di seluruh Mesir, 
namun keduanya tetap tenang dan yakin dengan membiarkan para pesihir itu mendapat giliran lebih 
dulu, Seperti biasa dalam dunia ini, (ipu-muslihat para pesihir sangat mempengaruhi orang. Tetapi 
tatkala Musa mulai melemparkan tongkatnya, impian mereka hancur, dan kepalsuan mereka pun 
'erungkap. Dalam kisah Perjanjian Lama (Keluaran 7. 10-12) yang melempar tongkat Harun, dan 
Melemparkannya terlebih dulu sebelum para pesihir. Tongkat Harun menjadi seekor ular. Kemudian 
ahl-ahhi sihir Juga melemparkan tongkat mereka, yang juga menjadi ular, telapi tongkat Harun menelan 

!5 Semua tongkat mereka, Kisah yang kita lihat ini lebih dramatis dan kurang mendekati kenyataan, 

CCara umum disebutkan bahwa Musalah yang mengizinkan para pesihir itu memainkan sihirnya 
kbih dulu. Tongkat Musa melambangkan kekuasaannya. Sudah semestinya ini merupakan tongkat 
Tuhan Yang cukup sederhana, yang biasa dipakai menggembalakan temaknya. Dengan pinnya karunia 

di balik itu, ia mampu menyingkapkan segala kepalsuan dan dapat menegakkan kebenaran, 


pa 


Surah 7: A'raf 370 Juz 9 SA 


ATA AC MAT KEK Tr ara 
7, Lalu Kami memberi wahyu kepada Musa: Sifgalih Ir IS 


“Lemparkanlah tongkatmu!” Ternyata Aa Ia 
itu menelan habis segala kepalsuan me- Gu 
reka 
Ka Pa aa at KARNA 
118. Maka kebenaranlah yang terbukti dan se- Seken Lajang Elda @ 


gala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. 


@ 


119. Mereka dikalahkan di tempat itu juga, 
dan mereka kembali dalam keadaan 


hina. 1081 
dng Nai 
120. JPara pesihir bertiarap dan sujud. Tae Hasir 


121. Sambil berkata: "Kami beriman kepad NATA GA A 
21. Sambil berkata: “Kami beriman kepada ajaa Sell G 
Tuhan semesta alam. 


122. “Tuhannya Musa dan Harun." DIPA) 


6 0@ 


Aa CL erna PIA 3G 
123. Firaun berkata: “Kamu sudah beriman Gaal SUNGKAN ENI 
kepadanya sebelum aku memberi izin? ena nm TA ALA 
| ya L AP RAN AAN ATA 
Ini suatu tipu-muslihat yang kamu ren- tea Ka 
canakan di kota ini untuk mengusir pen- Ke ea pa) 
duduk. Tetapi pasti kamu akan menge- 
tahui (akibatnya). 982 


1081. Orang-orang Istana yang sombong—Firaun dan para pembesarnya—ialah mereka yang sudah 
berhati tegar, dan mengenai perbuatan dajal yang sudah terungkap hanya membuat kemurkaan mereka 
berkurang terhadap pihak yang berhasil. Sebaliknya pengaruh mereka terhadap yang lebih rendah 
orang-orang bawahan— orang-orang yang dijadikan sasaran dan alat penipuan—sangal berbeda sekali. 
Kesadaran mereka bangkit. Mereka tersungkur di lantai, bersujud kepada Tuhan semesta alam, dan 
mereka menyatakan beriman. 

1082. Sekarang kemarahan Firaun dan orang-orang Istananya berlipat ganda: pertama karena 
mereka terlihat begitu kecil bila berhadapan dengan kekuasaan Tuhan, dan kedua karena segala penipuan 
dan segala sarana kepalsuan mereka telah dapat direnggut dari tangan mereka. Para pesihir ini sekarang 
sekaligus mengakui pula bukti-bukti kebenaran Tuhan, dan dalam kasus mereka misi Musa dan 
Harun berhasil. Mereka berbalik dari cara-cara hidup yang lama dalam pemalsuan, berpura-pura. 
penyembahan palsu dan perbuatan sewenang-wenang terhadap yang lemah, menjadi orang yang 
hanya mengakui Allah Yang Mahakuasa. Seperti biasa, orang yang sudah membatu dengan dosa akan 
semakin jengkel terhadap kawan-kawan yang menjauhi perbuatan dosa. Menilai niat hati orang lain 
dengan niatnya sendiri, orang dituduh bermuka-muka, dan kalau mereka punya kekuasaan, mereka 
akan melakukan tindakan kejam sebagai pembalasan dendam. Sekarang Firaun mengancam Orang” 
orang yang bertobat itu dengan hukuman keras karena pengkhianatan dan kemurtadan (dengan me 
motong tangan dan kaki, disertai hukuman mati secara hina di atas tiang gantungan, seperti terhadap 
penjahat-penjahat yang paling buruk). Tetapi mereka telap tak beranjak, dan berdoa kepada Al 
agar diberi kesabaran dan ketabahan. Diam-diam pengaruh mereka barangkali menjalar juga kepada 
masyarakat awam. Akhirnya malah muncul di dalam Istana sendiri, dalam pribadi Amenophis KA 
kira-kira lima atau enam generasi kemudian, Lihat Lampiran V tentang agama Mesir pada akhir SU! 
ini. 


an 


! rt Ara 
Surah 7: A'raf 311 Ing 0 SAN tv) 


124. “Tangan dan kakimu Pasti akan kupotong Abe aah aa. pan Igor h en ta 
: Ka N IIA KS 
bersilang, kemudian akan kusalib kamu - da Tes IKA ' 9 


"An 


semua.” Jak 
125. Mereka menjawab: “Kami akan kembali "5322 Se MEA 
dag LP "at, . 4 . 
kepada Tuhan kami, aa DISINYG @ 
126. “Segala balas dendammu terhadap kami AOA Er 3S Nan bara & 
hanya karena kami percaya kepada g 


tanda-tanda Tuhan kami ketika sampai 
kepada kami. Tuhan! Limpahilah kami 
dengan kesabaran dan ketabahan, dan 
ambillah nyawa kami s bagai Muslim 
(tunduk kepada Kehendak-Mu) "83 


Aw 15. 


127. » ra pembesar di antara kaum Firaun Pad ENAM AAA NYI @ 
berkata: “Kamu biarkankah Musa dan Aahana damutnn AN 99 09 
kaumnya membuat kerusakan di bumi TER SA NI 
dan meninggalkan kamu dan tuhan- Perta. NA ANT 
tuhan kamu?” Ia berkata: "Kami akan PS Meng a eS 
membunuh semua anak laki-laki mereka San 
dan membiarkan anak perempuan hi- 
dup. Dan kami berkuasa atas mereka 
semua, 1084 


1082 Dengan kesabaran dan ketabahannya orang-orang Mesir itu menunjukkan bahwa tobat 
mereka benar Dalam perisiwa ini nsalah Musa sudah langsung berhasil, dan jemilah mereka pun 
bertambah sampai mencapai angka yang cukup besar Mereka bersedia mar sadud demi membela 
keyakinan, dan pengorbanan itu mempengaruhi bangsa mereka dar dug sea Pertama, mereka muncul 
ari orang-orang ya & biasa melakukan perbuatan-perbuatan palsu menurut kepercayaan tukhayul di 
Mesir, perubahan keyakinan dan menghilangnya mereka merupakan pukulan yang mengejutkan 
seluruh tata nilai yang ada. Kedua, pengorbanan mereka yang tiduh langsung sudah sepantasnya bila 
pengaruhnya terhadap masyarakat Mesir jauh lebih besar daripada yang dapat diukur dengan jumlah 
Panji Tuhan sekarang sudah berkibar, dan sejak itu perjuangan cobani diam diam herjatan terus, 
Meskipun dalam mencatat peristiwa-peristinwa Ik sejarah berproses dkun-diam pula dengan perubahan 
yang perlahan dan berangsur-angsur terhadap. na Mesir Dari penyembahan Kepada dewa-dewa 

€wan yang kacau-balau, penyembahan kepada matahari dan benda-benda langit lainnya, serta 
Penyembahan kepada Firaun sebagai penjelmaan kekuasaan, kesadaran mereka berangsur-angsur 
Sampai kepada keesuan dan karunia Allah yang sesungguhnya Setelah bumi Mesir banyak disinggahi 
Oleh agama Monotcisme, ajaran Yesus pun sampai ke sanu, dan akhirnya Islam. . 

1084. Perintah Firaun melawan tukang-tukang sihir cukup keras. Tetapi majelis Dewannya merasa 
lidak puas. Bagaimana lentang Musa dan orang-orang Israil” Mereka merasa seperti sudah mendapat 
Cmenangan, dan sekarang lebih banyak mengganggu dari sebelumnya. Kesomhongan Firaun, ke- 
Percayaan takhayul serta Perasaan berkuasa sekarang mendapat tantangan. “Kalau mereka dibiarkan h 

la Mereka, “mana pula kekuasaanmu? Kamu dan dewa-dewamu akan ditantang!" Firaun aa ap 

gan jawaban Sebenarnya dalam hati ia merasa kecut melihat kekuatan Musa yang sudah ba 

ani ja lerang-terangan menentangnya, Tetapi, sebelum Musa lahir nun Janah Jun Ya - 

Perintah Ticik untuk menghancurkan semua orang Israil, Melalui sarana para: idan ( Aan aa 

On Tintahkannya semua anak laki-laki supaya dibinasakan, dan anak LN PT aa te Tatap 

Na dengan demikian ras Israil akan berakhir Perintah sela Ok mata lampung 
api Sampai ras itu terserap habis. Tetapi kelicikun dan Kejataka - k Aha 
rencana Tuhan untuk orang-orang beriman itu, Lihat ayat 129 di bawah. 


t—. 


pi Juz 9 SAY md 
Surah 7: A'raf i 


. , ngk - &.9 . 
PB .,1r 1 .. .. . 
128. Musa berkata kepada kaurnnya: “Mahun AA Palu Sain laggi arya S 


, , ai 
bar meneh oh 20114 
lah pertolongan kepada Allah. Sal Lana" 1 Sh 
dan tabahlah, burn ani milik Allah, akan Pa AN 2 5 
diwarnskarn-Nya kepada siapa saja di cz Parut 


antara hamba-hamba-Nya yang ta ke- 
hendaki, dan kesudahannya (yang ter- 
baik) bagi yang bertakwa "1013 
129, Mereka berkata: “Kami teraniaya sebelum bapa ya) Lag HASAN 3 @ 


Ga 
kau datang dan sesudah kau datang 3 


kepada kami.” la menjawab: “Semoga 
Tuhanmu menghancurkan musuhmu dan 


menempatkan kamu sebagai pengkan- 
81 di bumi, dan Ia akan melihat 
bagaimana perbuatanmu." 


Als 16, 
- Pe Urat 
130, Bami telah menghukum rejim Firaun iis TAN SEDIA @ 


dengan Na (kekeringan) dan S3 NA 
berkurangnya hasil panen, supaya me- LA 
reka menpambil pelajaran. 


131. Bila mereka mengalami musim yang KEMAREN @ 
baik mereka berkata: “Inilah usaha Bata ra PN 0aa 
kami," Tetapi bila mereka ditimpa yang Mere AAN SY bi hi 
buruk, mereka melemparkan sebab- : 
sebabnya pada Musa dan pengikutnya 
Ketahuilah, nasib mereka'"?8 di tangan 


1085, Kita perhatikan perbedaan antara nada kesombongan Firaun dengan nada rendah hati dan 


keimanan yang diajarkan oleh Musa. Pada akhirnya kesombongan itu tunduk, dan yang terlindung 
sikap rendah hati dan keimanan dan beruntung 


1086. Ada semacam nada keluhan dalam j 
Perasaan ilu dengan memberikan 
jauh ke masa depan, dan dapat di 

1087. Orang-orang Israil dihi 
di Palestina. Daud dan Sulam: 


awaban orang banyak. Tetapi Musa dapat meredaka 
contoh pribadinya serta keberaniannya, dan pandangannya yang 
penuhi tepat pada waktunya. 


1088 Kepercayaan takhayul i j 
mereka lakukan itu dengan Ka, mereka masih menghubung-hubungkan azab atas kejahatan yan 


neri jalan yang benar, babkan mereka 
ima azab Tuhan, malah menyalahkan Orang baik-baik |. nagn ken janan asa perbuat, 


| Tg 


Surah 7: A'raf 373 Juz 9 Ser 
Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak Keran aka 
mengetahui. Sala y Mala 


132. Mereka berkata (kepada Musa): “Apa heru pan “ z baca nang 
pun bukti yang kaubawa untuk menyihir ' Mengas 2 Ka) 


cam 1089 5 5 Tn nat 
maa kami tak akan beriman ke- Pena Setan Pata 


133. Lalu kami timpakan ke atas mereka ben- Agra Jaa 
cana kematian,!07 belalang. kutu, katak Pt Saga En Ke asi ia 
dan darah. sebagai tanda yang jelas. '821 MENGAN Ang NA 
Tetapi mereka tetap menyombongkan 3 ri Y 
diri, dan mereka itulah golongan orang MP3 
yang melakukan perbuatan dosa. 


setia Eni 3 pelan La 
134. Dan setelah: azab menimpa, mereka HA Ig 
berkata: “Hai Musa! Berdoalah kepada 


Tuhanmu untuk kami sesuai dengan HEAAG 
janji-Nya kepadamu. Jika kami dilepas- BA an KARO "gt 
kan dari azab kami akan beriman ke- LD AAA 
padamu dan membebaskan Bani Israil 
pergi bersamamu.” 1092 

Lp AT 20 daa Ha A5 210 

135. Tetapi setiap Kami lepaskan mereka dari ANU ONEN IAE 5 Pen @ 

azab sampai batas waktu yang harus anita 
mereka penuhi,—!093 ternyata mereka SEK 
mungkir janji. 


1089. Suatu contoh keras kepala dan perlawanan terhadap ajaran Allah. Karena percaya kepada 
Sihir dan mantera, maka mereka pikir segalanya tidah beres selain sihir dan mantera, dan jantung 
mereka pun makin keras menentang kebenaran P : 

1090. Tafan — bencana yang tersebar luas, yang menimbulkan kematian dan kehancuran Mungkin 
Itu banjir, mungkin juga taufan atau wabah penyakit, yang menimpa manusia dan ternak. Mungkin 
yang terakhir ini yang dimaksud, kalau boleh kita menaisirkannya menurut kisah Perjanjian Lama 
(Keluaran 9. 3, 9, 15: 12. 29). R | 4 

1091. Dalam 17:101 hubungannya pada sembilan tanda yang jelas, yakni (TI) tongkat (7 107), (2) 
tangan bersinar (7:108), (3) musim kering atau kekurangan air (7:130), (4) kurangnya hasil panen 
130), (5) wabah penyakit di tengah-tengah manusia dan ternak, (6) hama belalang, (7) kutu, (8) 
atak, dan (9) air yang sudah berubah menjadi darah. , : 

1992, Kino Musa Tema jadi dua kali: (1) kembalilah kepada ajaran Allah Si Sd hal 
Pemerasan, dan (2) aku akan membawa orang-orang Israil keluar dari Mesir. Yang petama ena an 
dan ditolak disertai ejekan. Bila sewaktu-waktu orang Mesir mengalami penderitaan karena dina 
Wabah yang datang sebagai hukuman, mereka menjanjikan perubahan perbaikan dan Mainin an 
ABar Menjadi perantara (syafaat) dan menghentikan bencana wabah itu, Tetapi Sak Ya Lan 
mereka selamat, kembali lagi pada tingkah laku yang jahat, sampai akhirnya, hari pa 1 
Pan datang. Yang demikian ini suatu contoh sikap kejahatan yane berlaku Ta manga 

3. Perantaraan Isyafaat) Musa terbatas hanya pada doa. Setiap wabal cabai SEO Haa Pan 

Da Memuat kerena Tenan, Master Lap Ka ang Kamatan manusia. 
Berlakun a saligaudang, Mejamadan pen ut J8 banana kepada Allah dengan khusyuk dan 
kehadir V4 Perantaraan itu hanya dalam dua hal: angkutan, yang sudah berjanji akan 
ba UNY harus tertanam dalam hati dan jiwa yang bers I bila doanya dikabulkan. Ini juga 
Sudah sa an (2) yang bersangkutan diberi kesempatan lebih jau 

€Tupakan kebenaran yang umum. 


374 Juz 9 HA Ra) 


Surah 7: A'raf 
PAN da AAA ME Ke 
136. Lalu Kami menjatuhkan hukuman: me- KERAP Ha @ 
$ i lamkan ke dalam Laga Tan bagan 
reka Kami tenggelamka Ai KE, 


laut, karena mereka telah mendustakan 

bukti-bukti Kami, dan mereka tidak meng- 

indahkannya. 1095 

da ad Lan PL Lola 

137. Kami wariskan kepada golongan yang Apaan AS INA 3 KG) 
tadinya dipandang lemah aneh yang NASI 
Kami berkata di Timur dan di Barat. Maka : Beny Sa PARA 
sudah terpenuhilah janji Allah kepada Bani TPL SEE 


Israil, karena kesabaran dan ketabahan NA Mn an BNN 
223 TAI a39 1 
mereka. Dan Kami hancurkanlah segala KAYAK AYAT Tan 


: " , 2. 
yang dibuat Firaun dan kaumnya serta GAN 
apa yang telah mereka bangun. 


£ . Sa AMAN 0 Tan TAN AA 
138. Bami selamatkan Bani Israil menyebe- Pyar YAN) AA - Ujgle @ 
rangi lautan. Ketika mereka sampai ke 
tempat suatu kaum yang sedang tekun 


1094. Bila akhirnya Firaun mengusir orang Israil, mereka pergi tidak melalui jalan besar yang 
menuju ke Kanaan, sepanjang pesisir Laut Tengah dan Gaza, sebab mereka tidak bersenjata dan akan 
segera dihadang oleh lawan di sana—tetapi mereka mengambil jalan tandus yang sunyi di Sinai. Mereka 
menyeberangi rawa di ujung pesisir Laut Merah, yang dapat mereka lalui, sementara rombongan 
Firaun yang mengejarnya tenggelam. Bd 2:50. 

1095. Di mana Dewan Majelis Firaun itu bersidang tatkala Musa berbicara kepada Firaun? Kota 
utama pada zaman Dinasti ke-18 talah Thebes (“No-Ammon), yang jaraknya lebih dari 400 mil 
selatan Delta, dan di sudut itulah orang Israil bertempat tinggal. Memphis yang terletak di puncak 
Delta, agak ke selatan tempat kota Kairo yang sekarang, juga lebih dari 100 mil dari tempat permukiman 
orang Israil. Pembicaraan itu seharusnya terjadi di Istana dekat Goshen, tempat tinggal orang Israil, 
atau di Zoan (-Tanis), ibu kota Delta yang dibangun oleh dinasti sebelumnya, yang sudah tentu 
masih berlaku untuk dinasti yang berkuasa, dan yang tidak jauh dari tempat permukiman orang Israil. 

1096. Israil, yang sudah dihina, menjadi suatu bangsa yang besar dan berjaya di bawah Sulaiman. 

Wilayahnya sangat baik, dan dia mendapat berkah ganda: negeri dan rakyat yang makmur, dan karunia 
yang diberikan oleh Allah kepadanya berupa kearifan, Kekuasaan dan kemasyhurannya terbentang 
luas dari timur ke barat Dan dengan demikian janji Tuhan kepada Israil sudah terpenuhi. Perlu kita 
perhatikan, bahwa Suria dan Palestina pada suatu ketika berada di bawah kekuasaan Mesir. Dalam 
pada itu kesombongan dan keingkaran Firaun serta pengikut-pengikutnya sudah mulai menurun. 
Tugu-tugu atau monumen yang indah yang mereka bangun dengan penuh keahlian dan kebanggaan, 
sudah jadi satu dengan tanah. Kota mereka yang besar, Thebes (atau No-Ammon), Memphis (atau 
Noph, persembahan suci kepada Lembu atau Osiris), dan kota-kota lain yang serba indah, sudah 
menjadi seperti tak pernah ada. Ahli-ahli arkeologi sudah pernah mengadakan penggalian bekas- 
bekas itu dari bawah pasir. Tugu-lugu yang serba indah--kuil, istana, kuburan, patung, pilar dan 
bangunan-bangunan megah dari segala bentuknya—sudah terkubur di bawah pasir. Bahkan monumen 
seperti Sphinx Besar, yang tampak seperti menantang zaman, sebagian sudah terkubur ke dalam pasir, 
dapat secara relatif diselamatkan berkat jasa penyelidikan para ahli purbakala baru-baru ini, Pada 
akhir tahun 1743 Richard Pococke dalam Iravels in Egupr (h. 41) menyebutkan: “Kebanyakan piramida: 
piramida itu sudah banyak mengalami kerusakan.” (R). | 


NP” 


Surah 7: A'raf 


375 


menyembah beberapa berhala sembahan 
0g 
mereka.!”97 mereka berkata: “Hai Musa! 


Juz9 Api tni 
Eu Lan RISA GL arua 
Ja Gn Pangan 


eea An ep 
Buatkanlah untuk kami sembahan seperti AP SEKEN 


yang ada pada mereka." Ia menjawab: 
“Sungguh kamu ini Orang-orang jahil. 


139. “Mereka akan dihancurkan!"98 oleh ke- BESAR SA 8 


percayaan yang mereka tekuni, dan apa 
yang mereka kerjakan akan sia-sia.” 


140. Ia berkata: “Adakah selain Allah yang R age, PA eng Je fa) 
akan kucarikan sembahan bagimu, pada- ana 
hal Ia sudah mengutamakan kamu di 
atas semua bangsa?” 
Sae Wana », “3. 
141. Dan ingatlah ketika Kami selamatkan aan 23232353 AL 


kamu dari golongan Firaun, mereka » Pen aan RU 
mendera kamu dengan azab yang berat, 28 IP REA IS uya 


membunuhi anak-anakmu yang laki-laki BA Strag Ouri 
dan membiarkan yang perempuan hidup. 


Yang demikian itu suatu cobaan berat 
dari Tuhanmu. 1099 


1097. Golongan apa mereka ini? Kita berada sekarang di Semenanjung Sinai Ada dua kemungkinan 
dalam dugaan kita. (1) Golongan Amalek (Wmdligah) di Semenanjung Sinai yang berada dalam 
perang terus-menerus dengan orang-orang Israil. Barangkali mereka imi bangsa penyembah berhala, 
tetapi sedikit sekali pengetahuan kita mengenai upacara pemujaan mereka (2) Dari sejarah Mesir 
dapat kita ketahui, bahwa sejak zaman tua dahulu sekali Mesir sudah mengolah beberapa tambang 
lembaga di Sinai Mungkin di daerah ini ada sebuah tempat permukiman orang-orang Mesir. Seperti 
semua perkampungan tambang sejah permulaan diisi oleh sisa-sisa penduduk yang Kurang berguna 
Bilamana tambang sudah dapat dikerjakan lagi, permukiman atau apa saja yang masih ada, akhlaknya 
akan jadi makin merosot. Karena sudah terputus dari peradaban, pemujaan mereka akan makin 
sempit, tanpa harus ada pengisian kembali pengaruh-pengaruh yang biasa berlaku pada kemajuan 
sesuatu bangsa. dalam soal pemujaan sekalipun. Barangkali juga Apis, Sapi suci kepercayaan Memphis, 
Semua arti lambangnya buat mereka sudah hilang: yang masih tinggal hanya upacara-upacara yang 
aneh-aneh dan penuh khurafat. Nas yang berbunyi beberapa berhala sembahan mereka mengandung 
makna bahwa mereka hanya menguasai sepenggal bagian dari agama mereka yang lebih lengkap. Ini 
merupakan godaan yang berbahaya dalam perjalanan Israil itu, karena sudah sekian banyak generasi 
perbudakan di Mesir yang terjerumus ke dalam kebodohan dan takhayul. : 

1098. Kalau dugaan kedua pada akhir Catatan di atas itu benar, tidak lain penyembahan berhala 
semacam itu merupakan penggalan bekas kehancuran dari Mesir, dan kecaman Musa dalam hal ini 
Pedas sekali: “Kamu yang sudah diselamatkan dari perbudakan di Mesir, kamu sekarang masih ingin 
menjadi budak pemujaan yang sudah mati, yang akan menjerumuskan kamu, malah dari tempat kamu 
diselamatkan?” 

Mutabbar « pecah berkeping-kepin , hancur. aa ' 

1099. Ini perhgelin lt aa Car Israil melalui Musa. Di sini ada dua macam Poo: (D 
Sementara perbudakan sudah berakhir, orang harus belajar sabar gan tabah di ae Lia 
Gerilaanj (2) ketika mereka sudah diselamatkan, mereka perlu belajar bersikap rendah hati, adil dan 

baik. 


1. | 


Surah 7: A'raf 376 Juz 9 HAN 3 ) 


Am 17. 
Tag Ga ng 


PN AAA AT AKUN "ya 
142. Dan Kami menjanjikan Musa tiga puluh Fa Jaa ab saaaang @ 
malam, dan Kami lengkapkan dengan CAS 
sepuluh (lagi). Maka lengkaplah waktu KANG) 
100 


1 aJa te 3 


LEARN 
Ainan an ol 


: sat . ane Zn PANAI Cas 
yang ditentukan Tuhannya empat Ra AN ANA AT Kya ag c33 
afi Musa berkataikerg IE LA PUGAN YA 
puluh malam. Dan Musa berkata kepada Ld cad 
, : 2g. 22 
Harun. saudaranya (sebelum ia naik): 5 


“Gantikanlah aku memimpin kaumku, 
' 

perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti 

jalan orang yang membuat kerusakan PON 


7 
Kami tentukan dan Tuhannya berfirman 


AAA, LA P3 » 51 
143, Ketika Musa datang ke tempat yang sudah se & 3g NAN Ea y 1 9 

PN Pe NP AN Pena ta ad - 

kepadanya (langsung) maka ta bermohon: db Naa IIS Sai | 


“Tuhanku! Perhihatkanlah (Diri-Mu) ke- Pn Sa 3 

Asa DA ne ATA 
padaku supaya aku memandang-Mu 192 Wa ag ENY dat 
la berfirman. “Engkau tidak akan me- o 


lihat-Ku! Tetapi pandanglah gunung itu, 
kalau tetap di tempatnya kau akan melihat 
Aku? 103 Maka ketika Tuhan menampak- 


1100. Empat puluh malam hubungan Musa dengan Tuhan di Bukit mungkin dapat dibandingkan 
dengan empat puluh hari Yesus berpuasa di padang gurun sebelum ta menerima dan men. 
tugasnya (Matius 4 2) dan dengan empat puluh tahun persiapan al-Mustata dalam hidupnya s 
menjalankan tugas kenabian yang diterimanya, Pada setiap peristiwa para rasul itu hidup terpisah dari 
kaumnya, sebelum mereka terjun Jangsung menjalankan tugas sucr itu sepenuhnya 

1G1. Kalau karena sesuatu alasan seorang nabi tidak berada di tengah-tengah kaumnya, maka 
tugasnya dalam kepemimpinan (Mulajary harus diambil oleh saudaranya—tidak selalu harus saudara 
sedarah. tetapi dari persaudaraannya atau dan akatnya. Wakil itu harus 
melaksanakan semua tugas dengan segala kerendahan hati, dengan mengingat tiga hal: (1) bahwa 
dirinya hanya seorang wakil, dan berkewajiban mengikuti petunjuk-petunjuk Pemimpinnya, 2) 
bahwa kebenaran dan keadilan harus dijadikan dasar kekuasaan, dan (3) bahwa segala tindakan yang 
merusak akan mendapat kesempatan mengangkat kepala di kala tidak adanya Pemimpin, dan bahwa 
wakil itu harus selalu waspada terhadap perangkap yang dipasang di depannya ketika Pemimpinnya 
tidak ada. 

1102. Sekalipun orang yang terbaik di antara kita mungkin saja ia tertipu oleh kepercayaan yang 
berlebihan terhadap diri sendiri atau oleh ambisi keagamaan yang belum dapat diterima oleh tingkat 
yang sudah kita capai. Musa sudah menyaksikan sebagian keagungan Allah dalam cahaya tangannya 
yang putih, yang bersinar karena keagungan nur ilahi (7-108, C. 1076). Tetapi dia masih manusia 


biasa yang hidup, dan tugasnya kepada kaumnya baru dimulai sesudah Wasiat Sinai. Permohonannya 
untuk melihat Tuhan masih terlalu pagi. 


alah seorang anggota mas 


1103, Tetapi Allah—Maha Pemelihara dan Pelindung segenap makhluk-Nya—memenuhi per, 
mohonan yang paling bodoh sekalipun, dengan sifat penuh kasih-sayang dan bijaksana. Nyatanya 
pantulan keagungan Allah itu terlalu besar buat hakikat benda kasar. Puncak tempat cahaya itu Li 
mancar telah berubah menjadi semacam debu yang dibalut kecemerlangan yang begitu agung Beha 
tak terlukiskan lagi. dan Musa pun segera kehilangan kesadaran lahirnya. Bila kemudian ia SW uh 
kembali dari pingsannya, dilihatnya keadaan yang sebenarnya, serta jarak antara kesadaran Ke an 
kasar kita dengan keagungan Allah yang begitu cemerlang. Ketika itu juga ia menyatakan penyesa - 
nya kepada Allah, dan menyatakan keimanannya. Terpesona oleh kecemerlangan yang aan iw 
biasa, sudah tak dapat lagi 1a melihat dengan mata lahir. Hanya sekelumit ia melihat Hakika! 
dengan mata imannya, dan segera ta menyatakan keimanannya. 


5 


NN 


Ara, 

na tadi 377 Juz 9 Ai vw 
Fa 

kan keagungan-Nya di atas 

2 gunung, gu- KAN LP 
nung itu hancur luluh Seperti debu am SAS ENI 
Musa jatuh tersungkur tak sadarkan diri a Hirata Tati tel ana i acar 

ig, z1 AO Kata AA 

Setelah sadar kembali ia berkata: “Maha, ai KA aj 
suci Engkau! Kepada-Mu aku bertobat 
dan aku yang pertama beriman,” 104 


144. (Allah) berfirman: “Hai Musa! Aku sa Angan AA 
AI! 1 5 2nd 


MAN O 


telah mengutamakan kau melebihi oran: Ba aa - 3! 
2 13 tc 4 sa Es 
lain, 108 dengan menyampaikan amanat- uh EGA GEN GA, 


Ku dan firman-Ku. Terimalah apa yang 
telah Kuberikan kepadamu dan ber- 
syukurlah,” 190 


145. Dan Kami tentukan undang-undang dari Aeriea NIK Kenera 
segala soal untuk dia di dalam loh-loh, SIN IN K3) 


-.& BELLA Lha ng 
sebagai pelajaran dan penjelasan dalam AN Pa An ani 


segala hal. (Dan berfirman): “Pegang Kam Ma, M5 ye 3 
teguhlah dan suruhlah kaummu meng- Te SG 


ambil yang terbaik dari itu.!!07 Akan Ku- 
perlihatkan kepadamu!!98 tempat orang- 
orang fasik.” 199 


1104. “Yang pertama beriman" Bd dengan pernyataan "orang yang pertama tunduk (dalam 
Islam)” dalam 6:14 dan 6:163. “Pertama” di sini bukan berarti pertama dalam waktu, tetapi lebih 
berarti dalam iman. Ini dalam pengertian intensil, bukan komparatif. 

1105 “Melebihi orang lain”: yakni di antara Orang-orang sezamannya. Dia membawa sebuah misi 
yang luhur. dan mendapat kehormatan berbicara kepada Tuhan 

1106. Wahyu Allah itu kemanfaatannya untuk makhluk-Nya juga, yang harus menerimanya dengan 
rasa khidmat dan penuh rasa syukur Sementara Musa telah mendapat pengalaman baru yang begitu 
besar di atas Bukit, masyarakatnya di bawah orang yang samasekali tak tahu bersyukur, dengan 
melupakan Allah dan membuat anak lembu dan emas untuk disembah (7:148) 

1107. Loh-loh itu berisi pokok-pokok ajaran rohani yang sudah diterima kebenarannya. Dari sini 
Gapat diambil segala perintah dan larangan, dengan segala penjelasan dan penafsirannya. Hal ini 
sudah menjadi tugas setiap nabi supaya dijalankan oleh umat pengikutnya. Peraturan itu sebagaimana 
lazimnya syariat yang berlaku, akan berisi hal-hal yang sudah mutlak dilarang, hal-hal yang tidak 
dilarang tetapi tidak disetujui, di samping ada juga yang bukan larangan dan bukan pula perintah, 
tetapi ketentuannya diatur menurut keadaan, hal-hal yang mengenai kewajiban positif dan berlaku 
Umum, hal-hal yang dianjurkan kepada mereka yang sudah mantap untuk memungkinkan mereka 
berperi laku lebih linggi daripada patokan-patokan minimal, dan hal-hal yang ditujukan kepada 
Orang-orang yang martabat kerohaniannya sudah lebih tinggi. Orang memang tidak harus memikul 
beban di iuar kemampuannya, tetapi kita harus berusaha mencari yang sebaik dan setinggi mungkin 
Untuk menjadi pegangan kita dalam berperi laku. , 5 

1108. Kita memakan peralihan dasi “Kami" kekuasaan, kehormatan dan martabat yang Maa 
pribadi (impersonal) ke “Aku” yang sifatnya khusus persoalan pribadi (personal) dalam membimbing 
Orang beriman. 


1109. Di sini terdapat dua arti, yang harfiah dan yang majas. Yang harfiah, pemukiman orang 


fasik, baik pribadi-pribadi atau bangsa-bangsa, letaknya terpencil, seperti halnya Tag pnya 
Ad dan Samud. Majas, “permukiman” yang menunjukkan keadaan orang dari gi Pe Ma un 
Silau melihat dari luar kemakmuran orang-orang tak beriman, coba petak an pen Tn Desta 
Alah serta ketakutan dan rasa tak aman yang ada pada mereka, dan kita akan yi 
karena kita telah mendapat karunia dengan petunjuk-Nya. 


Surah 7: A'raf 378 Juz 9 SA ny 


146. Akan Kupalingkan dari tanda-tanda (ke- 
kuasaan-Ku) 10 mereka yang menyom- 
bongkan diri di bumi tanpa alasan. Dan 
kalaupun mereka melihat tanda-tanda hat 
tidak juga akan percaya dan kalaupun - Se IOI AP Orasi 


adi plitiat Yg ebenara a LN nga La 

mereka melihat jalan kebenaran, tidak A SAI RE $ tai Eri 
juga akan menempuhnya. Tetapi kalau - N Tg 

s 2 « 3 

mereka melihat jalan yang serong itulah Tks ea 


yang akan mereka tempuh. Yang demi- 
kian karena mereka mendustakan!!" 
tanda-tanda (kekuasaan) Kami. dan itu 
mereka lalaikan 


147. Dan mereka yang telah mendustakan 
tanda-tanda (kekuasaan) Kami serta per- 
temuan hari akhirat, sia-sialah perbuatan 
mereka Dapatkah mereka mengharap- 
kan balasan, selain apa yang mereka 
kerjakan? 


At 18. 


148. SHetelah Musa pergi. kaumnya mem- Kadek uk Sasha SAN O 


buat dari perhiasan mereka!!!? sebuah 


110 Pembahasan ini mungkin dapat disederhanakan dengan terjemahan va) 
yang sudah ditetapkan di bumy ini, seperti yang sudah, dicaptakan ole 


chih bebas Kebenaran 
am mengakui dan patuh 
2yan dalam penciptaan itu 
Tetapi karena sudah dikarumar Kemauan, keseimbangan ani oleh manusia kadang dirusaknya. Penyebabnya 
yang ulama jalal kesombongannya, seperu perisuwa yang terjadi pada Iblis. Tanda-tanda Tuhan ada di 
mana-mana, tetapi bila ditolak Jengan sikap mengejek dan meremehkan Allah, Ia akan menarik rahmat- 
Nya. dan dosa itu akan membuat hati semakin tegar dan kebal terhadap kebenaran Kurangnya iman akan 
menimbulkan semacam kebutaan terhadap kenyataan rohani, membuat telinga tuli terhadap segala peringatan 
mengenai hari kemudian Sementara orang & baik di antara kita mengharapkan rahmat-Nya demi 
keselamatan kita. yang dapat kita lukiskan dalam arti rohani sebagai “Terlihatnya Tuhan” oleh kita, Kalau 


dengan sikap perlawanan kiwi mendustakan iman. adakah yang dapat kita harapkan selain keadilan? Dan 
keadilan itu ialah hukuman atas dosa-dosa kita 


1. Mendustakan tanda-tanda Kami s 


Mtan 
kepada undang-undang Tuhan sebayatmang sudah ditentukan untuk setiap b: 


i lagi menggunakan kata jamak sebagai martabat impersonal 
dan kekuasaan. dari kata tunggal yang bersifat persoalan personal dalam memberikan karunia dan petunjuk 
kepada orang beriman. 

: 1112 Pembuatan anak sapi serta penyembahannya oleh orang-orang Israil selama Musa di atas Bukit 
disebutkan dalam 2:51. dan yang agak lebih terperinci disebutkan dalarn 20:85-97, Kita perhatikan. bagai 
mana dalam setiap peristiwa itu hanya segi ini yang disebutkan, yang berarti memang diperlukan untuk 
dapat menguasai persoalan. Orang yang biasa bercerita, yang tujuannya hanya mau bercerita, ia akan mem 
bawanya dengan lebih terperinci, dan dengan demikian ia akan merasa puas. Seorang seniman yang mahir, 
yang tujuannya hendak memberi pelajaran, setiap garis akan dimunculkannya ke tempat yang sesuai, Seorang 
ahli yang dapat mengemukakan segala seluk-beluk itu tidak akan melantur kian-kemari. tetapi dengan 
kemampuan sastranya yang tinggi. ia akan memberikan sentuhan sebagai tambahan seperlunya saja pada 
seliap bagian guna melengkapi suasana rohani itu. Tujuannya bukan hanya bercerita tetapi akan menarik 
suatu pelajaran Kita perhatikan perbedaannya di sim antara hubungan Musa dalam ati rohani yang begitw 
kuat di Bukit, dengan perusakan yang dalam waktu bersamaan dilakukan oleh kaumnya sendiri tatkald 18 
sedang tak ada, Kita dapat memahami kejengkelan dan kesedihan Musa yang sangat mendalam itu (130 
Mereka telah melebur semua perhiasan emas, dan mereka membuat sebuah patung anak sapi sejenis SAP 
Jantan Osiris di kota Memphis di Mesir yang celaka, yang sudah mereka tinggalkan itu. 


. 


Surah 7: A'raf 379 Juz 9 Jati ie) 


yang dapat melenguh. Tidakkah mereka 

perhatikan 14 bahwa itu tak dapat ber- Ken : 
bicara dengan mereka, luga tak dapat 5: 
menunjukkan jalan? Mereka mengambil- 
nya sebagai sembahan dan mereka lelah 
berbuat antaya. 


patung anak sapi (untuk disembah): 13, eno gn aan S,f 
: Teng Wa TEA YA 


IPAL, 

149. Setelah mereka menyesal, dan melihat 2 Jing 115 BLN AN Ie 
bahwa diri mereka telah sesat, mereka ea PSA aaaa Logan: (3) 
berkata: “Jika Tuhan tidak merahmati Tapa BAG Cagar 

dan mengampuni kami, pastilah kami 


termasuk orang yang rugi.” 


150. Dan ketika Musa kembali kepada kaum- TNI ai Ya aan 
nya, ia marah dan sedih sekat katanya: Ca Bebi bego e 
“Jahat sekali cara kamu menggantikan — lgx Ti Name ah Ia pi 

aku setelah kepergianku, adakah kamu sii 

mendahului "5 perintah Tuhanmu?” Di- 


lemparkannya loh-loh itu, 0 direnggut- 


13. Sebuah parung anak sapi jasad yang secara harfiah berarti tubuh, terutama tubuh manusia 
menurut al-Khalil yang dikutip oleh Ragib. Dalam 21-8 tampaknya diartikan untuk tubuh manusia, 
seperti dalam 38 34, tetapi dalam peristiwa berikutnya arti itu juga memberi kesan sebagai sebuah 
patung tanpa kehidupan atau nyawa yang sesungguhnya. Saya menangkap adanya beberapa kesan 
dalam ayat wi: Ul) bahwa itu hanya sebuah patung, tanpa nyawa, (2) Wengan demikian ia tak akan 
melenguh. oleh karena itu yang tampak melenguh yang disebutkan langsung sesudah itu, yakn suatu 
ipu-muslihat belaka. (3) udak seperti aslinya, sapi jantan Osiris, bahkan lambang Osiris pun tak ada 
Dongeng Osiris, dalam agama yang berlaku di Mesir, setidak idaknya didukung oleh beberapa dasar etika. 

114. Lenguhan anak sapi emas itu rupanya suatu penipuan yang biasa dikerjakan oleh pemuka- 
pemuka agama Mesir itu Lytton dalam Last Days of Pompen memperlihatkan beberapa cara penipuan 
yang dikerjakan oleh pendeta-pendeta Isis. Ada orang yang bersembunyi di balik patung-patung itu 
memanfaatkan masyarakat awam yang mudah percaya 

115. Adakah kamu mendahulu ? “Di dalam ketidaksabaranmu, dapatkah kamu menunggu aku? 
Tergelincirmu ke dalam penyembahan berhala itu hanya akan mempercepat siksaan Allah. Kalau saja 
kamu mau menunggu, aku akan membawakan loh-loh (papan-papan tertulis) yang berisi pelajaran 
sangat berharga itu sebagai perintah Allah" Kata-kata Musa itu mengandung ejekan halus sekali. 
Juga kata “7! — anak sapi mengandung permainan kata, dan 'ajila - tergesa-gesa. Tak ada terjemahan 
yang dapat mengungkapkan kehalusan susunan tan, 

116 Dilemparkannya loh-loh au: Ndak disebutkan bahwa loh-loh itu pecah. Nyatanya dalam 
72154 benda-benda itu masih utuh, berisi ajaran Allah, Agak kurang hormat (kalau tidak akan dikatakan 
menghina Tuhan) jika akan menduga bahwa Utusan Allah telah menghancurkan loh-loh dalam ke- 
Marahannya yang tak terkendalikan itu, seperti disebutkan dalam Perjanjian Lama: “maka bangkitlah 
amarah Musa: dilemparkannyalah kedua Joh mu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung 
Nu, (Keluaran 32:19). Pada saat itu, dan juga pada ketika Harun (dalam kisah Perjanjian Lama) me- 
Merintahkan agar emas itu dibawa, Jalu dileburnya menjadi anak sapi, dibentuknya dengan pahat, dan 
dibangunnya sebuah mezbah di hadapan anak sapi itu (Keluaran 32. 2-5). Versi kita bang Naa 
sai yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Kita tidak percaya bahwa Harun yang ditunjul aa ia 

'84! pembantu Musa selaku Rasul Allah, jatuh begitu rendah mau menjerumuskan orang ke dalam 
Penyemibahan berhala, betapa pun lemahnya ia sebagai manusia. 


Surah 7: A'raf 380 luz 9 SPN Tp 


Hi 0 125,073 P, . 

nya (rambut) kepala saudaranya, ditarik- PUB aa SAS sale AYI 
5 sa 1117 kata: 3 — 

nya ke arahnya. la (Harun) berka' Na Lea NN aa 
“Putra ibuku, orang menganggap aku Gejala 93 pena IAI 
lemah dan hampir-hampir mereka mem- shg Pn ceri Feri £ Bm 
bunuhku. Janganlah musuh-musuh me- BNAAE IN Sati 
nyoraki aku karena kemalanganku ini, Ke 
dan janganlah aku digolongkan ke dalam Ia 
orang yang berdosa.” !!!8 


ISI. Musa berdoa: “Tuhanku! Ampunilah aku 
dan saudaraku!'!!? Masukkanlah kami 
ke dalam rahmat-Mu! Dan Engkaulah 
Maha Pengasih dari segala pengasih.” 

Am 19. 


4 PETA EA retetaka MATI 
152. Mereka yang menempatkan anak sapi PA Can Jaa KAI @ 


(sebagai sembahan) mereka akan men- KA ara 5 Pn 

dapat kemurkaan Tuhan dan kehinaan HEN 3 Niaga 15213 AG) 

dalam hidup di dunia. "? Demikian Kami GA 

menghukum orang yang membuat-buat 

kebohongan. 

Tp na Lio AAN 3 s 

153. Mereka yang melakukan kejahatan se- Ken yan PAP SAN ra @ 

sudah itu kemudian bertobat dan (benar- PA TEE LAA 

benar) beriman, sungguh, sesudah itu (5 yaa Maa abal 

Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Pe- 

nyayang. 


1117. Musa hanya seorang manusia. Mengingat tugas yang diberikannya kepada Harun (7:142) ia 
merasa sedih sekali dengan kejadian itu Tetapi dia tak ingin melampiaskan dendamnya kepada loh- 
loh yang berisi undang-undang Tuhan dengan menghancurkannya. Diletakkannya tangannya pada 
saudaranya, dan saudaranya pun segera memberi penjelasan 

1118. Harun berbicara dengan sangat lemah-lembut dan bernada penyesalan Ia menyebut Musa 
sebagai "putra ibuku,”—suatu sebutan kasih-sayang. Ia menjelaskan betapa orang-orang yang sedang 
bergolak itu hampir-hampir membunuhnya karena ia mau menentang mereka. Dan dinyatakannya 
dengan kata-kata yang begitu jelas bahwa dia tidak ikut mengatur kemusyrikan mereka, juga bukan 
alas persetujuannya. Dalam 20:85 disebutkan bahwa ada seseorang yang disebut-sebut bernama 
Samiri yang telah membuat mereka sesat. Hal ini akan kita bahas lagi nanti bila sudah sampai pada 
ayal yang bersangkutan. 

1119. Karena Musa sudah yakin bahwa saudaranya memang tidak bersalah, ia berbalik dari marah 
menjadi lemah-lembut. Ia berdoa agar diampuni—buat dia sendiri dan buat saudaranya: buat dia 
sendiri karena kemarahannya, dan buat saudaranya karena dia tak mampu mencegah kemusyrikan itu 
dari kaumnya. Dan sebagai seorang pemimpin sejati, atas segala yang telah terjadi ia menempatkan 
diri sama dengan pembantunya itu. Bahkan ia menempatkan diri sama dengan semua kaumnya dalam 
doanya pada ayat 155 di bawah. Yang demikian ini sama dengan apa yang telah dilakukan oleh 
Muhammad terhadap kaumnya. 

1120. Ini membawa akibat ganda: (1) dalam arti agama, telah terhapus dari rahmat Allah, (2) 
sekalipun dalam hidup kita sekarang di dunia ini, orang beriman juga sudah dijauhkan dari pergaulan 
dengan orang berdosa, dan ia dipencilkan. 


Surah 7. A'raf 381 jne HA 


154. Setelah Musa reda dari kemarahannya, aa IN Lean ane 
dipungutnya loh-loh iw. Dalan tulisan- SITU AN RE KI) 


AnLaa anon Za colt 


a terdap: i 35 5 
nya terdapat petunjuk dan rahmat bagi “. 5 ) 
Ol as AAA, ja AD 
orang yang takut kepada Tuhan, 2 2 25. et 


An e Pe 
185, Dan Musa pun memilih tujuh puluh (a53, Teen at Oa LEaH 
orang "21 di antara kaumnya pada waktu AN: Jelek e 


e agan Lan Lan, N3a1 
yang telah Kami tentukan, Setelah tempa PARBIEAS TAN RA YAAA 


: , 
datang menimpa mereka, 12 ig herdoa: 


TE Tea rb ahaii tekan 
“Tuhanku! Kalau ini memang sudah Ha Aoa Ia WERII SU NA SA 
kehendak-Mu, I-ngkau dapat membinasa- AAA An Kata ANA 3 
kan mereka dan aku, sebelum ini. Akan FN PA Gi TOPI 


Kaubinasakankah kami karena perbuat- K4 Ebeg Kana 
an orang-orang bodah di antara kami? La AN IG Hate 
Semua, ini hanyalah cobaan-Mu 15 Cod IS Th 
Dengan itu Kausesatkan!!24 siapa saja 

yang Kaukehendaki dan Kauberi pe- 

tunjuk siapa saja yang Kaukchendaki 

Engkaulah Pelindung kami Ampunilah 

kami dan rahmatilah kami, Engkaulah 

Pemberi ampun terbaik 


156. Dan tetapkanian untuk kami kehidupan :£ Naat 5 Tiyoda3G pa 1 @ 


yang baik. di dunia dan akhirat. Kami Drg “, Kau : ug 
. - 4 1. 9 AT Aa 5 an, 
kembali kepada-Mu.” Ia berfiuman: AA jauh , Je SANAK 
ag ta 


"Azab-Ku akan menimpa siapa-siapa 
yang Kukehendaki dan rahmat-Ku me- 


121 Dibawanya tujuh puluh orang pemuka ke atas Bukit Horeb (Sinar! namun increka tinggal 
agak jauh dari tempat Tuhan berbicara dengan Musa. Mereka diam sebagai saksi-saksi bisu, karena 
Iman mereka belum lagi sempurna, dan mereka sudah berani berkata kepada Musa: “Kami tidak akan 
percaya kepadamu sebelum kami melihat Allah Jelas-jelas (2:55). Mereka terperangah oleh bunyi 
guntur dan petir, dan mungkin mereka sudah akan binasa kulau tidak karena rahmat Allah aras per- 
mohonan Musa tu 

1122. Rutar guncangan yang keras, gempa bumi. Saya pakai kata ini untuk mengacu pada 
Peristiwa yang sama seperti yang disebutkan dengan Sa'rgar dalam 2:55, guntur dan petir yang telah 
Mengguncangkan lereng gunung au 

1123 Musa tidak ikut berdosa. tetapi dia menyamakan dirinya dengan seluruh kaumnya itu. dan 
dia berhubungan dengan Allah atas nama mereka Dia mengakui bahwa itu memang suatu cobaan. 

1 ada beberapa orang di antara kaumnya yang tidak tahan menghadapi cobaan itu Ketidak- 
Mampuan demikian ini patut sekali mendapat hukuman, Tetapi dia lalu memobonkan rahmat atas 
kesalahan Semacam itu yang terbawa karena kelemahan, bukan karena sikap keras kepala, dan henar- 

Tar Mereka bertobat, sekalipun semua orang yang bersalah dengan pelbagai tingkatannya itu patut 
Mendapat hukuman. 

N24 B4 226. 


Surah 7: A'raf 


157. 


382 


Niputi segala sesuatu 178 Dan akan Kvu- 
tetapkan (rahmat-Ku) untuk mereka yang 
bertakwa dan yang mengeluarkan zakat 
serta mereka yang beriman kepada ayat- 
ayat Kami:—1126 


Mereka yang mengikuti rasul, Nabi yang 


Jaz 9 


an aa AE. Tipe an. 
TOBA AN 


ant Sa OL Luther iba 
BARANG Up 
3 Y 


La en 
eri La MANA 
anis F3 12 O 2 


tak kenal tulis-baca yang mereka dapati PENA MPI An asa 
tertulis dalam Kitab mereka, Taurat dan PEGANG NGK 


Injil, —127 menyuruh orang melakukan 
perbuatan baik dan melarang mereka 


EA 


Kios PO PAI, 


ara 2 AS 
aa 2 

Dah mesen Ga mna 
KAA MAN Ip ya 


PAS 


4 


melakukan segala perbuatan mungkar, 
Ia menghalalkan untuk mereka segala 
yang baik (dan bersih) dan mengharam- 


kan segala yang buruk (dan kotor), Ia H4 PN 2G 217121220342 0 aa 
membebaskan mereka dari beban dan GAS rn 3 al 


belenggu!!?8 yang tadinya memberatkan 
mereka. Adapun orang yang beriman 
kepadanya, melindunginya dan mem- 
belanya serta mengikuti cahaya yang 


1125. Rahmat Allah dalam segalanya dan untuk segalanya. Seluruh alam berguna menurut 
tujuannya masing-masing, demi kebaikan segenap makhluk-Nya. Kemampuan mental kita dan daya 
pengertian kita merupakan bukti yang paling nyata atas segala karunia dan rahmat-Nya itu. Setiap 
unit atau faktor di antara makhluk-makhluk-Nya itu mendapat manfaat dari yang lain dan menerima- 
nya sebagai rahmat Allah, dan pada gilirannya. satu sama lain saling memperbesar manfaat, dan 
dengan demikian merupakan suatu bukti rahmat Allah kepada mereka. Rahmat ini bersifat umum dan 
meliputi segalanya. Sementara keadilan dan hukuman-Nya disediakan hanya bagi mereka yang 
menyimpang dari kodrat yang sudah ditentukan-Nya. 

1126. Karunia dan rahmat—dan yang kebalikannya—yang bersifat pribadi (personal), dipakai 
untuk kata ganti tunggal “Aku,” sedang yang sifatnya bukan-pribadi (impersonal), yang dengan itu 
pula tanda-tanda kebesaran Allah berlaku dalam alam semesta ini, dipakai kata ganti jamak “Kami” 
yang mengandung arti kekuasaan dan martabat 

1127. Dalam ayat ini sudah dilukiskan terlebih dahulu kepada Musa tentang kedatangan Nabi dari 
jazirah Arab, sebagai rasul Allah terakhir dan terbesar. Ramalan tentang dia akan terdapat juga dalam 
Taurat dan Injil. Dalam naskah Taurat yang mula-mula yang sekarang diakui oleh orang Yahudi, 
Musa berkata: “Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dan antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, 
akan dibangkitkan oleh Tuhan. Allahmu” (Ulangan 18. 15), satu-satunya Nabi yang membawa Syarial 
seperti yang dibawa oleh Musa ialah Muhammad al-Mustafa, dan dia datang dari keluarga Ismail 
saudara Ishak, bapak Israil. Dalam Kitab Injil yang mula-mula seperti yang diakui oleh kaum Kristian! 
sekarang, Kristus menjanjikan kedatangan seorang Penolong (Yohanes 16. 16): dalam bahasa Yunani 
kata Paraclete yang oleh kalangan Kristiani diterjemahkan sebagai Roh Kudus, oleh para ulama kita 
diartikan Periclyre, yang dalam bentuk bahasa Yunani berarti Ahmad. Lihat 9. 61:6. 

1128. Aglal: jamak kata gullun, sebuah kuk, kalung leher dari besi. Dalam agama Yahudi yang 
penuh formalitas atau mengutamakan bentuk lahir dan bersifat ekslusif itu banyak sekali larangan 
yang oleh Islam dibuang—Islam sebagai agama kebebasan dalam beriman kepada Allah, bersifat 
universal dalam berbagai ras, bahasa, sikap dan adat kebiasaannya. 


Surah 7 A'raf 
383 Jar 9 BAY .y#a IN) 


P » PNP 
diturunkan bersamany 8, mereka itu PR Un 
lah orang yang sejahtera “UV GPS AD, Aap 


R87 san kedatangan Rstul Suci 
(2 158-171) Cahaya dan kimbinyan tag 
Bagi seluruh umar dari Allah ba 
Mengambil alih Huku 
Yang baik dan yang b: 
Mengikuti Cahaya ba 
Sisanya terserak di $ 


An 20. 


Tu, tetapi 
eluruh dunia. 


Eye Spa 3 


58. Katakanlah: “Ilai manusia! Aku ada CI ta Gho than, ng 2g 

' Utusan Allah"!5! kepada kamu Kentoa sala La ng 3 
Dialah Pemilik kerajaan langit dan bumi: x 
tiada tuhan selain Dia: Dialah Yang meng- 
hidupkan dan Yang mematikan. Maka 
berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul- 
Nya, Nabi yang tak kenal tulis-baca,!!32 


1129, Mengikuti cahaya vang diturunkan bersamanya 
"kepadanya," yang tekanannya. pada kenyataan, bahwa cahav 
manusia yang telah mendapat kehormatan bergabung dengan 
semesta. 

1110. Falah “ sejahtera dalam pengertian yang umum. juga dalam pengertian rohani. Datam 
pengertian yang umum berarti bahwa tingkah-laku yang benar hanya satu-satunya pintu yang akan 
menuju kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam pengertian agama berarti bahwa unan dan 
buah iman (kelakuan yang benar) hanya satu-satunya gerbang yang akan menuju kepada keselamatan, 

1131. Perhatian kita tertuju kepada semua rasul, yang diutus membawa tugas kepada umat mereka 
yang beraneka-tagam. yang dalam tiap perjalanannya, kehidupan mereka sudah diberi gambaran 
terlebih dulu. siapa di antara mereka yang terakhir dan terbesar Sekarang diperintahkan kepada kita 
agar kita menerima seruan risalah Muhammad yang universal itu. Sesudah melihat beberapa kebenaran 
ini udah perlu lagi kita merenungkan lama-lama. Soalnya sekarang bukanlah tentang orang Israil yang 
diselamatkan dari perbudakan Mesir, juga bukan tentang ajaran bangsa Madyan mengenai etika kerja, 
alau perbaikan kembali kaum Lut dari kejahatan hubungan kelamin, atau Samud dan kesombongan 
dan pemujaan nenek moyang. Yang sekarang perlu dikemukakan secara terang-terangan julah masalah 
hidup dan mati ajaran Allah seru sekalian alam kepada segenap umat manusia. 

132 “Tak kenal tulis-baca,” ummi seperti yang diterapkan pada Nabi dalam ayat ini dan dalam 
ayat 157 di atas, mempunyai tiga arti khusus. (1 Dia tidak menguasai pengetahuan seperti yang 
diajarkan manusia: tetapi sepenuhnya dia menguasai kearilan yang tertinggi dan pengetahuan yang 
menakjubkan sekali tentang kitab-kitab suci sebelumnya. Ini metupakan ujian atas wahyu yang 
diterimany a. Juga ini suatu mukjizat terting suatu "landa bukti,” yang sampai sekarang setiap orang 
Pun dapat mengujinya. (2) Semua pengetahuan manusia yang dilembagakan cenderung untuk diwujudkan, 
untuk memperoleh warna atau ciri suatu aliran” pikiran tertentu. Sudah tentu Guru Yang Mahatinggi 
bebas dari segala noda demikian, persis seperti lembaran bersih yang diperlukan bila sebuah risalah 
Yang benar-benar terang dan jelas harus ditulis di atasnya. (3) Dalam 3:20 dan 62:2 sebutan demikian 
dialamatkan kepada orang-orang Arab pagan, sebab sebelum Islam datang mereka adalah orang-orang 

h. Bahwa Nabi terbesar dan terakhir harus bangkit dari tengah-tengah mereka, dan mereka serta 
asa mereka menjadi sarana cahaya yang baru itu, sempurna dan universal, juga membawa sebuah 


makna, yang sudah dijelaskan dalam R. 12-15. 


kata-kata itu “bersamanya” bukan 
A yang dibawanya tu menyinari seuap 
sahabat-sahabit yang besar dan bersitat 


Surah 7: A'raf 384 Jaz 9 SA ng 
3 PaLun. PSA ae 2! y1 3 3, 4 
yang beriman kepada Allah dan firman- Kan Kala Heh 3 
firman-Nya. Taatilah dia supaya kamu 
beroleh petunjuk.” 
Pa LA s... Ar 
159. Dan di antara kaum Musa ada suatu KE - IA Yaya ya GD 
umat yang memberi petunjuk dengan 
dasar kebenaran, dan dengan itu mercka 
menjalankan keadilan. 


Ea AA TEA et YA Pa 
160. Kami bagi mereka ke dalam dua belas ee Hani SG ala @ 


suku"'33 bangsa. dan Kami wahyukan TES dat ana LA 
kepada Musa ketika kaumnya (kehausan) PI ek hana daa RA 
. 


meminta air kepadanya 
itu dengan tongkatmu.” Lalu memancar AN Sar na ea - 
daripadanya dua belas mata air: setiap MAA ON AAA 
golongan sudah mengetahui tempat mi- Pe NA wa PP 
num mereka. Dan Kami naungi mereka Mb ja GLEN 
dengan awan dan Kami turunkan ke- Pan Ona 2: AO PU ET Aa Ta 
pada mereka Manna dan burung puyuh Opa prt Ju gekbolay 3) 
Isalwa). “Makaniah segala makanan 

yang baik sebagai rezeki yang Kami 

berikan kepada kamu.” Mereka tidak 

merugikan Kami melainkan merugikan 

diri mereka sendiri V4 


“Pukullah batu AA NO BEA Lea 
ea KALIAN PL Lan 


Va 


35 Bg 15 ” 
161. Dan ingailah ketika dikatakan kepada Hag83 5 DokalgKang 31 @ 
mereka: “Tinggallah kamu di kota ini. » Pa - 


3 ie 34 7 
1155 dari sana sesuka hati- SS 2521383 PALA 
mu dan katakanlah: Bebaskan kami dari Ba ASLI 2 II, 2 IP AG 
dosa. Dan masuklah ke pintu gerbang NIA KAN SI 
dengan rendah hati dan menunduk. nis- 
caya Kami ampuni dosa-dosa kamu dan 
akan Kami tambah (pahala) orang yang 
berbuat kebaikan.” 


dan makanlah 


162. Tetapi orang durjana mengubah kata Ne N KS ata EeNNG @ 
dari apa yang sudah dikatakan semula P, "an bag Pe If Pn Kan 5 
kepada mereka. Lalu kepada orang dur- Pilaetaata naat 
jana Kami timpakan azab dari langit sja berapapun 
atas perbuatan mereka yang zalim.!!36 Dah 


1133. Sekarang kita memasuki beberapa sti 5 : tai 
2 : 2 peristiwa dalam sejarah Yahudi, yang sudah disinggung 
di dalam 2:57-60. Yang disebutkan di sini khusus yang bertalian dengan sejarah mereka tatkala Islam 


baru diajarkan, Dua belas suku serta tamsil di i kai juraik 
C. 73 pada 2:60. il yang diangkat dari mereka itu sudah pula diuraikan dalam 


1134. Bd. 2:57 dan C. 71. 
1135. Seperti dalam 7:19, kata “makan” di sini dapat kita teri i 
: dalam 7:19, erjemahk akan dalam 
arti harfiah, tetapi menikmati segala yang baik dalam badup kita. Ne 
1136. Bd 2:58-59 dan C. 72. Kisah yang disebutkan di sini dalam bentuk tamsil untuk melukis: 


kan Islam waktu itu. Kita melihat di sini adanya sedikit han it kamu di 
slam . jah kamu 
kota ini," bukan “masuklah kamu ke kota ini” Kab, Sa ella 


Surah 7 Af 1x3 
juga Sapi 


Ata Mt 


ta Dan tanyakanlah kepad 


ainereka tentang "0Ataa Aug pantas 
kota yang di tepi Lam Faihe: "uang Pe Ge & 


1 neteka 


melanggar aturan hari Sabar, ketika Eman A3 Ag 


Ikan-ikan mendatangi 4 


ereka, terapung ari Sain KEL ena baterai , - 
MAT, PUNksaptang di Permukaan, SP Sal 2, ap Aap 


sedang: Kukan waktu Sabat, tidak men. - 3 agan PA Pena 
datangi mereka. Demuktanlah Kami up 2 PALI S3 
mereka disebabkan perbuatan tasik yang 
mereka lakukan 

104. Dan ngalah ketika suatu kolongan di AA EA # Opal ing. 
antara mereka berkata. “Mengapa kamu “tegalan 1) Kung e 

9, .y2 

mengajari suatu golongan yang Oleh Na laguh GIA sei3 han N 4 
Allah akan dibimasakan catu dijatuln hu Pi aa f 
kuman berat Mereka menjawab: DK Lena 
"Supaya kami lepas dari tanggung jawah 
kepada Tuhanmu dan supaya bertakwa 
kepada Nya.” 


anon 


lah mereka menpabaikan peringatan 53 PA PETA HA RATET @ 


yang sudah disampaikan, Kami selamat 


168. Se 


CN aa 
kan mereka yang melaranp orang me- Hua! 
lakukan kejahatan, dan Kam hukum 
orang zalim dengan azab yanp berat atas Pes) 


perbuatan mereka yang tasik 
hi '3 IN an ar , ET 
166. Setelah mereka melanggar sepala yang B3 an" KA Kakan Laga ng 
: NP PA Ela D 
(blarang, maka tirman Kami kepada P $ ea an H3 
mereka: “Jadilah kamu kera, yang hina Tiga 


PA TES 
dan terusir. 9 


U37, Rd 265 dan CO 79. Menangkap ikan, beyitu juga kegiatan-kesiatan Jain, pula hari Sabat 
dilarang bayi orang Israil Karena kebiasaan semacam ant biasanya dihormati, akan pun biasa bebas 
pada hari Sabat mu muncul ke permukaan dengan perasaan anan dalanai mengali atu di kolam- 
kolam. Tetapi tidak demikian pada barehar lain bila penangkapan akan dibolehkan. Yang demikran 
wi merupakan godaan besar bagi mereka yang suka melanggar hukum, dan mereka tak dapat me- 
nahan dir Ada beberapa orang yang aasih taat menwajukan protes, tetapi tidak memberi pengaruh 
apa-apa Apabila orang-orang Tasik atu, yang menurot dagaan kita, makan merajalela melanggar tarangan- 
larangan yang lan sampa melampaui batas, hukuman pun tiba Di kalangan masyarakat mereka 
sendiri, mereka terhina, dan menjadi seperti kera, tak Kenal bukum dan tata-tertib atau sopan-santun 

1138. Akan ada selalu orang yang merasa heran, tentu dengan kesungguhan, apa gunanya ber- 
dakwah kepada orang jahat. Jawabannya di sini dijabarkan kepada mereka, (1) setiap orang yang 
melihat kejahatan harus mencegahnya dengan terus-terang, itu sudah menjadi kewajibannya serta 
tanggung jawabnya kepada Allah: (2) segala kemungkinan selalu ada bahwa peringatan itu adakala- 
NYa berguna dan mengenai sasaran dapat menyelamatkan jiwa orang yang, mulia, Ayat im mengandung 
ani khusus untuk masa Nabi tatkala sedang berdakwah di Mekah, yang tampaknya tidak membawa 
hasil. letapi ini sebenarnya berlaku juga untuk segala saman. 

139. Bd 2:65, C. 79. 


Surah 7: A'raf 386 39 LAN LV) 


Na LOL JPAK hb tn 
167. Dan ingatlah ketika Tuhanmu meng- PAP IUP Ga KOAATETTA 
umumkan! 40 bahwa la akan mengirim LN ae AGS EA Aa 
orang yang akan mengazab mereka, Ja Up png leh pajin 
sampai pada hari kiamat. dengan azab PE ALAN 
yang berat. Tuhanmu cepat sekali men- 
jalankan hukuman, tetapi Ia Maha Peng- 
ampun, Maha Penyayang. 


Pan Io ena Nanga Tel enan -x 
168. Dan Kami bagi mereka di bumi ini ke Aenplaaa Uh #NG SAT PA 
dalam beberapa golongan, 141 di antara 


SAN AN PL 3 
mereka ada orang yang saleh dan ada PA 333 


pula yang tidak demikian, Kami uji KA 
mereka dengan kesejahteraan dan dengan 


kesulitan, supaya mereka mau kembali 
(kepada Kami). 


SEL hh LAI yh aan Tak 
169. Sesudah mereka, menyusul generasi yang GIEGSSN 3 Hp aki ja to) 


mewarisi Kitab, tetapi yang mereka . Sengap angan Narigan nee 
pentingkan hanya kehidupan dunia.!142 MELIB TAPI SWlapp 
Lalu mereka berkata: “Kami akan di- Hor ee EA tata, g- 
LA AAA A3 0 gear 
ampuni.” Dan jika ada harta sebanyak 2 fa na 0 ea 


ae Tt NI A33 Neh 

itu akan mereka ambil juga. Bukarikah 2533 IA AI ASI 

mereka sudah terikat perjanjian” da- 2123 Ion Taha 
Ke) 


Ta 
lam Kitab, bahwa yang akan mereka LIA KEAA Gagh 
katakan tentang Allah hanyalah yang 

benar? Dan mereka sudah mempelajari 

apa yang ada di dalamnya. Buat orang 

yang bertakwa, kehidupan akhirat lebih 

baik. Tidakkah kamu mau mengerti? 


- (A2) te at H 
170. Mereka yang berpegang teguh pada Ki- TEA ASN, AA) @ 
tab dan melaksanakan salat, Kami tidak - Santa 
akan menghilangkan pahala orang yang PPP 

saleh. 


(140. Lihat Ulangan 19. 28 “dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, 
dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini”, juga Ulangan 28. 49: 
“Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti rajawali yang 
datang menyambar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti”, dan banyak lagi baris ayat 
yang lain 

1141. Pengusiran orang Yahudi merupakan bukti yang nyata sekali dalam sejarah dunia. Juga peng- 
aniayaan terhadap mereka belum pula kunjung berakhir, dan tampaknya tidak akan berakhir sepanjang 
yang dapat kita bayangkan. x 

1142. Dengan hanya mewarisi sebuah Kitab, atau dengan hanya bermanis-manis bibir, tidak akan 
dapat membuat bangsa jadi orang beriman. Kalau mereka mengalah kepada godaan dunia, maka ke- 
munafikan mereka makin menjadi-jadi. “Harta yang besar” merupakan salah satu godaan. Bd. juga 2:80: 
“api neraka tidak akan menyentuh kami selain untuk beberapa hari saja” dan 2:88, tentang kekufuran 
mereka. 


1143. Bd. Keluaran 19. 5-8: 36. 27, dan sekian banyak lagi baris ayat yang lain. 


Surah T. AAf 387 jar 0 AA ea hi 


" AN LAI 149 92 C2 TN 
7 Dan inkatlah ketika Kami angkat gu- A51 510 ap Pe SI 8 


mung di atas mereka yang seolah-olah P 
PIP Und 
sebuah payung awan, dan mereka me- ata! 
ngine akan jatuh menimpa mereka. (Kami hap 
ar, | 
e 


bertiuman): “Pegang teguhlah''44 apa 
yang Kami berikan kepadamu, dan ingat- 
lah apa yang terdapat di dalamnya, 4S 
supaya Kamu bertakwa.” 


R. 88. - Manusia pada hakikatnya mengandung hal-hal baik 
(7172-206) Dalam dirinya namun Allah 1 
Dengan isyarat-Nya senantiasa 
Mengingatkan mereka tentang Asma-Nya yang Suci 
Mereka yang suka mengeluh jarang menyadari 
Bahwa sedikit demi sedikit mereka jatuh: ke dalam dosa. 
Hal itu ada batasnya: kesengsaraan 
Harus tiba, dan bisa datang secara mendadak 
Jadi, dengan rendah hati mendekatlah ke Allah, 


Canangkan kejayaan-Nya, dan berbahagialah dalam pengabdian terhadap-Nya. 


Am 22. 


172. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluar- KG ENI 8 
kan'"6 dari anak-anak Adam keturunan 8 2 Pee aa — in yaaa 
mereka dari sulbinya dan menjadikan Ia - Yap PNY IN 
saksi atas diri mereka sendiri (dengan NA Dal Tatan eat ea Aa 
pertanyaan): “Bukankah Aku Tuhanmu?" Aenuaa NAN 
Mereka menjawab: “Ya! Kami ber- “Ti 
saksi" "17 (Demikianlah) supaya kamu “ 
tidak berkata pada hari kiamat: “Ketika 
itu kami lalai.” 


TPA 


ng 


1144. Bd 2:63 dan C 

145, Di dalamnva — di dalam Kitab. pada “apa yang Kami berikan kepadamu " 

1146, Ayat ini menimbulkan perbedaan pendapat dalam penafsirannya Adakah yang dimaksud 
bahwa setiap orang dalam keturunan Adam kehadwannya terpisah dari masa Adam yang dahulu. dan 
bahwa suatu ikatan janji diambil dari mereka semua, yang terikat sesuai dengan pribadi masing- 
masing? Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu ada, Kata-kata menurut teks dalam avat itu ditujukan 
kepada keturunan anak-anak Adam, yakni kepada semua umat manusia. yang sudah lahir dan yang 
belum, tanpa batas waktu Benih Adam meneruskan kehadiran Adam, dan mewariskan peninggalan 
tohaninya. Limat manusia yang demikian mempunyai segi kebersamaan Manusia sendiri oleh Allah 
lelah diberi kekuatan dan kemampuan tertentu, yang dengan menuliki itu, di pihak kita, kita dapat 
mewujudkan kewajiban-kewajiban rohani tersendiri, yang secara ikhlas harus dilaksanakan: lihat 5:1 
dan C. 682. Kewajiban-kewajiban ini. dari segi hukum dapat dianggap timbul sebagai akibat perjanjian 
yang berlaku. Dalam ayat sebelumnya (7:171) isyarat itu ditujukan kepada perjanjian yang berlaku 
terhadap kaum Yahudi. Sekarang kita melihat perjanjian itu yang berlaku untuk seluruh umat manusia. 
karena misi Rasulullah meliput seluruh dunia 

1147, Dengan cara ini perjanjian itu sudah lengkap. Kita mengakui bahwa Allah adalah Pencipta, 
Tuhan semesta alam: oleh karena itu kita mengakui adanya kewajiban kuta kepada-Nya. Kalau kita 
Sudah memberikan kesaksian mengena diri kita sendiri, maka kewajiban itu dengan sendirinya men- 
Jadi tanggungan kita, sebab ini terbawa oleh kodrat kita sendiri yang masih bersih dan belum temodai. 


TI 


Surah 7: A'raf 388 2x 9 LAN baya 
? ami Ie 
173, Atau mengatakan: “Leluhur kami dahulu 
mempersekutukan Tuhan, dan kami ke- Peran arca, 
turunan yang sesudah mereka. Akan Sinaga WNA ana 
Kaubinasakankah kami karena perbuatan 
orang-orang yang sia-sia?" 1148 


pen aa Siasati Ss 


-. Sat, 
174. Demikianlah, ayat-ayat sudah Kami je- BEAN: Tab 8 
laskan supaya mereka kembali (kepada 
Kami). 


175. Dan ceritakanlah kepada mereka!!49 Pasas aa s8 


kisah orang yang sudah menerima ayat- .! 23 1 En na 
ayat Kami, tetapi mereka tinggalkan. Saki GO EN 

Lalu setan yang mengikutinya, maka dia 

pun termasuk orang yang sesat. 


in “g 

176. Sekiranya Kami menghendaki niscaya PEN en KAPLAN H5 ea 8 
dengan (ayat-ayat) itu Kami angkat dia, NAN TE AA LA 
tetapi ia cenderung pada dunia dan meng- Jet 23 23 


ikuti hawa nafsunya yang rendah.!'50 saat ats 1g 

Ni ah Hala Spb gua 
Perumpamaan orang ini seperti anjing, Pa el 35 nee 
jika kau halau ia menjulurkan lidah, 
atau jika kaubiarkan juga ia menjulur- 


1148. Kemampuan yang tersembunyi dalam diri seseorang cukup untuk mengajarkan adanya 
perbedaan antara yang baik dengan yang buruk, untuk memberi peringatan kepadanya tentang bahaya 
yang sedang mengancam hidupnya. Tetapi untuk menyadarkan dan membangkitkan kemampuan itu, 
perlu imbauan pribadi kepada setiap orang melalui “suara yang satup-saup” dalam dirinya. Dalam 
keadaannya yang belum ternodai ia mengakui kebenaran itu dan se ra majas menyatakan sumpah 
janjinya itu kepada Allah. Oleh karena itu, tak ada alasan bagi setiap orang untuk mengatakan, baik 
(1) bahwa ia tidak peduli, atau (2) bahwa ja tak harus dihukum karena dosa-dosa nenek moyangnya, 
sebab hukuman demikian itu (kalaupun ada) sudah merupakan tanggung jawab pribadi dan karena 
kekufurannya sendiri pula, di samping adanya pengaruh kerohanian yang lebih dalam. 

1149. Para mufasir berbeda pendapat, adakah kisah atau tamsil ini ditujukan kepada pribadi 
tertentu, dan kalau demikian, kepada siapa. Kisah Bileam (Balaam) tukang tenung, yang diminta oleh 
musuh-musuh Israil untuk mengutuk Israil, tetapi sebaliknya ia memberi berkah kepada Israil, 
(Bilangan 22., 23., 24.) berbeda sekali. Lebih baik kita mengambil tamsil dalam suatu pengertian 
yang umum. Ada beberapa orang yang berbakat dan mempunyai kedudukan, mendapat kesempatan 
memperoleh wawasan rohani baik sekali, tetapi mereka tinggalkan. Setan mengambil kesempatan ini 
lalu mengejar mereka. Sebaliknya daripada mempertinggi kehidupan rohani, keserakahan dunia dan 
hidup mementingkan diri sendiri dan ambisi yang besar telah meruntuhkan mereka, dan mereka pun 
tersesat. 

1150. Kita perhatikan perbedaan antara martabat kehidupan rohani yang tinggi, yang mereka 
terima dari Allah bila mereka mengikuti petunjuk-Nya, dengan orang yang sarat dengan nafsu hidup 
duniawi, yang akhirnya akan menjerumuskannya ke lembah kehidupan hewan, bahkan lebih buruk 
lagi. 


Pi 


Surah 7. A'raf 
389 Fiatgi sed 
Ang 
kan lidah. "5! ulah : 
Perumpamaan ora ala a21 
yang mendustakan ayat-ayat L MENg Ha SAN SEA arit 
Lane kana, an Sea : Ha Maka Lara es Et 3 Si 
reka berpikir. paya me- 


177. Sungguh buruk Perumpamaan 5 
ora 23 3 - 
yang mendustakan ayat-ayat Kami: si Me NE Gaun tt 9 


mereka menganiaya diri sendiri 


AN 
St 
(en 
& 

Y 


178. Barang siapa diberi petunjuk oleh A 0122 
: Ulah, 22 € 90 
maka dialah yang mendapat petunjuk Ikan anita IN aa s8 
dan barang siapa disesatkan, maka m ba PKI AO) 
itulah yang rugi 1!52 eraka Naa UPT 
179. Banyaklah dari kalangan jin dan manusi ata» £ 
Nanda RA sia Era an 
yang Kami siapkan untuk jahanam, MSN AI TA - Aa Besraia s8 


mereka mempunyai jantung, tidak G1 533 DINGIN GAN na 20 3.13 
mau menyadari. mereka San aa pas “ 5 AI PEGANG 
. € KG 2 . : Ata osn ga 
tidak juga -. Angga ari mereka PIA EA SS dinas 
mempunyai telinga, tida juga mau SIN Le3AS 
mendengar. '83 Mereka sudah seperti BEP IS 
hewan ternak. bahkan lebih Sesat lagi, 


karena mereka sudah lalai 


180 Atiah mempunyai nama-nama yang 
indah:!'$4 maka bermohonlah dengan 
itu dan tinggalkanlah mereka yang me- 


TING O 


1151. Anjing, terutama dalam udara panas, akan menjulurkan Ii Ika Alam SN 
dalam keadaan lelah atau dibiarkan sendirian. Ia akan Si Hp naa $ aa aa 
bawaannya Yang demikian ini sama dengan manusia yang tidak mempercayai Allah Baik dia diberi 
peringatan atau dibiarkan seorang diri, ta akan terus-menerus mengeluarkan air liurnya, Luka yang 
dibuatnya sendiri akan merugikan dirinya sendiri pula Jetapi tindakan jahatnya wu mungkin akan 
menular Oleh karena itu kita harus melindungi yang lain. Kita tidak boleh putus asa dalam 
mengharapkan adanya perubahan arah perbaikan pada orang itu. Kita harus selalu mengingatkan dan 
memintanya agar berpikir-pikir 

1152. Barang siapa mengingkari Allah, ia akan terkikis dari segala karunia dan petunjuk-Nya, 
Rahmat-Nya terbuka selalu bagi orang yang benar-benar bertobat. Tetapi pada set iap langkah mereka 
menurun, maka selanjutnya mereka akan terjerumus, makin lama akan makin dalam, dan akhirnya 
binasa. 

1153. Bd. 2:18. Meskipun tampaknya mereka memang menggunakan segala akal pikiran dan daya 
pencerapan, namun dibuat tak berdaya. sehingga segala kemampuan pikiran itu sudah tidak bekerja, 
dan mereka langsung tersungkur ke dalam neraka. Mereka memang sudah disiapkan untuk neraka. 

1154. Bila kita merenungkan kodrat Allah, maka kita dapat mengambil nama-nama yang indah 
yang dapat kita ingat, untuk menyebutkan silat-sifat-Nya. Ada ratusan banyaknya sifat demikian. 
Pada pembukaan Surah Fatihah, kita dapat membacanya, yang disimpulkan dalam kata-kata pendek 
yang begitu padat, seperti Rahman (Maha Pemurah), Rahim (Maha Pengasih). Rahbul “alamin (Tuhan 
semesta alam). Nama-nama yang harus kita ingat selalu itu merupakan sebagian dari salat. doa dan 
zikir kita. Tetapi ini jangan dihubungkan dengan orang yang memakai nama Allah dengan tidak se- 
mestinya, atau untuk mengesankan sesuatu yang sifatnya merendahkan keagungan dan keesaan-Nya. 


Surah 7: A'raf 


181. 


182. 


183. 


184. 


185. 


nyalahartikan nama-nama-Nya. Mereka 
akan mendapat balasan atas apa yang 
mereka lakukan. 


Di antara (makhluk) yang Kami cipta- 
kan, ada suatu umat yang memberi 
petunjuk dengan dasar kebenaran, dan 
dengan itu mereka menjalankan keadilan. 


An 23. 


Alereka yang mendustakan ayat-ayat 
Kami akan Kami hukum berangsur- 
angsur dengan cara yang tiada mereka 
ketahui. 1944 


Akan Kutangguhkan mereka, rencana 
Kami pasti sekali. 


Tidakkah mereka renungkan? Sahabat 
mereka bukan orang gila:!'55 dia hanya 
pemberi peringatan yang jelas.!!86 


Tidakkah mereka perhatikan kerajaan 
langit dan bumi dan segala yang dicipta- 
kan Allah?!!57 (Tidakkah mereka per- 
hatikan) bahwa mungkin saat mereka 
sudah akan berakhir? Lalu berita mana 
lagi sesudah ini yang akan mereka per- 
cayai? 


1154-A. Lihat juga 68:44 dan C. 5626. 

155. Sahabur mereka, yakni Rasulullah, yang hidup bersama-sama dan di tengah-tengah mereka. 
la dituduh gila sebab ia bersikap tidak sama dengan mereka. Ia tak pernah berambisi mementingkan 
diri sendiri. Dalam berpikir, dalam berkata dan dalam berbuat, selalu benar dan jujur, ia lemah- 
lembut dan penuh perhatian terhadap mereka yang lemah, dan tak pernah terpesona oleh kekuasaan, 
kekayaan dan kedudukan dunia, tak pernah gentar ia menghadapi kekuatan, menghadapi olok-olok 
orang atau kejahatan yang begitu menyakitkan hati, atau sikap orang yang acuh tak acuh terhadapnya. 
Itulah sebabnya ia berani menentang segala kebatilan: ia selalu berkata jujur dan berterus-terang, dan 


tidak bermanis-manis bibir dalam memberi peringatan. 


390 


Ing Lea 0, 
MEP BARA 


Juz 9 


(3 
X 
: 

L 

4. 


7, LAN iban 
ben day ES lg & 


Pa TN) 
Se nia & 


Ta Lu, SL 
SANA AI 
: Haa en katanan 
DO a31 pegi ya akanlag 
2d Peranan Tan ana P 


Ion pan Feb GA Kla DUS 


1156. Mubin, jelas. Alasan kenapa saya tidak menggunakan kata yang lebih mudah, seperti 
“sederhana” atau “terang” sudah saya sebutkan dalam C. 716 pada 5:15. Dakwah Rasulullah bukanlah 
peringatan yang lemah-lembut dengan tujuan mengharapkan pujian atau mencari muka di tengah- 
tengah kelemahan orang demi kedudukan yang tinggi atau kebanggaan nasional atau semangat orang 
banyak. Setiap titik kelemahan dan kekurangan oleh dakwahnya diperlihatkan seterang-terangnya, 
dengan kefasihan lisan yang diantarkan oleh wahyu dari Allah, 

1157. Seruan untuk melihat alam semesta yang sungguh menakjubkan yang sekaligus harus M- 
yakinkan orang yang berpikir tentang manusia yang tak berarti, dan tentang kekuasaan, keagungan 
gan kesempurnaan Allah. Ajal manusia begitu singkat. Kalau ia tidak diberi peringatan dengan tanda-tanda 
yang agung, serta ajakan agar ia memerhatikan semua itu, setidak-tidaknya mampu jugakah ia beriman? 


surah 7 AMP 191 


186 Barang siapa divesatkan Allah ia tidak 
akan mendapat petunjuk: dang dibiarkan 
Nya terombang s 
Na Kambing dalam kesesat 


187 $lereka bertanya kepada engkau tentang 


yuz 9 Sp P ae 


Dang aa D3 
Gea ntah 


Magang Aji lela 


Bit Lungannyarjkey O 


saat kiamat Kapankah kepasttannya? 
ainun 


Katakanlah: “Yang menpetahuinya hanya 
"Tuhanku. Ink Seorang pun dapat men 


PI EL MAA Beng babea NN Pd 
ssi kala Hah ne 
$. 2 . 
ungkapkan waktunya kecuali Dia tito HS Pa KA 5. 513 5 ya j 
Reban yang sungguh berat, di langit dan Iaara Sama . an 
di bumi. Kedatanpannya kepadamu akan San hay Hr 


tiba-tiba sekali” Mereka akan bertanya 
kepadamu, seolah-olah engkau ingin 
sekali menyelidikinya H1 Katakanlah 
SUmu tentang atu adanya hanya pada 
Allah. Tetapi kebanyakan Orang tidak 
tahu." 


Lah 


aka 331 


188. Katakanlah: “Aku tidak berkuasa mem- 


bawa manfaat atau mudarat untuk diriku Tn . , , 
1 NN HO age Pa - 
sendiri kecuali bila Tuhan menghendaki, SEKEN GEN SS 3 
Kalaupun aku mengetahui yang puib, Pee, Lae rarhn 
BNN TAI Ga 
ta 


temu Kuperbanyak berbuat baik, dan 5 
Tn nh el 
Iran p3RL A39 


Eni Ia aon, . - 
NA HA ga AA IN G 


tak ada yang buruk akan menyentuhku 
Aku hanya pemberi peringatan dan pem- 
bawa berita gembira bagi Orang yang 
beriman. "18 


158 Bd 215. Bila petunjuk Tuhan sudah dicabut, mereka hanya akan mengembara kian-kemari, 
seperti orang buta yang kebingungan 

159. Kenyataan ini sudah pasti akan datang. waktu yang tepat untuk itu oleh Allah udak diper- 
libatkan, Kalau itu diperlihatkan, yang begita luar biasa, pasti akan merusak pikiran dan kehidupan 
kita Intakan menjadi beban yang berat sekali buat kita Sepanjang waktu tuyas kita hanya akan 
disiapkan untuk atu saja Kedatanyannya itu tidak diduga-duga, Dalam Injil yang ada sekarang Yesus 
berkata dengan nada yang sama, 4a tidak mengetahui kapan saatnya, tetapi ukan tiba-tiba sekali, 
“Tetapi tentang har atau saat atu tudak seorang pun yang tahu, malaikat malaikat di sorga tidak, dan 
Anak pun tidak, hanya Bupa saja. Hau-batlah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bila- 
manakah waktunya tiba." (Markus 13. 32-33) 

1160. Hafiyun biasanya diterjemahkan dengan arti: “ingin sekali atau gelisah dalam menyelidiki," 
dengan diikuti kata perangkai 'an « tentang, Beberapa mufusir (termasuk Ragib) mengartikannya 
dengan "kenal baik." Dalam 19:47 dengan disertai kata perangkai bi berarti "akrab kepada," "berkenan 
kepada, baik hati kepada, bermurah kepada." 

101. Pemberi peringatan kepada semua orang, dan pembawa berita gembira kepada mereka yang 
beriman, sebab dengan berita gembira mereka akan beruntung. Karena setiap orang diajak beriman, 
maka berita gembira itu diberikan kepada semua orang, tetapi bukan suatu keharusan berita demikian 


akan diterima oleh semua orang. 


Surah 7: A'raf 


189, 


Am 24. 


Dialah yang menciptakan kamu dari 
seorang diri dan daripadanya mencipta- 
kan pasangannya,!!02 supaya mereka 


392 


Juz 9 


Lang Erobana,R.3 
Manah be 2 not 
LA STA 


“2 


i Pan TEKI LA nge 
tinggal bersama (dalam kasih-sayang). A23 BG ay 353 PALA 


Setelah mencampurinya, istrinya hamil 
dengan kandungan ringan dan terus 
dibawanya tiada terasa. Setelah ber- 


eh Aa Heran 0 Tea 
BEI EA 


Tai 
tambah berat, mereka bermohon kepada en 
Allah, Tuhannya:!!93 “Kalau Kau karuniai 
kami seorang anak yang saleh, tentulah 


kami akan (selalu) bersyukur.” 


190. Tetapi setelah Dia mengaruniai mereka 
anak yang saleh, 161 


z -— dgan 23 Natan 
Ha Ian BIS ES 6 


karena Karunia- 


tab da0) mere " 
MAAN Aan 
Nya mereka mempersekutukan-Nya.!!95 2 ayah Sesal aa Lagi 
Mahatinggi Allah dari apa yang mereka 
persekutukan. 


191. Adakah mereka mempersekutukan-Nya 
dengan yang tidak menciptakan sesuatu, 
bahkan merekalah yang diciptakan? 


192. Mereka tak mampu memberi pertolongan 
kepada orang lain, juga mereka tak 
mampu menolong diri sendiri. 


KANG AAS O 
Sa 320 


P3 


162. Bd 4:1 dan C. 504, sudah diuraikan dengan penjelasan 

1163. Rahasia kelahiran fisik manusia, sebagaimana yang berpengaruh terhadap ibu dan bapak, 
hanya menyentuh khayal kedua orang tua itu pada tingkat-tingkat selanjutnya tatkala si anak belum 
lagi lahir, mamun hidup sudah mulai bergerak-gerak dalam perut calon ibu, khayal pun datang me- 
nyentuh kedua orangtua itu. Hadirnya kehidupan baru merupakan sesuatu yang suci, dan penuh 
harapan, di samping penuhirisiko yang belum diketahui bagi si ibu sendiri, Dalam kecemasan demikian 
kedua orangtua itu berpaling kepada Allah: Jika rasa khidmat dan harapan serta ingatannya kepada 
Allah itu dipertahankan sampai sesudah anak lahir. maka segal 
dan bagi generasi yang akan datang Tetapi sikap demiki 
dalam ayat-ayat berikutnya. 

1164, Anak yang saleh: salih, meli 
moral yang baik pula. 


anya akan berjalan baik bagi orangtua 
an lalu berubah, sebagaimana diperlihatkan 


Puti pengertian badan dan pikiran yang baik, sehat serta kodrat 


1165. Bilamana anak sudah lahir, Orangtuanya lupa, bahwa itu adal 
amat berharga,—suatu mukjizat tentang penciptaan, yang jiwanya har 
lebih tinggi mengenai pengertian Allah. Tetapi sebaliknya, perkenalan yi 
kehidupan yang baru itu oleh mereka malah dihubung-i 
pikiran dan upacara-upacara yang penuh takhas 
soal kehidupan dunia yang tak begitu pentin 
kehidupan berhala atau pemujaan 
martabat Tuhan. 


ah suatu karunia Allah yang 
us diangkat ke tingkat yang 
ang berangsur-angsur kepada 
hubungkan dengan kepercayaan atau pikiran- 
yul, atau sebaliknya menganggap semua itu soal biasa. 
8. Yang demikian ini akan mengantarkan orang kepada 
palsu, atau membuat ukuran-ukuran palsu dengan merendahkan 


Surah 7: A'raf 


9 : 
393 Juz 9 Hey) 
193, Kalau kauajak mereka ke j 
, : jalan yang aa Goa PAPAN 
mesen penajnna mereka, tidak akan Pee SN 55 O 
mematuhi kamu, sama saja buat kamu: Lb iu AA .e 
kamu mengajak mereka, atau kamu rena Na AN AA Yaa Pt 
kan! 
194: Mereka yang kamu seru selain Allah, I HK AP alan — H4 
adalah juga hamba-hamba seperti SI Dana PN 3 @ 


Lo? $ £ & 
kamu. Serulah mereka, biar mereka PE UAP Aa 
mereka KN ena GAN 


mengabulkan permintaan kamu, jika 6 


memang kamu benar! Guo 
195. Tidakkah mereka berkaki, yang dengan TERI IA II 
2 Penis $ PAKA # Pa EP 
itu mereka dapat berjalan? Tidakkah ga 2 A banar (O) 
mereka bertangan. yang dengan itu me LN LT Ea Lenny get 
3 DS Ta Peredaran are 
reka dapat merenggut? Tidakkah mereka . er - an Hana ? & 
bermata. yang dengan itu mereka dapat 3. ab GEN EN at 5 Heba 
melihat? Dan tidakkah mereka ber- 5 04 da 
telinga, yang dengan itu mereka dapat MIA 
mendengar? Katakanlah: “Panggillah 
"sekutu-sekutu berhalamu",1168 biarlah 
mereka merencanakan niat jahat terhadap- 
ku dan janganlah aku diberi waktu. 
saia Lesehan La , 
196. “Pelindungku adalah Allah yang telah Ne KAA TAAT ATIG PELAN YEN YARA YAA 
ing , 2 II Ing aol 
memberi wahyu Kitab (dari waktu ke UG S3 La “ja Ki) 
-. 
waktu). Dialah Pelindung orang yang Kena 


saleh 


197. “Tetapi mereka yang kamu seru selain Sekian dn @ 
123 2 aa 


Dia, tak mampu memberi pertolongan Bai Pa slenan 
kepadamu, juga tak mampu menolong TNI AS di 


diri mereka sendiri.” 


1166. Penyembahan palsu itu sudah begitu berakar, sehingga sang pengemban risalah menemui 
banyak hal yang akan membuatnya berkecil hati. Semua yang sudah dilakukannya seperti tak mem- 
beri kesan apa-apa. Sungguhpun begitu ja berkewajiban meneruskan tugas itu, sesuai dengan jiwa 
ayat 199 di bawah, dengan memaafkan tantangan lawan, dengan tetap terus mengajarkan kebenaran 
dan jangan mengikuti orang bodoh dengan sikap mereka yang masih ragu dan maju-mundur. 

1167. Dewa-dewa, baik berhala atau manusia yang didewa-dewakan, atau angan-angan dan berbagai 
takhayui, mereka sendiri tak dapat mewujudkan sesuatu, di luar ciptaan Allah. Mereka adalah 
makhluk-makhluk Allah juga, dan sebagai hamba mereka tunduk kepada kekuasaan-Nya semata. 
Manusia yang didewakan bukan manusia sebenarnya, mereka adalah angan-angan, bayangan manusia. 
Mereka tak dapat menolong diri mereka sendiri, bagaimana pula akan menolong orang lain? 

1168. Di sini terdapat suatu cobaan dan tantangan. Kalau berhala-berhala mempunyai kekuasaan 
3'u bahkan ada wujudnya, kumpulkan mereka itu semua, dan orang beriman pun akan berkata, 
"Biarlah mereka merencanakan niat jahat terhadapku." Mereka tak akan mampu, sebab segalanya 


hanya didasarkan pada kepercayaan takhayul dan angan-angan kosong. 


Surah 7: A'raf 394 Juz 9 AA Tape tp 


Pn tebal 


Ka uh au Ak Pa 
198. Kalau kauajak mereka ke jalan yang mem- P3 PAI NA) Gas (SD 


i j 2 43 01.1 P 
beri petunjuk, mereka tak mau mendengar- 2. 13 Tn utr 
kan, dan kaulihat mereka memandangmu Dra an 3, 
padahal mereka tidak melihat.1169 


0 nata IN ira an 
199, Berilah maaf: suruhlah orang berbuat PANAI AA 8 

baik: dan janganlah pedulikan mereka EA 

yang bodoh.!!70 


2 onlen Ne Tya, Tirintaata 
200. Jika setan datang menggodamu,"'7! ber- KET ANA LE 5 9 


lindunglah kepada Allah. Sungguh Ia Pa PAKAN 
Ani Aa 
Maha Mendengar, Mahatahu. Pend ena Lg 


Am nga 


£ La La 
201. Orang yang bertakwa, jika dibayang- aa AN 


bayangi pikiran jahat dari setan, segera Ega alah GZ KL gain —3 
PE pp 9 . 
mengingat (Allah), dan tiba-tiba mereka ar: 5 ola — 


melihat (kebenaran).!'72 


23 AGE 2 
203. Tetapi saudara-saudara mereka (Setan) "73 GE GATAS bagi 9 
membantu mereka dalam kesesatan, dan 
tiada henti-hentinya. 


1169. Keindahan dan kebersihan hati Rasulullah dalam hidupnya sudah diakui di mana-mana, 
hingga ia menerima tugas untuk disampaikan dan dipertahankan terhadap segala kejahatan. Apa yang 
terjadi kemudian? Kejahatan itu telah merintangi dirinya sendiri. Ia punya mata, tetapi ia tak mau 
melihat. Ia pun punya telinga, tetapi tak mau mendengarkan. Akal pikirannya pun ada, tetapi saluran 
pengertiannya sudah tersumbat. Bahkan sekarang pun, sesudah tiga belas setengah abad, hidup bersih 
yang tak ada taranya, ketulusan hati, adil dan penuh ketakwaan itu di mata tukang-tukang fitnah yang 
sudah buta hati itu, tampak dalam cahaya palsu. 

1170. Tuhan menghibur Rasulullah dan memberikan bimbingan ke dalam jiwanya dengan tiga 
macam pegangan moral: (1) memaafkan segala kesalahan, penghinaan dan penganiayaan orang, (2i 
meneruskan penyampaian ajaran iman yang ada padanya, dan tidak hanya menyampaikan, tetapi 
melaksanakannya dalam berhubungan dengan kawan dan dengan lawan: (3) tak perlu terlaiu 
merisaukan orang-orang bodoh, yang mau menimbulkan keraguan dan segala kesulitan, melemparkan 
fitnah disertai ejekan dan penghinaan, atau berkomplot untuk menghancurkan kebenaran. tinggalkan 
mereka, jangan melibatkan dalam perselisihan atau perdebatan kosong, atau berdamai dengan jalan 
kompromi. 

1171. Sekalipun seorang nabi ia juga manusia biasa. Mungkin ia berpikir bahwa pembalasan 
dendam atau sedikit menutup mata bila kejahatan mulai merajalela, atau berkompromi dengan 
kebodohan, akan lebih baik untuk tujuan perjuangan. Ia akan menolak setiap bisikan semacam itu. 

1172, Tuhan menjaga diri-Nya, yang tak dapat dilakukan oleh siapa pun. Dialah tempat berlindung 
yang sudah pasti—dan satu-satunya—untuk orang beriman. Kalau kita bingung atau marah. karena 
sudah dibutakan oleh dunia ini, Dia akan membukakan mata kita. 

1173. Kita kembali ke belakang untuk melihat orang tak beriman, yang kita tinggalkan pada 293! 
198, supaya dapat dijadikan pelajaran dalam menghadapi kejahatan. Semua kekuatan kejahatan 

pernah akan mengendorkan usahanya dalam menarik “saudara-saudara” mereka (mereka yang su 
masuk keluarga) lebih dalam Iagi ke dalam lumpur dosa dan kehancuran. 


Ne | 


d 


h RA 
Sura y 395 


Juz 9 SEP el) 
203. Jika kau tidak membawakan suaty ayar! 74 Mena LAN, erun 
Bagan Wan nereka berkata: "Mang. SM KEKENGGA, 6693, O 
2 K cmbuatnya sendiri?” PAN aa A3 23 LS 
Katakanlah: “Aku hanya mengikuti sa Lea : Paha 
yang diwahyukan kepadaku dari T Ika en kaar 
4 : Uhan- 3 Wak! £: 
ku. Ini adalah cahaya nurani dari Tunas SISA 
7 - - 
mu.'17 petunjuk dan rahmat, bagi orang 
yang beriman.” 
204. Dan jika Our'an dibacakan, dengar. 12 IegnasL oo an. 30 
2 . - PERAYAAN ASIA dna diana 
kanlah dengan penuh perhatian, dan - GgasSG Aha Sh ian) 
diamlah dengan tenang supaya kam AN A1 
» u rai 
beroleh rahmat. NA — 
205. Dan ingatilah Tuhanmu dalam hatimu PN Ah Ab aa 3 8 
ai - , Ke $ “2 HT Pad 
dengan rendah hati dan rasa pentar, dan SL ag —i3 GD 
oraska Ta 4 IL 2 Pan ea 
tanpa mengeraskan Suara waktu pagi SSL (Sp 4 15333 25K 
dan petang, janganlah kamu termasuk 12 
Papa lalai Halaal S3 Gee 
orang yang lalai. ra “3J 19 


cat1176 

206. Mereka yang dekat kepada Tuhan- SER SI TA tua 
mu, tidak merasa hina beribadah kepada- di SI 3 Ea TNI 9 
Nya, mereka mengagungkan-Nya dan 


sujud kepada-Nya. 177 


ketard PA Pera Lean ana 


AT 


174. “Ayat di sini saya rasa khusus berarti ayat dalam OGur'an Orang-orang kafir tidak mau 
memercayai wahyu. dan sudah biasa mereka mengejek Nabi, seperti yang memang sudah sering 
mereka katakan, bahwa dia menggubah sendiri kata-kata itu lalu diumumkan bahwa jtu katanya Wakyu. 
Jawabannya terdapat dalam kalimat berikutnya, Tak akan ada ciptaan manusia yang dapat merangkum 
keindahan, Kekuatan dan wawasan rohani yang begitu dalam seperti yang terdapat di dalam Gur'an 
Tanpa disertai wahyu, tidak mungkin kita membayangkan bahwa Seorang manusia, dengan atau tanpa 
latihan sastra dan filsafat, dapat menghasilkan sebuah bacaan semacam Our'an ini. 

1175. “Cahaya nurani ": mata nurani, kemampuan rohani yang dalam. Buat kita wahyu itu (1) 
mata rohani, (2) petunjuk, dan (3) rahmat, (1) lingkat tertinggi: persis seperti orang buta, kalau ia 
diberi mata dan diberi kemampuan melihat, ketika itu Juga ia memasuki sebuah dunia yang sama- 
sekali baru. Jadi mereka yang dapat mencapai tingkat wawasan rohani dia memasuki dan menjadi 
warga sebuah dunia rohani yang samasekali baru. (2) merupakan tingkat berikutnya: manusia dunia 
dapat memperlihatkan ajaran tentang kelakuan yang baik, dan sebagai persiapan untuk akhirat. (3) 
Rahmat Allah bebas untuk siapa saja, untuk orang yang saleh dan orang berdosa, yang benar-benar 
beriman dan bertawakal kepada Allah. 

1176. Makin tinggi orang mencapai tingkat rohani, makin besar hasrat dan kesempatannya untuk 
beribadah dan menyembah Allah semesta alam, dan dengan beribadah ia merasa makin berbesar hati. 

1177. Yang disebutkan pada tingkat ini ialah sajdah atau sujud, sebagai lambang kerendahan hati 
kita dalam menerima hak ibadah dan penyembahan kepada Allah,—tepat sekali sebagai penutup 
Surah, yang dengan itu pula kita dibimbing mengenal arti wahyu, serta hubungannya dengan per- 
kembangan moral dan spiritual kita, melalui permenungan tentang kisah-kisah para rasul Allah. 


J3 


396 


LAMPIRAN IV 
Kronologi Mesir dan Israil (lihat 7:104, C. 1072) 


Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan kronologi Mesir dan Israil, pertama perlu 
kita lihat data apa yang ada pada kita sehubungan dengan kronologi Mesir. Catatan-catatan Israil 
yang masih ada bertarikh dari masa sekian abad kemudian sesudah adanya kontak Israil dengan Mesir. 
Sebaliknya catatan-catatan Mesir pada beberapa monumen, prasasti, makam dan sebagainya memang 
kaya sekali, dan dapat dipercaya sepenuhnya sepanjang yang ada. | 

Dari peradaban lama yang masih ada, Mesir dan a sudah tua sekali dengan bahan sejarah. 
Tetapi buat kita Mesir akan lebih menarik, sebab secara geografis letaknya di tengah-tengah, dan ia 
mempengaruhi serta dipengaruhi oleh hampir setiap gerakan kebudayaan yang penting di Asia, Eropa 
dan Afrika Tak ada suatu peristiwa yang terjadi dalam sejarah kawasan Laut Tengah yang tak meng- 
alami titik-titik persentuhan dengan Mesir. 

Pembagian pertama yang jelas dalam kronologi Mesir ialah antara zaman pra-Dinasti dengan 
zaman Dinasti. Zaman pra-Dinasli seluruhnya merupakan pra-sejarah. Tetapi hasil penelitian baru 
baru ini memberikan penerangan yang cukup besar tentang kebudayaan masa itu. Pengetahuan kita 
mengenai seluk-beluk kesenian dan alat-alat zaman itu di Mesir lebih banyak daripada yang kita 
ketahui pada zaman yang sama tentang pra-sejarah di negeri-negeri lain 

Dengan penguasa-penguasa Dinasti Mesir yang pertama dimulailah zaman dinasti. Apa yang 
disebut dinasti-dinasti Mesir itu, dan kenapa mereka begitu ditonjolkan dalam kronologi Mesir? 
Alasannya ialah, walaupun kita dapat menyusun suatu gambaran yang hidup mengenal rangkaian 
peristiwa demi peristiwa, dan dalam beberapa hal sampai kepada peristiwa-peristiwa yang terperinci, 
kesenian dan kerajinan, sikap dan adat-istiadat, pemujaan dan upacara-upacara, serta kondisi sosial 
dan ekonomi zaman Dinasti itu, namun kita belum mampu— kecuali sekilas-sekilas di sana sini dan 
sekali-sekali,—memberikan angka-angka Yang lepat mengenai saat-saat permulaan yang akan meng- 
hubungkan semua itu dengan ktonologi kita pada tahun-tahun PM (Pra Masehi). Di samping itu kita 
mempunyai bahan yang cukup banyak untuk memperkuat alasan kita dalam menempatkan peris- 
tiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh ataupun pikiran-pikiran dalam beberapa pembagian rencana Dinasti 
itu. Kita dapat mengatakan, bahwa gagasan yang begini atau begitu berada di bawah pengaruh 


Dinasti ke-18 atau serangan yang begini atau begitu, ke luar atau ke dalam, terjadi pada menjelang akhir 
Dinasti ke-14. 


Gambaran tentang Dinasti itu pada umumnya terletak pada daftar-daftar dan fragmen-fragmen 
yang disimpan dari tulisan-tulisan orang yang bernama Manetho, seorang pendeta Mesir dan pencatat 
peristiwa-peristiwa tahunan, yang hidup pada masa Ptolemaeus 1 dan Ptolemaeus 11 (313-246 PM). 
yakni para ahli waris kekuasaan Iskandar Agung wilayah Mesir, Mengenai sejarah Mesir yang ditulisnya 
dalam bahasa Yunani 1a memanfaatkan catatan-catatan Mesir. Oleh karena itu rencananya mengenal 
para dinasti merupakan bingkai kronologis yang masih kasar. Pengetahuan kita yang secara terperinci 
terus bertambah, diambil dari monumen-monumen Mesir, makam-makam serta penggalian-penggalian. 
dapat dicocokkan ke sana. Dinastinya yang pertama dimulai dengan menggabungkan Mesir Hulu dan 
Ag ba PM yang pasti itu terletak pada jarak begitu jauh berbeda, yakni tahun 5500 

Dua Mesir itu mungkin dianggap sebagai pembagian etnis, dan barangkali juga geografis yang 
aa yang akan menuju kepada pembauran bilamana secara politis dipersatukan. Tetapi sifatsifa 
Bli seng in tan sama, begitu juga wawasan mereka jika diadakan pembagian politik. Mesir 

menghadap ke Laut Tengah, penduduknya campuran, terdiri dari hampir semua unsur bangsa 
Laut Tengah dan Arab, sementara Mesir Hulu menghadap ke pedalaman Afrika (Nubia. Sudan, Abisima 
0sb.), dan penduduknya pun lebih cenderung pada sifat-sifat bangsa Afrika. Seluruh Mesir memang 
merupakan sederetan bangunan di tepi jalan raya, penduduk dan pengolahan tanahnya terbatas “! 
sepanjang tepi Sungai Nil, Tanpa Sungai Nil Mesir tidak lebih daripada sebuah sahara yang membentt 


397 

Lasperan IV 

seheah Ienekaran di 
sbg Bs Ba pt yen Padang pasir Tropis dan suhutra 
si £ , Li 

dan Hima 2. pedang pasir Arabia terus he dar jk 
sundh dan Rarputana. sampai ke padang-padang Pasi Tik Pedang-padang pasir Perua Raruk tan 
Haru ni Pena uap Sungai “el Merupakan sederetan Maja Di Asia Tengah Team Vese 
sementara & Mesir Hilir ada sebuah delta berbentuk Kia aa Hate hagg Yang semaschah iak teratur 
Dul yang mengalir masuk ke tepi panta Seluas kira-kira 1g luas Ti! Danvah muara Senga 
sarah rawa dan bentuknya yang rendah banyak menimbufkar : Hi menkandung banyak 
sama seperti adanya serbuan dan imigrasi dari juar 1 Perubahan-peruhahan pada fissa Dum, 


A membu 
kurang tangguh. Sifat knta-kotanya. seperti Sais dan Ten NAN penduduknya mempunyai fat yang 
i | juga kuran dar Memphis 


|dekar kedudukan kota Kairo yang sekarang) letak 
: yang ! IYA persis di ara ng 
Hi Mesir Hulu. seperti Thebes tatau Nor drs aa Deka Sebaliknya kota-nta besa 
cukup aman dari bencana banjir dengan ketinggian di atas Dera nya DANG 
bendungan Aswan yang sekarang beberapa mil di atasnya Sat Tenan Ohang banya 
Sekalipun sesudah kedua Mesir itu disatukan. Raja tetap 
antara Mesir Hulu dengan Hilir tak pernah ditentukan secara beta aa 5. Hama bana | 
umbul gangguan dalam penyatuan negeri, identifikasi Mesir Kang Ta sai nga Ae 
Mesir dari segi politik dan ekonomi sangat perju. Perbatasan Mesir Hi. - mega 
selatan kota Kaire, menyebabkan Mesir Hilir ini meliput juga Deh Aa Tgn dana adas 
Assiut kadang disebut Mesir Tengah dan yang dibedakan dari bagian Menit ng dagang 
dag dotesunggi UU IAINNYA, yang lebih 
Dalam memperkirakan sejarah lama oleh para ahli yang | beber. 
2 jav 

bedaan yang begitu jauh Langkah yang paling NK an Pem: lerbapar amelia 

yang heg yang paling praktis dalam mengacu kepada Perisnwa-neristiwa 
lama itu hanya kepada para dinasti menurut pola Manctho itu. Untuk masa-masa yan cemudi 
kadang masih mungkin suatu kurun waktu dinyatakan dengan angka kira-kira dalam tahun Pra Stati 
tetapi semua angka Itu memang belurn pasti, sementara rangkaian Dinasti tu mungkin dapat dijadikan 
perangari sebagai kenyataan yang sudah berakar dalam sejarah Mesir, walaupun sebagian bahan-bahan 
Manetho. kalaupun dapat diuji. terbukti tidak cermat Tetapi bahan-bahan Manetho vang ada pada 
kita hanya dari tangan kedua, Ketidakcermatan itu mungkin bukan karena Manetho, tetapi pada para 
penerusnya Tiga puluh satu dinasti yang sudah dihitung, dan mungkin mereka dapat dikelompokkan 
kedalam periode-pernode sebagai berikut 


Dek panjang. merhentang 


| Kerajaan Lama, Dinasti ke-1 sampai ke-8, termasuk ta) tiga Dinasti yang pertama, dengan 
orientasi baru dalam keseman Mesir, dan (bh) Dinasti ke-4 sampai ke-6, Periode Prramud, selama masa 
itu Piramid besar dan Piranmd kedua dan keuga di Gizah dibangun Ibu kotanya sekarang di Mesir 
Hilir, tempat kota Memphus di dekat kota Kairo yang sekarang 

2 kerajaan Masa Pertengahan, Dinasti ke-9 sampai ke-17. Dinasti ke-9 dan ke-10 merupakan 
titik berat perpindahan dari Memphis di Mesir Hilir ke Mesir Tengah. Pada raman Dinasti ke-12 
memumen-monumen besar di Thebes dan di dekat Thebes (Karnak, Luxor dsb ) banyak dibangun 
Bergeraknya kalangan atas menyeberangi sungai dipaksa oleh adanya serangan asing di Mesir Hilir. 
Dinasti ke-18 sampai ke-17 disebut Masa Myksos, yakni tatkala berdirinya Dinasti Suria di Mesir 
Hilir dengan menguasai Dinasu-dinasli setempat di Hilir Mesir serta hubungan internasional di 
negeri-negeri sekitar Laut Tengah lainya Kita akan segera bicara tentang Tiraun-firaun Hyksos. yang 
tenadi pada abad-abad ke-17, ke-15, dan bahkan sampar abad ke-20 PM 

3. Kerajaan Baru, Dinasti ke-18 sampai ke-2U penuh dengan segala macam peristiwa. Sekarang 
lode ani mungkin terjadi antara sekitar tahun 1580 PM 


waktunya dimulai dengan lebih pasti. Per 
s sampai ke 


sampai pada kira-kira tahun 1200 PM Hyksos asing segera diusir Kerajaan itu diperlua 
Suna dan Wubia, bahkan barangkali sampai mencapai Furat Beberapa karya seni Mesir yang sangat 


Menakjubkan dimulai dari periode ini. Lag 
4. Dinasti-dinasti Dela dari Dinasti ke-21 sampai ke-31, termasuk sebuah Dinasu di Sais (satu 

dari Cabang Delta Nil sebelah barat). Tetapi serangan pihak Asyur dan, Persia, sekarang penia 

kekuasaan Mesir menjadi makin lemah. Masanya sekarang sudah lebih pasti Dinasti ke-21 k ira- 2 

sekitar Tiup PM. Dinasti ke-27 berakhir dengan datangnya serangan Persia di bawah pimpinan “era s 

Peda tahun 525 PM. Kekuasaan Persia (bersama dinasti-dinasti setempat di bawah mereka) sampai 
I KXKI, tatkala Firaun terakhir lari ke Abisinia sekitar tahun 340 PM. 


Lampiran IV 398 


u kini sudah berakhir. dan kita sekarang berada dalam sejarah yang 
pasti: Periode Masedoma setelah penaklukan Iskandar Agung. tahun 352 PM. dan Dinasn ketuarga 
Ptolemaeus, tahun 323 PM hingga tahun 30 PM: dan Periode Rumawi tahun 36 PM tampar tahun 
639 Masehi. Setelah itu kedatangan Arab dan Turki telah membangun Mesir yang sekarang serta 


perabadan Mesir Islam. 

Dengan terlihatnya latar belakang kronologis. sekarang dimungkinkan kita mempelajari data 
tentang orang-orang Israil yang tinggal di Mesir dalam rangka melihat kalau-kalau kita dapat meng. 
ambil beberapa gambaran. waktu kapan terjadinya kontak itu dalam sejarah Mesir Kita sudah melihar 
bahwa Dinasti ke-15 sampai ke-17 bertalian dengan raja-raja Hvksos. Mereka orang-orang asing dan 
Asia, tetapi tidak begitu jelas dari ras mana asal mereka. Josephus menduga bahwa mereka orang-orang 
Israil, tetapi teori itu tak dapat dipertahankan. Diduga bahwa mereka mungkin orang-orang Funisia. 
Amalik atau Hittit. 

Bagaimanapun juga mereka adalah bangsa-bangsa Semit. Mereka telah membangun kota yang 
disebut Zoan (Tanis) pada salah satu anak sungai Delta Nil bagian timur. dan hubungannya dekat 
Sekali dengan kota Hittit. Hebron di selatan Palestina. Itulah yang akan dijadikan kota mereka sendiri, 
tetapi ibu kotanya barangkali sama dengan ibu kota lama Mesir di Memphis tatkala mereka sudah 
menetap di sana. Mereka tercatat sebagai pencipta abjad bangsa Semit yang terdiri dari 22 huruf, 
yang (melalui orang-orang Funisia) merupakan induk semua abjad yang ada sekarang. Temuan 
mereka ini barangkali telah membantu memajukan perubahan Hieroglif Mesir yang lama dani tuhsan 
gambar menjadi tulisan fonetik. Oleh karena Hyksos mempunyai hubungan yang dekat dengan 
Hebron di Palestina. dan Ibrahim serta Israil pernah tinggal di tanah Palestina, maka telah diadakan 
suatu ikatan yang akan menarik orang-orang yang pertama Israil ke Zoan di Mesir. Dan perlu diingat. 
bahwa Palestina bagian selatan adalah negeri yang miskin, dan sering menjadi sasaran kelaparan, 
sedang daerah Delta di Mesir. karena mendapat pengairan yang cukup dari Sungai Nil. dan jarang 
sekali mengalami kelaparan, yaitu hanya bila tidak 


ada banjir dari Nil. Oleh karena itu daya tarik 

Mesir makin kuat bagi negeri-negeri tetangga yang dilanda kelaparan. Dan ini dibuktikan oleh kisah 
Yusuf dan saudara-saudaranya. 

Dapatkah kita membuat suatu gambar 

itu berakhir selambat-lambatnya sekitar 

terlalu salah jika ia menempatkan masa pend 


$ Dinasti-dinasti Mesir it 


ran kasar mengenai masa pendudukan Hyksos? Periode Hyksos 
tahun 1600 PM. Oleh karena itu Renan barangkali tidak 
Judukan Nyksos kira-kira tahun 2000 PM. Tahun antara 
2000 PM dengan 1600 PM itulah agaknya titik yang paling dekat Kalau kita dapat mengira bahwa 
Yusuf pernah menjadi Wazir salah seorang firaun Hyksos di Delta, maka tidak jauh kemungkinannya 
adanya isyarat demikian itu. mengingat Yusuf dan Hyksos masih dari keturunan darah yang sama. 
Mengenai masa Yusuf akan jatuh pada sekitar antara abad ke-19 dengan abad ke-17 PM. 

Mengenai Yusuf atau Musa tak ada suatu bahan petunjuk yang terdapat dalam catatan-catatan 
Mesir. Satu-satunya isyarat pada Israil Osraer r — Ihialah dalam sebuah tonggak berukir Mer-en-Ptah 
atau Meniptah (sekitar tahun 1225 PM) nampaknya lebih mengacu kepada Israil di Palestina daripada 
kepada Israil di Mesir. Kita tidak perlu heran dalam hal ini. sebab Firaun yang telah memberi kehormatan 
kepada Yusuf itu sebenarnya hanyalah seorang orang asing Tatkala terjadi perlawanan terhadap Hyksos 
dan Hyksos pun disingkirkan. orang-orang Mesir agaknya tidak ingin mengingat-ingat lagi masa jeda 
itu ataupun memelihara kenangan demikian. Firaun yang “tidak mengenal Yusuf” menganggap 
orang-orang Israil sebagai budak-budak yang hina, tak perlu dipikirkan, kecuali bila mereka memberontak. 
jadi hanya sebagai suku bangsa yang hina, yang pantas dihukum dan dikurung di tempatnya itu. Tetapi 
mungkin perlu juga diperhatikan, bahwa Gosyen tempat tinggal orang Israil dan yang berkembang biak 
antara masa Yusuf dengan masa Eksodus, merupakan suatu tanah perbatasan Mesir yang bertetangga 
dengan Zoan, kota Hyksos di Delta. Dalam mencari kira-kira waktu zaman Musa, sekali lagi kita 
harus berpegang pada kemungkinan-kemungkinan dalam sejarah Mesir. Dulu ada pendapat yang 
mengatakan bahwa Rameses II (kira-kira tahun 1250 PM) ialah Firaun yang menindas Israil di Mesit 
dan eksodus itu mungkin terjadi di bawah pengganti langsung Mineptah (kira-kira tahun 1225 PMI. 
Politik Rameses yang menyala-nyala serta suasana semangat pada zamannya itu memang sejalan dengan 
tujuan ini. Tetapi zaman ini tentu sudah sangat terlambat. Ada beberapa isyarat yang menuniu 


orang Israil pada waktu itu yang sudah menetap di Kanaan. Dengan diusirnya HNS” 
1 (Tethmosis 


adanya orang- 
oleh Dinasti ke-18, pada abad ke-16 PM mereka mendirikan kerajaan baru. Tothmes ke- 


 : 


39 Lavopiran IV 


ke-i. sekitar tahun 1 S40 PMII lebih besar kemun 
ama dalan: merindas kawi tergit dan menyel 
itu lebih cocok Dar Wwataknya juga lebih yagu 


ekinanea dalan terwangat serbuan macisnaleya samp 
bahkan mereka keling tears Ie 
tar Jengan keterangan dalan 38 
musatkan kerajaan a dan diiadikannya sebuah Pemerintahan m 
dengan keserakahan perang dan penaklukan ke Juar Ia memu 
Perbudakan, perampokan dan pemungutan Upeti asing membumi 
menambah monumen-monumen yang tidak sedikit di Thebes 
istananya yang begitu megah. hampir tak pernah ia m 
semua keluhannya hanya sebagai hiburan bercampur 
yang KeguAh Penataan TANAArakan datang juga Orang yang mengikut ajaran ANah-— ha 
pada zaman Sulaiman (tak lama sesudah tahun 1000 PM), dan lebih lengkap kisi kaum Ktu 
pada masa Umar Jan para penggantinya—menjadi tuan-tuan di Timur dan di Barat 10 7377. 
kemegahan Mesir akhirnya pun terbenam ke dalam pasir. 
Thothmes ke-I adalah Firaun yan 


heran Wadan 


Tpin pasukusnya sampa Le Fun 
1 Mesir jadi kava dar « Ia Me 
Kita dapat membayangtan via saia 
@ mberikan Perhatian kepada Musa dam melia 
rasa jijik dan tak sabar Tetapi pada waktunya 


8 Sama. yang telah memandang putrinya Hatshepshur sebagai 
sekutunya di atas takhta Kalau Firaun yang dalam kisah Musa adalah Thothmes. maka kita boleh 
menduga, bahwa orangnya itu jugalah wanita yang terkenal berwatak keras, putri Firaun yang telah 
menemukan Musa (Keluaran 2. 10), dan membawanya $ 
keluarga (9. 28:9). Seperti bapanya ja juga pendukung yang kuat terhadap pemujaan | 
pun diasuh di dalam istana dan diberi pelajara 
sebagai orang yang paling bijaksana di seluruh 
dapat mengalahkan mereka. Demikianlah dala, 


Israil (20:39), orang-orang ilu juga yang telah menjadi sarana melaksanakan kehendak Alun gan 
menyelamatkan kaum Israil. 


SambaraumberEneyelopesiia Brtkiinita, “EgypiF IDA. Mickense, Kap Siyah Gil Tepemi 
Emest Renan, History of the People of Israel, 3 vols.: Joseph Cattani Pasha, Coup d'ver! sur la 
hronologie de la nation Egypttenne, Paris 1931, Sir W.M. Hinders Petrie, History of Egvpr. 3 vols.: 
Cambridge Ancient History, vol. | Chapter IV Gii). 


400 


LAMPIRAN V 


Agama Mesir dan Langkahnya kepada Islam (lihat 7:123, C. 1082) 


Bagian ini harus dibicarakan bersama-sama dengan Lampiran IV yang membahas kronologi 
Mesir. 

Rencana Tuhan bekerja diam-diam tetapi pasti, berlaku terhadap semua bangsa dan pada segala 
zaman. Dalam bentuk agama yang sangat fantastik memancar kemilau cahaya Tauhid, mengajak 
kepada Islam, yakni menyerahnya kehendak manusia kepada kehendak Yang Maha Kuasa (lihat 
Rangkuman 7-10). Dari segi ini, sejarah agama Mesir dari zaman yang paling tua sampai sekarang 
tetap sangat menarik. sama seperti sejarah agama di negeri mana pun yang sudah kita ketahui darj 
catatan-catatan mengenai jalan pikiran dan perkembangannya. India yang sejauh ini erat hubungan. 
nya dengan kita, tetapi dengan terjemahan dan tafsir Our'an tak ada hubungannya yang langsung 
Sejarah agama Israil belum lama mendahului sejarah Islam, dan ulama-ulama serta para mufasir kita 
pun sudah pula menulis mengenai semua ini dengan cukup terperinci. Terpikir oleh saya. kadang 
mereka memberikan perhatian yang berlebihan mengenai soal ini. Tetapi dari segi ini tak ada yang 
memberikan perhatian pada Mesir, Pengetahuan umat Islam sedikit sekali mengenai Mesir purba dan 
perhatiannya tampak sedikit sekali. Sudah ada tanda yang menggembirakan bahwa perhatian Mesir 
sekarang sudah mulai banyak dicurahkan ke soal ini, dan saya harap pada waktunya manti ini akan 
menemukan gagasan-gagasan agama yang berharga yang akan membukakan jalan kepada Islam. 

Bidang #gvprologi memang luas dan setiap hari makin berkembang dengan penelitian-penelitian 

yang begitu cermat dilakukan oleh ahli-ahli arkelogi dan sarjana-sarjana lainnya. Saya tidak bermaksud 
akan menulis sebuah makalah mengenai agama Mesir. Tetapi saya ingin mengemukakan beberapa 
pendapat yang memperlihatkan, betapa rencana dan kehendak Tuhan itu berjalan dengan begitu pasti, 
di Mesir dan di tempat lain, yang telah menimbulkan kekaguman manusia yang semakin besar mengenai 
kekuasaan dan maksud Tuhan yang sebenarnya. Nur Tauhid dan Islam yang abadi selalu berkilau 
dalam sekian banyak cara. dan sinarnya memancarkan cahaya pada cita rohani manusia pada saat-saat 
mereka sedang benar-benar dalam kegelapan. Manusia dengan bakat dan rasa seninya yang linggi 
seperti orang Mesir, lepas dari rintangan-rintangan yang mereka hadapi, berangsur-angsur rasa keagamaan 
mereka makin lama makin menuju kepada pengertian yang lebih murni tentang tujuan hidup yang 
abadi, sampai akhirnya tiba risalah Muhammad diajarkan kepada mereka dalam bahasa yang seasli 
bahasa yang diajarkan di Arabia. Dan bahasa itu, bahasa Arab, sejak itu dan sampai sekarang menjadi 
bahasa orang Mesir sendiri. 

Pada masa Mesir pra-Dinasti gagasan agama sudah banyak mengalami perkembangan, yang 
kemudian terlihat begitu kuat di Mesir zaman Dinasti. Kerajaan Lama, termasuk Periode Piramid, 
memperlihatkan bahwa alam pikiran Mesir telah diharu oleh adanya kepastian hidup sesudah mati. 

Juga sangat ia terkesan dengan gagasan-gagasan yang serba agung, serba teratur serta adanya kecermatan 

yang luar biasa dalam alam semesta ini,—gagasan-gagasan yang telah melahirkan perasaan yang 

begitu cemerlang dalam konsepsi-konsepsi yang besar, dalam simetri matematika serta dalam ke- 
sederhanaan arsitekturnya. Rasa harga diri yang kuat serta sifat ketenangan juga terpantul dalam 

wajah dan penampilan tubuh dalam patung-patung dan lukisan-lukisan Mesir itu. Luasnya padang 

pasir yang tak berujung dan penuh rahasia tampaknya ikut berperan dalam pola berpikir Mesir, yang 
semacam obat penenang membuatnya kurang begitu giat dalam masalah-masalah keduniaan - 

sa 
Rahasia-rahasia apa yang dilambangkan dalam ukuran ruangan piramid-piramid serta serambi dan 
bilik-bilik di dalamnya yang penuh rahasia itu, barangkali kita tidak akan pernah mengetah ta 
pasti. Tetapi arti yang terbayang mengenai mati dan dunia di balik ini tampaknya mencekam 1 ! 
dalam uipeaha ae koaini itu, seperti yang terdapat dalam adegan yang menyeramkan dalam aa 
maa - ea disebutkan oleh Prof. TE. Peet (Cambridge Ancient History. vol. h ai 

pikiran Mesir itu terpadu erat sekali dengan manusia, dewa-dewa dan orang mati, sebagi 


04 


401 Lampiran V 


macam bentuk dari jenis yang satu.” Dari semua itu masin ing di j 

: C 3 1 E-masing dipandang sebagai sasaran suatu 
kekuatan yang tak dapat dibendung. yang disebut Hike atau heka, akal Pb sihir. penataan 
Pi-jampi dalam kehidupan sehari-hari. 
kita langsun, 


k titik-titik pertautan masing-masing antara peradaban 
Kenodiyaan «dan peradaban Mesiv ne, Bolely ebagai akibatnya kita dapat memperkirakan luasnya 
sebaliknya tak dapat dilupakan, bahwa Dinasti ini 
gagasan Suria dan Semit kepada Mesir. Salah satu di 
pengayoman masyarakat, dan dominasi kependet: 
berlawanan dengan Pantheon Ikuil) dewa-di 
budak-budak yang digiring dengan cambuk, hidup berdesak-desakan g" kota-kota, dan pendeta-pendeta 
yang mengabdikan diri serta kuil-kuil berhias yang mewah untuk melayani sejumlah kecil orang-orang 
istimewa, tetapi hidup dari keringat orang banyak yang tidak tergolong istimewa. 

Kerajaan Baru ialah masa bersemaraknya bakat di Mesir, dan ini meminta perhatian yang khusus 
pula. Kacaunya Paniheon pra-Dinasii yang serba kasar selama berabad-abad sedang dalam proses 
kemerosotan. Dewa-dewa setempat cenderung terserap ke dalam dewa-dewa yang lebih besar. Ada 
semacam rasionalisasi dan spiritualisasi sedang berlangsung sepanjang masa Dinasti itu Dalam pada 
itu proses pengaturan dan penyatuan pun dilaksanakan pula, Penyembahan primitif kepada hewan-hewan 
diganti menjadi suatu sistem dewa-dewa-hewan, dengan badan manusia dan kepala hewan. Badan-badan 
manusia itu melambangkan kecenderungan antropomorfisme, sedang kepala-kepala hewan menunjuk- 
kan jenis-jenis kualitasnya. Sebagai contoh, Anubis dengan lambang anjing, ialah penjaga pintu, pesuruh, 
pengawal orang mati. Apis, atau Hapis, lembu jantan suci di Memphis, melambangkan pembaharuan 
hidup kembali: dia disamakan dengan Osiris: kegembiraan besar timbul bilamana didapat Apis baru 
(seekor anak lembu hitam), dan ada kesedihan mendalam serta penguburan dengan biaya yang mahal 
bila seseorang meninggal. Thoth, dewa ilmu dan sihir. dilambangkan oleh seekor burung bangau, 
yang berarti burung bisu dan penuh rahasia yang berpindah-pindah di lembah Sungai Nil 

Di samping adanya lambang hewan-hewan, ada lagi penyembahan pada gejala-gejala alam yang 
besar, yakni Sungai Nil, yang menganugerahi Mesir dengan hasil pertanian, dan matahari, sebagai 
dewa Ra, menjadi dewa tertinggi di Mesir. Kemudian ada lagi mitos Osiris yang baik, yang datang ke 
bumi ini demi kepentingan umat manusia, dibunuh oleh Set yang penuh dendam, penguasa kejahatan, 
dan memegang kekuasaan sebagai hakim orang mati di alam bawah. Isis, istrinya yang setia, serta 
Horus, anak lelakinya yang bermata tajam merupakan lambang yang penuh rahasia. Bukan tidak mungkin 
bahwa dongeng Osiris itu lahir dari sebuah dongeng tentang Sungai Nil atau matahari 

Ada suatu persepsi yang berkembang berangsur-angsur mengenai Monoteisme, suatu realisasi 
bahwa Tuhan Tunggal dan di atas segala sebutan. Tetapi segala macam bentuk upacara, perayaan dan 
Penampilan masih tetap. Pendeta berada di atas semua tingkat: mereka memperoleh segala hak istimewa 
dan yang memonopoli segala ilmu dan pengetahuan, sedang rakyat tetap bodoh. Mereka diperas dan 
diperbudak terang-terangan. 

Dalam suasana yang semacam itulah Musa muncul. Ia datang untuk menyelamatkan bangsanya 
sendiri dari perbudakan, suatu tugas yang kemudian dilaksanakannya. Tetapi jangan pula dilupakan 
bahwa misinya itu juga ditujukan kepada raja dan rakyat Mesir. Di sini juga ia telah menyemaikan 
bibit, meskipun tidak ikut memetik buahnya. Sang raja, Firaun, hampir dianggap sebagai tuhan, dan 
ja memang menganggap dirinya tuhan. Ja harus ditundukkan, dan sudah ditundukkan. Rencana Tuhan 

kan hanya menundukkan, tetapi mengeluarkan dari yang gelap kepada yang terang. Jika ada Firaun 
'eMtentu dengan begitu keras hati menolak, maka keturunannya pada generasi kelima alau keenam 
Secara resmi sudah mengakui adanya Tuhan Yang Tunggal, yang akan segera kita lihat. Bagaimana 
pa Yakyatnya? Orang-orang Mesir yang arif, yang tadinya menentang Musa, ea 

i ketidakjujuran mereka itu, dan karena rahmat Allah juga mereka telah melihat cal Hb Hb 

ta Penuturan Gur'an. Sekalipun mereka diancam, bahkan barangkali Na Naa aa 
Iu telah membuka mata rakyat dan mempersiapkan mereka memasuki res 13 


iasa, yang akan kita coba sekarang menguraikannya. 


YA 
Lampiran V 102 


Firaun yang tergolong zaman Keluaran (f xodus) barangkali Thothmes | Oreketar | 640 Pu 
Firaun Amenophis ke-4 (sekitar 1380 PM) menetapkan arama Tuhan Funggal Yang Manangung sebaga, 
agama Negara. Dim adalah seorang pendeta tinggi Sungod di Sa dalan tetap sekarang Mulai 1 
menganggap dewa-dewa yang beranekaragam di Panthcon Mesir itu ye aga! suatu hodae terhadap 
agama Mesir. Nama aslinya ialah Amen-hotep (“Ammon yang puas) mengabdi kepada Ammon 
dewa besar agama Negara di 1 hebes. Ia mengubah namanya menjadi Akhen-Aton (“Taat kepada Aton 
dan menyembah Tuhan Mahatinggi di bawah nama Aton. la membrarkan kota Iheben mengabdi kepadu 
Ammon dan ia menemukan sebuah kota baru di dekat tempat yang sekarang disebut Tel-at- Amarna 
terletak antara Thebes dengan Memphis, dan dipersembahkan kepada Aton Tuhan Mahatinggi Tu 
lisan-tulisan di atas tembikar yang ditemukan di Tel-al-Amarna dalam tahun 1447 memberi banyak 
keterangan sekitar hubungan Mesir dengan anak jajahannya di Suna Abjad yang terdapat pada 
lempingan itu bertuliskan Kunciform Asiria, dengan bahasa Semit yang serumpun dengan hahasy 
Ibrani. Sayangnya. revolusi agama Amenopbis IV atu tidak hertahan lama Kota itu berpendaduk 
hanya selama dua puluh tahun. Menantunya yang kedua, dan sebagai pengganti, Tutenkh-Aton me 
lancarkan kontra-revolusi. Ia kembali dari Aton ke Ammon, mengganu namanya sendiri menjadi 
Tutenkh-Amen, dan kuil-kuil di Karnak diperbaiki, begitu juga penyembahan kepada Ammon 
'Temuan-temuan baru-baru ini dari kuburannya menunjukkan betapa mahirnya para seniman dan 
pekerja Mesir itu bekerja. Agama murni yang masih bertahan diatas takhta hanya untuk dua generasi 
Tetapi kita tak perlu menduga-duga bahwa semua itu sudah terkikis dari hat rakyat 

Dinasti-dinasti yang kemudian, ke-21 sampai ke-31, melihat rapuhnya Mesir sebagai suatu 
kekuatan. Serangan pihak Asyur dan Persia akhirnya menamatkan kemerdekaan di Mesir 

Dengan datangnya Iskandar Agung (332 PM) dan berdirinya kota Iskandariah, sejarah baru 
mulai lagi menyinari kebudayaan Mesir Kebudayaan ini bertemu dengan peradaban Yunani dan yang 
lain, dan dengan sendirinya menjadi sebuah kota besar Sebelum itu, sejak zaman Herodotus cara 
berpikir orang Yunani yang cepat tanggap memang sudah terkesan oleh misteri dan pengetahuan 
Mesir itu. Sekarang ia membuat bumi Mesir tu menjadi kota besar dalam agama. kebudayaan dan 
filsafat. Dinasti Ptolemacus bersikap toleransi yang cukup luas, bahkan upara-upara agama Serapis 
didatangkan dari luar, dari Laut Hitam dan dibaurkannya dengan Apis, Lembu Memphis. Pemujaan 
baru kepada Serapis sudah meluas sampai ke bagian limur Dan belakangan, sesudah Mesir berada di 
bawah Kekaisaran Rumawi (30 PM), pemujaan itu sampa juga ke jantung Kekaisaran itu sendiri 
Serapion di Iskandariah, dengan perpustaka-annya yang terkenal, selama beberapa abad menjadi 
pusat intelektual dunia yang sebenarnya. Gambaran yang pahng tdak sedap yang dilukiskan dalam 
karya Lyiton Last Days of Pompeii mengenai agama Mesir, harus dikaitkan dengan adanya pemujaan 
campuran terhadap Isis, seperti yang dipraktikkan di negeri-negeri lain, bukan yang berlaku terhadap 
agama Mesir umumnya, Apa yang terjadi dalam agama Mesir yang sebenarnya pada masa itu, kita 
belum menemukan cara untuk menilainya secara tepat. 

Melihat peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudahnya, bolehlah kita menduga, bahwa para petani 
dan rakyat Mesir yang begitu jujur, dan rajin bekerja, mereka terus memperjuangkan tujuan hidup 
mereka dengan kerinduan batin yang sama untuk mendapatkan agama yang praktis, yang akan 
memberikan kepada mereka suatu bentuk peribadatan yang lebih bersih serta pembagian hasil kerja 
yang lebih layak dan adil. 

Iskandariah pada abad-abad pertama Masehi hiruk-pikuk dengan segala macam suara filsafat 
serta pengajaran berbagai macam sekte keagamaan dari Timur dan Barat, Utara dan Selatan, tetapi, 
umumnya dari Timur, yang memang sudah menjadi ladang tumbuhnya pikiran-pikiran agama. Ada 
sebuah kampung khusus di kota itu yang disediakan untuk orang Yahudi. Tempat inilah yang telah 
menjadi pusat sebenarnya agama Yahudi yang dipadu dengan Hellenisme, dan Josephus, boleh di- 
masukkan sebagai salah seorang pengikutnya. Paham Neo-Pythagoreanisme, Neoplatonisme, GnosticismM€ 
dan Manichacisme di sana mendapat tempat. Mithraisme, yang begitu tersebar tuas dalam Kerajaan 
Rumawi, terutama di kalangan tentara pada awal abad ketiga Masehi. dari segi filsafat barangkali 
diwakili di Iskandariah. Percampuran ras, kepercayaan, filsafat dan agama, melahirkan suasana yang 
kacau, yang tak kunjung reda, sampai Islam datang. 

. Tetapi dari segi agama yang sangat menarik perhatian kita di Mesir pada abad ketujuh Masehi 
itu jalah justru perkembangan agama Kristen. Untuk mengatakan sejak kapan agama Krislen ini 


403 Lampiran V 


menggantikan agama-agama Mesir yang « 
# 5 ' sudah z 
perdiri kuat, kita Iihat Mesir Knee kan ana s Kes, 


yang tumbuh dari reruntuhan ajaran Kris F3 
r | IStus yang sederhana memben s5 
yang telah mbentuk cmpat makam sikap 


' £ gelompokan. p3 g : 
Mesir mani Gereja Koprik. bersifat PA sen pemantau Zuhud dan misuk. (11 Penduduk 
merajalela sehingga ia sangat mempengaruhi Pemuib ak Mistik. Hidup kependetaan sudan begitu 
wanita. (2) Aliran Iskandariah itu berkeimbaria Mk ui 2 penduduk Yan merendahkan kedudukan 
cara berpikir. filsafat. dan yang demikian im akan meja Yayang, Yan segi Putik. kecenderungan, 
masing-masing golongan ingin berkuasa dan melem, 2 pecah menjadi beberapa sekte dan bidat. 
dengan menggunakan tangan besi sebaga Kekumap, ng 2olongan lain sebagai golongan bidat 
pindah ke Konstantinopel dalam tahun 330. berann : (31 Uskup Roma. tatkala tahhta kerajaan 
politik. Dalam berorganisasi ia memiliki bakat ora Sa eos berkembarig Si itali menjadi Kekuatan 
Jermania kesempatan terbuka baginya untuk tidak T Oma, dan ketika datang serbuan suku-suku 
Eropa Tengah dan Barat. tetapi T3 dalan saka abang Gereja Katolik Roma ke seluruh 
- San 2 n 
kepausan itu telah menjadi suatu kekuatan politik yang an, F atas negara bilamana lembaga 
semua sekte yang dilawannya di Timur dau Ai apakan isa ja (9) Gereja Timur Ortodoks. dan 
Kalau tidak karena daerah-daerah Slavia yang begitu luas batang ato png sebar z 
sekitar Rusia dan kemudian di Siberia, Gereja Timur Ortodoks ini aka 2 me Gi dalam dani 
tak berarti, seperti Gereja Koptik di Mesir. Dengan keinginan hend! Nekadaaa dengan naga ni: 
menjadi —dengan meminjam kata-kata Kingsley dalam Hypatia 2 "5 MIN real Negara, ta akan 

" si A —'pegaw saji” 

dari kerajaan, dengan ikut serta dalam segala kecurangan yang sah mem yang makan gaji 
Tetapi kita masih menunggu, Sebelum Gereja Katolik Roma pecah dari G dai 

ikat Gereja itu berselisih d Kk i 1 Gergja Tirnur Ortodoks, 
serikai il an menekan apa yang dinamakannya kaum “bidat.” vang d aran 
mewakili pandangan Kristen yang mula-mula, dan tempat kebanyakan jadii Makanan ia 

liran demiki lah di 1 ) terjadinya perselisihan-perselisihan 
ajaran aliran demikian itu ialah di Mesir. Salah satunya yang sangat menarik perhatian kita ralah 

ianisme. A la : j 

Arianisme. Arius adalah seorang Pendeta Iskandariah pada permulaan abad kecmpat Masehi yang 
telah mati-matian memperjuangkan ajaran tauhid, mengesakan Tuhan, suatu konsep sederhana tentang 
Tuhan Yang Mahatunggal, sebagai lawan semua perbedaan yang kecil-kecil dan tdak rasional mengena 
sifat dan person Tuhan. yang akhirnya menghablur menjadi ajaran Irinitas. yang dikemukakan dan 
diperahankan dengan gigih oieh Athanasius. Athanasius sendiri lahir di Iskandariah dan menjadi 
Uskup Iskandariah pula. Mungkin ia dianggap sebagai bapak Ortodoks (Seperti dalam pengertian 
Kristen sekarang) dan sebagai orang yang sesungguhnya mengatur ajaran Trinitas—"tiga dalam satu 
dan satu dalam tiga.” y 

an Sampai abad ketiga Masehi golongan Unitarian | Arianisme) merupakan mayoritas dalam Gereja 
Kristen, meskipun para ahli metafisika sudah mulai memperdebatkan arti “Tuhan menjadi manusia,” 
Logos atau Kalam. Kekuasaan Tuhan, ataukah Bapa dan Anak dari zat yang sama atau zat yang 
serupa, ataukah Anak dapat dikatakan telah diciptakan oleh Bapa, dan sekian banyak lagi pertanyaan 
serupa ita Semua itu sekarang buat kita sudah tidak menarik. tetapi yang jelas sudah merobek-robek 
dunia Kristen sudah menjelma menjadi begitu banyak sekte yang cukup parah, sampai tibanya misi 
Muhammad Rasulullah menyapu kabut itu dan menyusun kembali ajaran Tauhid atas landasan yang 
kuat dan rasional. 

Seperti sudah saya sebutkan, Gereja-gereja Kristen di Timur, begitu juga'di kalangan bangsa- 
bangsa Jermania yang kemudian melibatkan diri. menganut aliran Tauhid walaupun tidak semurni 
seperti yang dijelaskan di dalam Our'an. Persoalan ini dipadukan, antara Arius dengan Athanasius, 
dan Konsili Umum Gereja Kristen yang pertama, yang diadakan di Nicea (di Bithynia) dalam tahun 
325 memutuskan menentang Arius dan ajaran unitarianisme. Tetapi pertentangan tetap berkecamuk 
sampai tahun 381. tatkala Konsili Konstantinopel yang diadakan oleh Kaisar Theodosius Agung, 
memperkuat Nicea dengan aliran Trinitas, dan mengumumkan sebagai Ortodoks satu-satunya. Walaupun 
pertentangan-pertentangan, protes-protes dan tindakan penganiayaan berlangsung lama sesudah itu, 
kita dapat mengambil saat itu sebagai tarikh jatuhnya agama Kristen. Bahkan Kristen di bagian Barat, 
sampai akhir 496. hanya Clovis raja Franka satu-satunya kedaulatan Kristen yang cukup bijak untuk 
mengikuti ajaran Trinitas itu. Yang lain kemudian terbawa ke dalam kubu kekuatan politik. 


3 


404 
Lampiran V 


n lama makin sempit dan maki kurami Naa, makin lea raahim 
untuk menekan kebenaran Tuhan vang abad Dalam tahun 414 
ari Iskandariah Dan pada tanun yang tama dan Hd kota yang 
wan. rendah hati serta filsui dan ahiv marematika yang 


hadap rasionahsme serta kedudukan inicicktual dan 


1 i, di i biadab ter 

wai, dibunuh—suatu tindakan ita Ah "kis 
tedudukan seorang wanita beragama dalam masyarakat manusia. Pembunuhnya ga ang orang vang 
terkenal kejam. Wanita itu direnggut dari dalam keretanva di jalan. ditelanjangi San ta mengatamy 


sekarat dan mati dalam Gereja Kristen Tubuhnya kemudian Oa, YA asa atas Yang 
lebih buruk lagi ialah terlibatnya Kepala Gereja iskandanah. yang & lan Sena pin ter. 
kemuka agama dalam Gereja Onodoks di Mesir. tetapi secara pa Saka ta 5 3 Hasa « Fa 2 pelak 

Dalam pada itu penduduk asli masyaraka' Kristen, yakni Bea ie Kana Para ber. 
pegang teguh pada ajaran Monophysite. suatu bentuk mk bgi ea y Pa sa aa Ag 2 1 luar 
batas, dan anggota-anggotanya ditekan oleh pendeta-pendeta San 3 per T Ra wahan. 
Juga mereka ini yang kemudian bersenang-senang sambil memegang kedudukan resmi, dengan 
menikmati kekuasaan dan kekayaan Ke tangan mereka sendiri Seperti disebutkan oleh Kingsley dalam 
Hypatia, Gereja Mesir itu “berakhir hanya sebagai sekte-sehte peny emban berhala Tang Kacau-balau, 
satu sama lain saling tikam demi rumus-rumus metafisika. benar atau salah, mereka sama bidatnya 
dalam ucapan-ucapan mereka, sebab sudah biasa mereka dengan itu sebagai sembayan-sembayan 
untuk kelompoknya " Kondisi sosial telah melahirkan seperangkat ketidakpuasan, yang perbaikannya 
kembali hanya dapat dilakukan dengan datangnya Islam 

Itulah sebabnya golongan Koptik dan penduduk Mesir umumnya menyambut dengan Segala 
senang hati kedatangan pasukan Islam di bawah ' Amr dalam tahun 639 Masehi sebagai juru selamat, 
Dengan kemenangan itu kekuasaan diambil alih oleh pasukan Islam dan Cyrus (dalam bahasa Arab 
disebut Mugaugas dari bahasa Koptik). Kepala Gereja Iskandariah. Tetapi kekuasaan demikian oleh 
pihak Islam dipakai untuk memberi kebebasan yang lebih besar kepada penduduk Mesir, untuk 
menerima mereka ke dalam persaudaraan Islam secara menyeluruh dan untuk menambah sumber-sumber 
penghasilan negara buat kesejahteraan rakyat. Kecuali sisa-sisa pengikut konservatif yang tak berarti 
Orang-orang Mesir secara nasional menerima agama int, menerima anggota masyarakat Arab dan 
bahasa Arab, dan mulailah memasuki suatu kurun sejarah baru. yang rasanya sudah tidak perlu lagi 
diuraikan lebih lanjut dalany catatan ini. 

Tetapi perlu kita perhatikan, bahwa apa yang telah terjadi di Mesir terjadi juga di Asia bagian 
barat pada umumnya. Agama-agama dengan sekte-sekte yang ludak rasional yang sudah begitu parah 
itu, telah memberi peluang kepada kemenangan agama laulid dan agama Persaudaraan ini, dan 
Kerajaan Bizantium pun sedikit demi sedikit mundur hingga akhirnya habis terkikis dari bumi Mesir. 
Usaha sayup-sayup yang dilakukan oleh Kaisar Leo Isaurian dalam tahun 726-731 untuk membatasi 
penggunaan patung-patung merupakan suatu pantulan dari kemurnian jiwa Islam. Tetapi mereka tidak 
berhasil di daerah kekuasaannya, dan Kepausan pun disingkirkan samasekali dari Gereja Timur Ortodoks. 
Uskup Roma memperkuat kekuasaannya, dan Gregory 1 (590-604) sudah pula siap memegang 
kekuasaan atas Itali serta mencari bantuan dan dukungan dari penyerang-penyerang Barbar (bukan 
Kristen) yang akhirnya menjadi penopang Kepausan. Perpecahan terakhir dan secara terbuka terjadi 
pada 1504. Tetapi tahun-tahun sebelumnya cukup menakjubkan. Setelah Rasulullah lahir mulai 
timbul kekacauan dalam Gereja Kristen Ortodoks (yang sekarang sudah menjadi anakronisme). Setelah 
Islam melangkah dengan kemenangan dalam abad kedelapan Masehi, Gereja (Yunani) yang asli mulai 
mengambil langkah-langkah untuk membereskan rumah tangganya. Tetapi misinya itu tidak menemui 
sasaran, dan umat Islam baru pun datang mengambil tempat itu. Sementara itu Gereja Barat telah 
menetapkan garis-garis baru pula secara pasti, dan cabangnya di kalangan gereja-gereja Protestan, 
sadar atau tidak, telah terpengaruh oleh dasar-dasar Islam yang sangat luas. 

Bagaimana perkembangan agama masa depan itu dan bagaimana pula Tuhan membukakan 
kebijaksanaan-Nya, sekarang belum diberitahukan kepada kita yang fana ini. 

Dalam arti Ukhuwah Islamiah sudah banyak perkembangan yang terjadi dan sedang terjadi. 
Lepas dari perubahan-perubahan yang terjadi, dalam sejarah intelektual Islam Mesir telah menempati 
garis terdepan di antara bangsa-bangsa Islam yang berbahasa Arab. Untuk terus bekerja dengan semangal 
baru demi kemajuan Islam dan keagungan Allah, kita berdoa, semoga rakyatnya selalu mendapat 
bimbingan, melalui jalur-jalur pendidikan, kebudayaan dan agama. 


Intajaran Kristen Itu maki 
banyak menggunakan senjata sekular 
beberapa orang Yahudi dikeluarkan d 
sama pula Hypalia, scorang wanita yang rupa 


405 Lamperan V 


Sumber-sumber: Seperti yang terdapat dalam , tambahan 
au e. Gods af the Exspitans dan bukunya yang 1 Pem ka an 
Oxford 1914). Budge, Book of ihe Dead, AW ah aa ag ReAgona “2011 4 
Adolf yon Harnack, History af Dogma 7 vots. RW Mackay. Rise am Ep Bara. " eretnamuty 
(usssi novel C Kingsley Hrpatia memberikan gambars, Yang buk mengena: keadaan sena dan 
agama di Mesir Kristen pada abad kelima Mengenai identitas af htu, ogas (Pkauchsos dengan 
Ori Int DAS Butler drah Config af Epspe (ontora Nona Sbo-s02 i 


PENGANTAR SURAH $ jantan 


Pada Pengantar Surah-surah sebelum ini sudah kita hihat bagaimana setiap surah Me merugikan 
suatu langkah atau tahap demu tahap dalam pengararan (uran Ketujuh surah sebchatanya memakan 
kurang sedikit satu pertiga Dur'an. membentuk suatu tahap. gambaran sekilas merugenas seyarah Leindunan 
rohani umat manusia dan meningkat pada pembentukan suatu masyarakat alad umat Muharmas 
yang baru Sekarang kita mulai memasuki suatu tahap lam. yakni konsolidasi umat dan membendung 
kita ke pelbagai tingkat dalam kehidupan yang baru secara kolektit 

Dalam Surah ini kita mendapat pelajaran tentang Perang Badr dengan penekanan pada seg-seprna 
yanp lebih besar: (1) masalah rampasan perang. (2) perlunya keberanian yang sesungguhnya umah 
bertempur dengan baik: (3) kemenangan menghadapi perselisihan: (41 pemberian ampun dan perhatian 
yang mendalam kepada pihak sendiri dan kepada orang lain tatkala mendapat kemenangan 

Mengenai rampasan yang diperoleh dari perang. yang pertama harus diperhatikan talah. baba 
itu samasekali bukan tujuan kita dalam perang. Itu hanya suatu kebetulan saja. sebagai rereki vang dh 
luar dugaan. Kedua tak seorang prajurit atau tentara pun yang mempunya! hak dengan sendinnya 
untuk itu. Perang vany dibenarkan yang menyangkut persoalan umat. dan apa pun yang diperdich 
sebagai akibatnya. menjadi milik Allah, atau milik umat atau perjuangan. Aerga dasar-dasar keadilan 
tertentu dalam pembagian, landasannya harus untuk mencegah keserakahan dan sitat memenungkan 
diri sendiri Seperluma bagian berada di tangan Pemimpin. dan dapat menegunakan itu sesuai dengan 
kebijaksanaannya untuk pengeluarannya sendiri, untuk meringankan beban penderitaan orang miskin 
alau yang sakit serta untuk yatim-piatu dan janda (841) Sisanya dibagi sesuar dengan yang biasa 
dilakukan oleh Nabr. bukan saja kepada mereka yang langsung terlibat dalam pertempuran secara fisik, 
tetapi semua mereka yang berjuang. tua dan muda. dengan syarat mereka seta menjalankan segala 
kewajiban yang diberikan kepada mereka. Acempat, tak dibenarkan ada perselisihan, seperti mencampuri 
urusan ketertiban dan keamanan ke dalam. 

Dasar-dasar demikian:ini diikuti oleh bangsa-bangsa beradab dengan pelaksanaan secara modem 
dengan sebaik-baiknya. Semua yang diperoleh dari peperangan sepenuhnya menjadi mulik penguasa 

| yang mewakili kepentingan masyarakat bersama. Dalam pembagian hasil rampasan tidak saja untuk 
mereka yang langsung menawan, tetapi juga “mereka yang ikut bersama menawan” dan “Yang melakukan 
| penawanan konstruktif." Lihat Sir R Phillimore, Internarionaf Law (18851, vol 3 hu 209-10, 221-14. 

Mengenai ciri-ciri militer yang baik. yang merupakan pola seluruh kehidupan. diperlihatkan kepada 
kita dengan analisis peristiwa Perang Badr, yang dalam menghadapi perbandingan lawan yang jauh 
lebih besar, bagaimana Allah memberikan pertolongan dengan kemenangan bila perjuangan itu dilakukan 
bukan untuk membela kepentingannya sendiri melainkan untuk perjuangan suci di jalan Alluh. Juga 
bimbingan perlu diberikan dalam menyantuni para tawanan perang serta dalam membina solidaritas 
antar sesama umat Islan 

"Turunnya Surah ini tidak lama setelah Perang Badr, yang terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan 
tahun kedua Hijri. Catatan singkat mengenai pertemuan itu terdapat dalam C 352 pada 3:13. 

Ikhtisar— Sebenarnya rampasan perang di tangan Rasulullah dengan bimbingan dari Allah. Orang- 
orang beriman menerima dan menaati bimbingan ini dengan segala senang hati. Kemenangan dan 
hadiah kemenangan datangnya dari Allah, sebagaimana dibukukan dalam peristiwa Badr (81-19, dan 
R. 89). 

Segala ketertiban yang dijalankan dengan penuh ketaatan dan kesadaran, semangat, iman serta 
rasa bersyukur kepada Allah merupakan kunci keberhasilan yang sebenarnya serta perlindungan dari 
gangguan segala kejahatan Kejahatan akan disatukan dengan kejahatan dan dibinasakan (8120337. 
dan R. 90). 

Perang Badr merupakan ujian, serta memperlihatkan bagaimana keberanian dapat mengalahkan 
perselisihan. Ketabahan dan ketaatan: iman, berani dan tak kenal takut, persiapan yang semestinya 
serta pengeluaran sumber dan tenaga yang bebas. Semua itu yang diharapkan Allah dari kita, dan 
pertolongan-Nya sudah mencukupi segalanya (8:38-64, dan R. 91). 


oi 


407 Pengantar Surah 8 


Sekalipun perbandingan sepuluh kafi besarnya, bukan Soal buat kita kalau Perjuangan kita demi 
ran dan demi iman melawan musuh-musuh kebenaran dan keimanan: Tetapi ingatlah akan 
kebenihemberian ampun dan perhatian tatkata Mendapat kemenangan (8:65-75, dan R. 2 
segala 


R. 89.— Berjuanglah sebaik-baiknya, tetapi jangan 

(8:1-19)  Mengharapkan imbalan: Allah pastj akan 
Menganugerahkannya Manusia beriman bertindak dan patuh. 
Lebih mulia berjuang demi kebenaran 
Daripada mencari kekayaan duniawi. 
Kepada mereka yang ikhlas beriman Allah akan memberi 
Pikiran dan sumber untuk mengalahkan. 
Mercka hanya berjuang, lanpa pikiran 
Untuk berbalik kembaii: kemenangan 
Harus dipersembahkan bagi Allah, bukan manusia. 


408 
Surah 8. 
Anfal — Rampasan Perang 
Dengan nama Allah, Maha Pemurah, Fera) NI La . 
3 2 4 Lena, 
Maha Pengasih. 


To 3 na HEART AAN ang 

L Aercka bertanya kepadamu!!78 tentang IKI ET EI sanken 0 

(pembagian) rampasan perang. Katakanlah: Jan tatto on AN Lae 

“Rampasan perang demikian kepunyaan ka 2 PE SA SG 

Allah dan Rasul-Nya.!!79 Maka bertakwa- Mei Nasa 

3) 29a3l 

lah kamu kepada Allah, dan perbaikilah ng “ng 
hubungan antara kamu, taatilah Allah dan 

Rasul-Nya, jika kamu orang beriman.” 


235 te SB 293 13 
2. Orang yang beriman, ialah mereka, yang HASAN EN to) 
apabila disebut Allah, tergetar hatinya dan JIN 9 Ka ma bnga, P3 
bila ayat-ayat-Nya dibacakan kepada me- AE) Sela ESA aga 
reka, bertambah kuat keimanannya, dan dergnn 
hanya kepada Tuhan mereka tawakal: 


HEanaen 


BD SAN LP LAN PPA 
3. Mereka yang melaksanakan salat dan me- Kena ai (RATA ARENA 
? Gala A3 kena gaga O 
nafkahkan sebagian rezeki!!80 yang Kami " 
berikan, 


4. Mereka itulah yang benar-benar beriman, Apps BA Esp @ 
di sisi Tuhan mereka memperoleh derajat gp G7 LB, ena 
(yang tinggi), pengampunan dan rezeki AN Ai) 
yang bersih. 


1178. Peristiwa ini mengenai pembagian rampasan perang sesudah Perang Badr. Lihat Pengantar 
Surah ini. 

1179. Rampasan perang yang diambil dari peperangan yang adil dan sah bukan milik perorangan. 
Kalau dia berjuang hanya untuk mencari hasil tambahan, dia berjuang dari niat yang sudah salah. 
Rampasan perang itu untuk perjuangan, dalam hal ini perjuangan di jalan Allah, sebagaimana yang 
dikelola oleh Rasul-Nya. Setiap bagian yang diberikan kepada perorangan adalah hadiah tambahan, 
pemberian tak disangka-sangka yang diberikan karena kemurahan hati pemimpinnya. Tujuan pokok- 
nya tetap untuk perjuangan di jalan Allah, dan di antara mereka yang berjuang untuk itu, tak ada 
perbedaan. Niat di hari kita harus tetap lurus: tidak boleh dirusak oleh keserakahan harta atau pet- 
timbangan-pertimbangan duniawi untuk mencari keuntungan, sebab setiap kemungkinan pemberian 
serupa ini yang di luar dugaan harus berada di luar perhitungan semula. 

1180. Rezeki, sekali lagi dalam dua arti, arti harfiah dan arti majas. Tujuannya untuk mengingat 
kan kita dari sifat cinta rampasan perang dan kekayaan harta. Kenapa kita menginginkan semua itu? 
Kepada mereka yang benar-benar beriman bagaimanapun juga Allah akan memberi rezeki yang (7 
hormat menurut dua arti di atas, terutama dalam arti rohani, sebab itu dipadu dengan pengampunan 
dan kemuliaan martabat di hadapan Allah, seperti dalam ayat berikutnya 


Na 


g : Anfal 
Surah 8 Yi “99 Jur 9 Ja ag ») 


P UIBI 
sebagaimana Tuhanmu memeri taka Zn 0 Inn meran 
5. Sebag: emerintahkan 5153 Ig Tea S3 -$ ig O 


kau keluar dari rumahmu demi kebenaran 


Na » 
meskipun sebagian orang beriman ncrasa 33 ea II 3 


terpaksa melakukannya. 


6. Mereka berbantah dengan kau tentang ke- vera Aa ha TE 
benaran setelah ada bukti, seolah-olah mereka 3 BALANGAN ajaa: o 


P3 Es s 
. di Fira : : bi "ea tapa Ah £ 
seret menemui maut, sambil mereka lih: 53 Hary Abg HA DI Lab 
Gema Ta ki d 2 aa 


ketik onjanjika Aa nana “ 
1. Ingatlah ketika Allah menjanjikan kau, salah sa UI TA s319 
satu dari dua kelompok, !!$8 akan jatuh ke LA BA aa Oo) 
39 TAS Ganas are 
tanganmu. Yang kauharapkan yang tak ber- BASE KTI “5 Gi 
senjata, yang akan jatuh ke tanganmu. Tetapi 2 isa La Il & 
Allah hendak memperkuat kebenaran sesuai kala Ge AK 
dengan firman-Nya, dan binasalah pihak “aa Pen 


orang kafir sampai ke akarnya. 


181. Sebagaimana perbandingan ini mengingatkan kita pada kalimat pertama dalam ayat 4: 
“mereka itulah yang benar-benar beriman” -seperti juga Tuhan adil Yan benar dalam memerintahkan 
kita keluar berperang melawan ketidakadilan, bila pilihannya harus berperang menghadapi kafilah tak 
bersenjata yang akan memberikan hasil rampasan besar kepada kita hampir tanpa 'perjuanga - Untuk 
memahami makna yang sebenarnya. ki ingat bahwa kata hag diterjemahkan “benar-benar” yang 
berarti juga “keben “keadilan,” “apa yang sedang berlaku." Orang-orang mukmin yang se- 
sungguhnya akan beriman pada kebenaran dan akan berbuat benar am menaati perintah Allah 
Maka Allah juga. dalam menyuruh mereka berjuang melawan ketidakadilan, tidak menyuruh membuat 
kerusakan. melainkan memberi kesempatan untuk mempertahankan kebenaran, dan memandang 
tendah segala keserahan dunia Dan Dia telah memenuhi Janji itu dengan memberikan kemenangan 

1182 Dalam ayat 6 ini kita bertemu lagi dengan "kebenaran." Di antara orang-orang mukmin 
itu ada yang berbantah mengenai “kebenaran” Mereka tidak merasa yahin bahwa jalan yang 
dianjurkan itu adalah jalan yang benar dan sah. Mereka beranggapan itu merupakan suatu kehancuran: 
mereha melihat maut menatap di hadapan mereka 

1185. Tepat sebelum terjadi Perang Badr ada dua pilihan di hadapan kaum Muslimin di Medinah 
untuk menyelamatkan diri dari kekalahan oleh Kuraisy Mekah yang mempunyat sumber penghasilan 
dari perdagangan dengan Suria yang kaya-raya. Pilihan pertama sementara itu tidak seberapa 
berbahaya, dan juga diharapkan dapat memberikan hasil rampasan y besar, ialah dengan menyerang 


kafilah Kuraisy yang kembali dari Suria ke Mekali dengan muatan penuh, dipimpin oleh Abu Sufyan 


dengan hanya 40 Orang tak bersenjata. Dilihat dari segi keduniaan, jelas inilah yang paling selamat 
gan hasil yang paling menguntungkan. Pilihan kedua, yang sebenarnya dipilih atas anjuran Rasulullah 
dengan petunjuk Allah, ialah membiarkan saja rampasan itu berlalu, dan dengan penuh keberanian 
harus bergerak maju menghadapi pasukan Kuraisy yang bersenjata lengkap terdiri dari 1000 orang 
Yang datang dari Mekah, sedang pihak Muslimin tak lebih dari 300 orang dengan persenjataan sederhana, 
untuk menghadapi kekuatan pasukan itu. Tetapi kalau mereka dapat menghancurkan kekuatan ter- 
Sebut, berarti akar menggoyahkan keangkuhan autokrasi yang sekarang sedang menguasai Mekah. 
Dengan pertolongan Allah ternyata mereka mendapat kemenangan gemilang, dan panji kebenaran 


Pun dapat ditegakkan, dan tidak akan dapat dihina lagi. 


Surah &: Anfal “0 Jaz 9 DAA 12 Ad 


z “ Long Pagar 
8. Supaya Ia memperkuat kebenaran Jan meng- Ga FALS ANU O 


hilangkan kebatilan, sekalipun tidak disenangi 
Orang-orang Yang jahat. 


“1 Log ah Ter , 2T 
9. Ingatlah ketika kamu memohonkan perto- PP IA AN Saka ai) 9 


longan dari Tuhanmu, lalu Ia perkenankan aer 0 £ ad FI 
bagimu: “Akan Kubantu kamu dengan seribu P3 Sau 


malaikat, yang datang berturut-turut 


P Par Ba Bit ITN Ea 

10. Allah melakukan demikian hanya sebagai & xx NE @ 
berita gembira dan supaya hati kamu ten- AE rn ag Aa 
aa : . : Se LAN AN ahh 
teram: ISS rada kemenangan kecuali dari Dias 33 : Lag Ker 
Allah. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. 5 1 & La, £ 

An 2. 

Dra Va EA 

Ih. Ingatlah ketika Ia membuat kamu me- Kedata TIK gn @ 
ngantuk untuk memberi ketenteraman' "6 4 3 


KEL Na Kenata za 
dari pihak-Nya kepada kamu. Dan me- 3 Ian DAR PAKAN 33 
nurunkan hujan kepadamu'!87 dari langit, 


Pa der PN bela Pa LI TN 
ah 97, Ia “ L 12 
guna membersihkan dirimu dengan itu, A3 SN ya 3 


i 7 setan 1138 hei HA UI 
dan menghilangkan nada setan, mem- Matana 
perteguh hatimu dan menapakkan kakimu 


kuat-kuat. 


1184. Bd 3:123, 125, 126. Jumlah malaikat, seribu di Badr dan tiga ribu serta lima ribu di Uhud, 
barangkali tidak harus diartikan secara harfiah, tetapi untuk menyatakan adanya suatu kekuatan, 
setidak-tidaknya sama dengan kekuatan lawan. 

1185. Semua pertolongan akhirnya datang dari Allah juga. Dalam hal tertentu, mungkin itu berupa 
bentuk tertentu pula yang ditanamkan ke dalam hati kita. dan untuk diselaraskan dengan perasaan dan 
psikologi kita. 

1186. Bd. 3:154 untuk Perang Uhud. Ketenangan (kesadaran yang tinggi) penting sekali dalam 
peperangan dan dalam semua keadaan yang berbahaya. Kalau pikiran terlalu meluap-luap, in tidak 
akan dapat melaksanakan rencana yang sudah dipertimbangkan atau sudah disusun dengan baik. Jiwa 
tenang yang penuh kepercayaan pada sebagian kaum Muslimin itu memberikan kemenangan kepada 
mereka melawan pihak Kuraisy yang begitu beringas dan berapi-api. 

1187. Untuk beberapa alasan hujan memang disambut baik. (1) Air sedikit sekali, baik untuk 
minum alau untuk wudu, (2) Rasa dahaga pada pasukan Muslimin, yang tanpa barang, tanpa per: 
lengkapan atau hiburan itu, membuat mereka jadi makin letih: (3) pasir itu goyah dan mudah bergerak: 
gerak, maka hujan dapat merapatkannya dan membuat mereka “dapat menapakkan kaki kuat-kuat.” 

1188. “Noda setan": baik dalam arti harfiah atau majas. Kotoran secara fisik melambangkan 
kejahatan, dan kaum Muslimin membersihkan bagian-bagian tertentu sebelum melakukan sembahyang: 
Tetapi hujan juga memberi kesegaran ke dalam jiwa mereka serta menghilangkan segala rasa keraguan 
yang masih tersembunyi dalam hati mereka (yang ditiupkan oleh setan) bahwa kemenangan tida 

mungkin dalam keadaan yang tidak menguntungkan seperti itu. 


Surah X Anfal 41 


tur 9 EN 3) 


12 Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan 2g enayita Te ar 
kepada para malaikat “Aku bersama kamu: 55 34 NET, aher 33 DO 


perkuatlah hati orang yang beriman. Aku Pa Ge kenari Taj 
akan menanamkan rasa takut ke dalam PPAP LL 
LI 03 0 C3 2. 
: Ker 
Z 


hati orang kafir. Penggallah leher mereka MN AN 3S 13 


dan potonglah setiap ujung jarinya,!189 


8 et 


13. Yang demikian. karena mercka menentang 
Allah dan Rasul-Nya: barang Siapa me- 
nentang Allah dan Rasul-Nya, azab Allah 


keras sekali. 

14. Yang demikian itu, rasakanlah: untuk An San eneng aa LN 
yang ingkar, hukumannya hanyalah api JAN aer BUA Ga ya 3 @ 
neraka. 


IS Dai orang yang beriman! Jika kamu 128 NY TIA Peta 
bertemu golongan kafir datang menye- 2 ara Kei let KJ 
rang." janganlah kamu berbalik mem- MAN SELAI 
belakangi mereka. 


16. Barang siapa berbalik belakang hari itu PENA aa @ 
kecuali untuk suatu muslihat perang atau Besa ka r) — & B3 5 
mundur ke pasukan sendiri—ia akan PER gan DAA AAN 
mendapat kemurkaan Allah, dan tempat- Para 
nya adalah neraka. tempat kembali yang TN 
terburuk! 


1189. Bagian yang mudah diserang pada orang bersenjata di atas leher, Sekali pukul ke atas leher, 
muka atau kepala, akan menghabiskannya. Kalau ia mengenakan baju besi sukar sekali akan mencapai 
Jantungnya. Tetapi bila tangannya yang dilumpuhkan, orang tidak akan bisa memegang pedang, lembing 
atau senjata lain, dan dengan mudah 1a dapat dijadikan tawanan 

190. Hukum perjuangan agama sama persis dengan perangai dan disiplin militer. Hadapilah musuh 
dengan pantas dan Jujur, dan dengan persiapan yang baik, bukan dengan cara sembarangan. Zahfan 
dalam nas (datang menyerang) mengandung arti melangkah maju ke arah musuh dengan perlahan 
dan dengan perencanaan yang baik. Sekali bertempur, selesaikanlah sekaligus: tak ada waktu untuk 
berpikir dua kali, Mati atau menang sudah harus menjadi motto sedap prajurit. Mungkin kematiannya 
Itu hanya untuk pribadinya sendiri, tetapi kalau dia beriman, berarti kemenangan untuk dua-duanya. 
Ada dua kekecualian yang dapat kita kemukakan: (1) reculer pour mieux santer, mundur untuk 
Persiapan maju: atau untuk memperdayakan musuh dengan gerakan pura-pura, (2) kalau seseorang 
atau pasukannya, akibat pertempuran itu jadi terpisah dan induk pasukannya, ia dapat bergabung 
kembali dengan induknya untuk meneruskan pertempuran lagi. Kalau hanya seorang diri tak akan ada 
Bunanya, Setiap pribadi harus memanfaatkan hidup dan segala sumber dayanya demi kepentingan 


Sama dengan hasil yang sebaik-baiknya. 


Surah 8: Anfal 412 Juz 9 IV Day tag 


ba gann 

17. me em aa Dang bagi PH AAA YEN & 
tetapi ah membunuh mereka, dan Aa SN AN AA eng eet 
serah kau yang melemparkan ketika Pa ALA AT PENGGANTI 
kau yang melemparkan (segenggam?! 
debu), tetapi Allah yang melempar, untuk 
menguji orang beriman, dengan ujian yang 
baik!!”2 dari Dia Sendiri. Allah Maha 
Mendengar, Mahatahu. 


Palet Ni Irtenta ren 
PN NATA 


v. P 
Nania 1 TAP AKN MEN aa ES 
18. Demikianlah, dan Allah Yang melemah- BAN Sa 93 @ 
kan tipu muslihat golongan kafir. 
Ara PAI AI 


gan Lag » 
19. Jika kamu (golongan kafir) memphenian 165313 - KEB EN @ 


kemenangan dan keputusan hukum, Bapa Ea ga han, Mt 
SONY UAN YAAA YA At AAA 
keputusan sekarang sudah datang: dan KESAN AN Ega 
jika kamu berhenti (dari kejahatan) itulah Na Ca GNI ear 
yang lebih baik buat kamu, jika kamu KA AAA 


kembali (menyerang), Kami pun akan 
demikian. Pasukanmu sedikit pun tak 
berguna bagimu sekalipun jumlahnya besar. 
Allah bersama orang-orang beriman! 


R. 90.— Siaplah menerima panggilan Allah, dan anggaplah 
(8:20-37) Semua yang lain sebagai bukan apa-apa: la akan memberimu 

Cahaya. menyingkirkan semua mara bahaya darimu, 
Dan memaafkan kekhilafan dan dosa-dosamu. 
Ingatlah selalu ampunan dan rahmat-Nya. 
Kaum kafir boleh mencoba menyesatkan manusia 
Dari Allah, namun mereka takkan berhasil: 
Mereka akan dilemparkan bersama-sama ke kehancuran 


1191. Tatkala pertempuran sudah dimulai, Rasulullah berdoa, dan melemparkan segenggam tanah 
atau pasir kepada musuh, sebagai lambang tentang serbuan mereka yang mengadu nasib dengan 
membabi-buta. Ini telah menimbulkan akibat psikologis yang besar. Setiap gerak dalam pertempuran 
itu dipertaruhkan untuk Allah, karcna memang itu di jalan Allah. dan pelaksanaannya pun dilakukan 
hanya dengan perintah-Nya juga. 

1192. Dari segi angka perbandingan dengan pasukan Muslimin tiga lawan satu. Segi lain yang 
tidak menguntungkan, persenjataan dan perlengkapan mereka sedikit sekali, sementara pihak lawan 
persiapannya sudah memang sangat baik: mereka tidak berpengalaman, sementara di pihak Kuraisy 
anggota pasukan yang dibawanya orang-orang yang paling hebat. Dalam hal ini semua memang mc- 
rupakan suatu ujian. tetapi ujian yang disertai karunia yang sungguh tak ternilai baiknya Komandan 
mereka orang yang mendapat kepercayaan penuh, dan untuknya itu mereka bersedia mati. Turunnya 
hujan telah memberi kesejukan kepada mereka, semangat mereka tak tergoyahkan: mereka berjuang 
di jalan Allah, sehingga cobaan atau ujian itu sendiri bagi mereka sudah merupakan rahmat. 

1193. Al-Fath 5 kemenangan, keputusan, hukum. Pihak Kuraisy di Mekah mendoakan kemenangan. 
Mereka yakin, bahwa keunggulan mereka dalam perlengkapan dan pengalaman akan sangat Me 
mentukan, Dengan sekadar permainan kata, disebutkan bahwa keputusan kini sudah datang. berupa 
kemenangan, tetapi bukan dalam arti yang mereka harapkan! 


pe 


di dalam dan demi 


Mungkin k: 

kehendak Aj 
Yang lebih $j 
at itu Seper 


Surah 8: Anfal 


Am 3. 


20. Dai orang yang beriman! Taatilah Allah 

“dan Rasul-Nya, dan janganlah berpaling 
dari dia, ketika kamu mendengar (dia 
berbicara). 


Dan janganlah seperti mereka yang ber- 
kata: “Kami mendengar,” tetapi mereka 
tidak mendengarkan. 


21. 


22. Makhluk hewan yang terburuk dalam pan- 
dangan Allah, ialah yang tuli dan bisu,!!95 
—mereka tidak menggunakan akal. 


23. Jika Allah menemukan sesuatu yang baik 
dalam diri mereka, pasti Ia telah mem- 
buat mereka mendengarkan: dan kalau la 
membuat mereka mendengarkan, pasti 
mereka mengelak dan berpaling. 


24. Hai orang yang beriman! Penuhilah seru- 
an Allah dan Rasul jika mengajak kamu 
mengajak kamu kepada vang memberi 
kamu kehidupan: 196 ketahuilah bahwa 
Allah berada antara manusia dengan hati- 
nya!” dan bahwa kepada-Nya kamu 
akan dihimpun kembali, 


1194. Bd 2:93. 
1195. Bd 2:18. 


1196. Ada dua pokok yang perlu diperhatikan: (1) Sesudah nama 
maka kata ganti dan kata kerja dalam anak k: 
disampaikan Rasulullah sebagai suatu perintah 
lelah diambil oleh Rasul sepenuhnya sejal 
menyambut seruan itu dalam perbuatan d: 
Sebab seruan itu memang menuju kepadi 
bolehjadi tampaknya hina dalam du 
begitu berharga, atau kehilangan hidup itu sendiri. Kalaulah 
Allah, secara harfiah dan secara majas, artinya menjadi jelas sekali. 


413 


Juz 9 JSI 3 (A) 
GEgtaga sena san EL cat ea 
PANGAN KUN ES O 
Gazca yA 


Ea3r yadolrra ea Ea TA EA API 
UNA pe 


GIE Na enno 
TN SA AA LI 


Pi 


20 0at AN 22 Btn any 
PAN EN Eyata 


Ah In ta ntoe 
Ooo ada aa 


c 


PebAN PON REI EA PAN APP 
SinbNaaN TENAGA 
Kaka CAPE TAAT PL REI Para 
BEAN RAS ES 

AAS 1 


Ke MU) 


Allah dan Rasul-Nya disebutkan, 


alimat berikutnya dalam bentuk tunggal: segala yang 
« datangnya melalui wahyu dari Allah. Kehendak yang 
an dengan kehendak Allah. (2) Kita diminta turut aktif 
lan kehidupan, dalam menjalankan kewajiban dan kesadaran, 
aa kehidupan yang sebenarnya, hidup yang abadi, meskipun 
nia ini, karena akan kehilan 


gan Sesualu yang membuat hidup 
kita hubungkan ini dengan jihad, berjuang 


wa 1. Kalau manusia sudah begitu keras kepala dan hatinya tidak mau tunduk kepada seruan 
ah, tidak berarti hanya sampai di situ saja. Tuhan akan mengadakan perhitungan. Penolakan itu 


Jantun, 
Usianya 


Bm 


ena ada rintangan dalam rencana manusia yang membuat hatinya enggan tunduk kepada 
Ilah. Akan memberi hasilkah rencana itu dengan menolak mengabdi kepada kehendak 
nggi? Samasekali tidak. Manusia merencanakan, Allah memutuskan, Kalau rencana atau 
nuhnya dapat dirahasiakan terhadap sesama manusia, tidak demikian terhadap Allah. Hati 
8 adalah pusat segala rasa kasih dan hasrat manusia. Tetapi antara pusat ini dengan 
Sendiri, di situ terdapat kehadiran Yang Mahakuasa. 


Surah 8: Anfal “14 Juz 9 JW 3 pe Ay 
4 PRATAKA ... 
1 i TI PAN PANGAN TE Tea TR 
25. Jagalah dirimu dari bencana fimah,! ' Ka sakla Pa k Hen Pop BSI @ 
yang tidak hanya akan menimpa mereka Pan (Anta Tan 
yang jahat saja di antara kamu. Dan Pd LNG 9 dahan 


ketahuilah bahwa Allah keras sekali dalam 
menjatuhkan hukuman 


n AL gaaat ba 
26. Dan ingatlah ketika jumlahmu masih se- Gogama 0 EN 25313 6 
dikit dan lemah:di bumi ini, dan dalam NN NO naaN TON MNNPTA 
ketakutan akan diculik orang: Jalu Ja P0 RASA 
memberi perlindungan kepadamu dan aa 2» Icon ana ate, 
sa 0 | 
memperkuat kamu dengan bantuan-Nya ee 299 pay 5 sg 
Pa 7 8. 
serta memberi rezeki yang baik, supaya La “5 EA - 
kamu bersyukur. 


DP LAIN NP AL 2. 
27 Hai orang yang beriman! Janganlah PITA TKA VA (Oo 
kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan Kana hata bae 
mengkhianati segala amanat yang diper- Uas Aa gia 
cayakan kepadamu padahal kamu menge- 

tahui. R00 


1198. Fimatun. fitnah. mengandung banyak arti: OI) arti dasar cobaan atau godaan, Seperti dalam 
2:102 dan 8:28: (2) suatu arti kias cobaan atau bencana, seperti dalam S 71, (3) bencana huru-hara 
atau penindasan. seperti dalam 2:193, dan ayat ani, dam dalam 8-39, C4 dalam ayam (825p ami 
taksa selanjutnya memberi kesan. perselisihan, fitnah, perang saudara 

Peringatan terhadap perselisihan atau keributan di dalam sangat penung dalam perang saudara 
pada permulaan sejarah Islam, dan sekarang tidah pula kurang pentingnya. 

1199, Kaum Muslimin diperngatkan kembali ukan keadaan yang baru berlalu, bahwa mereka 
merupakan kelompok kecil di: Mekah, dihina dan diusir: hidup dalam suasana tidak aman, untuk diri 
sendiri, untuk nyawa dan harta benda, termasuk mereka yang menjadi tanggungannya, penganiayaan 
dan pengucilan, dan bagaimana pula dengan karunia Allah mereka mendapatkan suaka yang aman di 
Medinah, bagaimana mereka mendapatkan teman-teman dan pembantu-pembantu, betapa banyak 
segala keperluan mereka telah mendapat perhatian, dan betapa pulavakbirnya mereka dapat mengumpul- 


kan kekuatan dan jumlah orang yang cukup untuk menghancurkan segala kekuatan yang tak bertuan, 
membasmi kekejaman dan penindasan itu 


Tetapi bagi seuap pribadi, dalam beberapa cara dapat diambil pelajaran. Kekuatan rohaninya 
mulai merosot: ia dihina dan diejek, barangkali dianinya dun dibungkam dari segala haknya yang 
biasa terbuka untuk semua orang, tetapi Allah kemudian memberinya kekuatan: sahabat-sahabat 
datang serentak mengerumuninya: dan dia beroleh, dukungan sehingga segala kehendak rohaminya 
yang begitu mulia berangsur-angsur terpenuhi. 

1200. Amanat boleh saja terdiri dari bermacam-macam: (1) harta milik, barang-barang, piutang dsb. 
(2) rencana, kepercayaan, rahasia dsb.: (3) ilmu pengetahuan, bakat, kesempatan dsb., yang diharapkan 
bermanfaat untuk sesama manusia. Mungkin manusia mengkhianati amanat Allah dan Rasul-Ny3 
dengan jalan menyalahgunakan harta milik atau menyia-nyiakan amanat yang dipercayakan kepada 
mereka, atau ilmu pengetahuan atau bakat yang diberikan kepada mereka, Dalam hal tertentu semacam 
ilu, tatkala langkah-langkah untuk melindungi mereka yang beribadah kepada Allah dari pemusnahan 
menjadi mendesak sekali, maka amanat dan kepercayaan Rasulullah dipelihara dengan sanga ber 
sungguh-sungguh. Hal-hal yang bertalian dengan amanat serta kepercayaan sesama kita setiap 2 
muncul dalam kehidupan kita, dan dalam hal ini tidak banyak di antara kita yang dapat mendakw' ai 
diri sempurna, Di sinilah kita melihat kekecualian yang, khas itu, dalam diri seorang nabi, orang yang 10" 
mendapat gelar A/-Amin, orang yang benar-benar menjaga amanat yang dipercayakan kepadanya 


ii 


Surah 8. Anfal 4is 


Ju 9 Ja Yr th) 


28 Ketahuilah bahwa segala harta bendamu AA ear 1 Peganbnntae 
dan anak-anakmu adalah cobaan: IE KAN ed 4 ko) 


2 dan Latah 
hanya pada Allah pahala yang besar. Rae Pia 
An 4. 
29. Hai orang yang beriman! Jika kamu ber. banana 


rena 
JAN KN NE 


takwa kepada Allah. kepadamu ja mem- 
beri ujian"? (untuk menilai antara benar 
dengan tidak), akan menghapus segala 
keburukan kamu dan mengampuni kamu: 
dan pada Allah karunia yang besar 


5 AI Sena . s 
30, Ingatlah ketika golongan kafir meren- Ha Rea ea Ke 
canakan makar terhadapmu untuk me- ai "5 


Pa Sekar 


2 aa De NN ANA TAN PENA 
nangkap dan memenjarakan kau atau TENIS 


membunuhmu atau mengusirmu (dari 20 Ch 
negerimu).'“8 Mereka menyusun ren- PI) 
cana, dan Allah juga membuat rencana. 

Allah Perencana terbaik, '205-A 


1201. Sebuah keluarga hesar—anak banyak— dipandang Sebagai sumber kekuasaan dan kekuatan 
3:10, 116, Maku dalam bahasa Inggris, orang yang dengan anak banyak disebut “tabung penahnya 
penuh” ("his griver full, bandingkan Mazmur 127 4-5 "Seperti anak-anak panah di tangan 
pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda Berbahagialah orang yang telah membuat penuh 
tabung panahnya dengan semuanya itu Ia tidak akan mendapat malu apabila te berbiara dengan 
musuh-musuh di pintu gerbang.” Begitu jugalah dengan harta dan kekayaan. vang juya menambah 
kemegahan, kekuasaan dan pengaruh Seseorang. Tetapi harta kekayaan dan keluarga va 
juga suatu godaan dan cobaan, Dapat saja mereka berbalik menjadi sumber segala kemereso: 
kalau salah menangani, atau jika kecintaannya kepada mereka semus itu mende 
kepada Allah, 

1202 Bd 2:53 dan 2:185. Perang Badr disebut al-# urgen di kalangan ahli agama kaum Muslimin, 
sebab dengan jalan peperangan, itu merupakan cobaan kekuatan yang pertama dalam Islam, antara 
kekuatan kebaikan dengan kejahatan. Kejahatan dihancurkan, orang yang benar-benar beriman sedang 
diuji dan disaring dari orang yang tidak cukup beriman dalam mengikut panji iman. Lihat juga 8:41 
dan C. 1210 

1203. Rencana makar terhadap Al-Mustala di Mekah mempunyai tiga tujuan Bukan saja mereka 
digagalkan, tetapi dengan mukjizat Allah yang terjadi matah sebaliknya, dan yang timbul dari setiap 
Tencana jahat itu talah kebaikan: (1) Mereka berusaha hendak menundukkan Rasulullah di Mekah 
Uengan mengadakan tekanan terhadap pamannya, kerabat dan sahabat-sahabatnya. Tetapi makin 
dianiaya mereka, jumlah kaum Muslimin yang masih sedikit itu bertambah kuat imannya dan makin 
bertambah pula jumlahnya. (2) Mereka berusaha hendak mencederai atau membunuhnya, tetapi 
sikapnya yang sangat rendah hati di samping ketabahan dan keberaniannya, sungguh merupakan 
leladan yang luar biasa, dan itu pula yang membawa Islam lebih maju. (3) Mereka berusaha hendak 
Mengusirnya bersama-sama dengan semua pengikutnya keluar dari kampung halaman, lelapi mereka 
malah mendapat kampung halaman baru di Medinah, dan Jari sana pula akhirnya mendapat ke- 


Menangan bukan Saja atas Mekah, bahkan ke seluruh Arabia, dan seluruh dunia. 
1203-A. Bd 3:54. 


sak kecintaannya 


Surah 8: Anfal 416 


3 Dan jika kepada mereka ayat-ayat Kami 
dibacakan. mereka berkata. “Ini sudah 
pernah kami dengar, jika kami mau, kami 
pun dapat mengatakan yang semacam 
itu. Semua itu hanya dongeng-dongeng 
lama 24 


. s4 AN 5. 

32. Dan Ingatlah ketika mereka berkata: Bina In SEN AGO IG O 
“Tuhan! Jika memang ini kebenaran yang OK NN Naa Ea taon ae 
datang dari Kau, turunkanlah kepada kami ASRI £ SL has 
hujan batu dari langit, atau datangkanlah 


5 


azab yang keras kepada kami.” 1205 


33. Tetapi Allah tidak mengazab mereka, 
selama kau berada di tengah-tengah me- 
reka, dan Allah tidak mengazab mereka, 
selama mereka memohonkan pengam- 
punan. 


34. Mengapa mereka tidak diazab oleh Allah, . 2533 2S AAA @ 
ketika merintangi (orang) memasuki 


Masjidilharam—padahal mereka bukan ag 


Ter aan ena en yah 

23) SAS Tetap AS Yasa 
penguasanya: yang berhak menguasai Kang aa en ang 
hanyalah orang yang bertakwa. Tetapi NA AN 
kebanyakan mereka tidak tahu. 

Se . « BA RA LA 5 

35. Salat mereka di Rumah itu hanya bersiul- Paten ANE Tema IE @ 
siul dan bertepuk tangan, maka rasakan- 33 3 4 

lah azab yang disebabkan oleh kekafi Oei Wa TA 33 G3 

ah azab yang dis an oleh kekafir- 2g 

anmu. 


1204. Bd. 4:25. 

1205. Ini benar-benar suatu tantangan yang dilemparkan oleh golongan Musyrik di Mekah, memang 
tidak penting, tetapi ini sebagai ejekan. Jawabannya terdapat dalam dua ayat berikutnya. Pada 
waktunya yang tepat Allah akan menjatuhkan hukuman, bukan menurut kemauan orang-orang tak 
beriman yang mengejek asal mengejek. Sementara Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, dia— 
yang sebagai rahmat bagi alam semesta—mengajak mereka menerima kebenaran. Di tengah-tengah 
mereka ada juga beberapa orang kaum Muslimin, mereka yang benar-benar mengharapkan pengampunan. 
Dan Allah tetap membuka pintu tobat dan pengampunan bagi siapa saja selama mereka memang 
melakukan itu. Tetapi janganlah mereka bersikap angkuh, atau mengira bahwa mereka mempunyai 
kekebalan yang abadi. Apa yang terjadi dengan Abu Jahl? Dia dan beberapa orang penting di kalangan 
prajuritnya kemudian terbunuh dalam Perang Badr. Sekelompok kecil kaum aristokrat yang berusaha 
merintangi kaum Muslimin memasuki Masjidilharam menerima pula balasannya tak lama sesudah itu. 
Mereka berpura-pura sebagai penjaganya. Tetapi benarkah demikian? Hanya orang beriman yang 
akan menjadi penjaga rumah-rumah Allah, dan khususnya Ka'bah di Masjidilharam. Tempat itu ialah 
tempat ibadah yang murni, sementara penyembahan berhala yang mereka lakukan hanyalah upacara 
sandiwara,—bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Segala peribadatan palsu mengiklankan diri dengan 
suara-suara ramai serta keributan yang tak pada tempatnya, Disebutkan juga bahwa orang-orang 
musyrik itu mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. 


Kerah 3 ARTA 47 Fat 2 KP 5.0 AI 


£ fin nafh | barang Pegat roger er, dl rerp, 4 
& rare kafir menafhahkan hartanya ar. Ek Apa aa & ag tes 3 Ss 


rab Twrnangi Ierangi dari jalan Alah 
mereka akan terus menafkahkan Kema- 
dian mereka akan menyesal sendin. dan 
akhirnya mereka akan dikalahkan Dan 
orang kafic akan dihimpun dalarn neraka 
jahanam 


Supaya Allah memisahkan” golongan 
yang jahat dari yang baik, dan mengumpul- 
kan yang jahat satu sama lain kemudian 
menimbun mereka semua dan menempat. 
kan dalam neraka. Mereka itulah yang 


rugi. 


.. 
ser) 


R. 91.— Perang Badr merupakan gambaran 
(838-64) Tentang perjuangan antara Kebenaran dengan Kekafiran 
Hari itu adalah hari Pembedaan 
Kemenangan ditapai bukan Oleh penghancuran, atau oleh jumlah, 
Tetapi oleh keberanian dan perencanaan 
Dan pemusatan kekuatan dan Sumber daya — 


Di atas itu semua oleh bimbingan Allah 
Yang bimbingan-Nya memenuhi segalanya 


Am 5. 


aduan kemauan, 


38. Batakantah kepada orang kafir, jika me- 
reka menghentikan (kekafirannya), masa 
lalu mereka akan diampuni: tetapi jika 
mereka mengulangi, hukuman terhadap 
orang dahulu kala itulah yang terjadi. 


NT anfordan calon “5130 5 

wa tak ada lagi g SEBIKI R3 ka) 
penindasan, dan yang ada hanya keadilan PN NO Tel AI ga 

Jan keimanan kepada Allah: 8" tetapi MA aa 


& " : 
jika mereka berhenti, Allah Maha Me- In afaaa 2 

0 5 jaan Lau 
lihat segala yang mereka lakukan '208 Ti padi aj 


- 


39. Perangilah mereka sehin, 


1206. Hanya bila sesuatu itu sudah menjadi masalah maka segala yang jahat akan dengan jelas 
terpisah dari yang baik. Kemudian yang jahat akan berkelompok dengan sesamanya. dan yang baik 
dengan yang baik. Yang jahat akan terkumpul ke dalam satu timbunan tersendiri. Bila sudah tiba 
Waklunya, hukuman pun akan tiba pula. Di sini kekeliruan tidak akan. Yang baik tidak boieh berkecil 
ali, sebab dalam perjuangan melawan mereka, semua kekuatan kejahatan bersatu dan segala sumber 
Serahkan bersama, Makin banyak mereka melakukan itu, akan lebih mudah pula meletakkan keputusan 

ir. Semua itu sudah dalam rencana Allah. 

1207. Bg 2193 dan C. 

1203, Bila mereka menghentikan perlawanan dan perkosaannya terhadap kebenaran, Allah akan 

Nilai meraka Sesuai dengan perbuatan dan niat mereka, dan tidak diinginkan mereka akan diganggu 

Ban permusuhan, Tetapi jika semua syarat itu mereka tolak juga, orang beriman tak akan 

lakut kepada Siapa dan apa pun: Allah akan menolong dan melindungi mereka. 


Im 


“—-1 


Surah 8: Anfal 418 Jur 10 JP tag 
. (TA) Po nang 
40. Dan jika mereka membangkang, ketahuilah ISA $ NN P3 S5 0 
bahwa Allah Pelindungmu— Pelindung MIL In am 
terbaik, dan Penolong terbaik. TE 
4 


42. 


: Da ketahuilah bahwa segala yang kamu 
peroleh dari rampasan perang, seperlima 
untuk Allah dan untuk Rasul,'?”? untuk 
kerabat dan anak yatim, untuk orang miskin 
dan yang terlantar dalam perjalanan, jika 
kamu beriman kepada Allah dan kepada 
yang Kami wahyukan kepada hamba Kami 
pada hari Ujian,—'?'" hari bertemunya 
dua kekuatan. Allah Mahakuasa atas se- 
galanya. 121! 


Ingatlah ketika kamu di tepi lembah 
yang dekat dari mereka di seberang tepi 
lembah: sedang kafilah!?2!? berada lebih 


ir 1 613 parama,i Irena 
ALAN AAA GA 
NS age 2 PN Las 
DISS BSN rai 
aman Ana Te 
SA agan KE El 
PB yah GL ae Gin oor ye 
ANA NAN OEYNMUA 

fp ahbne 

KET ANA 


ko) 


den KAA @ 
GG Kajan Sang 


rendah dari kamu. Sekiranya kamu saling Mapan a “37 153 za 


berjanji, niscaya janji itu akan berselisih 


Waktu.!213 Tetapi Allah menentukan per- 
soalan yang harus terlaksana, supaya mereka 


1209. Ketentuannya ialah seperlima bagian disediakan untuk Imam (Pemimpin) dan sisanya 
dibagikan kepada angkatan perang. Bagian yang seperlima ini disediakan untuk Allah dan Rasul, dan 
untuk tujuan sedekah bagi mereka yang berhak menerima sedekah. Semua itu keputusan terakhirnya 
ada pada Allah dan Rasul-Nya: 8:1: tetapi empat perlima dibagi, dan hanya seperlima yang ditahan 
untuk keperluan-keperluan tertentu, Dalam cara membagi itu Imam mempunyai kebijaksanaan sendiri. 
Pada masa Rasulullah bagian tertentu sudah disediakan untuk Rasulullah dan kerabat dekatnya. 

1210. Ujian, cobaan kurgan: Ukuran antara benar dengan salah, keputusan antara angkatan ber- 
senjata kaum Muslimin dengan pihak musyrik. Perang Badr diberi sebutan demikian. Lihat 8:29 dan 
C. 1202. 

1211. Kekuasaan Allah diperlihatkan dalam peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam tiga ayat 
berikutnya (ayat 42-44), yang telah mengantarkan pada kemenangan pihak Muslimin secara mutlak 
atas kaum pagan Kuraisy. 

1212, Kekuatan Islam yang kecil keluar dari Medinah menyongsong pasukan Mekah yang begitu 
besar, dan mereka bertemu masing-masing di tepi sebuah lembah di Badr, sementara kafilah Kuraisy 
berada di dataran rendah ke arah laut, sekitar 3 mil dari Badr. 

1213. Mereka semua berada dalam keadaan yang serba berlawanan. Kafilah sedang menuju Mekah, 
tetapi tidak mudah akan dapat mencapai tempat itu. Pasukan Kuraisy berusaha hendak menyelamatkan 
kafilah itu, dan baru kemudian menghancurkan kaum Muslimin. Sedang pihak Muslimin memutus- 
kan akan membiarkan kafilah lalu, tetapi yang akan diserang ialah pasukan Kuraisy yang dari Mekah, 
yang tadinya diperkirakan pasukan kecil saja, tetapi ternyata begitu besar, tiga kali lebih besar dari 

jumlah mereka. Namun begitu keduanya bertemu, justru persis di tempat dan pada waktu yang sudah 
seharusnya terjadi pertempuran yang menentukan itu. Pihak Muslimin akan menjawab keangkuhan 
pasukan Mekah. Sekiranya sebelum itu mereka membuat janji bersama dan dengan rencana yang 
saksama, mercka tidak akan dapat melakukannya dengan begitu tepat. " 

Di pihak Muslimin, beberapa orang yang syahid sudah mengetahui bahwa kemenangan berada di 
pihak mereka, dan mereka yang masih hidup akan dapat menikmati hasil kemenangannya itu. Di 
pihak musyrik, baik yang mati atau yang hidup mengetahui sepenuhnya masalah yang mereka hadapi. 
Bahkan secara psikologis kedua belah pihak sama-sama bertekad akan menyelesaikan kemenangan 
pada pihaknya. 


Tn | 


Surah 8 Anfat 419 Dur 10 Sange KA) 


3 et ng. enntan aan 2 
yang harus mati, biarlah mati setelah ada AAN AG Sasa 
bukti (diberikan): dan mereka yang harus a sd 


hidup. biarlah hidup setelah ada buku PA 
(diberikan). Dan Allah Maha Mendengar, 
Mahatahu. 


43. Ingatlah ketika dalam mimpimu Allah 
memperlihatkan kepadamu jumlah mereka 
yang kecil: sekiranya diperlihatkan ke- 
padamu jumlah yang besar, niscaya kamu 
menjadi gentar dan kamu akan berselisih 
menghadapinya, tetapi Allah menyelamat- 
kan (kamu). Ia mengetahui segala rahasia 
hati. 


44. Dan ingatlah ketika kamu bertemu, Ia 
memperlihatkan jumlah mereka kepada- 
mu sedikit di matamu dan Ia memper- 
lihatkan jumlah kamu tak berarti di mata 

ca: 1214 , 
supaya Allah menentukan 
persoalan yang harus terlaksana. Kepada 

Allah segala persoalan dikembalikan. 


AIN 6. 


45. Dai orang yang beriman! Jika kamu penganan ashgt @ 
bertemu suatu pasukan, bertahanlah, sam- , 23 Pra Da aan 
bil sering-sering mengingat Allah, supaya SPAN SAI 


kamu berhasil. 


PANEN 


46. Taalilah Allah dan Rasul-Nya: dan ja- Iisa 132363354353 Di cs @ 
nganlah kamu berselisih, supaya kamu Tag RAN AI gai Ega sana 
tidak kecewa dan kehilangan kekuatan: Sapa MANA KE AS 
sabar dan tabahlah, Allah bersama orang 
yang tabah.!2!5 


"Ea Pasukan Muslimin, meskipun mengetahui keadaan yang tidak menguntungkan itu, mereka 


Su! 
ia menyadari mengenai perbedaan yang begitu besar yang mereka hadapi. Bagaimanapun juga 
pi ik Mekah Sudah datang dengan bersorak-sorai, Mereka memandang rendah pasukan kecil yang tak 
ba hendak melawan mereka itu. Tetapi walaupun mereka mengira pasukan Islam dua kali 
Kedua tai (3:13), Jumlah itu bagi mereka tetap tidak berarti, bila dilihat dari perlengkapannya, 
Menengup an Psikologis ini membantu rencana dasar yang akan membawa kesudahan yang 
agama Alat Pihak pagan Mekah akan meneruskan kesombongannya yang sewenang-wenang, atau 
| 8 yang akan tegak, merdeka dan terhorimat. TA 
Kemen, Ban lukisan yang halus sekali mengenai ciri-ciri kaum Muslimin yang datang dengan 
Mah artinya “Cbaliknya kekalahannya akan membawa kehinaan dan kegagalan. Kekuaran secara 
Ya "angin," angin yang baik untuk kapal layar. 


Da 


NN 


Surah 8: Anfal 420 Juz 10 SY bla 
Ana - Intra LI 
47. Janganlah kamu seperti mereka yang me- BPI RE, @ 
ninggalkan rumah dengan sikap congkak Bnn ie Tak £ 


aka gann tan 
ingin dilihat orang, dan merintangi orang Shawn Lag a19 KA pasar Pn) ma 
dari jalan Allah.'?'9 Dan Allah meliputi PA 
segala yang mereka kerjakan. 2 


atau “30. Kinan 
48. Dan ingatlah ketika setan memperlihatkan DEA: sebal DA @ 


kepada mereka, segala pekerjaan (dosa) KAA 2 tr 


BATAS KARYA net 
tampak indah, dan berkata: “Tak seorang SAMA OS BSA eaeN 
pun yang dapat mengalahkan kamu hari ,£ 2 AG L Gn 


ini, selama aku di sampingmu.” Tetapi wa ag Naa a 
setelah kedua pasukan saling berhadapan, Sa PIN N ME) KAA 
ia berbalik belakang dan berkata: "Aku - si oa. 
lepas tangan dari kamu, aku melihat apa Ssh 
yang tidak kamu lihat. Sungguh aku takut 
kepada Allah. Hukuman Allah keras se- 


kali,”1217 
A7. 
R , KE Aa Ma a0 Ted VP AI, 

49. Ingattah ketika golongan munafik dan KN) An P3 TA SO Jaan @ 
mereka yang mengidap penyakit di dalam Pe baAA Area pe, AT 
hati berkata:!?!8 -Orang-orang ini telah TNO NE SA Arah 

Ki « sa 5 "N/ 
disesalkan oleh agama mreka. Tetapi Ke 
barang siapa bertawakal kepada Allah, £ 


Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. 


-: £ - « 
50. Sekiranya kau melihat, ketika para malaikat KAN LAN A33 @ 
mencabut nyawa orang-orang kafir,'?!9 7 NP: 
2 
dipukulnya wajah dan punggung mereka SIAS19339 Aabyhal MAIN na) 
(sambil mengatakan): “Rasakanlah oleh- ag ah 
mu azab api yang membakar.” LA 


1216. Lukisan yang sebenarnya mengenai pasukan Mekah yang telah menemui ajalnya. 

1217. Yang demikian ini ialah cara pemimpin yang jahat. Bila melihat tujuan tak tercapai, ia 
angkat tangan dari pengikut-pengikutnya, dan membiarkan mereka dalam kesukaran. Penglihatannya 
lebih jeli daripada penglihatan korbannya. Ia bukan orang bodoh, ia mengetahui akibat kemurkaan 
Allah. “Takur'nya setan kepada Allah ialah rasa takut campur rasa benci, — yang samasekali 
sebaliknya daripada rasa takut yang dilukiskan dalam pengertian tagw@, yakni ingin sekali menjauhi 
segala yang tidak diridai Allah, keinginan yang hanya terdapat dalam sikap tawakal kepada Allah dan 
rasa cinta kepada-Nya. 

1218. Bd. 2:10 untuk “penyakit di dalam hati.” 

Bertawakal kepada Allah mempunyai pahala tersendiri. Mata kita terbuka, dan kita melihat betapa 
besar, indah dan bijaksananya Tuhan semesta alam. Yang lain boleh memperolok dan menganggap 
tak berarti. Tetapi rahmat Tuhan selalu membuat pikiran kita sejuk dan hati kita merasa aman. 

1219. Sebaliknya daripada mengejek mereka yang bertawakal, bahwa “telah disesatkan oleh 
agama mereka,” setelah mati hukuman yang mengerikan atas mereka yang memperolok iman itu 
diperlihatkan. 


Surah 8: Anfat 421 Jar 10 Japan Ar 
Z ON 100 22 ' 

S1. Itulah yang dilakukan oleh tangan kamu Pera Petang ANAK PERAK @ 
sendiri:420 Allah tak pernah berlaku tak ntar 
adil terhadap hamba-Nya. Ae 


3 Z Tana “11 
52. Seperti biasanya golongan Firaun, dan Dea CS AAN ANA @ 
orang-orang yang sebelumnya, mereka 7 F3 SL pagar 
Pena IL AA TE ha 
menolak ayat-ayat Allah, lalu Allah meng- AN LAPAN ANRI Sab ah 
hukum mereka karena dosa mereka sen- NN PAN 
La A 
diri. Dia Mahakuat, keras dalam men- Pa Ta 
jatuhkan hukuman. 


53. Itulah. karena Allah tak pernah meng- Pa ee NP @ 
ubah nikmat yang dianugerahkan-Nya'22! ET APE an 5 nga 2 
kepada sesuatu kaum jika mereka tidak KE INN Kepo ka $ 
mengubah nasib mereka sendiri. Dan Allah 
Maha Mendengar, Mahatahu, 


Ep Ta 20 maan N At 
54. Seperti biasanya golongan Firaun dan P3 ENG BIA @ 


1222 5 
orang-orang yang sebelumnya, mereka - SS yan dat , 


mendustakan ayat-ayat Tuhan. Maka Kami BA ap SS NI 3 
binasakan mereka, karena dosa mereka An NAN nh 
sendiri, dan Kami tenggelamkan golongan SAB NI ISA 
Firaun. Karena mereka orang zalim. 


KAA AIA Ke 

55. Makhluk hewan yang terburuk dalam KOS NN EA AI @ 
pandangan Allah"? ialah orang-orang San IN 
yang ingkar, mereka tidak beriman. 293 pa 


1220. Hukuman itu diperlihatkan sesuai dengan kesalahan mereka, sebab sedikit pun Allah tidak 
akan berbuat tak adil terhadap hamba-Nya. 

1221. Allah menganugerahkan nikmat-Nya dengan bebas, tetapi Dia tidak akan mencabutnya 
dengan Sewenang-wenang. Sebelum Ia mengubah keadaan dan nasib mereka, sikap pembangkangan 
IU Sebenarnya sudah ada dalam pikiran mereka sendiri, yang mau tak mau mengakibatkan datangnya 
hukuman itu 

1222. Kata-kata yang disampaikan para malaikat itu kini dikutip lagi, untuk menambah penjelasan 
berikutnya. Perhatikan ayat 52, kita-kata itu ialah bahwa menolak ayat-ayat Allah, dan mereka dihukum 
Di sini kata-kata itu ialah, mereka mendustakan ayat-ayat itu dan mereka Wibinasakan karena dosa 
Yang lebih besar patut mendapat hukuman yang lebih berat. 

Ma Dalam 8:22 ada peringatan mengenai “makhluk hewan yang terburuk dalam pandangan 

alam " Yakni yang tidak menggunakan kemampuan pendengarannya, bicaranya dan akal pikirannya 

ni Mengabdi kepada Allah, dan sebaliknya malah menyalahgunakan kemampuannya itu untuk 
hina Allah. Dengan nada yang lain di sini diperlihatkan makhluk yang sama biadabnya. 


Surah 8: Anfal 


422 


Pe mag 


Pa aan nina Heat yan L re un. 

56, Mereka yang terikat perjanjian dengan PIA MASING @ 
kau kemudian setiap kali melanggar janji, LL Aga 
dan mereka tidak takut (kepada Allah). LE IG 

03 ra Ra 2,TT 00 Ni 
57. Jika kamu mendapat keunggulan dalam AP AAN Ir MO) 


perang terhadap mereka, cerai-beraikan- 
lah yang di belakang, supaya mereka men- 


EPNN Hard 
K5 


Tar 7 


dapat pelajaran. 


58. Jika kau takut ada pengkhianatan dari 


suatu golongan, kembalikanlah (perjanjian) Euag, FP PETA 
kepada mereka atas dasar yang sama. TA EL 


Allah tidak menyukai para pengkhianat. 


Aw 8. 


59. Janganlah orang-orang kafir mengira 
bahwa mereka sudah lebih tangkas. Me- 
reka tak akan dapat melepaskan diri. 


P3 
Ipa KANE BANGKA @ 


60. Siapkaniah untuk menghadapi mereka, bor baigintadna Meera fo) 
segala kekuatan dan pasukan berkuda de- #5 A. batang 1030 aga ata 
ngan segala kemampuanmu, '22? untuk BAGAN 503 
menimbulkan rasa takut ke dalam (hati) idea 3 98,2 “dtng 
musuh Allah dan musuh-musuhmu dan Tenaga AN GA 
yang lain. yang mungkin tidak kamu 
ketahui, tetapi Allah mengetahui siapa 
mereka.!?26 Apa pun yang kamu nafkah- 


a vat9 
TA 


1224. Peristiwa yang terjadi sekarang merupakan berulangnya pen: khianatan yang dilakukan oleh 
Banu Ouraizah setelah mengadakan persetujuan dengan pihak Muslimin, Tetapi sebagai pelajaran, 
secara umum ini tetap berlaku, seperti disebutkan dalam ayat berikutnya. Pengkhianatan dalam 
perang mengandung dua pelanggaran, sebab ia mengancam nyawa orang banyak. Pengkhianatan 
demikian harus diberi hukuman sedemikian rupa supaya jangan terulang lagi. Bukan saja terhadap 
para pelaku, tetapi juga terhadap mereka yang mengikuti jejaknya harus dilumpuhkan. Dan perjanjian 
yang sudah dilanggar itu harus diumumkan sedemikian rupa sehingga pihak yang tak bersalah 
setidak-tidaknya jangan sampai diperlakukan sama, Dari segi peperangan fisik sebenarnya kita dapat 
mengambil pelajaran yang sama untuk peperangan rohani. Dengan mereka yang mau menghormati 
prinsip-prinsip tertentu dapat dilakukan gencatan senjata, tetapi bukan dengan pihak yang tidak 
mempunyai prinsip dan berperang hanya untuk melakukan pemerasan dan kejahatan. 

1225. Peristiwa yang terjadi sekarang mengenai perintah ini ialah karena lemahnya pasukan 
berkuda serta perlengkapan-perlengkapan, perang pada permulaan perjuangan Islam. Tetapi artinya 
yang lebih umum segera menyusul. Dalam setiap perjuangan, fisik, moral atau rohani, kita harus 
mempersenjatai diri dengan senjata yang sebaik-baiknya dan dengan perlengkapan yang sebaik: 
baiknya pula dalam menghadapi musuh, untuk membangkitkan rasa hormat di pihaknya kepada Kn 
Serta tujuan yang kita perjuangkan. F 

1226. Musuh yang tersembunyi yang tidak kita ketahui akan selalu ada, tetapi Allah mengetahui 
Sudah menjadi kewajiban kita selalu waspada menghadapi segalanya, demi tujuan suci, yang d! 
bawah panjinya itu kita berjuang. 


RP | 


Surah 8: Anyal 423 Juz 10 ap 
kan di jalan Allah, akan mendapat balasan, ea Brnad Lan 3 


5) ” 
ea IN era 
dan kamu tidak akan diperlakukan tak ANA P3 SK 


adil.1227 SES 


Terapi jika mereka cenderung mengada- JIN EKA N$ 
kan perdamaian, terimalah, dan tawakal- In No 213 Lah 
lah kepada Allah, Dia Maha Mendengar, Pe Neta 


Mahatahu.!228 


61. 


62. Dan jika mereka bermaksud menipu kamu, 
maka cukuplah Allah untukmu. Dialah 
yang memberikan kekuatan kepadamu 
dengan pertolongan-Nya dan dengan du- 
kungan orang-orang beriman.!22? 


63. Dan menanamkan rasa saling mencintai SIG Nu a 
| : Hain e MK WM 
dalam hati mereka. Sekiranya kau me- s 


pa rd 12 25 
nafkahkan segala yang ada di dunia, tak 2 S3 A3 LING 
akan dapat kau menanamkan rasa saling kegia z 
mencintai dalam hati mereka. Tetapi Allah ca 
telah mempersatukan mereka. Mahaperkasa 
Dia, Mahabijaksana. 1230 


1227. Hendaknya selalu kita siap dan mengerahkan semua sumber kekayaan yang ada untuk 
perjuangan. Semua yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Tuhan akan memberi balasan dalam bentuk 
yang berancka macam. Dia mengetahui segalanya, dan balasan-Nya selalu akan lebih besar daripada 
yang mungkin akan kita peroleh. 

1228. Sementara kita harus selalu waspada menghadapi perjuangan dengan sebaik-baiknya supaya 
jangan kita yang harus menghadapi tekanan, maka sekalipun kita berada di tengah-tengah perjuangan 
kita harus selalu siap menerima perdamaian jika kecenderungan ke arah perdamaian di pihak lain 
Juga demikian. Tak ada faedahnya berperang hanya untuk berperang. Ia harus menjadi tugas yang 
menyenangkan bukan untuk berperangnya, melainkan untuk menegakkan hukum perdamaian dan 
kebenaran serta hukum Allah. 

. 1229. Dalam bekerja untuk perdamaian bukan tidak mungkin di pihak lain kita akan menghadapi 
Fiko pengkhianatan. Kita harus memikul risiko demikian: sebab orang beriman mempunyai harapan 
akan datangnya pertolongan dari Allah di samping adanya kekuatan orang beriman yang bersatu. 

1239 Sehubungan dengan peristiwa yang sekarang ini, mukjizat terbesar dan sangat menakjubkan 
“Iena rahmat Allah ialah bersatunya hati di tengah-tengah kegelisahan, perang antar-suku. unsur- 
Unsur Arabia yang mudah bergolak, di bawah bimbingan yang begitu lemah-lembut, begitu tabah dan 
Jaksana, Muhammad Rasulullah. Setiap saat kita harus bermohon kepada Allah untuk beroleh 

Tia yang di atas segalanya ini—persatuan, saling pengertian serta rasa kasih-sayang yang murni 
. Penuh keikhlasan di antara mereka yang sama-sama berpegang teguh dengan nama Allah. 

Ngan itulah kekuatan dan keberhasilan lahir. Tanpa itu yang ada hanyalah kehinaan, perbudakan 


dan TOsOtan moral. Mungkin akan banyak sekali sebab-sebab yang akan menimbulkan perbedaan 


Io 


Perselisihan, Kerukunan itu datang hanya karena keagungan dan kebijaksanaan Allah juga. 


Surah 8: Anfat 424 


64. Hai Nabi! Cukuplah Allah untukmu dan 
untuk mereka yang mengikuti kau dari 
kalangan orang beriman 1201 


R. 02 — Orang yang keras hati. bersemangat. dan berkemauan tetap 

(8:65-75) Takkan terkalahkan oleh apa pun 
Yang menghadangnya. Kita tidak berjuang untuk rampasan 
Atau untuk budak tangkapan. tetapi untuk kejayaan 
Allah, dan untuk kebenaran dan iman. 
Kita harus bersikap baik kepada semua, terutama 
Memerhatikan kebutuhan sahabat-sahabat kita. 
Yang terkait dengan kita dalam tugas dan kasih-sayang. 
Imbalan tertinggi untuk kita adalah ampunan 
Dan rahmat dari Pemberi segala. 


An 9. 


5 Kana Dat Sa 
65. Dai Nabi! Kerahkanlah orang mg EN IE ia EATRANGG @ 
untuk berperang, Kalau dari kamu ada Mpu ata at Peta eng 

Mara PAR AAA TNI AI 
dua puluh orang yang sabar dan tabah, O HI NN 
mereka akan mengalahkan dua ratus, eta - Fera en ugbraad 

x pa “ya! , Ang Aoa £ AAU 
kalau dari kamu ada seratus, mereka akan bi 2 Tan n AN 
P - - LP Ga 
mengalahkan seribu orang kafir, karena “9 SapIph 
mereka orang-orang yang tidak me- 
ngerti. 1232 


7 


«3 


: 3 . 3. 
66. Sekarang Allah meringankan (tugas) TG Sie EA GE @ 


: aa Ai 
kamu, karena Ia mengetahui adanya titik 


2 ka ai uu terutang 
kelemahan pada kamu,'? Kalau dari GA alan Ta 2S Ry) 
kamu ada seratus orang yang sabar dan IN Bb 2 patang aa Aa Lan Su 

Ae 2 PAT 4 aa NG 
tabah. mereka akan mengalahkan dua ratus, Hijau gelas PEN 
dan jika dari kamu ada seribu, akan me- ta Bls 
ngalahkan dua ribu, dengan izin Allah. Allah id 


bersama orang yang sabar dan tabah. 


1231. Orang-orang beriman pengakuan beriman hanya di lidah, atau bahkan iman yang tidak 
disertai amal. tidak cukup. Orang yang sungguh-sungguh beriman ialah orang yang bertawakal kepada 
Allah dan bertindak tanpa mengenal rasa takut dalam mengabdi kepada-Nya. Segala akibatnya yang 
timbul di muka bumi ini bukan soal. Dengan mendapat rida Allah bagi mereka sudah cukup. 

1232. Dalam suatu pertempuran, perbandingan sepuluh lawan satu cukup mengerikan. Tetapi 
semua itu tidak mengecilkan hati orang beriman. Baik mereka akan mendapat kemenangan atau mati, 
tujuan itulah yang penting. Mereka sudah yakin akan menang: sebab (1) mereka mendapat pertolongan 
adalah Allah, dan (2) sekalipun dalam bahasa manusia, mereka yang mengangkat senjata melawan 
kebenaran itu tetap suatu kebodohan, dan kekuatan mereka yang semu tak lebih daripada suatu pegangan 
yang sudah rapuh. 

1233. Dengan keadaan yang sama, karena imannya kaum Muslimin dapat mengalahkan perbandingan 
satu lawan sepuluh. “Tetapi dalam hal organisasi dan perlengkapan mereka lemah, seperti ketika dalam 
peristiwa di Badr, mereka dibebani tugas yang lebih ringan, dan dalam menghadapi lawan tidak lebih 
daripada dua banding satu. Dalam kenyataannya mereka mendapat kemenangan gemilang dalam Perang 
Badr itu dengan melawan lebih dari tiga banding satu. 


Kn | 


FP 


Surah 8: Anfal 425 Juz 10 Jan Ad 


Tidaklah pantas bagi seorang nabi mem- agIIhe setir robert Pi 
punyai tawanan perang sebelum ia me- SERANG GA to) 
naklukkan (musuh) di tempat itu.3234 BPN ES 
Yang ingin kamu peroleh tujuan duniawi Pa AE ai ja 00 
semata: tetapi tujuan Allah hari akhirat. Aap IN bai 
Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. 


68. Sekiranya tidak karena ketentuan!?38 Allah FK g £ TE GE @ 
yang sudah lebih dulu, niscaya azab yang 5 pra 
keras menimpa kamu karena (tebusan) KE 
yang sudah kamu ambil. 


" g i ilah!236 LB at hah 142 

69. Maka (Sekarang) nikmatilah apa yang ANA ini Lie @ 

sudah kamu peroleh, halal dan baik. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Allah Maha 
Pengampun, Maha Pengasih. 


1234. Suatu peperangan yang biasa mungkin karena ingin memperebutkan wilayah, atau perdagangan, 
balas dendam atau untuk kemegahan angkatan perang,—yang kesemuanya itu merupakan "tujuan 
duniawi semata,” perang yang demikian dikutuk, Tetapi jihad adalah perjuangan di bawah persya 
persyaratan yang ketat, di bawah pimpinan seorang Imam yang saleh, yang semata hanya untuk 
mempertahankan iman dan hukum Allah, Oleh karena itu segala upaya dengan mat yang lebih rendah 
dilarang samasekali. Kerakusan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk tebusan dan tawanan 
perang tidak punya tempat dalam peperangan semacam ini. 

Dalam pada itu, jika korban sudah terlalu banyak, tawanan boleh diambil, dan Imam akan 
menentukan kebijaksanaannya sendiri, seperti kapan waktu yang tepat boleh dilepaskan, dan apakah 
perlepasan itu harus bebas dengan suatu syarat atau denda yang ditentukan dengan maksud sebagai 
hukumannya. Pembinasaan dan pembantaian, betapapun menjijikkan bagi jiwa yang begitu lemah 
lembut seperti jiwa Muhammad, sudah tak terelakkan lagi bila kejahatan itu berusaha hendak meng- 
hancurkan kebaikan. Yesus sekalipun, yang misinya lebih terbatas, masih mengatakan “Jangan kamu 
menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi, Aku datang bukan untuk mem- 
bawa damai, melainkan pedang." (Matius 10. 34). 

Ada tujuh puluh orang tawanan perang di Badr dan sudah diputuskan dari mereka akan diambil 
tebusan. Padahal jika dasar perjuangan yang pokok itu maksudnya untuk mendapatkan tawanan 
supaya kemudian memperoleh uang tebusan dikutuk. Suatu tindakan khusus dalam hal ini disetujui 
seperti dalam ayat 68-71. 

1235. Apa pun motifnya, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan duniawi, yang mungkin 
terdapat di antara pasukan Muslimin yang telah memperoleh kemenangan, dikutuk dan patut mendapat 
hukuman yang berat. Apa yang sudah terjadi dianggap sebagai kehendak Allah, sebagai suratan 
takdir. Di antara para tawanan perang itu terdapat juga Abbas paman Rasulullah dan Agil saudara 
Ali, yang kemudian masuk Islam. Abbas ialah leluhur pendiri dinasti Abbasi yang terkenal yang telah 
Ha peranan penting dalam sejarah Islam. Dalam hal ini janji yang Ciberikan dalan ayat 70 

nya terpenuhi. Mengenai kasus para tawanan perang, kalau memang ada itikad baik dalam 
ni Kena lindakan mereka melawan Islam dan kemudian tertangkapnya mereka, Islam menjadi 

“ DUal mereka, Inilah kehendak Allah yang bekerja dengan cara yang sangat menakjubkan 

H kebaikan timbul dari sesuatu yang tampaknya tidak baik. 

&. Nikmatilah, harfiahnya makanlah. Lihat 7:19, C. 1004, dan ayat 69, C. 776. 


